


“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.” 


AL-OUR'AN DAN TAFSIRNYA 
(Edisi yang Disempurnakan) 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
All rights reserved 


Cetakan 2011, Widya Cahaya 


Diterbitkan oleh: 
Widya Cahaya, Jakarta 


Dicetak oleh: 
Percetakan Ikrar M andiriabadi, Jakarta 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Departemen Agama RI 

Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) 
Jakarta: Departemen Agama RI 

10 jilid, 24 cm 


Diterbitkan oleh Departemen Agama dengan biaya DIPA Ditjen Bimas 
Islam Tahun 2008 


ISBN 979-3843-01-2 (No. Jil. Lengkap) 
ISBN 979-3843-04-4 (No. Jil. VII) 


1. Al-Our'an — Tafsir I. Judul 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 


ayat1 : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 


pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

: Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 





Kementerian Agama RI 


AL-0UR'AN 
DAN TAFSIRNYA 


(Edisi yang Disempurnakan) 


Juz 19: Al-Furgin/25: 2 71, Asy-Syu'art /26: 
1-227,An-Naml/27: 1-59 

Juz 20: An-Naml/27: 60-93, Al-@ajaj/16: 1-88 
Al-'A nkabyt/29: 1-44 

Juz 21: Al-'Ankabpt/29: 45-69, Ar-R um/30: 1-60 
Lugmn/31: 1-34, A s-Sajdah/32: 1-30, 

Al-A Yz4b/33: 1-30 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 


Keputusan Bersama M enteri A gama dan M enteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 










































































1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 | Tidak dilambangkan 16 L . 
2 w b 17 5 $ 
3 & t 18 e : 
4 & £ 19 E g 
5 Fa j 20 2 
6 C Y 21 d g 
7 2 kh 22 3 k 
8 » d 23 J 1 
9 8 O 24 e m 
10 J r 25 0 n 
11 5 Z 26 5 W 
12 » S 27 » h 
13 S sy 28 : 
14 2 i 29 s y 
15 » « 
2. Vokal Pendek 3. Vokal Panjang 
s5 Mes . kataba Il -£ JB gia 
— si Ja su'ila S-3 J8 da 
"-u Li yadnabu Wp Sg yagulu 





4. Diftong 


'd 


3 


ai 


au 


&&  kaifa 


Jd  Yaula 


vii 





DAFTAR ISI 


Pedoman AN! era Mae NN una vii 
Sambutan Presiden Rel sae XV 
Sambutan: M.enteri Agama! RAh matamu dahi xvii 
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat K eagamaan...................... XiX 
Kata Pengantar Kepala Lanjah Pentashihan M ushaf Al-Gur'an.............. xxili 
Kata Pengantar Ketua Tim Penyempurnaan Tafsir Al-9ur'an ............... XXIX 
Juz 19 
Nasib Manusia yang M eragukan Kenabian Muhammad saw di Akhirat.. 3 
Penyesalan Orang Kafir pada Hari A khirat............oo Woo. WoWo Wo 1 
Pengaduan Rasul kepada Allah...............oooooo.WcoWoWoWoWoWoWoWoWo.WoWoW 12 
Hikmah A I-Our'an Diturunkan BerangSur-angSUuT ..........ooooWoWom 14 
Pelajaran dari K isah-kisah U mat Terdahulu... WoWo momo. 18 
Ejekan Orang-orang K afir terhadap Nabi Muhammad ........o.oo.ooo 22 
Tanda-tanda Kekuasaan Allah di Alam Raya.............ooooooWoWoWoWoW 26 
Perintah untuk M ensyukuri Nikmat A lah... WoWo.Wo.Wo. 38 
Sifat-sifat Hamba Allah yang M endapat Kemuliaan .............ooooooo. 45 
Sa 58 
Surah Asy-Syu'art 
an ea an Rn ne na Dn nan aa 59 
Nabi Muhammad saw Tidak Perlu Bersedih Hati atas K eingkaran Kaum 

MOS TI KIM an ARA aa RASA 61 
Ajakan Nabi M usa kepada Fir'aUN..........o.ooooo Wo Woo WoWoWmoWoWoWoW Wo 67 
Dialog Antara M Usa dani FIK AU sasa ubah 13 
M usa M emperlihatkan M ukjizatnya di Hadapan Fir'aun dan Kaumnya... 77 
M usa M engalahkan Para Pesihir Fir'aUN..........oooooooWoWomoWo.WoWoW 80 
Nabi M usa Penyelamat Bani Israil dan Kebinasaan Fir'aun... 86 
Kisa NAD NDTARIN oma am namumamuakama 92 
D'o@ NAD NO TANIM enek enam kas kalkun makan 98 
Penyesalan Penghuni Neraka ...........ooooo Woo momo Wo Wo Woo Wo 104 
KisahiN.abi:N Uh dan KAU MN ena anu nunutn esakatna 108 


ix 


Kisah Nabi. ud dan KAU Mnya bae inna uan 117 


Kisah Nabi Saleh dan KaumMnya..........ooooooooooWo Wo WWW WoWoWoWmoWoWoW Wo 125 
Kisah Nabi Lut dan KauMnya..........oooooooooo.Wo Wo WWW W# W# mmm 133 
Kisah Nabi Syuaib dan KauUMNYa ..........oooooooo Woo Wo WoWoWoWoWo Wo WWW 140 
AU an anu dari Alat aa an 147 
Azab Bagi Orang yang M engingkari Peringatan Allah... 152 
Dakwah kepada Kerabat Dekat..............o..ooooooooWoWoWoWo Wo Wo Wo WWW. 156 
Peringatan kepada Para Penyair ............o.ooooooo momo momo 159 
Na AN PA AA TN PAT PA ANT IA ANA PA AA TAN SA 165 
Surah An-Nami 

Pen 166 
Al-Our'an Sebagai Pedoman Hidup ..........o.oooooWoWoWoWoWoWoWoWo.WoWoWoW 168 
Pengangkatan M usa Sebagai Nabi ................oooooooooWo Wo Woo Woo WoWoWo0W 174 
KesembOAd AK PI al ola ana Ket ek sakbake en tekek aa 181 
Anugerah Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman... 183 
Kisah Nabi Sulaiman dan Burung Hud-hUd............ooooooWoWoWoWoWoWoWoW. 190 
Nabi Sulaimandan. Ratu Sabat nu Dua Dan anan 199 
Pelajaran dari K eingkaran Kaum Nabi Saleh... oo oo momo. 212 
Perbuatan Cabul Kal Mm Uk os nba 219 
Juz 20 

B ukti-bukti Kekuasaan dan K eesaan Allah... Woo oom. YYv 
Hanya Allah Y ang M engetahui Hal-hal Gaib ............oooo. oo Woo 233 
K eingkaran Orang Kafir terhadap Hari Kebangkitan... 236 
Bukti Kebenaran Risalah Nabi Muhammad saw... momo. 240 
KEad da AT KIA MEt IA AN MERE EN AN EN GRK 247 
Perintah Beribadah, Berserah Diri, dan Membaca Al-Our'an............... 255 
PenUtOp so Ra un 259 
Surah Al-9afaf 

PENgAntah asinan la bbs aa bah 260 
Kisa Masa dan PIA ea nama aman mM an bat ana Ea ba 262 
M usa Diasuh dan Dibesarkan di Istana Fir' aUN..........o.ooooooWoWoWoWom 268 
Karunia Allah Kepada M usa ketika Dewasa ...........oo.mo momo momo 214 


Musa Meninggal Kai MEI hana daa aman ak anon obat 219 
M usa Kembali ke M esir dan Menerima Wahyu untuk M enyeru Fir'aun... 286 


Nabi Harun Menjadi Pendamping Nabi M USA .......o.ooooooWoWoWoWoWoWoWo. 291 
K esombongan Fir'aun dan Pengikutnya ..........oooooooWoWomoWoWo 294 
Nabi Musa Menerima Taurat Diketahui Nabi Muhammad M elalui 

W-OhYU esensi dadu aa kaan 300 
Kafir M ekah juga M engingkari AI-OUF'AN........oooooo Woo WoWo momo 304 
Sebagian Ahli Kitab Beriman setelah Mendengar Al-9ur'an..........oo.. 309 
Hanya Allah yang Dapat M emberi Hidayah .............oooooWoWoWoWoWo0 313 
Allah akan M embinasakan Umat Rasul yang M endustakan Ajarannya .... 316 
Nikmat Duniawi Hanyalah Kesenangan Sementara .............ooo.o.om. 319 
Pertanggungjawaban Orang yang Mempersekutukan Allah di Hari 

Ka Mob An tama haku naa AN GRAN AR 322 
Hanya Allah yang Berhak M enentukan Sesuatu ...........ooo.oooo momo 327 
Allah yang Berhak Dipuji dan DiSyUKUTIi ........ooooWo Woo Woo oWoWoW. 330 
Orang yang M empersekutukan Allah karena Nafsunya.............ooo. 333 
Kisah Karun M enjadi Pelajaran bagi M anusia................oooooWoWoWoW 336 
Azab Yang: Menimpa Katun inai btn aan anakan 341 
Balasan an dak kat st Re AL 3 345 
Larangan M emperkuat Barisan Orang Kafir ............ooooooWomoWom. 348 
an Tn NA AAN NAN 352 
Surah Al-'Ankabyt 
Pengantar. ini ee R UK NENEK RERE RN RR RERE hh 354 
Orang yang Beriman akan Mengalami Ujian ...................oooo 356 
Perbuatan Baik tidak akan Sia-sia...............oooocc 361 
Perintah Berbuat Baik kepada Ibu Bapak.......................oo. 364 
Sikap Orang Lemah Iman dalam Menghadapi Cobaan.......................... 368 
Bujukan Orang Kafir untuk Menyesatkan Orang Beriman........................ 371 
Kasal Nabi Nuh: 2026 ABENAKENANAkASAnAnA kana ngungannnataa 374 
Kisah Nabi Ibrahim ....ooooo nana 376 
Dalil tentang Adanya Hari Kebangkitan......................ooooo. 379 
Ibrahim Dijatuhi Hukuman Bakar...................oooooo XX. 382 


xi 


Ibrahim Hijrah Ke Syam aa angannasan amanah 384 


Kisah NabI LUb.- Jeena anna SEE ESEK 391 
Kabar Gembira bagi Ibrahim dan Azab bagi Kaum Lut........................... 394 
Kisah Nabi Syuaib ............o..oocoooWooooWoX Wanna 397 
Kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh ...........ooooooooc. 398 
Kisah Fir'aun dan Kaumnya................o.ooooWooWo aan 400 
Macam-macam Hukuman bagi Umat yang Mendustakan Rasul............... 401 
Pelindung selain Allah Lemah seperti Sarang Laba-Laba......................... 404 
Juz21 
Salat Mencegah Perbuatan Jahat.................ooooooooo.oWo.Wo Woo WoWoWoWoWom 411 
Cara Berdebat dengan Ahli Kitab dan Sikap M ereka terhadap Al-Our'an. 415 
Keraguan Orang-orang M usyrik tentang K erasulan M uhammad.............. 422 
Azab Allah Pasti Datang pada Waktu yang Telah Ditentukan.................. 426 
Kabar Gembira bagi Orang yang Beriman...............oooooooWo.WoWoWoWoWoW 430 
Kepercayaan Orang M usyrik kepada Allah ..........oooooooWoWoWoWoWoWo0 438 
Dalam Keadaan Bahaya M anusia M engakui Kekuasaan Allah................. 442 
Jaminan Allah terhadap Keamanan Tanah SUCI .........ooo.oooWoWom 447 
PE kU Deh en ma nenen ARENA NE NANANG 452 
Surah Ar-R um 
Ea Pe RN EN KKN nan 453 
Kebenaran Berita Al-Our'an tentang Peristiwa yang akan Terjadi ............ 455 
Penentang Nabi Muhammad saw akan Hancur Seperti Kaum yang 

M enentang Rasul-rasul D AhUIU ......o.oooooo” mma 463 
Nasib Orang yang Beriman dan Orang yang Kafir pada Hari Kiamat....... 467 
Perintah Bertasbih kepada Allah Setiap Waktu... oo Wcom 471 
Tanda-tanda Kebesaran Allah... oo momen 471 
K eesaan Allah Diperoleh dari Tamsil M anUSia ...........oo.ooooWoWmo 491 
M anusia M enurut Fitrahnya Beragama Tauhid .............oooooWooWoWoWo0 495 
Dua Perilaku yang Bisa Membawa kepada Kesyirikan ..................... 500 
Periggindan Rek and anatannaanan pen nauntadntndakaa 507 
Kerusakan Akibat Perbuatan M aNUSIia ........oo. oo momo oma 513 
Angin Sebagai Tanda Kekuasaan Allah...............oooooooooWoWoWoWoWoWoWoWo. 519 


xii 


K eingkaran Sebagian M anusia terhadap K emahakuasaan Allah............... 524 


Perjalanan Hidup M @NUSia..........o..oooomom oma 526 
Semua Ayat Diingkari Orang Kafir... oo Wo Woo Wo 529 
Ba an 531 
Surah Lugm-m 

Pengantar asa aa Sign sasa nasa naga nanah 532 
Al-Our'an Petunjuk dan Rahmat bagi M anusia...............ooooooWoWoWoW 534 
Sifat Orang Kafir dan Orang: MUKMIN Gema 537 
Tanda Kekuasaan Ilahi ...............oooocoooomom oom. 541 
Nasihat Lukman kepada Anaknya ...........o.ooooo.WcoWoWoWoW Wo Wo WoWo.WoWoW 545 
Nikmat Allah dan Sikap Orang Kafir Terhadapnya ............oo.o.oo 557 
Akibat Keimanan dan Akibat K ekafiran................ooooWoWoWoWoWo”W oo 560 
Pengakuan Orang Kafir terhadap Kekuasaan Allah ..............o.ooooooom 563 
Sikap Manusia terhadap Bukti-bukti Kekuasaan Allah... 567 
Hal-hal yang Gaib Hanya Diketahui oleh Allah... momo 572 
ni 576 
Surah As-Sajdah 

Penganta embun NE 577 
Al-Gur'an Bukanlah Ciptaan M uhammad..............oooWooo Woo momo. 578 
M asa Penciptaan Alam Semesta dan Kejadian Manusia ........................ 580 
Keadaan Orang Kafir pada Hari KiaMat .............o.ooooWooWoWoWoWoWoWo0 585 
Keadaan Orang yang Beriman .............oooooWo Wo Wo WWW WoWoWomWoWoWoW Wo 589 
Akibat Iman dari Akibat Kafiru ha handalanehn aladin 593 
Perintah Allah Supaya M enerima Al-Guran dengan Yakin... 598 
Hari Kemenangan Kaum M USIIMiN ...........oooooWoWm mhn 602 
Bi Pa AA 604 
Surah AI-AYXz-b 

PN Kant ea NN BN BNN BB aa 605 
Takwa dan Tawakal kepada Allah ..........oooooooooooooWo.Wo Wo Wo WoWoWoWoW 607 
Hukum Zihar dan M engangkat Anak...» oo Wo Wo Wo Wo 610 
Kedudukan Nabi dan Istrinya serta Waris 8 awil ArhAM........ooo.o.ooo 615 
Perjanjian Allah dengan Para Rasul ...........o.ooooWo Woo Wo WoWoWoWoWoWoW 620 
Bantuan Allah kepada Kaum Muslimin dalam Perang Ahzab................... 622 
Sikap Rasul terhadap Pengkhianatan Orang M unafik ................o.o. 633 


xiii 


Pengkhianatan Orang M unafik dalam Perang Ahzab... 638 


Perang dengan Bani Gurai$ah..............oooooooco.Woo.Wo Wo Wo WWW Wo WoWoWoW—o 644 
K etentuan-ketentuan Allah Terhadap Istri-istri Nabi saw......................... 646 
Dstta Kep Sta dan aa ARA NA 651 
Ka Pn Pn Pn en 657 


xiv 





PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 


KATA SAMBUTAN 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut 
baik penyempurnaan dan penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya yang disusun 
oleh para pakar dan ulama Indonesia secara bersama-sama di bawah 
koordinasi Departemen Agama Republik Indonesia. Penyempurnaan dan 
penerbitan Al-Ouran dan Tafsirnya ini merupakan bagian dari upaya kita 
untuk meningkatakn iman, ilmu, dan amal saleh kaum muslimin di tanah air. 

Bagi kaum muslimin, Al-Our'an adalah petunjuk (hudan) untuk 
menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Al-Our'an juga 
berfungsi sebagai pemberi penjelasan (tibyan) terhadap segala sesuatu, dan 
pembeda (furgan) antara kebenaran dan kebatilan. Keindahan bahasa, 
kedalaman makna, keluhuran nilai, dan keragaman tema di dalam Al- 
Our'an, membuat pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Our'an tidak 
akan pernah kering untuk terus diperdalam, dikaji, diteliti, dan dimaknai 
dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan 
Al-Our'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia 
hidup di muka bumi ini. 

Saya dan segenap kaum muslimin di Indonesia, tentu sangat bangga 
karena para ulama kita telah mampu melahirkan Tafsir al-Our'an dalam 
bahasa Indonesia yang sangat lengkap dan monumental. Para ulama 
terkemuka, seperti Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddigy, 
Prof. Dr. Hamka, dan Prof. Dr. H. M. Ouraish Shihab, misalnya, telah 
memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar dalam menghadirkan 
pesan-pesan Al-Our' an, baik dlam bentuk terjemahan maupun tafsir. 


XV 


Karya besar para ulama kita itu patut kita hargai dan kita hormati 
sebagai mahakarya bagi pencerdasan spiritual umat, bangsa, dan negara. 
Melalui penerbitan Al-OGur'an dan Tafsirnya ini, tidak hanya menambah 
khazanah intelektual umat Islam di Indonesia, tetapi juga menambah 
kekayaan khazanah intelektual dunia di bidang tafsir Al-Our'an dalam 
berbagai bahasa, selain bahasa Arab. 

Kita juga bersyukur, bahwa pembangunan keagamaan di tanah air 
kita semakin meningkat. Pembangunan keagamaan, selain mencakup 
dimensi spiritual tetapi juga mencakup dimensi peningkatan harmonisasi 
antarkelompok masyarakat di tengah realitas kemajemukan sosial. Karena 
itulah, kehadiran Tafsir Al-Our'an ini selain merupakan upaya pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci dan tafsirnya bagi 
umat Islam, juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan ahlak 
mulia bagi sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. 

Melalui ketersediaan Tafsir Al-Our'an ini, diharapkan kaum muslimin 
dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Saya yakin, pembangunan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama seperti 
terkandung dalam Al-gur'an, kitab suci umat Islam, dapat menghantarakan 
kepada cita-cita pembangunan yang diridhai Allah SWT. Cita-cita untuk 
mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur. 

Akhirnya, atas nama negara, pemerintah, dan pribadi, saya 
ucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang tulus kepada para 
ulama dan semua pihak yang telah bekerja keras tidak kenal lelah dalam 
penyusunan, penyempurnaan, dan penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya 
ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh para ulama dan semua pihak 
dalam menyempurnakan karya yang monumental ini, dicatat oleh Allah 
SWT sebagai amalan solihan (amal yang saleh), teriring doa 
Jazaakumullahu khairan katsiro. 


Terima kasih. 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Jakarta, 26 Desember 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 


xvi 





SAMBUTAN MENTERI AGAMA 
PADA PENERBITAN AL-OUR'AN DAN TAFSIRNYA 
DEPARTEMEN AGAMA RI 
(Edisi Yang Disempurnakan) 


PN PIA am 
GAB Apn AI dy AA Ualas AS Andy BMI Cndlall ay dd ka 


Penerbitan Al-Our'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) jilid I 
sampai dengan 10 dari juz 1 sampai dengan 30, merupakan realisasi program 
Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kitab 
suci bagi umat beragama. Diharapkan dengan penerbitan ini akan dapat 
membantu umat Islam untuk memahami kandungan Kitab Suci Al-Our'an 
secara lebih mendalam. 

Berdasarkan masukan, saran dan usul dari para ulama Al-Our'an dan 
masyarakat, Departemen Agama telah melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan Tafsir Al-gur'an secara menyeluruh dan bertahap yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk melalui Keputusan 
Menteri Agama Nomor 280 Tahun 2003. 

Kehadiran Al-Our'an dan Tafsirnya yang secara keseluruhan telah 
selesai diterbitkan, sangat membantu masyarakat untuk memahami makna 
ayat-ayat Al-Our'an, walaupun disadari bahwa Tafsir Al-Our'an yang 
aslinya berbahasa Arab itu, penerjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak 
akan dapat sepenuhnya sesuai dengan maksud kandungan ayat-ayat Al- 
Our'an. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi yang paling utama 
adalah keterbatasan pengetahuan penerjemah dan penafsir untuk mengetahui 
secara tepat maksud Al-Our'an sebagai kalamullah. Di samping itu, 
keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia yang dapat mewadahi konsep- 
konsep Al-Our'an dirasakan banyak mempengarui hasil terjemahan tersebut. 

Dengan selesainya pekerjaan besar yang dilakukan oleh seluruh anggota 
tim dalam rangka penyediaan Tafsir Al-OGur'an Edisi Yang Disempurnakan 
ini, yang penerbitannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, saya 
menyambut gembira dan merasa berbahagia atas penerbitan Al-Our'an dan 
Tafsirnya bersama buku Mukadimah Al-Our'an dan Tafsirnya. Saya 
memberikan apresiasi dan pengharagaan yang tulus dan ucapan terima kasih 


xvii 


yang sebesar-besarnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Our'an dan Tim 
Penyempurna Tafsir ini serta kepada Lembaga Percetakan Al-Our'an 
Departemen Agama yang telah bekerja keras untuk menerbitkan dan mencetak 
Tafsir Al-Our'an ini dengan lengkap dan baik. Semoga seluruh upaya dan 
pekerjaan yang dilakukan menjadi amal saleh bagi semua pihak yang telah 
memberikan sumbangannya. 

Akhirnya, saya berharap dengan hadirnya Al-Our'an dan Tafsir serta buku 
Mukadimahnya yang diterbitkan secara lengkap, akan dapat meningkatkan 
semangat umat Islam Indonesia untuk lebih giat mempelajari Kitab Suci Al- 
Our'an, memahami, menghayati dan mengamalkan isinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Semoga Allah SWT meridhoi amal usaha kita. 


Jakarta, 19 Desember 2008 
Menteri Agama RI, 





KT Tag 5 j 
MuhammadiM. Basyuni 


xvili 


SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT 
DEPARTEMEN AGAMA RI 


@aa JI jam JL Ai am 


Al-Our'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi pokok-pokok 
ajaran tentang akidah, syari'ah, akhlak, kisah-kisah dan hikmah dengan 
fungsi pokoknya sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi manusia untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci, Al- 
Our'an harus dimengerti maknanya dan dipahami dengan baik maksudnya 
oleh setiap orang Islam untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari- 
hari. 

Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami Al-Our'an 
dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah 
diperlukan terjemah Al-OGur' an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka 
yang hendak mempelajari Al-Our'an secara lebih mendalam tidak cukup 
dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir Al- 
Our'an, dalam hal ini tafsir Al-Our' an dalam bahasa Indonesia. 

Untuk menghadirkan tafsir Al-Our'an, Menteri Agama membentuk 
tim penyusun Al-Our'an dan Tafsirnya yang disebut Dewan Penyelenggara 
Pentafsir Al-Our'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan 
KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 
Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya 
disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. 
K.H. Ibrahim Hosen, LML. 

Tafsir Al-Our'an Departemen Agama juga hadir secara bertahap. 
Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang 
memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid 
selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz 
baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. 
Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan 
atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Our'an — Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Lektur Keagamaan. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan 
pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya 
substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. 

Sungguhpun demikian tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Our'an di Indonesia, semoga 
menjadi amal saleh bagi mereka. 


xix 


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, 
Departemen Agama selanjutnya melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al- 
Our'an secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh 
Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 
2003. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho 
Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendikiawan dan ulama 
ahli Al-Gur'an, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, 
sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007. 

Penyempurnaan tafsir Al-Our'an secara menyeluruh dirasakan perlu, 
sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat 
pertama kali tafsir tersebut diterbitkan, sekitar hampir 30 tahun yang lalu. 

Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 
Al-Our'an Departemen Agama, telah diadakan Musyawarah Kerja Ulama 
Al-Our'an yang berlangsung tanggal 28 s.d. 30 April 2003 di Wisma 
Depertemen Agama Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah 
rekomendasi dan yang paling pokok adalah merekomendasikan perlunya 
dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut. Muker Ulama Al-Our'an telah 
berhasil pula merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian 
menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk 
jadwal penyelesaian. Muker Ulama telah pula diselenggarakan pada tanggal 
16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di 
Surabaya dan tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, 
dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbitan tafsir 
edisi berikutnya. 

Kegiatan penyempurnaan tafsir ini sejak tahun 2003 dikoordinasikan 
oleh Puslitbang Lektur Keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasikan 
oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Our'an Badan Litbang dan Diklat 
Departemen Agama RI yang salah satu cakupan tugasnya adalah melakukan 
kajian di bidang kitab suci, termasuk kajian terhadap tafsir Al-Our'an. 
Penyempurnaan tafsir Al-Our' an ini adalah bagian yang penting dari kajian 
yang dilakukan sebagai upaya nyata untuk memenuhi sebagian kebutuhan 
masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Al-Our' an. 

Kami menyambut baik hadirnya penerbitan perdana tafsir juz 25-30 
yang disempurnakan ini, setelah sebelumnya pada tahun 2004 telah pula 
diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 7-12, 
pada tahun 2006 diterbitkan perdana tafsir juz 13-18, dan pada tahun 2007 
diterbitkan perdana juz 19-24 yang disempurnakan. Untuk setiap kali 
penerbitan perdana sengaja dicetak dalam jumlah terbatas oleh Badan 
Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam rangka memperoleh masukan 
yang lebih luas dari unsur masyarakat antara lain ulama dan pakar tafsir Al- 


XX 


Our'an, pakar hadis, pakar sejarah dan bahasa Arab, pakar IPTEK, dan 
pemerhati tafsir Al-Our'an, sebelum dilakukan penerbitan secara massal oleh 
Ditjen Bimas Islam Departemen Agama dan para penerbit Al-Our'an di 
Indonesia. Pada tahun 2008 ini juga diterbitkan perdana buku Mukadimah 
Al-Our'an dan Tafsirnya secara tersendiri. 

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan arahan dan dukungan yang 
besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih 
yang tulus juga kami sampaikan kepada ketua dan seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Our'an Departemen Agama, dan Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Our'an, serta para alim ulama dan semua pihak yang 
telah membantu tugas penyempurnaan dan penerbitan tafsir ini. Semoga 
upaya tersebut mendapat rida dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 


Jakarta, 1 Juni 2008 





xxi 


KATA PENGANTAR 
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-OUR'AN 
KEMENTERIAN AGAMA RI 


Setelah berhasil menyelesaikan penyempurnaan Al-Our'an dan 
Terjemahnya secara menyeluruh yang dilakukan selama 5 tahun (1998- 
2002) dan telah dilakukan cetak perdana tahun 2004 yang peluncurannya 
dilakukan oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004, Departemen 
Agama melanjutkan kegiatan yang lain berkaitan dengan Al-Our'an, yaitu 
penyempurnaan tafsir Al-Our'an dalam bahasa Indonesia, yang telah hadir 
sejak hampir 30 tahun yang lalu. 

Pada mulanya, untuk menghadirkan Al-Our'an dan Tafsirnya, Menteri 
Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut Dewan 
Penyelenggara Pentafsir Al-Our'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. 
Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan 
dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani 
dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 
dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir 
tersebut sebagai berikut : 


1. Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. Ketua merangkap anggota 

2. K.H. Syukri Ghazali Wakil Ketua merangkap 
anggota 

3. R.H. Hoesein Thoib Sekretaris merangkap 
anggota 

4 Prof. H. Bustami A. Gani Anggota 

5. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya Anggota 

6. Drs. Kamal Muchtar Anggota 

7 Prof. K.H. Anwar Musaddad Anggota 

8. K.H. Sapari Anggota 

9 Prof. K.H.M. Salim Fachri Anggota 

10 K.H. Muchtar Lutfi El Anshari Anggota 

11 Dr. J.S. Badudu Anggota 

12 H.M. Amin Nashir Anggota 

13 H. A. Aziz Darmawijaya Anggota 

14 K.H.M. Nur Asjik, MA Anggota 

15. K.H.A. Razak Anggota 


Kehadiran tafsir Al-Our'an Departemen Agama pada awalnya tidak 
secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Pencetakan pertama kali 
dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan 
juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya 
dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan 


xxili 


berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana 
sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al- 
Our'an Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas 
pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan 
yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. 

Sungguh pun demikian tafsir tersebut telah berulang kali dicetak dan 
diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh kalangan penerbit swasta dan 
mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Untuk itu sepantasnya kita 
memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang 
telah ikut meletakkan dasar bagi tafsir Al-Our'an di Indonesia. 

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang 
pemahaman Kitab Suci Al-Our'an, Departemen Agama melakukan upaya 
penyempurnaan tafsir Al-Gur'an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan 
tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Our'an pada tanggal 
28 s.d. 30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya 
dilakukan penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen Agama 
serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi 
acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal 
penyelesaian. 

Adapun aspek-aspek yang disempurnakan dalam perbaikan tersebut 
meliputi : 


1. Aspek bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang. 
. Aspek substansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat. 
. Aspek munasabah dan asbab nuzul. 
. Aspek penyempurnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawi. 
. Aspek transliterasi, yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab- 
Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987. 
6. Dilengkapi dengan kajian ayat-ayat kauniyah yang dilakukan oleh tim 
pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
7. Teks ayat Al-Our'an menggunakan rasm Usmani, diambil dari Mushaf 
Al-Our'an Standar yang ditulis ulang. 
8. Terjemah Al-Our'an menggunakan Al-Our'an dan Terjemahnya 
Departemen Agama yang disempurnakan (Edisi 2002). 
9. Dilengkapi dengan kosakata, yang fungsinya menjelaskan makna lafal 
tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan. 
10.Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks. 
11.Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara 
kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks 
hadis. 


mn 


xxivV 


Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Al-Our'an tersebut Menteri 
Agama telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
280 Tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya 
sebagai berikut: 


1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar Pengarah 

2. Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc. Pengarah 

3... Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. Ketua merangkap 
anggota 

4. Prof. K.H. Ali Mustafa Yagub, M.A. Wakil Ketua 
merangkap anggota 

5. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Sekretaris merangkap 
anggota 

6. Prof. Dr. H. Rif'at Syaugi Nawawi, M.A Anggota 

7. Prof. Dr. H. Salman Harun Anggota 

8 Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi Anggota 

9. Dr. H. Muslih Abdul Karim Anggota 

10. Dr. H. Ali Audah Anggota 

11. Dr. Muhammad Hisyam Anggota 

12. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Anggota 

13. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A. Anggota 

14. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA Anggota 

15. Drs. H. Sibli Sardjaja, LML Anggota 

16. Drs. H. Mazmur Sya'roni Anggota 

17. Drs. H.M. Syatibi AH. Anggota 

Staf Sekretariat: 


1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU 
2. Abdul Azz Sidgi, M.Ag 

3. Jonni Syatri, S.Ag 

4. Muhammad Musadad, S.TH.I 


Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. 
Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, 
Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi'i Hadzami (Alm.) selaku 
Penasehat, serta Prof. Dr. H.M. Ouraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil 
Husin Al Munawar, MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber. 

Ditargetkan setiap tahun tim ini dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga 
diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007. 

Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan 
pembahasan juz 1 s.d. 30, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada 
tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d 6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 s.d 
12 dan pada tahun 2006 ini diterbitkan juz 13 s.d. 18, pada tahun 2007 


XXV 


diterbitkan juz 19 s.d. 24, dan pada tahun 2008 diterbitkan juz 25 s.d. 30. 
Setiap cetak perdana sengaja dilakukan dalam jumlah yang terbatas untuk 
disosialisasikan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk 
penyempurnaan selanjutnya. Dengan demikian kehadiran terbitan perdana 
terbuka untuk penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. 

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, 
penyempurnaan Tafsir Al-Gur'an Departemen Agama telah memasukkan 
kajian ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu: 


1. Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. Pengarah 

2 Dr. H. Hery Harjono Ketua merangkap 
anggota 

3. Dr. H. Muhammad Hisyam Sekretaris 
merangkap anggota 

4. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil Anggota 

5. Dr. H. A. Rahman Djuwansah Anggota 

6. Prof. Dr. Arie Budiman Anggota 

7. Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc. Anggota 

8. Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda Anggota 


Tim LIPI dalam melaksanakan kajian ayat-ayat kauniyah dibantu oleh 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada 
waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD. 


Staf Sekretariat: 
1. Dra. E. Tjempakasari, M.Lib. 
2. Drs. Tjetjep Kurnia 


Untuk memperoleh masukan dari para ulama dan pakar tentang tafsir 
Al-Our'an Departemen Agama yang disempurnakan, telah diadakan 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Our'an. Muker Ulama secara berturut-turut 
telah diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, 
tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya, tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di 
Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, tanggal 21 s.d. 23 
Mei 2008 di Banjarmasin, dan tanggal 23 s.d. 25 Maret 2009 di Cisarua 
Bogor dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk 
penerbitan tafsir edisi berikutnya. 

Demikian, semoga Al-Our'an dan Tafsirnya yang disempurnakan ini 
memberikan manfaat dan panduan bagi mereka yang ingin mengetahui 
kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Our'an secara lebih mendalam. 


xxvi 


Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya 
kepada Menteri Agama, yang telah memberikan petunjuk dan dukungan 
yang besar bagi penyempurnaan tafsir ini. Demikian juga kami sampaikan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar atas saran-saran 
dan dukungan yang diberikan bagi terlaksananya tugas ini. Penghargaan dan 
ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh anggota Tim 
Penyempurnaan Tafsir Al-Our'an Departeman Agama, juga kepada Tim 
kajian ayat-ayat kauniyah dari LIPI. Semoga upaya tersebut mendapat rida 
dari Allah swt dan menjadi amal saleh. 


Jakarta, Mei 2010 


ERA etua Lajnah Pentashih 


Lar.id Pengasihan 
Me that A-Ooran 









. Muhammad Shohib, MA 
. 19540709 198603 1 002 


xxvii 


KATA PENGANTAR 
Ketua Tim Penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya 
Departemen Agama RI 


AN GAN 


Al-Our'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw melalui Malaikat Jibril a.s., yang berfungsi sebagai hidayah 
atau petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai 
pembawa pesan-pesan Allah diberi tugas oleh Allah untuk mensosialisasikan 
pesan-pesan Al-Our'an kepada segenap manusia. Nabi Muhammad telah 
melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya melalui berbagai macam 
cara, antara lain: 

Pertama, mengajarkan bacaan Al-Our'an kepada para sahabatnya. 
Pada mulanya bacaan yang diajarkan adalah bacaan yang sesuai dengan 
dialek kabilah Ouraisy. Namun setelah beberapa waktu lamanya, Nabi 
membacakannya kepada para sahabatnya dengan bacaan-bacaan dalam versi 
lain yang sesuai dengan dialek dari kabilah lain seperti dialek dari kabilah 
Tamim, Sa'd, Hawazin, dan lain sebagainya, agar mereka bisa memilih 
sendiri mana bacaan yang paling mudah bagi mereka. 

Kedua, Nabi mengambil beberapa sahabatnya yang senior untuk bisa 
menggantikan beliau dalam pengajaran bacaan Al-Our'an kepada sahabat 
yang lebih yunior, mengingat jumlah kaum Muslimin bertambah banyak. Di 
antara mereka adalah: Sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib, 
Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. 

Ketiga, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
mengajarkan Al-Our'an kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Medinah, 
seperti pada kisah Perang Bi'r Ma'unah. 

Keempat, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk 
menuliskan Al-OGur'an ke dalam benda-benda yang bisa ditulis seperti 
pelepah kurma, batu-batu putih yang tipis, tulang-belulang, kulit binatang 
dan lain sebagainya. Diriwayatkan bahwa penulis wahyu berjumlah kurang 
lebih 40 orang. 

Kelima, Nabi selalu menghimbau kepada para sahabatnya untuk 
mempelajari Al-Our'an atau mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang 
belajar dan mengajarkan Al-Our'an dikategorikan oleh Nabi sebagai orang- 
orang yang terbaik. 

Keenam, Nabi menafsirkan Al-Our'an kepada para sahabatnya melalui 
berbagai macam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan 
secara lisan terhadap beberapa ungkapan yang ada dalam Al-Our'an, 


xxix 


sehingga ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan 
tujuannya. 

Itulah beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kegiatan 
Nabi dalam rangka sosialisasi Al-Our'an kepada generasi pertama dalam 
Islam, sehingga pada saat Nabi meninggal, Al-Our'an sudah selesai ditulis 
semua, banyak sahabat yang sudah hafal Al-Our'an, dan mereka pun sudah 
banyak mengetahui isi dan kandungan Al-Our'an sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Nabi. Mereka adalah generasi yang telah merefleksikan Al- 
Our'an dalam kehidupan mereka sehingga mereka layak disebut sebagai 
generasi terbaik. 

Setelah masa Nabi ini, ilmu tafsir mengalami kemajuan yang cukup 
pesat, dimulai dari tafs?r bil ma'fur, puncaknya pada masa Ibnu Jar?r A' - 
? abar? (w. 310 H) dengan tafsirnya Jam? ul Baytn. Kemudian muncul aliran 
dan corak tafsir lain, baik yang bercorak bahasa, fikih, tasawuf, dan lain 
sebagainya. Aliran-aliran dalam Islam seperti Syi'ah, Mu'tazilah, dan 
Khawarij, mempunyai peran yang cukup berarti dalam memperkaya 
khazanah penafsiran Al-Our'an. Masa kejayaan penafsiran Al-OGur'an 
berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira sampai abad ke-7 Hijrah. Setelah 
itu, penafsiran Al-Our'an mengalami stagnasi yang juga cukup lama. Pada 
masa stagnasi ini, penulisan tafsir tidak mengalami kemajuan yang berarti. 
Penulis tafsir hanya mengulang pemikiran lama dengan meringkas kitab 
tafsir terdahulu atau memberikan komentar atas tafsir terdahulu. 

Kemudian bersamaan dengan munculnya kesadaran baru di dunia 
Islam, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, muncul gagasan 
untuk menggali “api” Islam melalui penafsiran Al-Gur'an. Tafsir Al-M ant 
sebagai karya perpaduan antara semangat pembaharuan Jamaluddin Al- 
Afgani, lalu kemerdekaan berpikirnya Muhammad Abduh yang 
menggunakan metode bal49?, bercorak hid#? dengan pena Rasyid Rixa yang 
kental dengan nuansa tafs?r bil ma'fur, adalah salah satu dari sedikit tafsir 
yang menggugah banyak kalangan untuk menafsirkan Al-Our'an dengan 
semangat pengetahuan. Gaya penafsiran Rasyid Rixa akhirnya ditiru oleh 
banyak penafsir setelahnya, antara lain adalah Tafsr Al-M ar4g?. 

Sebagaimana diketahui bahwa Al-Our'an adalah kitab suci bukan 
untuk satu generasi saja tapi untuk beberapa generasi, dan bukan untuk 
bangsa Arab saja tapi untuk segenap umat manusia, termasuk di dalamnya 
adalah bangsa Indonesia terutama kaum Musliminnya, sebagaimana firman 
Allah: 


(8 Hei) gd SI OLI Ma II aa 


Artinya: “Al-Our'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku 
memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang (Al-Our'an ini) 
sampai kepadanya”. (al-A n' #m/6: 19) 


XXX 


Mengingat Al-Our'an adalah berbahasa Arab, maka sosialisasinya 
harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pembaca Al-Our'an di 
manapun mereka berada. Dalam hal ini, para ulama di satu daerah 
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memasyarakatkan Al-Our'an. 

Berkaitan dengan ini, Departemen Agama Republik Indonesia 
mempunyai tugas sosialisasi Kitab Suci Al-Our'an ini kepada seluruh umat 
Islam di Indonesia. Salah satu cara sosialisasi tersebut adalah dengan 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dan yang sekarang sedang 
dikerjakan adalah penyempurnaan tafsir Departemen Agama. Dasar 
pemikiran tentang perlunya mengadakan penyempurnaan tafsir Departemen 
Agama ini bahwa bagaimanapun juga sebuah penafsiran terhadap teks 
keagamaan, dalam hal ini Al-OGur'an, adalah usaha manusia yang sangat 
terpengaruh oleh kondisi zaman di mana tafsir itu dibuat. Adanya berbagai 
macam aliran dan corak dalam tafsir seperti tafsir yang bercorak fikih, 
bahasa, tasawuf, dan lain sebagainya memperlihatkan hal tersebut. 

Perkembangan zaman telah mendorong beberapa pihak menyarankan 
untuk menyempurnakan kembali tafsir Departemen Agama yang sudah ada. 
Hal ini bukan karena tafsir yang sudah ada sudah tidak relevan lagi. Tafsir 
yang sudah ada masih relevan untuk kondisi saat ini, tapi ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki di sana-sini agar pembaca pada masa kini 
mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk 
kondisi masa kini pula. 

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka Menteri Agama telah 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 280 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Tim Penyempurnaan Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen 
Agama. Tim Penyempurnaan Tafsir ini terdiri dari para cendikiawan dan 
ulama ahli Al-Our'an yang menjadi guru besar di berbagai perguruan tinggi 
agama Islam di Indonesia. 


Hal-hal yang diperbaiki 

Di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa perbaikan yang telah 
dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir Departemen Agama. 

Susunan tafsir pada edisi penyempurnaan tidak berbeda dari tafsir 
yang sudah ada, yaitu terdiri dari mukadimah yang berisi tentang: nama 
surah, tempat diturunkannya, banyaknya ayat, dan pokok-pokok isinya. 
Mukadimah akan dihadirkan setelah penyempurnaan atas ke-30 juz tafsir 
selesai dilaksanakan. Setelah itu penyempurnaan tafsir dimulai dengan 
mengetengahkan beberapa pembahasan yaitu dimulai dari judul, penulisan 
kelompok ayat, terjemah, kosakata, munasabah, sabab nuzul, penafsiran, dan 
diakhiri dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, baiklah dijelaskan di sini 
tentang perbaikan yang dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Tafsir 
Departemen Agama. 


xxxi 


Pertama: Judul 

Sebelum memulai penafsiran, ada judul yang disesuaikan dengan 
kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Dalam tafsir 
penyempurnaan ada perbaikan judul dari segi struktur bahasa. Tim 
Penyempurnaan Tafsir kadangkala merasa perlu untuk mengubah judul jika 
hal itu diperlukan, misalnya judul yang ada kurang tepat dengan kandungan 
ayat-ayat yang akan ditafsirkan. 


Kedua: Penulisan Kelompok Ayat 

Dalam penulisan kelompok ayat ini, rasm yang digunakan adalah rasm 
dari Mushaf Standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan terakhir 
adalah mushaf yang ditulis ulang (juga Mushaf Standar Indonesia) yang 
diwakafkan dan disumbangkan oleh Yayasan “Iman Jama” kepada 
Departemen Agama untuk dicetak dan disebarluaskan. Dalam kelompok ayat 
ini, tidak banyak mengalami perubahan. Hanya jika kelompok ayatnya 
terlalu panjang, maka tim merasa perlu membagi kelompok ayat tersebut 
menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan judul baru. 


Ketiga: Terjemah 

Dalam menerjemahkan kelompok ayat, terjemah yang dipakai adalah 
Al-Our'an dan Terjemahnya edisi 2002 yang telah diterbitkan oleh 
Departemen Agama pada tahun 2004. 


Keempat: Kosakata 

Pada Al-Our'an dan Tafsirnya Departemen Agama lama tidak ada 
penyertaan kosakata ini. Dalam edisi penyempurnaan ini, tim merasa perlu 
mengetengahkan unsur kosakata ini. Dalam penulisan kosakata, yang 
diuraikan terlebih dahulu adalah arti kata dasar dari kata tersebut, lalu 
diuraikan pemakaian kata tersebut dalam Al-Our'an dan kemudian 
mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata tersebut pada ayat yang 
sedang ditafsirkan. Kemudian jika kosakata tersebut diperlukan uraian yang 
lebih panjang, maka diuraikan sehingga bisa memberi pengertian yang utuh 
tentang hal tersebut. 


Kelima: Munasabah 

Sebenarnya ada beberapa bentuk munasabah atau keterkaitan antara 
ayat dengan ayat berikutnya atau antara satu surah dengan surah berikutnya. 
Seperti munasabah antara satu surah dengan surah berikutnya, munasabah 
antara awal surah dengan akhir surah, munasabah antara akhir surah dengan 
awal surah berikutnya, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, 
dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. 
Yang dipergunakan dalam tafsir ini adalah dua macam saja, yaitu munasabah 
antara satu surah dengan surah sebelumnya dan munasabah antara kelompok 
ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. 


xxxii 


Keenam: Sabab Nuzul 

Dalam tafsir penyempurnaan ini, sabab nuzul dijadikan sub tema. Jika 
dalam kelompok ayat ada beberapa riwayat tentang sabab nuzul maka sabab 
nuzul yang pertama yang dijadikan sub judul. Sedangkan sabab nuzul 
berikutnya cukup diterangkan dalam tafsir saja. 


Ketujuh: Tafsir 

Secara garis besar penafsiran yang sudah ada tidak banyak mengalami 
perubahan, karena masih cukup memadai sebagaimana disinggung di muka. 
Jika ada perbaikan adalah pada perbaikan redaksi, atau menulis ulang 
terhadap penjelasan yang sudah ada tetapi tidak mengubah makna, atau 
meringkas uraian yang sudah ada, membuang uraian yang tidak perlu atau 
uraian yang berulang-ulang, atau membuang uraian yang tidak terkait 
langsung dengan ayat yang sedang ditafsirkan, men-takhrij hadis atau 
ungkapan yang belum di-takhrij, atau mengeluarkan hadis yang tidak sahih. 

Tafsir ini juga berusaha memasukkan corak tafsir “ilmJ atau tafsir yang 
bernuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai refleksi atas 
kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk 
mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa Al-Our'an berjalan 
seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini kajian ayat-ayat 
kauniyah dilakukan oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). 


Kedelapan: Kesimpulan 

Tim juga banyak melakukan perbaikan dalam kesimpulan. Karena 
tafsir ini bercorak hidt?, maka dalam kesimpulan akhir tafsir ini juga 
berusaha mengetengahkan sisi-sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. 


Penutup 

Demikianlah penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tim. 
Betapapun demikian, kami masih merasa bahwa tafsir edisi penyempurnaan 
inipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, besar harapan 
kami adanya kritikan dan saran dari pembaca agar saran-saran tersebut 
menjadi pertimbangan tim untuk melakukan perbaikan pada masa-masa 
yang akan datang. Akhirnya kami hanya mengucapkan: 


(MA Hoya) HT IN, IS Ade URL VI AB Lag erat La FLY VI AI OI 


Jakarta, 1 Juni 2008 
Ketua Tim, 


(ba 
Ma. 


Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA 


xxxili 


XXXIV 


/26: 1-227 


AL-FUR@? N/25: 21-77 
ASY-SYU AR? 
AN-NAML/27: 1-59 


Ib 
) 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

5 





(OP SSI 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 3 


JUz 19 


NASIB MANUSIA YANG MERAGUKAN 
KENABIAN MUHAMMAD SAW DI AKHIRAT 


H3 NAK CEJANGGS ar AA KA aa KAT 
na Kong PA 
PA KALA Te, Naa ya (33 Ha 1g kaka ZA 2 32w , nan 

jaran 3 3G 1 PP TN Meh na 


Terjemah 

(21) Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan 
Kami (di akhirat) berkata, “M engapa bukan para malaikat yang diturunkan 
kepada kita atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?” Sungguh, 
mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah 
melampaui batas (dalam melakukan kezaliman). (22) (Ingatlah) pada hari 
(ketika) mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar 
gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, "! ijran 
majurt” (23) Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka 
kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang 
beterbangan. (24) Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik 
tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. 


Kosakata: 
1. "Utuwwan Kabrran (45 145 (al-Furgan/25: 21) 


'Utuwwan kabrran adalah maf'ul mu'lag, yaitu maf'ul yang memper- 
gunakan majdar dari fi'il (kata kerja) yang dipergunakan. Fi'il yang di- 
pergunakan dalam kalimat ini yaitu “at-#-ya' tu-'utuwwan artinya: sombong, 
bertindak sewenang-wenang, melampaui batas. M af'ul mu'lag dapat berarti: 
(1) ta'k3d (memperkuat), (2) keterangan kuantitas (berapa kali dilakukan), (3) 
keterangan tentang jenis atau bentuk perbuatan, dan (4) keterangan bahwa 
hal itu betul-betul dilakukan. Kalimat lengkap dalam ayat 21 Surah al- 
Furgan ini ialah: Ius Isis sis o, artinya: dan mereka telah berbuat sombong 
dengan kesombongan yang besar, yaitu yang telah melampaui batas dalam 
melakukan kezaliman. Kalimat ini sebagai akhir ayat dan memberikan 
kesimpulan tentang perilaku orang-orang yang tidak percaya pada hari 
kebangkitan dan sama sekali tidak mengharapkan bertemu dengan Tuhan, 


4 25. AL-FURO?2 N JUZ 19 


maka mereka bicara yang bukan-bukan seperti nabi haruslah malaikat, atau 
ingin melihat Tuhan di dunia, dan sebagainya. Mereka sungguh amat 
sombong dengan kesombongan yang besar. 


2. | ijran MaXjuran 7-4 3 (al-Furgin/25: 22) 


! ijran mafjuran berasal dari fi'il Las - yaas - yaa artinya: mencegah, 
melarang, atau mengharamkan. ! ijran adalah bentuk maj dar dan mafjuran 
bentuk isim maf'ul. Ungkapan yang diucapkan orang-orang yang berdosa 
dalam ayat 22 Surah al-Furgm/25 ini yaitu Yijran mafjuran berarti 
diharamkan bagi mereka, mereka dilarang menerima kabar baik yaitu 
ampunan dari Allah dan memperoleh tempat bahagia di surga karena 
ampunan dan pahala surga hanya untuk orang yang beriman dan beramal 
saleh. Ungkapan ini menunjukkan keputusan buruk bagi mereka, yaitu 
orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari kebangkitan, karena 
hidupnya di dunia mengingkari kebenaran yang dibawa dan ditunjukkan 
rasul, maka di akhirat mereka tertutup dari menerima berita gembira tentang 
kehidupan di surga dan mereka sama sekali tidak memperoleh ampunan dan 
kasih sayang A Ilah. 


3. Habtan M anfuran Wala » 3 (al-Furg4n/25: 23) 


Habtan manfjran artinya debu yang beterbangan. Berasal dari fi'il: 
habzyahbu-habwan artinya: naik, beterbangan, berhamburan. Al-Hab- 
artinya debu. Sedangkan manfjur adalah isim maf'ul dari fi'il sy 
artinya: bertebaran, bertaburan, berhamburan. Jadi manfur artinya yang 
ditebarkan, yang ditaburkan, yang dihamburkan. Segala amal perbuatan 
orang kafir selama di dunia, yang baik-baik sekalipun, tidak akan mem- 
peroleh balasan dari Allah, tetapi hanya akan diperlihatkan saja kepada 
mereka seperti debu yang beterbangan. Orang kafir yang tidak percaya 
kepada Allah dan tidak mengikuti petunjuk rasul meskipun telah berbuat 
baik tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari kebaikannya itu di akhirat 
nanti, karena mereka memang tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya 
dapat melihat dengan penuh penyesalan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan penolakan kaum musyrikin 
Mekah terhadap kebenaran kenabian Muhammad saw yang hanya manusia 
seperti mereka, makan, minum, dan berjalan di pasar. M ereka juga berkata, 
“M engapa tidak diturunkan kepada M uhammad seorang malaikat yang akan 
membantunya memberi peringatan.” Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
kembali menerangkan keingkaran yang sama dari mereka, bahkan dengan 
nada yang lebih keras lagi. Mereka mempertanyakan bahwa kenapa Allah 
tidak menurunkan malaikat kepada mereka yang menerangkan tentang 
kebenaran M uhammad atau mereka melihat sendiri Allah yang menjadi saksi 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 5 


kebenarannya. Lalu Allah menjelaskan bahwa ucapan mereka itu telah 
menunjukkan kesombongan mereka yang melampaui batas. Pada hari 
Kiamat, mereka akan melihat malaikat yang akan menyampaikan berbagai 
berita yang tidak menggembirakan. Dari mulut mereka akan keluar ucapan- 
ucapan yang penuh penyesalan dan keputusasaan, karena melihat amal-amal 
kebajikan mereka sia-sia seperti debu ditiup angin, berhamburan di angkasa 
dan sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka. Keadaan mereka itu berbeda 
dengan keadaan ahli surga, yang memperoleh tempat tinggal yang paling 
baik dan indah. 


Tafsir 

(21) Orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan atau mengingkari 
hari Kiamat, di mana mereka akan dihadapkan ke hadirat A Ilah untuk diadili 
segala perbuatannya di dunia, dengan penuh kesombongan bertanya kenapa 
tidak diturunkan kepada mereka malaikat yang menjadi saksi atas kebenaran 
M uhammad sebagai nabi, untuk menghilangkan keraguan mereka tentang 
kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya. Jika hal itu sulit untuk 
dilaksanakan, mengapa mereka tidak langsung saja melihat Tuhan yang akan 
menerangkan kepada mereka bahwa Muhammad itu benar-benar diutus 
oleh-Nya untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jika 
yang demikian itu terlaksana, mereka mengatakan akan beriman kepada 
M uhammad. Ucapan demikian itu tidak lain hanyalah karena kesombongan 
mereka sendiri, dan karena kezaliman mereka dengan mendustakan seorang 
utusan A Ilah. 

Mereka sama sekali tidak menghiraukan mukjizat nyata yang telah 
diperlihatkan oleh Rasulullah kepada mereka. Setiap orang yang berakal 
sehat pasti akan tercengang mendengar ucapan-ucapan mereka itu dan 
menganggapnya sebagai ucapan orang yang tidak berakal. Seandainya Allah 
mengabulkan keinginan itu, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah 
dan rasul-N ya, sebagaimana tercantum dalam firman A Ilah: 


“3 Boa SIA 2 Aa, Key het sa, az MA 3 DU Pan ET 

(PA ES AA 33 IN 9 e— NN IS tlg 
5 

Lana 


Pat Pa an 3 - y, / Png 

DIES SAI 
Dan sekalipun Kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan 
orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan K ami kumpulkan (pula) 
di hadapan mereka segala sesuatu (yang mereka inginkan), mereka tidak 
juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui (arti kebenaran). (al-A n' tm/6: 111) 


1? 


N 


(22) Pada ayat ini dijelaskan keadaan orang-orang kafir dan musyrik 
ketika berjumpa dengan malaikat di akhirat. M alaikat yang mereka inginkan 
sebagai rasul di dunia, atau sebagai saksi dari kebenaran kenabian 


6 25. AL-FURO?2 N JO 219 


M uhammad, akan mereka temui di akhirat. Namun demikian, pertemuan itu 
tidak seperti yang mereka harapkan karena mereka tidak akan mendengar 
kabar gembira dari para malaikat itu, baik berupa ampunan dari dosa, atau 
perintah masuk surga. Mereka hanya mendengar perkataan yang sangat 
menyakitkan hati, yaitu Xijran maYjuran, yang berarti “(surga) haram dan 
diharamkan bagi mereka”. Ucapan malaikat itu dianggap sangat 
menyakitkan, karena biasa diucapkan orang Arab ketika mendapatkan 
kesulitan. 

Adapun orang-orang mukmin disambut baik oleh para malaikat yang 
datang menyongsong mereka dan memberi kabar gembira untuk masuk 
surga. Hal ini digambarkan dalam firman A Ilah: 


Ac 
& 


PATRA —.? An» LGA ve Ar 2 2 2 
PE LA HA FAN NG JPEG 
» Pe LANTAI ZR AG 
IEEE NE A3 2, 


Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah,” 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat 
akan turun kepada mereka (dengan berkata), "Janganlah kamu merasa takut 
dan janganlah kamu bersedih hati: dan bergembiralah kamu dengan 
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.” (Fuj jilat/41: 30) 


(23) Dalam ayat ini, Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan 
kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang 
mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti 
silaturrahim, menolong orang yang menderita, memberikan derma untuk 
meringankan bencana alam, memberi bantuan kepada rumah sakit dan yatim 
piatu, membebaskan atau menebus tawanan, dan sebagainya. Sebanyak apa 
pun kebaikan mereka, tidak akan memperoleh imbalan apa pun di sisi Allah. 
Mereka hanya dapat memandang kebaikan itu tanpa dapat mengambil 
manfaatnya sedikit pun. K ebaikan-kebaikan mereka itu lalu dijadikan A Ilah 
bagaikan debu yang beterbangan di angkasa karena tidak dilandasi iman 
yang benar kepada Allah. Mereka hanya bisa duduk termenung penuh 
dengan penyesalan. Itulah yang mereka rasakan sebagai akibat kekafiran dan 
kesombongan mereka. 

(24) Berbeda dengan nasib orang-orang yang disebut di atas, orang-orang 
yang beriman menjadi penghuni surga di akhirat. Mereka mendapatkan 
tempat tinggal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat kediaman 
kaum musyrikin di dunia yang selalu mereka jadikan lambang kemegahan 
dan kemewahan. Tempat kediaman ahli surga merupakan tempat istirahat 
yang paling nyaman. Kenikmatan di dunia hanya sementara karena hanya 
dapat dirasakan selama hidup di dunia dan kesenangannya pun bisa 
memperdaya, seperti tersebut dalam firman A Ilah. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 


at 


24» 2 ay. ae 2234 SA dg Sy za. Ta 
& ? an P3 


, 2 Tea KEINGINAN IS yg 


Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat 
sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh 
kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (? Ii 
“Imrim/3: 185). 


Kesimpulan 

1. Kaum musyrik Mekah dengan cara menyombongkan diri telah meminta 
kepada Nabi Muhammad supaya diturunkan malaikat kepada mereka 
untuk membuktikan kebenaran agama yang dibawanya, atau mereka 
dapat melihat Allah secara nyata. 

. Allah tidak memperkenankan permintaan kaum musyrik M ekah untuk 
melihat malaikat di dunia, tetapi akan diperlihatkan pada hari Kiamat di 
mana para malaikat akan mengatakan kepada mereka “Yijran maXjura”. 
Mereka diharamkan masuk surga. 

. Segala amal kebajikan orang-orang kafir yang mereka perbuat di dunia 
pada hari Kiamat akan sia-sia bagaikan debu yang beterbangan ditiup 
angin. 

. Penghuni-penghuni surga pada hari itu memperoleh tempat tinggal dan 
tempat istirahat yang paling baik dan nyaman. 

. Amalan manusia sebaik dan sebanyak apa pun akan sia-sia jika tidak 
dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah. 


ND 


(ee) 


DA $$ 


PENYESALAN ORANG KAFIR 
PADA HARI AKHIRAT 


8997 Ar? » “p73 23 PASCA 0 ea Ka nga rp 
AO SARAN TAS AA GA 0 

& Pd 
MPN Anton? Aa aa SE Z 
Pak AA KE OLPy 

"ik ENG desi KG 3325 sa EGA 
Kon a SANG Nope gan PI RAS Lau 


yg 


Ane ana DAA, “4 . Ai 
SIebe AN LA 3G HA GI KENA) 


8 25.AL-FURO?2 N JO 219 


Terjemah 

(25) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut 
putih dan para malaikat diturunkan (secara) bergelombang. (26) Kerajaan 
yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan Yang Maha Pengasih. Dan itulah 
hari yang sulit bagi orang-orang kafir. (27) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) 
orang-orang zalim menggigit dua jarinya, (menyesali perbuatannya) seraya 
berkata, “Wahai! Sekiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama Rasul. (28) 
Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman 
akrab(ku), (29) sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (A I- 
Our'an) ketika (Al-Our'an) itu telah datang kepadaku. Dan setan memang 
pengkhianat manusia.” 


Kosakata g 
1. Fultnan Khalslan SU USG (al-Furg3n/25: 28) 


Fuliman khal8lan artinya fulan sebagai teman akrab. Fulan yaitu 
seseorang, siapa pun namanya, yang menjadi teman akrab ketika hidup di 
dunia. Teman akrab memang dapat mempengaruhi hidup seseorang, 
sehingga jalan hidup orang itu menjadi baik, beriman, bertakwa, dan beramal 
saleh. Tetapi teman akrab dapat pula mempengaruhi pada hal-hal yang buruk 
seperti berbuat maksiat, durhaka kepada orang tua bahkan kepada agama dan 
lain-lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita memilih teman yang baik untuk 
dijadikan teman akrab, tidak memilih orang-orang yang ingkar kepada 
agama sebagai teman akrab. Supaya tidak menyesal di akhirat nanti 
sebaiknya kita juga tidak berteman akrab dengan orang musyrik, atau yang 
tidak percaya kepada Tuhan, suka berbuat maksiat, dan melanggar larangan 
agama. 


2. KhaGilan Y':i& (al-Furgin/25: 29) 


KhaGulan berasal dari fi'il UYASg! Yis J 385 J 38 artinya: menelantarkan, 
tidak memberi pertolongan, atau mengabaikan. KhaGulan adalah bentuk 
i'gah mubiagah seperti fa'ul dan gafur yang berarti banyak sekali 
melakukan hal-hal yang disebut dalam kata dasar tersebut. K hagulan dalam 
ayat 29 Surah al-Furgin ini berarti banyak sekali menelantarkan, tidak acuh 
sama sekali, tidak mau memberi pertolongan sedikit pun. Pada akhir ayat ini 
ditegaskan bahwa setan sejak dahulu memang selalu tidak mau menolong 
manusia, dia lebih suka menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak 
baik. Setan lebih suka manusia tersesat dan durhaka daripada memperoleh 
petunjuk dan pertolongan. 


Munasabah 
Pada ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa kaum musyrikin dengan 
sombong telah meminta diturunkan malaikat kepada mereka untuk memberi 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 9 


kesaksian yang membenarkan kenabian Muhammad saw. Pada ayat berikut 
ini, Allah menerangkan bahwa memang malaikat itu akan diturunkan nanti 
pada hari Kiamat di Padang M ahsyar secara bergelombang, setelah langit 
pecah dan alam cakrawala hancur lebur. Manusia semuanya dibangkitkan 
dari kuburnya untuk diadili. 


Tafsir 

(25) Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk 
menjelaskan kepada kaumnya kedahsyatan hari Kiamat. Ketika itu, langit 
akan pecah, dan semua benda angkasa yang berada di dalamnya akan hancur 
bagaikan kabut yang beterbangan, akibat benturan planet-planet dan bintang- 
bintang yang tidak lagi mengorbit menurut ketentuannya masing-masing, 
sebagaimana dijelaskan dalam firman A Ilah: 


OI HO EK, 
Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung- 
gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana. (an-Naba'/78: 19-20) 


kep 2 AN) OLI 1 €D. KAA TAMA IE 
AURA ALI Tn AP 
Apabila langit terbelah: dan apabila bintang-bintang jatuh Serah dan 
apabila lautan dijadikan meluap: dan apabila kuburan-kuburan dibongkar: 
(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang 
dilalaikan(nya). (al-Infi #/82: 1-5) 


Pada hari yang dahsyat itu, malaikat diturunkan secara bergelombang 
sambil membawa kitab-kitab yang berisi catatan semua amal hamba-hamba 
Allah yang mereka saksikan dan catat ketika di dunia. Kitab-kitab itu 
menjadi bahan bukti ketika mereka diadili Allah di Padang M ahsyar. 

M enurut para ilmuwan, ayat ini, seperti banyak ayat lainnya dalam Al- 
Our'an, menegaskan adanya kejadian-kejadian astronomis yang luar biasa 
kedahsyatannya yang akan terjadi pada hari Kiamat. Semuanya 
menunjukkan adanya kerusakan dan kehancuran secara menyeluruh dalam 
sistem yang mengaitkan bagian-bagian dari alam semesta. Termasuk 
perubahan total dalam kedudukan, bentuk, dan kaitan-kaitan antar elemen 
dalam semesta jagad raya ini. Suatu gambaran akhir dan perubahan total 
yang tidak hanya terjadi di bumi, tetapi juga mencakup keseluruhan benda- 
benda langit yang ada di alam semesta ini. Bintang-bintang 'berjatuhan', 
saling bertabrakan, karena rusaknya (hilangnya) gaya gravitasi, langit pecah- 
belah dan planet-planet saling berbenturan dan berhamburan. 


10 25. AL-FURO?2 N JO 219 


Kabut putih menggambarkan semua benda-benda langit yang jumlahnya 
triliunan, seolah terlihat seperti kabut. Kala itu benda-benda langit tersebut 
“melejit” keluar dari langit seperti didesak dari dalam oleh tekanan besar 
yang memaksa mereka keluar dari “balon” langit. Bintang, planet, dan benda 
langit lainnya tak ubahnya seperti debu yang kecil dan ringan - yang tidak 
mempunyai kekuatan apa-apa. Keseimbangan dan keteraturan antar 
komponen sistem dalam semesta pada saat itu sudah tidak ada lagi. Benda- 
benda langit saling berbenturan dan meledak. Bisa jadi kabut putih pun 
adalah awan-awan yang terkumpul dari uap-uap yang dihasilkan dari 
ledakan-ledakan tersebut. 

(26) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kerajaan yang benar dan sejati pada 
hari Kiamat adalah milik Allah, sedangkan kerajaan-kerajaan yang pernah 
ada di dunia tidak ada yang abadi. 


Pe yaa ba 


Milik siapakah kerajaan pada hari ini?” Milik Allah Y ang Maha Esa, Maha 
M engalahkan. (al-M u'min/40: 16) 


Sebagai pemilik kerajaan yang sejati, Allah Maha Pemurah, Maha 
Pengasih, dan Mahaadil ketika mengadili para hamba-Nya terutama yang 
beriman dan patuh melaksanakan perintah-Nya. Sebaliknya bagi orang kafir, 
hari akhirat merupakan hari yang sangat sulit, karena tuhan-tuhan yang 
menjadi sembahan mereka tidak dapat memberi syafaat atau pertolongan. 
Berbagai kesukaran yang mereka hadapi itu membuat mereka putus asa. 
Situasi yang dihadapi orang-orang kafir digambarkan dalam Al-9ur'an: 


Tt, LP IA pa D2 Kk 2 AT 2d LL 
SEA SBN IN 0 HI NU Emi P3 3, 

KAT PG Ae Dat 2 Ato &. 

Tyler LA 2333 
Dan kalau setiap orang yang zalim itu (mempunyai) segala yang ada di 
bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan 
penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi 


keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. 
(Y unus/10: 54) 


(27-28) Pada hari itu, orang-orang yang zalim akan menggigit jari mereka 
dengan penuh penyesalan karena telah melalaikan kewajiban-kewajibannya 
selama hidup di dunia. Dengan sombong, mereka telah berpaling dari 
kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah kepada mereka. M ereka menangis 
tersedu-sedu menyesali diri seandainya dulu ketika hidup di dunia mereka 
mengikuti ajakan Rasulullah kepada jalan yang lurus yang membawa 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 11 


keselamatan dunia dan akhirat. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, 
“Seandainya aku di dunia dulu mengikuti Muhammad, bersama-sama beliau 
menuju jalan yang benar. Andaikan aku dulu dapat menahan kesombongan 
sehingga dengan tulus ikhlas memeluk agama Islam, niscaya aku tidak 
merasakan kesulitan ini.” Hanya sayang penyesalan itu tidak berguna lagi. 

Mereka menyesal karena keliru mencari kawan. Ini kecelakaan dan 
kebinasaan yang besar. “Seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu 
teman akrabku, tentu dia tidak dapat menjerumuskan aku ke dalam 
kesesatan.” M emang yang menjerumuskan manusia ke dalam kecelakaan 
dan kesesatan itu ada kalanya setan sendiri atau setan yang berbentuk 
manusia, seperti seorang musyrik Arab yang bernama Ubay bin K halaf. 

Persahabatan 'Ugbah bin Ab? Mu'ai dengan Ubay bin Khalaf sangat 
berpengaruh baginya. "Ugbah bin Ab? Mu'ai” sering menghadiri pengajian 
Nabi Muhammad sehingga menjadi kenalan yang baik. Pada suatu hari, ia 
mengundang Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Ketika itu, Nabi 
tidak mau makan kecuali jika 'Ugbah bin Ab? Mu'ai mau masuk Islam, lalu 
'Ugbah membaca dua kalimat syahadat. 

Namun sahabat 'Ugbah bin Ab? Mu'ai yang bernama Ubay bin Khalaf 
tidak senang dan marah kepadanya. "Ugbah bin Ab? M u'ai lalu mengatakan 
bahwa ia masuk Islam hanya pura-pura saja. Ubay bin K halaf menyuruh 
agar 'Ugbah bin Ab? Mu'ai meludahi wajah Nabi M uhammad. Hal itu lalu 
dilakukannya ketika beliau sedang melaksanakan salat di Dt an-Nadwah, 
dekat Baitullah. 'Ugbah bin Ab? Mu'ai” mematuhi apa yang dikehendaki 
sahabatnya. Demikianlah akibat persahabatan dengan orang yang tidak baik 
akan membawa akibat yang tidak baik pula. 

Nabi Muhammad memberi pedoman agar selalu mencari sahabat atau 
teman akrab yang baik. Sabda beliau: 


(brp aloe aa 3 alat) Ja La SA tab ale 3d de JAN 


Seseorang akan mengikuti perilaku temannya, maka perhatikanlah siapa 
temanmu. (Riwayat Abu D#wud dan at-TirmiG dari Abu Hurairah) 


Dan sabda Rasulullah saw: 
Sa Jas IN BU Ia JAS sj De SA eladl (Ai 
Sau AI AE ny Ri Aam OR UN ia ES ol E cuang Ol Ul 
(SAE Gema aloe Obat ly) AE ni Ka Sad Of UI, SMG 
Perumpamaan teman duduk yang baik dan yang jahat ialah seperti 


pembawa minyak kasturi dan pandai besi. Pembawa minyak kasturi itu 
adakalanya kamu menerima atau membeli minyak daripadanya. Dan paling 


12 25. AL-FURO?2 N JO 219 


sedikit kamu mendapatkan bau harum daripadanya. Adapun pandai besi 
kadang-kadang ia membakar pakaianmu (karena semburan apinya) atau 
kamu menjumpai bau yang tidak sedap.” (Riwayat asy-Syaikhmm dari Abu 
Mpsa al-Asy' ar?). 


(29) Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu berkata, 
“Seseorang telah menyesatkan aku dari ajaran Al-Gur'an dan dari beriman 
kepada Muhammad setelah petunjuk itu datang kepadaku.” Adalah 
kebiasaan setan menipu manusia dan memalingkannya dari kebenaran dan 
tidak mau menolong manusia yang telah disesatkannya itu. 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat, langit akan terpecah dan terbelah, hancur berantakan 
sehingga kelihatan seperti awan putih. 

2. Malaikat akan diturunkan di Padang Mahsyar secara bergelombang 
untuk menjadi saksi bagi amal perbuatan manusia. 

3. Kerajaan di alam semesta pada hari Kiamat hanya kepunyaan Allah 
Y ang Maha Pemurah. 

4. Orang-orang musyrik di akhirat nanti akan gigit jari sebagai tanda 
penyesalan, seandainya mereka pada waktu di dunia mengikuti ajakan 
Nabi Muhammad dan tidak menjadikan orang zalim sebagai teman 
akrabnya, tentu mereka akan selamat di akhirat. 


5. Setan selalu menyesatkan manusia dan tidak mau menolong orang yang 
disesatkannya itu. 
6. Perlu hati-hati dalam memilih teman akrab karena ia bisa mempengaruhi 


perilaku seseorang. 


PENGADUAN RASUL KEPADA ALLAH 





Terjemah 

(30) Dan Rasul (Muhammad) berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya 
kaumku telah menjadikan Al-Our'an ini diabaikan.” (31) Begitulah, bagi 
setiap nabi, telah Kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi 
cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 13 


Kosakata: M ahjuran 12-42 (al-Furgn/25: 30) 


M ahjuran adalah isim maf' ul yang berasal dari fi'il hajara-yahjuru-hujran 
wa hujrinan yang artinya memutuskan, meninggalkan, mengabaikan. Lafal 
mahjuran dalam ayat 30 Surah al-Furgn ini berarti diabaikan atau 
ditinggalkan. Pernyataan yang menunjukkan tanda-tanda zaman yang 
dikatakan Rasulullah dalam ayat ini ialah: “sesungguhnya kaumku telah 
menjadikan Al-Our'an ini menjadi terabaikan dan ditinggalkan banyak 
orang”. Ini adalah peringatan bagi kita semua jangan sampai keadaan kita 
menjadi seperti yang diungkapkan ayat tersebut. Oleh karena itu, kita perlu 
menjaga Al-Gur'an supaya selalu dibaca, dipahami makna dan petunjuknya, 
serta diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa para malaikat akan 
diturunkan nanti di Padang Mahsyar secara bergelombang, setelah langit 
pecah dan alam cakrawala hancur lebur, dan manusia semuanya dibangkit- 
kan dari kuburnya untuk diadili. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan 
pengaduan Rasulullah kepada-Nya bahwa kaumnya telah menjadikan Al- 
Our'an itu sebagai kitab yang sama sekali tidak diacuhkan, tidak diperhatikan 
isinya sebagai petunjuk bagi kemaslahatan manusia dalam menjalankan 
hidupnya di dunia. 


Tafsir 

(30) Pada ayat ini, Rasulullah mengadu kepada Allah dengan berkata, 
“Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Our'an ini sesuatu yang 
tidak perlu dihiraukan. M ereka tidak beriman kepadanya, tidak memperhati- 
kan janji dan peringatannya. Bahkan mereka berpaling darinya dan menolak 
mengikutinya. Kemudian Allah menyuruh rasul-Nya berlaku sabar dan tabah 
menghadapi kaumnya. 

(31) Allah telah menjadikan bagi setiap nabi musuh dari setan dan orang- 
orang jahat yang selalu mencemoohkan kesucian agama dan meremehkan 
petunjuk yang dibawa oleh para rasul kepada mereka. Oleh karena itu, Allah 
berpesan agar Nabi tidak berputus asa ataupun merasa sendirian menghadapi 
tantangan-tantangan seperti itu, karena cukuplah Allah yang menjadi 
pemberi petunjuk dan penolong. Sesuai dengan firman A Ilah: 


S3 PN AR ab AA NU S3 
na 
ar 


Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri 
dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada 
sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. (al-An' #m/6: 112) 


14 25.AL-FURO?2 N JO 219 


Kesimpulan 

1. Rasulullah mengadu kepada Allah bahwa kaumnya telah menjadikan 
A I-Our'an sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan lagi. 

2. Allah menyuruh Nabi bersabar karena cobaan yang dialaminya juga 
dialami oleh para rasul sebelumnya. 

3. Allah sebagai Pemimpin dan Penolong menjamin bahwa kemenangan 
terakhir berada di tangan Nabi dan orang-orang mukmin yang bertakwa. 

4. Meninggalkan ajaran Al-Gur'an membuat kehidupan seseorang menjadi 
sulit dan sesat. 


HIKMAH AL-9UR'AN DITURUNKAN 
BERANGSUR-ANGSUR 


AAN INA SEOLAN AA TA MAAN OS ag KEL 
AN G3 dg LES EA Bh Arr Aas PAS 9S HINO 
2? 
Ap in 5 9 2 ang AMA 23 IA ag AAA TA Ge Sr Rea 
LANO Lha yan Pete: ROE 241559 
CA Ananya PEAETHPLI AA ' PN 24 (3 
” r . . A9 P9 Yp2 

DAA AS LINN TANYA YEN AA PETA 

Terjemah 


(32) Dan orang-orang kafir berkata, “Mengapa Al-Our'an itu tidak 
diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah, agar Kami memperteguh 
hatimu (M uhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tart: 
(berangsur-angsur, perlahan, dan benar). (33) Dan mereka (orang-orang 
kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan 
Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. 
(34) Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret 
wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat 
jalannya. 


Kosakata: Linufabbita Bih? « Oa (al-Furgan/25: 32) 


Akar katanya adalah fabata-yafbutu- £fubut, artinya “kukuh”, baik secara 
fisik maupun dalam pandangan/pikiran. Secara fisik, misalnya, seseorang 
yang gagah berani dalam peperangan disebut rajul fabt atau rajul f4. 
Orang itu dengan demikian memang kukuh secara fisik. Dalam pandangan, 
misalnya ungkapan, nubuwwatun-nabiyy ftbitah “kenabian Nabi (Muham- 
mad) kukuh, artinya “jelas”, tidak diragukan dalam pandangan/pikiran. 
Lawan fubut adalah zawd “miring”, tidak kukuh. Dari akar kata fabata itu 
dibentuk kata fabbata-yufabbitu-tatb't artinya “mengukuhkan”. Dengan 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 15 


demikian yufabbitu adalah mus#i' (bentuk kata kerja masa kini) dari 
fabbata itu. Dalam Al-Gur'an terdapat ayat, yufabbitu Allihu al-laGna 
tmanj bil-gauli af-ftbit “Allah mengokohkan orang yang beriman dengan 
ucapan yang kukuh” (Ibr4h?m/14: 27), yaitu dengan dalil-dalil atau bukti- 
bukti yang tak terbantahkan. 

Nufabbit artinya “Kami kukuhkan”. Dalam Al-OGur'an terdapat ayat: 
ka@ika linufabbita bih? fu'laka “Demikianlah, supaya Kami kukuhkan 
dengannya hatimu” (al-Furgn/25: 32). “Kami” di sini maksudnya adalah 
Allah, “dengannya” adalah dengan Al-Our'an, dan “hatimu” adalah hati Nabi 
Muhammad. Allah mengukuhkan hati Nabi saw dengan Al-Our'an maksud- 
nya adalah dengan menurunkan Al-Our'an itu kepada beliau secara 
berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Dengan seringnya ayat-ayat turun dan 
datangnya Jibril akan memudahkan Al-Our'an dicerna dan diimplementasi- 
kan, serta akan menggairahkan semangat Nabi saw dalam berdakwah. Perlu 
ditambahkan bahwa kata ganti orang pertama n#t( &) yang berarti “Kami” 
pada ayat ini dinisbahkan kepada Allah untuk menunjukkan bahwa ketika 
Allah mengokohkan hati Nabi, terlibat pula pihak lain yaitu malaikat Jibril, 
karena Allah melakukan pengokohan itu melalui petugas-Nya itu. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menerangkan tentang keingkaran kaum 
musyrikin terhadap Al-Our'an. Pada ayat-ayat ini, Allah mengemukakan 
bantahan dari ucapan mereka yang menginginkan Al-Our'an turun seperti 
kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sekaligus. 


Sabab Nuzul 

5iy£ al-M agdisi dalam bukunya al-M ukhttrah menjelaskan sabab nuzul 
ayat 32, dari Ibnu “Abbts bahwa orang musyrik mengatakan jika 
Muhammad menyangka dirinya adalah nabi, mengapa Al-Our'an tidak 
diturunkan sekaligus, tetapi berangsur-angsur satu atau dua ayat, atau satu 
surah atau dua surah. M aka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas 
komentar mereka tersebut. 


Tafsir 

(32) Orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi bertanya mengapa Al- 
Our'an tidak diturunkan kepada M uhammad sekali turun, seperti kitab-kitab 
Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat kepada M usa dan Zabur kepada Daud. 
Allah menolak pertanyaan mereka itu dan menerangkan mengapa Al-Our'an 
diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Our'an diturunkan berangsur-angsur 
agar Allah memudahkan dan menguatkan hati Nabi Muhammad. Allah 
berfirman: 


16 25. AL-FURO?2 N JO 219 


Tana JNo As 


SEN SA GAES, 


Dan Al-Our'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (M uhammad) 
membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya 
secara bertahap. (al-Isr#/17: 106) 


Turunnya Al-Our'an secara berangsur-angsur memang mengandung 
banyak hikmah, di antaranya: 

1. Nabi Muhammad sering berjumpa dengan malaikat Jibril sehingga 
banyak menerima nasihat guna menambah semangat, kesabaran, dan 
ketabahan dalam menunaikan risalah-N ya. 

2. Karena Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis (ummi) 
maka seandainya Al-Gur'an itu diturunkan sekaligus, tentu ia akan 
kesulitan untuk menghafalnya. 

3. Supaya hafalannya lebih mantap, sempurna, dan terhindar dari segala 
kealpaan. 

4. Seandainya Al-Our'an itu diturunkan sekaligus, tentu syariat-syariatnya 
pun diturunkan sekaligus. Hal yang demikian itu pasti mengakibatkan 
banyak kesulitan. Akan tetapi, karena turunnya berangsur-angsur maka 
syariat pun diberlakukan secara berangsur-angsur sehingga mudah 
dilaksanakan, baik oleh Rasul maupun umatnya. 

5, Karena turunnya Al-Our'an banyak berkaitan dengan sebab-sebab turun- 
nya seperti adanya berbagai pertanyaan, peristiwa, atau kejadian, maka 
turunnya secara bertahap lebih berkesan dalam hati para sahabat karena 
mereka bisa menghayatinya peristiwa demi peristiwa. 

6. Kalau dengan turunnya A I-Our'an secara berangsur-angsur saja, mereka 
tidak mampu meniru Al-Our'an walaupun satu ayat, apalagi jika 
diturunkan sekaligus. 

1. Sebagian hukum syariat Islam turun sesuai dengan perkembangan kaum 
Muslimin pada waktu itu. Kemudian setelah mereka bertambah cerdas 
dan mantap keimanannya, barulah diterapkan syariat Islam yang lebih 
sempurna dengan ayat-ayat Al-@ur'an yang turun kemudian. Seandainya 
Al-Gur'an diturunkan sekaligus tentu hal demikian itu tidak mungkin 
terjadi. 


(33) Dalam ayat ini, Allah mengatakan kepada Nabi M uhammad bahwa 
Dia tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu datang kepada Nabi 
membawa sesuatu yang batil yang mereka ada-adakan untuk menodai 
kerasulannya. Allah hanya akan mendatangkan kepada Nabi suatu yang 
benar untuk menolak tuduhan mereka dan memberikan penjelasan yang 
paling baik. Hal seperti ini tersebut pula dalam firman A Ilah: 


Ga AGS TE EA AI 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 17 


Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil 
(tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu (yang 
batil) lenyap. (al-Anbiy#/21: 18) 


(34) Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang digiring ke neraka 
Jahanam, dengan cara menyeret wajah mereka dengan rantai-rantai dan 
belenggu, adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat 
jalannya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan 
kata-kata ini kepada orang-orang kafir yang mengemukakan beberapa sifat 
yang ganjil untuk menodai kerasulannya, dengan maksud seolah-olah beliau 
ini menyuruh mereka untuk mengadakan perbandingan siapakah di antara 
mereka yang mendapat petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. 
Sesuai dengan firman Allah: 


BANI RITA EU, 


Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada 
dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (Saba'/34: 24) 


Juga tersebut dalam hadis Rasulullah saw: 
MAP IE Wi US) Vin BA Lilo SALA RS AAN Gi AI SAS 
Jab mek JAGA Sah 31 IG Teen de Dapas USB JS J3 
Asah 1 Aa IS an Sa BAU ash db kaki Dt da 
bra oo sa 


Akan dikumpulkan manusia pada hari Kiamat dalam tiga golongan, 
segolongan berjalan kaki, segolongan lagi berkendaraan, dan segolongan 
lagi berjalan dengan wajahnya. Rasulullah ditanya, “Bagaimana mereka ber- 
jalan dengan wajahnya?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Tuhan yang 
dapat memperjalankan mereka dengan kedua kakinya mampu pula memper- 
jalankan mereka dengan wajahnya. Ingatlah, mereka menjaga wajah mereka 
dari benda-benda yang tajam dan berduri.” (Riwayat at-TirmiG dari Abu 
Hurairah). 


Y ang dimaksud di sini bahwa malaikat menyeret wajah orang-orang kafir 
ke dalam neraka. 


Kesimpulan 
1. Orang-orang kafir mengkritik, mengapa Al-Our'an tidak diturunkan 
sekaligus. 


18 25. AL-FURO?2 N JO 219 


2. Penurunan Al-Our'an secara berangsur-angsur agar menguatkan hati 
Nabi M uhammad, terutama dalam menghafalnya. 

Setiap orang kafir mengemukakan sesuatu yang ganjil untuk menodai 
kerasulan Muhammad saw, Allah selalu membantahnya dengan yang 
hak dan penjelasan yang baik. 

Orang-orang kafir yang menodai Muhammad pada hari Kiamat nanti 
akan diseret wajahnya ke dalam neraka Jahanam. 


w 


5 


PELAJARAN DARI KISAH-KISAH UMAT TERDAHULU 


. - . “ 

CAT AAA TAK MUAT, se Gro uLa fan 4 

CN J jala maka @16 S3 Era 00309 BI 

aed 133 La, 1005 Z s2 2 - rd fr ola AG, 20 
AKAN Aa ANA on 


Terjemah 

(35) Dan sungguh, Kami telah memberikan K itab (Taurat) kepada M usa 
dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai waz?r 
(pembantu). (36) Kemudian Kami berfirman (kepada keduanya), “Pergilah 
kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami.” Lalu Kami 
hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. (37) Dan (telah Kami 
binasakan) kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami 
tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi 
manusia. Dan Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih, 
(38) dan (telah Kami binasakan) kaum 'Ad dan Samud dan penduduk Rass 
serta banyak (lagi) generasi di antara (kaum-kaum) itu. (39) Dan masing- 
masing telah Kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah K ami 
hancurkan sehancur-hancurnya. (40) Dan sungguh, mereka (kaum musyrik 
Mekah) telah melalui negeri (Sodom) yang (dulu) dijatuhi hujan yang buruk 
(hujan batu). Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu 
sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 19 


Kosakata: Tabbarn#-Tatbrran "1 C5 (al-Furgin/25: 39) 


Akar katanya adalah tabara, artinya “menghancurkan sampai lumat 
sehancur-hancurnya” (ihltk). Dalam Surah al-Furgin/25: 39 dinyatakan, 
“Wa kullan sarabn# lahul-amt4 wa kullan tabbarnz tatb?rt (Dan masing- 
masing telah Kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah K ami 
hancurkan sehancur-hancurnya). Maksudnya, kepada umat-umat yang 
disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya itu, yaitu umat-umat Nabi Nuh, 
Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib, Allah telah menjelaskan bukti-bukti 
bahwa Ia ada dan Mahakuasa, tetapi mereka tidak mempercayainya dan 
mematuhinya. Oleh karena itu, Allah menghancurkannya sehancur- 
hancurnya sampai lumat, sehingga tidak bersisa lagi. Peristiwa-peristiwa itu 
hendaknya jadi pelajaran bagi kaum Ouraisy dan siapa saja sesudahnya agar 
mereka beriman. 

Juga terdapat bentuk-bentuk lain dari kata itu. Misalnya kata mutabbar 
dalam Surah al-A'14#/7: 139, Inn&htulti mutabbarun mthum ph (Sesung- 
guhnya mereka akan dihancurkan (oleh kepercayaan) yang dianutnya). 
Mutabbar adalah ism maf Ul dari kata tabbara. Ayat itu mengisahkan Bani 
Israil setelah lepas dari kejaran Fir'aun. Mereka melewati satu komunitas 
yang menyembah berhala. Maka Bani Israil meminta agar bagi mereka 
dibuatkan pula tuhan yang dapat dilihat secara jelas seperti itu. Nabi Musa 
menjelaskan bahwa apa saja yang disembah selain Allah akan hancur lebur, 
dan yang akan kuasa hanyalah Allah. Juga terdapat bentuk maj darnya, yaitu 
kata tabtr dalam Nyh/71: 28, wa 14 tazidi$-84im?na illt tabtrt (Dan 
janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain 
kehancuran). Itu adalah ucapan Nabi Nuh berkenaan kaumnya yang tidak 
mau beriman, yaitu bahwa mereka hancur lebur ditelan air bah amat besar. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan tentang keingkaran orang- 
orang musyrik tentang kedahsyatan hari Kiamat yang akan mereka jumpai. 
Pada ayat-ayat berikutnya, Allah menerangkan sebagian kisah-kisah para 
nabi-Nya beserta umat-umatnya yang telah mengingkari dan mendustakan 
mereka, sehingga ditimpa oleh bencana dan azab dari Allah. Peristiwa- 
peristiwa yang demikian itu dimaksudkan untuk menjadi peringatan 
khususnya bagi orang-orang musyrik Mekah, dan umumnya bagi umat 
manusia. 


Tafsir 

(35) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat 
kepada Nabi M usa seperti menurunkan AlI-Our'an kepada Nabi M uhammad. 
Dia juga telah menjadikan Harun, saudaranya, menyertai dia sebagai seorang 


20 25. AL-FURO?2 N JO 219 


wazrr (pembantu) yang selalu diajak musyawarah untuk diminta pendapatnya. 
Dalam ayat lain diterangkan bahwa Harun itu diperbantukan kepada M usa 
sebagai seorang nabi. Hal ini tidak bertentangan karena walaupun Harun 
seorang nabi, tetapi dalam bidang syariat ia mengikuti syariat Musa dan 
mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa 
Musa dan Harun diperintahkan supaya menyampaikan risalah-N ya kepada 
Fir'aun dengan jaminan bahwa kemenangan terakhir pasti berada di pihak 
mereka. 

(36) Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk 
pergi dan berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya yang telah mendustakan 
tanda-tanda keesaan Allah yang terdapat di alam semesta. Setelah mereka 
menunaikan tugasnya yaitu menyampaikan risalahnya dengan lemah lembut, 
ternyata sikap Fir'aun tetap tidak berubah, sehingga Allah membinasakan 
mereka. Seperti tersebut dalam firman A Ilah: 

oya 12 V0 yk, ng) one 

BELA esa AS 
Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan 
menerima (nasib) yang serupa itu. (MuYammad/47: 10). 


Dengan peristiwa ini, Allah menghibur Nabi Muhammad dan 
mendidiknya supaya berlaku sabar, karena beliau bukanlah nabi pertama 
yang didustakan oleh kaumnya. 

(37) Demikian pula Allah telah membinasakan kaum Nuh yang telah 
mendustakan para rasul. Setelah Nabi Nuh menunaikan risalahnya dengan 
menyampaikan dakwah kepada kaumnya, tetapi yang beriman kepadanya 
hanya sedikit sekali, Allah lalu menenggelamkan mereka dengan topan dan 
banjir besar yang membinasakan semua manusia dan binatang kecuali yang 
berada dalam kapal Nabi Nuh. Allah menjadikan peristiwa itu sebagai 
pelajaran bagi umat manusia supaya mereka selalu ingat dan mensyukuri 
nikmat-nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana yang 
mengancam. Hal ini sesuai dengan firman A Ilah: 


5 GIAAT ant 22 ee atertat Ka an Pa nyaa EL, ATT 
ONE SSI O Ha KH 
Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), Kami membawa (nenek 
moyang) kamu ke dalam kapal, agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai 


peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau 
mendengar. (al-! #ggah/69: 11-12). 


Lalu Allah menerangkan akibat orang-orang yang mendustakan risalah 
Nabi dengan firman-Nya bahwa Ia telah menyediakan bagi orang-orang 
zalim siksa yang pedih. Ayat ini mengandung peringatan pada orang-orang 
Ouraisy supaya mereka jangan sampai mendustakan kenabian M uhammad 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 21 


karena besar kemungkinan mereka pun akan ditimpa azab seperti umat-umat 
terdahulu yang telah mendustakan para rasul-N ya. 

(38) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah membinasakan kaum '? d, 
kaum Nabi Hud, dengan angin yang bertiup dengan kekuatan yang sangat 
besar dan sangat dingin, membinasakan kaum Samud, kaum Nabi Saleh, 
dengan suara keras yang menggelegar, dan juga membinasakan penduduk 
Rass yang ada di negeri Yamamah yang telah membunuh nabi. Nasib yang 
sama juga telah menimpa generasi-generasi berikutnya akibat pembangkang- 
an mereka. 

(39) Pada ayat ini, Allah menerangkan agar kisah umat dahulu itu 
diceritakan nabi kepada kaum musyrikin sebagai tamsil atau ibarat, dan 
menjelaskan kepada mereka dalil-dalil keesaan Allah. Akan tetapi, ternyata 
mereka terus-menerus mendustakan dan mengingkarinya sehingga Allah 
membinasakan mereka sampai hancur-lebur. Allah lalu memerintahkan 
kepada Muhammad agar mengingatkan orang-orang musyrik M ekah agar 
mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa itu. Tempat-tempat kaum yang 
telah dibinasakan itu selalu mereka lalui ketika dalam perjalanan dagangnya, 
yaitu bekas-bekas kawasan kaum Lut dan Samud ketika mereka pergi ke 
Syam, dan bekas kawasan kaum '? d (AYg#) yang mereka lewati ketika 
pergi menuju Y aman. 

(40) Sesungguhnya kaum musyrikin Mekah sering melewati negeri 
Sodom yang dahulu pernah dihujani dengan batu dan bekas kediaman kaum 
Nabi Lut yang terkenal dengan perbuatan homoseksual. Apakah mereka 
tidak menyaksikan bekas reruntuhan itu sebagai azab akibat mendustakan 
seorang utusan Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sebab utama 
yang menutup mata hati mereka terhadap sebab-sebab turunnya azab itu 
bukan karena mereka tidak melihat, tetapi karena mereka tidak percaya akan 
adanya hari kebangkitan pada hari Kiamat, sesudah mereka mati. 


Kesimpulan 

1. Musa yang telah diberi kitab Taurat dibantu oleh saudaranya Harun 
diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun. 

2. Fir'aun beserta kaumnya dibinasakan sebagai akibat mendustakan 
risalah M usa dan Harun. 

3. Kaum Nuh telah ditenggelamkan oleh topan dan banjir besar akibat tidak 
menaati seruannya. 

4. Allah telah membinasakan pula kaum 'Ad, Samud, penduduk Rass, dan 
generasi-generasi lain setelah mereka. 

5. Turunnya azab itu seyogyanya dijadikan pelajaran bagi umat-umat 
sesudahnya. Mereka yang tidak memperhatikannya tidak akan mem- 
peroleh pelajaran. 

6. Dalam rangka berdagang, kaum musyrik M ekah sering melewati negeri- 
negeri yang telah dibinasakan oleh Allah, seperti negeri Sodom, Samud, 


22 25. AL-FURO?2 N JO 219 


'2 d, dan Rass, sebagai akibat kedurhakaan penduduknya agar menjadi 
pelajaran dan peringatan atas sikap mereka terhadap M uhammad. 


EJEKAN ORANG-ORANG KAFIR 
TERHADAP NABI MUHAMMAD 


Lg A3 "nya AA TERAPAN KATA an MPA, G15 anta 
Ka ra saat SN AA Hana Sea aa 
SELASA AT 


| 255 


data 91 71 (3 e Gi Ls , Pd Pi 
Pesan pena KARYA 


OAT AI PRA Menansat 125 


Terjemah 

(41) Dan apabila mereka melihat engkau (M uhammad), mereka hanyalah 
menjadikan engkau sebagai ejekan (dengan mengatakan), “Inikah orangnya 
yang diutus Allah sebagai rasul? (42) Sungguh, hampir saja dia menyesatkan 
kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan 
(menyembah)nya.” Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka 
melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. (43) Sudahkah engkau 
(Muhammad) melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai 
tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? (44) Atau apakah 
engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? 
M ereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. 


Kosakata: Ittakha@a Ilthahu Hawdhu 3153 41 JA (al-Furgin/25: 43) 


IttakhaGi terambil dari kata akhaGi, artinya “mengambil”. Mengambil itu 
adakalanya dalam arti “menangkap” seperti dalam firman-Nya Surah 
Yusuf/12: 79, Ma' 4G Allthi an na'khu@ illt maw wajadntmat£ ant “indah 
(Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan (seseorang), 
kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya). Ada pula dalam arti 
“menyerang”, seperti dalam Surah al-Bagarah/2: 255, L#ta'khu @ih| sinatuw 
wa IEnaum (tidak mengantuk dan tidak tidur). 

Dari akha@ dibentuk ittakha@i, artinya menjadikan atau memperlakukan 
(ja'ala). Akibatnya kata ini menghendaki dua objek, biasanya berasal dari 
subjek dan predikat. Misalnya firman Allah, “Afara'aita man ittakhaGi 
ilihahu hawthy,” (Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 23 


menjadikan keinginannya sebagai tuhannya) (al-Furg#n/25: 43). Asal kalimat 
itu adalah “Tuhannya nafsu (keinginan)-nya”. Lalu ketika digunakan kata 
ittakha@ “menjadikan”, “memperlakukan”, bunyi kalimat menjadi “menjadikan 
Tuhannya nafsu (keinginan)-nya”. Maksudnya adalah “menjadikan nafsu 
atau keinginannya sebagai Tuhan”. Orang yang dimaksud adalah orang yang 
memandang kenikmatan jasmaniah sebagai segala-galanya sehingga sama 
kedudukannya dengan Tuhan. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk mencari 
kesenangan jasmaniah itu. Tentu saja itu menyesatkan karena kenikmatan 
jasmaniah tidak abadi. Yang abadi hanyalah kenikmatan di akhirat, yang 
diperoleh dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah di 
dunia. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyebutkan beberapa kaum yang telah 
dijatuhi azab-Nya agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi yang 
menerima dakwah Rasulullah. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa 
kaum musyrik M ekah tidak menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai 
pelajaran, bahkan mereka berlomba melemparkan ejekan dan cemoohan 
yang nadanya merendahkan martabat Nabi M uhammad. 


Tafsir 

(41) Pada ayat ini, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa 
orang kafir selalu mengejeknya dengan mengatakan, "A pakah ini orang yang 
diutus sebagai rasul?” Itulah ejekan kaum kafir setiap kali mereka melihat 
Nabi M uhammad saw. 

(42) Ucapan orang-orang musyrik bahwa M uhammad hampir saja me- 
nyesatkan mereka dari sembahan-sembahannya, seandainya mereka tidak 
tekun dan sabar menyembahnya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad 
telah menyampaikan dakwahnya dengan sungguh-sungguh disertai dengan 
hujah-hujah yang nyata. Nabi saw juga memperlihatkan berbagai mukjizat 
sehingga mereka hampir-hampir meninggalkan agama nenek moyangnya 
dan memasuki agama Islam. Ucapan mereka itu menunjukkan pula adanya 
pertentangan yang hebat dalam hati sanubari mereka, dari satu sisi mereka 
mencemoohkan Nabi saw, dan dari sisi lain mereka merasa khawatir akan 
terpengaruh oleh dakwah Nabi saw yang sangat kuat dan logis itu. 

Selanjutnya, ayat ini menerangkan bahwa mereka akan mengetahui 
tentang siapa yang sesat jalannya pada saat mereka melihat azab. Menurut 
riwayat, ayat ini terkait dengan ulah yang dilakukan Abu Jahal pada setiap 
kali ia bertemu dengan Rasulullah. Cara serupa itu dilakukan oleh umat 
terdahulu kepada para rasul Allah seperti tersebut dalam firman A Ilah: 


LIA 22 AA GO A2 ha LI AAL eta AI oh LT 
Oyong A3 36 Cage pa PA EU 3 US Iran Al AI 


pn 


24 25. AL-FURO?2 N JO 219 


Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau (M uhammad) telah diperolok- 
olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan 
itu sebagai balasan olok-olokan mereka. (al-A n' tm/6: 10) 


(43) Ibnu “Abbas r.a. berkata, “Orang-orang pada zaman Jahiliah pernah 
menyembah batu yang putih selama beberapa masa. Akan tetapi, jika 
melihat sembahan lain yang lebih baik, maka ia meninggalkan batu putih itu 
dan memilih sembahan kedua yang lebih baik menurut ukuran hawa 
nafsunya. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ini.” 

Pada ayat ini, Allah mencela orang-orang kafir Mekah yang memper- 
tuhankan hawa nafsunya sehingga dijadikan landasan untuk semua urusan 
agamanya. Mereka tidak mendengarkan hujah yang nyata, dan penjelasan- 
penjelasan yang terang. A Ilah menasihatkan supaya M uhammad tidak terlalu 
memikirkan sikap mereka, karena beliau tidak ditugaskan untuk menyadar- 
kan mereka agar beriman selamanya, apalagi jika mereka tidak mau 
melepaskan diri dari belenggu hawa nafsunya dan mengikuti petunjuk 
kepada kebenaran. Allah mengatakan bahwa Muhammad tidak menjadi 
pemelihara dan penjamin bagi mereka. Kewajiban Nabi saw hanya 
menyampaikan risalah saja. Hal ini sesuai dengan firman A Ilah: 


2 LA 22 P3 


.. 
- . 


Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (al-G#syiyah/88: 22) 


(44) Pada ayat ini, Allah menasihati Nabi Muhammad supaya jangan 
menganggap bahwa kebanyakan orang-orang musyrik mendengarkan ayat 
dan memahami kebenaran yang terkandung dalam ayat itu sehingga mereka 
dapat mengamalkan petunjuknya untuk melakukan amal saleh dan 
memperbaiki akhlak. Allah mengingatkan yang demikian karena mereka itu 
seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Jika dibandingkan dengan 
hewan ternak, maka binatang tunduk kepada majikannya, yang dirasakan 
mencintainya, tahu siapa yang berbuat kebaikan dan yang berbuat kejahatan 
kepadanya, dapat mencari sendiri tempat di mana ada rumput makanannya 
dan air minumannya, dan jika malam hari tahu kembali ke kandangnya, 
berbeda sekali dengan kaum musyrikin itu sendiri. Mereka tidak mau 
mengenal Pencipta dan Pemberi rezeki, mereka tidak merasakan berbagai 
nikmat yang dilimpahkan Tuhan kepadanya. 

Orang-orang musyrik tidak merasa tertipu oleh setan, yang selalu 
memandang baik bujukan hawa nafsunya. Kebodohan binatang ternak 
terbatas hanya pada dirinya sendiri, tetapi kebodohan mereka menjalar 
sampai menimbulkan berbagai fitnah dan kebinasaan serta menghalangi 
orang lain dari jalan kebenaran, sampai menimbulkan perpecahan dan 
peperangan di antara sesama manusia. Walaupun binatang itu tidak 
mengetahui ketauhidan dan kenabian, namun mereka tidak menentangnya, 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 25 


berbeda dengan orang-orang musyrik yang mengingkari ketauhidan karena 
kesombongan dan kefanatikan terhadap ajaran keliru yang diwarisi dari 
nenek moyangnya. Binatang ternak tidak menyia-nyiakan insting yang 
dikaruniakan Allah kepadanya. Lain halnya dengan kaum musyrikin, mereka 
dianugerahi akal dan naluri yang baik sejak lahir, tetapi mereka menyia- 
nyiakan akal yang sehat itu untuk membedakan mana yang baik dan mana 
yang tidak. 

Di dalam ayat disebutkan bahwa sebagian besar mereka tidak mendengar 
atau memahami kebenaran. Memang ada sebagian kecil di antara mereka 
yang mengakui kebenaran, tetapi tidak sanggup mengikutinya karena 
khawatir akan kehilangan kedudukan. 


Kesimpulan 

1. Kaum musyrik Mekah bila berjumpa dengan Nabi saw selalu melon- 
tarkan ejekan dengan kata-kata yang menyakitkan. 

2. Kaum musyrik itu kukuh dalam pendirian untuk mengikuti ajaran nenek 
moyang sehingga tidak tertarik oleh seruan Muhammad saw. 

3. Kaum musyrik akan menyaksikan sendiri pada hari Kiamat siapa yang 
sesat jalannya, mereka atau Nabi M uhammad. 

4. Orang-orang musyrik menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan. 

5. Tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan risalah bukan menjamin 
keselamatan mereka. 

6. Kaum musyrikin yang tidak mempergunakan telinga dan akalnya 
diserupakan dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat. 

1. Menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan membuat manusia menjadi 
musyrik. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menjadikan 
pengabdian kepada A Ilah sebagai keinginannya. 


26 25. AL-FURO?2 N JO 219 


TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH 
DI ALAM RAYA 


/ c pe 13 3 Z 2G hu 
Par Pki Aru Ha Ne 6711 KAA 5 Aja ex SIA 
Pa 


AU £ ser MAYA ar . 2 
Ha NG, sisoli LAtsenng Os 
pel aebapanpg .. megang nd 


Canter tour baku aa sy, sos 
GA 301 Bp nj An Pra (Aan 7 

ALI Tpi sha yA Wu takso 
Terjemah 


(45) Tidakkah engkau memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, 
bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang, dan 
sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikannya (bayang-bayang 
itu) tetap, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk, (46) 
kemudian Kami menariknya (bayang-bayang itu) kepada Kami sedikit 
demi sedikit. (47) Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) 
pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit 
berusaha. (48) Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa 
kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan): dan Kami 
turunkan dari langit air yang sangat bersih, (49) agar (dengan air itu) Kami 
menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum 
kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan 
ternak dan manusia yang banyak. (50) Dan sungguh, Kami telah 
mempergilirkan (hujan) itu di antara mereka agar mereka mengambil 
pelajaran: tetapi kebanyakan manusia tidak mau (bersyukur), bahkan 
mereka mengingkari (nikmat). (51) Dan sekiranya Kami menghendaki, 
niscaya Kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. (52) 
Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap 
mereka dengannya (Al-Our'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 27 


(53) Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan), yang 
ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan Dia jadikan 
antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. (54) Dan Dia (pula) 
yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu 
(mempunyai) keturunan dari musaharah dan Tuhanmu adalah M ahakuasa. 


Kosakata: 
1. 'A@Furd s3 Lis (al-Furgin/25: 53) 


Kata 'ad mengandung dua makna yang bertolak belakang. Bila akar 
katanya 'aGaba-ya' @bu-'aGh, makna dasarnya adalah “tak mau makan dan 
minum karena terlalu lapar dan dahaga.” Dari akar kata ini terambil kata 
'AGb 'siksa', yaitu kepedihan yang luar biasa atas jasmani dan rohani yang 
diderita sebagai balasan atas kesalahan. Kata 'a& dalam al-Furgm/25: 53 
tidak mungkin merupakan maj dar akar kata ini, karena bila bentuk kata “a& 
itu adalah majdar, tentu ayat itu diartikan: Ini adalah keazaban. Itu tidak 
tepat. 

Akar kata lain 'a& adalah 'aGaba-ya' @bu-'uGubatan, maknanya adalah 
“bening, bersih sekali, dan enak”. Al-'aG adalah isim dari akar kata itu, 
bukan maj dar, artinya adalah “air yang begitu bening, bersih, dan enak”. 
Ayat itu bunyinya, ht@ra@& (ini adalah air bening bersih). Akar kata "aGaba- 
ya' @bu-'ad yang berarti “siksa” tidak memiliki isim dalam bentuk 'a&, 
tetapi 'a&. 

Furdt terambil dari akar kata farata-yafrutu-fartan artinya “lemah akal”. 
Bila dikaitkan dengan air, maka air itu berarti sangat bening dan enak 
sehingga mempengaruhi sekali perasaan, artinya “menyegarkan sekali”. M & 
furat berarti air yang begitu bening, bersih, enak, dan menyegarkan sekali 
ketika diminum. Air yang dimaksud kiranya air tawar yang berasal dari 
sungai, atau air tanah yang diperoleh manusia dengan menggali sumur di 
permukaan tanah. 

Makna ayat al-Furgan/25: 53, h4&Gr'a& furit, dengan demikian adalah: 
Ini adalah air bening bersih enak segar, yaitu air tawar. Air tawar itu terdapat 
di sungai dan dalam tanah. Air itu tidak akan bercampur dengan air asin dari 
laut karena sistem yang diciptakan Allah. Kecuali bila manusia merusak 
sistem itu, di antaranya dengan menyedot air permukaan melebihi daya 
dukungnya yang akan mengakibatkan air tanah terintrusi air laut. 


2. MIIX Uji 2S Ll. (al-F urgan/25: 53) 


MilY terambil dari akar kata malaYa-yamlafu/yamlifu-malX, artinya 
“membubuhkan garam ke dalam makanan”. MilX adalah “garam”. MZ milf 
adalah air yang sangat asin sehingga pahit dan tidak dapat diminum. MHif 
adalah makanan/minuman yang terlalu asin. Akan tetapi, rajul mal?h adalah 
orang yang manis (handsome). Dari kata milY itu terambil kata miltfah, 


28 25. AL-FURO?2 N JUZ19 


yaitu kelautan. Mall4# adalah nelayan atau pelaut, dan juga berarti pembuat 
atau penjual garam. Dengan demikian, milf dalam al-Furg#n/25: 53 maksud- 
nya adalah air asin yaitu air laut. 

Uj4 terambil dari akar kata ajja-ya'ujju-ajj artinya menjadi asin pahit. 
Uj4 adalah air yang amat asin sehingga bila diminum terasa pahit dan panas 
di kerongkongan. Yang dimaksud milX uj4 adalah air laut. Dalam Surah al- 
Furg#n/25: 53 itu, Allah membandingkan dua laut: yang satu airnya bening 
bersih enak segar, sedangkan yang satu lagi asin pahit dan membakar 
tenggorokan. Laut yang pertama adalah sungai, airnya tawar dan enak 
diminum. Sungai disebut laut karena sungai itu ada yang besar sehingga juga 
bisa dilayari seperti laut. Laut yang kedua adalah lautan, airnya asin. Kedua 
laut itu tidak akan bercampur airnya karena sistem yang dibuat Allah, yang 
bisa dipelajari dalam ilmu geologi atau ilmu lingkungan. Tetapi bila manusia 
merusak sistem itu, misalnya menyedot air permukaan secara besar-besaran, 
maka air laut akan mengintrusi air permukaan, seperti yang dialami sebagian 
wilayah Ibukota Jakarta dewasa ini. Maka air sumur atau air sungai akan 
menjadi asin dan tak layak lagi diminum. Mari kita bersyukur kepada Allah 
atas karunia-Nya, dan mari kita jaga lingkungan supaya tidak rusak oleh 
tangan-tangan kita sendiri. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan keingkaran kaum musyrikin terhadap 
kekuasaan Allah dan kenabian M uhammad saw, karena mereka menuhankan 
hawa nafsu. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan tanda-tanda keesaan dan 
kekuasaan-Nya secara gamblang dan jelas sekali, yang dapat disaksikan oleh 
mata kepala sendiri, dengan datangnya siang dan malam secara bergantian, 
tertib, dan teratur, serta berbagai fenomena alam lainnya sebagai peringatan 
bagi mereka yang ingkar. 


Tafsir 

(45) Pada ayat ini, Allah memerintahkan rasul-Nya supaya memperhati- 
kan ciptaan-Nya, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang- 
bayang dari tiap-tiap benda yang terkena sinar matahari, dari mulai terbit 
sampai terbenam. Allah sengaja menjadikan panas dari terik cahaya 
matahari. Kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan bayang-bayang 
itu tetap, tidak berpindah-pindah. Allah menjadikan bayang-bayang itu 
memanjang atau memendek untuk dipergunakan manusia sebagai pengukur 
waktu, seperti di M esir mempergunakan alat yang diberi nama al-M isallat 
untuk mengukur waktu pada siang hari dan menentukan musim-musim 
selama setahun. Sejak dahulu kala, bangsa Arab pun telah mempergunakan 
alat yang diberi nama al-M az#wil untuk menentukan waktu salat dengan 
bayang-bayang. Mereka dapat memastikan tibanya waktu Zuhur bila 
bayangan jarumnya sudah berpindah dari arah barat ke timur, dan tiba waktu 


JUZz 19 25.AL-FURO? N 29 


Asar bila bayangan setiap benda yang berdiri sudah menyamainya. Hanya 
Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa bayangan itu harus dua kali 
dari panjang benda itu sendiri. Jadi jelas bahwa menurut ayat ini, Allah 
menjadikan bayang-bayang dari sinar matahari sebagai petunjuk waktu. 

(46) Kemudian Allah menghapus bayang-bayang itu dengan perlahan- 
lahan sejalan dengan proses terbenam matahari sedikit demi sedikit. M enurut 
para ilmuwan, ayat ini berbicara mengenai presisi keteraturan alam semesta. 
Ayat ini menerangkan fungsi gerakan dan "panjang” bayang-bayang yang 
bergerak dari pagi, siang, dan sore hari. Memanjangkan bayangan suatu 
benda dalam ilmu fisika adalah peristiwa mengecilnya sudut datang cahaya 
dan memendeknya panjang bayangan dikarenakan semakin besarnya sudut 
datang cahaya. Peristiwa ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari- 
hari. Pada pagi hari, bayang-bayang benda akibat terkena sinar matahari 
yang jatuh ke bumi akan tampak panjang. Semakin siang hari dan sampai 
posisi matahari pada titik kulminasi, bayangan akan tampak semakin 
memendek. Sebaliknya ketika matahari mulai bergeser ke arah barat sampai 
menjelang sore hari, akan terlihat bayang-bayang pun kembali menjadi 
panjang. Hal ini terjadi dikarenakan sudut datang sinar matahari menjadi 
semakin kecil kembali. 

Apa yang terjadi manakala bayang-bayang panjangnya tetap atau tidak 
berubah? Ini peristiwa luar biasa. Secara sederhana dapat diartikan bahwa 
posisi matahari dan bumi dalam keadaan tetap tidak berubah, maka matahari 
akan menyinari bumi secara terus menerus. Artinya permukaan bumi (yang 
terang) akan mengalami proses pemanasan. Suhu permukaan akan terus 
meningkat selama penyinaran berlangsung. Air laut akan menggelegak dan 
mendidih. Apabila hal ini terus berlangsung dalam tempo yang lama maka 
bumi akan terbakar dan hancur akibat suhu yang meningkat. Sedangkan 
permukaan bumi yang tidak menghadap matahari, akan mengalami proses 
sebaliknya, yaitu mengalami pendinginan yang luar biasa. Boleh jadi 
permukaan laut akan beku, dan kehidupan akan mati. Keadaan ekstrem suhu 
di kedua belahan bumi ini mungkin dapat menjurus ke arah punahnya 
kehidupan. Kiamatkah? Wall4hu a'lam. Allah Mahakuasa atas segala 
ciptaan-N ya. 

Peristiwa panjang dan pendek atau arah barat dan arah timur bayang- 
bayang tadi terhadap posisi matahari dapat menjadi petunjuk waktu bagi 
manusia yang berada di bumi. Lenyapnya bayang-bayang terjadi secara 
perlahan merupakan gambaran sederhana sebagaimana peristiwa kejadian 
matahari terbenam secara perlahan. 

Hal kedua yang dapat diperoleh adalah bahwa ayat di atas sudah 
mengindikasikan akan adanya perputaran bumi pada sumbunya. Ayat di 
bawah ini juga dapat digunakan untuk indikasi tersebut. 


30 25. AL-FURO?2 N JO 219 


DL LIY 2 aa LA Di DN AP Pa ada Na LA 32 DS Ao Sri” 

INA SANG) da Pa PAS BB PELAN GP Sak ANN, 

IG 2? An phoi ta 220 Pa Ra 3 Ds en oa ne Ye 

SJ GAN DEBU MANGA DAA 
- ag 

Pa 34 TT »e DA La 

OA Sea 

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan 

(Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan 

tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat 

peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. 

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat 


mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Y 4sn/36: 
38-40). 


Ayat di atas dapat juga digunakan untuk memperlihatkan adanya 
keteraturan di alam semesta. Kalimat terakhir dari ayat tersebut secara jelas 
menyatakannya. Hal serupa dapat pula ditemui pada Surah al-A nbiy-#/21: 
33, az-Zumar/39: 5, dan ar-R aYm3n/55: 1-5. 

Dalam Surah Y 4s?n/36: 38-40 di atas disebutkan bahwa matahari beredar 
pada garis lintasannya. Astronomi modern membuktikan kebenaran per- 
nyataan Al-9ur'an ini. Seperti diketahui, matahari terletak di sisi terluar dari 
piringan galaksi Bima Sakti. Galaksi ini berbentuk piringan, yang 
mempunyai jari-jari sekitar 10 kiloparsecs. Jika dihitung dalam dimensi mil, 
sama dengan 2 dengan 17 angka nol. Penelitian astronomi menunjukkan 
bahwa galaksi Bima Sakti ini melakukan perputaran pada sumbunya 
(revolusi), dan satu revolusi membutuhkan waktu selama 250 juta tahun. 
Karena matahari berada pada piringan terluar galaksi ini, maka matahari 
turut pula beredar sesuai dengan garis edar sisi terluar dari piringan galaksi 
tersebut. 

Kata yasbayun yang terdapat pada Surah Y 4s?n/36: 40, lebih tepat bila 
diterjemahkan dengan berenang, dibanding beredar. Sebab, dalam astronomi 
modern, antariksa ini tidaklah kosong sama sekali, tetapi berisi dan dipenuhi 
oleh partikel-partikel sub-atomik yang dikenal dengan neutrino. Jadi semua 
benda langit di jagad-raya ini sesungguhnya “berenang' pada gelombang 
neutrino. 

M engenai rotasi bumi, data memperlihatkan bahwa bumi berputar pada 
sumbunya dengan kecepatan 1.670 km per jam. Kecepatan ini mendekati 
kecepatan peluru yang dilepaskan dari senjata modern, yaitu 1.800 km per 
jam. Maka dapat dibayangkan, betapa cepatnya rotasi bumi. Yang 
melakukan rotasi secepat ini bukan benda berukuran kecil dan ringan seperti 
peluru, tetapi suatu benda dengan ukuran dan massa yang sangat besar. 
Kecepatan orbit bumi terhadap matahari adalah sekitar 60 kali kecepatan 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 31 


peluru, yaitu sekitar 108.000 km per jam. Dengan kecepatan demikian, 
sebuah pesawat akan dapat mengelilingi bumi dalam waktu 22 menit. 

Ketepatan rotasi yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam di 
bumi ini, dikonfirmasi oleh ayat di bawah ini. 


5 F 
BL LG ita #e aa hee 4, gen 2 21 aa » Gin 
GEA AA NU AU 
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat 


mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Y 4s?n/36: 
40) 


(47) Allah lalu menyebutkan kekuasaan-N ya yang kedua yaitu menjadi- 
kan malam itu bermanfaat bagi manusia seperti manfaatnya pakaian yang 
menutup badan. Allah juga menjadikan tidur nyenyak bagi manusia sehingga 
ia seperti mati, karena seseorang pada waktu tidur tidak sadar sama sekali, 
dan anggota badannya berhenti bekerja kecuali jantung dan beberapa organ 
lainnya. Dengan demikian, dia dapat beristirahat dengan sempurna seperti 


dalam firman A Ilah: 
1 


KUA ke» KP D3 
JI ya SA ya 


Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. (al-An tm/6: 60). 


A20 2 IL oi 002 ILK Ge Dia 
BESI TI 3 Tran gai NI AN 
Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa 
(seseorang) yang belum mati ketika dia tidur. (az-Zumar/39: 42) 


Allah menjadikan siang untuk berusaha dan beraktivitas. Sebagaimana 
tidur pada malam hari yang diserupakan dengan mati, maka bangun pada 
siang hari diserupakan dengan bangun lagi dari mati. Demikian pula manusia 
setelah berakhir masa hidupnya di dunia ini dan mati, akan dibangkitkan 
kembali setelah matinya, untuk diadili oleh Allah segala yang telah mereka 
kerjakan selama hidup di dunia. 

(48) Kekuasaan Allah yang ketiga ialah Dia yang meniupkan angin 
sebagai pembawa kabar gembira terutama bagi para petani bahwa hujan 
yang merupakan rahmat-Nya akan segera turun. Dia pula yang menurunkan 
air hujan yang amat jernih untuk membersihkan badan dan pakaian, terutama 
untuk minum dan keperluan lainnya. 

(49) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa hujan diturunkan untuk 
menyuburkan negeri-negeri atau tanah yang mati dan tandus. Dengan air 
hujan pula, Allah memberi minum sebagian besar makhluk-Nya, seperti 
binatang ternak dan manusia. Dalam ayat lain diterangkan: 


32 25. AL-FURO?2 N JO 219 


“X oa ny ye 2 122 z na .. 
Ie — ia NI SE TI ANA BA EV 33 


Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air 
(hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan 
berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. (al-! ajj/22: 5) 


Dan firman-Nya: 


SI II API ep SY NEK, Me ANE 


Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah 
menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sungguh, itu berarti Dia pasti 
(berkuasa) menghidupkan yang telah mati. (ar-Rum/30: 50) 


M enurut para ilmuwan, dari ayat di atas dapat dibahas dua hal, yaitu: 

1. M engenai terjadinya hujan 

2. M engenai indikasi bahwa air hujan membawa kehidupan, sehingga dapat 
“... menghidupkan dengannya negeri yang mati..." 


M engenai terjadinya hujan, kisahnya dimulai dengan air yang mengalir di 
sepanjang anak sungai yang akan bergabung dengan anak sungai lainnya 
membentuk sungai yang jauh lebih besar, yang akhirnya mengalir ke laut. 
Sementara air mengalir melalui anak sungai dan sungai, sebagian akan 
menguap karena panas sinar matahari (berubah menjadi gas) tetapi sebagian 
besar terus mengalir sampai ke laut. Di laut inilah proses penguapan atau 
evaporasi selanjutnya berlangsung. 

Semua air yang menguap, baik yang berasal dari anak sungai, sungai, 
atau laut, membentuk uap air di atmosfer. Uap ini naik dan akan menjadi 
dingin saat mencapai atmosfer yang lebih tinggi. Jika terdapat banyak gas di 
atmosfer maka uap air ini akan memadat menjadi kelompok gas yang disebut 
awan. Jika awan tersebut ditiup angin sehingga berkumpul sesamanya, dan 
naik ke atas sehingga mencapai bagian yang lebih tinggi lagi di lapisan 
atmosfer, maka uap air akan berubah menjadi tetes-tetes es. 

Ketika awan menjadi lebih dingin karena suhu atmosfer yang lebih 
rendah, air menjadi padat (es) dan jatuh, awalnya seperti tetes-tetes es yang 
sangat kecil, yang biasanya mencair sebelum mencapai tanah. Dengan 
demikian, tetes air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. (lihat juga ar-Ra' d/13: 
17, an-Naml/27: 60: al-'Ankabut/29: 63: Lugmm/31: 34: as-Sajdah/32: 27, 
F-tir/35: 27, az-Zumar/39: 21: 0 #/50: 9-11). 

(50) Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mengatur 
turunnya hujan secara bergiliran bagi manusia. Kadang-kadang ia turun 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 33 


siang atau malam, kadang-kadang ditujukan untuk menyirami tanah satu 
kaum yang baru melaksanakan salat Istisga, kadang-kadang dipalingkan dari 
kaum yang banyak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan. Semua itu 
bertujuan agar manusia mengambil pelajaran darinya, dan agar mereka 
mengerti bahwa Tuhanlah yang mengatur giliran hujan itu seperti mengatur 
peredaran bintang-bintang dan planet di angkasa luar. 

Air hujan itu bukan hanya turunnya saja yang diatur dengan bergiliran, 
akan tetapi bentuk dan keadaannya juga. Kadang-kadang air itu membeku 
jika suhu udara jauh di bawah nol dan merupakan es batu. Kemudian jika 
dipanaskan berubah menjadi cair, dan jika dipanaskan berubah menjadi uap. 
Air merupakan unsur yang terdapat dalam semua makhluk hidup, dalam 
tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, seperti dalam firman A Ilah: 


2 
seh PR AAN Para, 
Pe sal ya la 
# 


Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. (al-Anbiy4/21: 
30) 


Semua ini harus jadi bahan pemikiran bagi manusia agar dapat men- 
syukuri nikmat Allah. Akan tetapi, kebanyakan manusia enggan bahkan 
mengingkari nikmat-nikmat itu. 

(51) Ayat ini menjelaskan bahwa seandainya Allah menghendaki, Dia 
akan mengutus seorang utusan untuk setiap negeri, yang akan memberi 
peringatan. Akan tetapi, Allah mengirimkan Muhammad sebagai nabi 
penutup kepada seluruh umat manusia, sebagaimana firman A Ilah: 


AA SANA As 21 £ LIAT 24 
KR NI AK HUIEL J3 
Katakanlah (M uhammad), "Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan 
Allah bagi kamu semua.” (al-A'r#/7: 158) 
PESAN HL 
Dan Kami tidak mengutus engkau (M uhammad), melainkan kepada semua 


umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan. (Saba'/34: 28) 


Jika para nabi lain diutus kepada umat-umat tertentu, maka Allah 
mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul kepada seluruh umat manusia 
sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Oleh karena itu, 
mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak lagi bersifat 
temporal, yang hanya sesuai untuk suatu kaum dan tempat tertentu. Akan 
tetapi, ia diberi Al-Guran yang bersifat universal, nilai-nilai yang 
dikandungnya sesuai untuk diterapkan di mana pun dan kapan pun. 


34 25. AL-FURO?2 N JO 219 


(52) Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menyampaikan 
risalahnya dengan sungguh-sungguh, melaksanakan jihad dan perjuangan 
dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, ketabahan, dan tidak takut atau 
gentar terhadap musuh. Nabi saw harus yakin bahwa Allah pasti menolong, 
sehingga kemenangan berada di tangannya dan kaum M ukminin. Dalam ayat 
ini, Allah melarang Nabi Muhammad mengikuti orang-orang kafir yang 
mengajaknya mengadakan kompromi dengan mereka dalam hal agama. Ia 
harus tetap bersikap tegas dan konsekuen dalam melaksanakan dakwah dan 
berjihad menyebarkan Al-Our'an. 

Secara bahasa, jihad ialah berusaha sungguh-sungguh, jika perlu dengan 
mengorbankan apa saja, harta ataupun jiwa. Jihad dapat dilaksanakan dalam 
keadaan perang maupun damai. Dalam keadaan perang, jihad dilaksanakan 
dengan git-H, yaitu berperang di jalan Allah. Sedangkan jihad dalam keadaan 
damai dapat dilaksanakan di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain- 
lain. 

Ayat 52 ini termasuk dalam kelompok ayat Makkiyyah, diturunkan 
sebelum hijrah dalam keadaan damai. Maka jihad di sini lebih ditekankan 
pada kesungguhan melaksanakan dakwah, pendidikan, maupun usaha-usaha 
sosial untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Allah menjanjikan kepada 
orang yang berjihad dengan sungguh-sungguh akan selalu diberi petunjuk ke 
jalan yang lurus. Allah berfirman: 


ERA! LES PAP AN APU Rea Oai SAR SAN, 


Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah bersama 
orang-orang yang berbuat baik. (al-'Ankabut/29: 69) 


(53) Ayat ini berisi tanda kekuasaan Allah yang keempat, yaitu Dia yang 
membiarkan dua macam air mengalir berdampingan, yang satu tawar dan 
segar, sedangkan yang lain asin dan pahit, seperti yang terjadi di muara 
sungai-sungai besar. Namun demikian, walaupun berdekatan rasa airnya 
tidak bercampur seolah-olah ada dinding yang membatasi di antara 
keduanya, sehingga yang satu tidak merusak rasa yang lainnya. Walaupun 
menurut pandangan mata kedua lautan itu bercampur, namun pada 
kenyataannya air yang tawar terpisah dari yang asin dengan kekuasaan Alah 
seperti dalam firman-N ya: 


YO 1 TAK KE Voer any Sa raga 
Oa ab adu 


Dia membiarkan dua laut an yang (kemudian) keduanya bertemu, di 
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. (ar- 
RaYm4n/55: 19-20). 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 35 


Menurut para ilmuwan, Allah telah menciptakan pemisah air laut dan 
sungai, walaupun air sungai terjun dengan derasnya dari tempat tinggi. 
Barzakh (pemisah) ini berfungsi menghalangi kedua air untuk tidak saling 
menghapus ciri-cirinya. Laut asin dan tawar seolah-olah sudah ada dinding 
pembatas di antara keduanya, sehingga tidak bercampur aduk. Manusia 
dapat menentukan pilihannya karena baik air asin maupun tawar ada 
gunanya. 

Pada tahun 1873, para pakar ilmu kelautan Inggris (dengan kapal 
Challenger) menemukan perbedaan ciri-ciri laut dari segi kadar garam, 
temperatur, jenis ikan/binatang, dan sebagainya. Setiap jenis air berkelom- 
pok dengan sendirinya dalam bentuk tertentu, terpisah dari jenis air yang lain 
betapapun ia mengalir jauh. Air Sungai Amazon yang mengalir deras ke laut 
Atlantik sampai batas 200 mil, masih tetap tawar. M ata air-mata air di Teluk 
Persia mempunyai ikan-ikan yang khas dan masing-masing tidak hidup 
kecuali di lokasinya. 

Kedua laut dimaksud adalah lautan yang memenuhi sekitar Y4 bumi ini 
serta sungai yang ditampung oleh tanah dan yang memancarkan mata air- 
mata air serta sungai-sungai besar yang kemudian mengalir ke lautan. 
Barzakh (pemisah) adalah penampungan air yang terdapat di bumi itu dan 
saluran-saluran bumi yang menghalangi air laut bercampur dengan air sungai 
sehingga tidak mengubahnya menjadi asin. 

Keadaan air asin yang merambah atau mengalir dari lautan ke batu- 
batuan di dekat pantai, namun ia tidak bercampur dengan air tawar yang 
merambah atau mengalir ke laut dari daratan. Posisi aliran sungai yang lebih 
tinggi dari permukaan laut, memungkinkan air tawar yang relatif sedikit 
menembus air laut yang asin tetapi tidak berbaur total. Ayat lain yang terkait 


adalah: 
TN Ian Soe Ly YAN Le tt 
@ SEN TAKE DEA 
Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu, di 
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. (ar- 
RaYm4n/55: 19-20). 


(54) Tanda kekuasaan Allah yang kelima, yaitu Dia yang menciptakan 
manusia dari sperma. Dia lalu jadikan manusia mempunyai keturunan dan 
muji#harah (perbesanan) atau hubungan kekeluargaan akibat perkawinan 
anak kandung dengan orang lain, sehingga muncul istilah kekeluargaan, 
seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. Firman A Ilah: 


21 Y el PR Ketek P2 On Ted 


S Ap geg 21,3 » FA . TE ye » So ,£ ? 19 
DEWA ADE PO BELA 


Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam 
rahim), kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah 


36 25. AL-FURO?2 N JO 219 


menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Dia menjadikan darinya 
sepasang laki-laki dan perempuan. (al-Giytmah/75: 37-39) 


Allah menciptakan manusia yang sangat indah susunan tubuhnya 
dilengkapi dengan pancaindra, disempurnakan dengan akal dan kemampuan 
untuk berpikir. Manusia juga diberi segala fasilitas sehingga semua yang 
berada di atas permukaan bumi, diperuntukkan bagi mereka. Firman Allah: 


2563 BS aa KA AGAN Ne ERA SG 


Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 
menyempurnakan nikmat-N ya untukmu lahir dan batin. (Lugm4n/31: 20 


Ditinjau dari segi sains, beberapa ayat yang terkait dengan ayat di atas 
adalah: 


AAA PE EU FN LENFI BSI 
PE Una (P3 
TE DAMAI 


Dan apakah orang-orang yang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi 
keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan 
keduanya. Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka 
mengapa mereka tidak beriman. (al-A nbiy-/21: 30). 


2G 220 LT pa TLP DE 2 SENAR Esa su Ta Kat 
au) Wa SE Gi ea ANN Ope va Sawan 


3, 


Paid — ah NA EL SEA Ka 22 


Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari 
mereka ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua 
kaki sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa 
yang dikehendaki-N ya, sesungguhnya Allah M ahakuasa atas segala sesuatu. 
(an-N yur/24: 45). 


Ketiga ayat di atas mengindikasikan hubungan yang erat antara air dan 

adanya kehidupan. 

1. Air ditengarai sangat dekat dengan makhluk hidup. Manusia dan 
kebanyakan hewan berasal dari cairan sperma. 

2. Semua kehidupan dimulai dari air. Air di sini lebih tepat bila diartikan 
sebagai laut. Rantai kimia ini dipercaya dimulai dari kedalaman lautan. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 37 


Dugaan bahwa di lautlah mulainya kehidupan disebabkan karena kondisi 
atmosfer pada saat itu belum berkembang menjadi kawasan yang dapat 
dihuni makhluk hidup. 


Dari uraian ini, peran air bagi kehidupan sangat jelas, dari mulai adanya 


makhluk hidup di bumi (berasal dari kedalaman laut), bagi kelangsungan 
hidupnya (air diperlukan untuk pembentukan organ dan menjalankan fungsi 
organ), serta memulai kehidupan (terutama bagi kelompok hewan— air 
tertentu yang berasal dari sperma). 


Kesimpulan 


ik: 


4 


Allah menciptakan bayang-bayang setiap benda yang bila terkena sinar 
matahari, akan berubah bentuknya secara perlahan-lahan, dan hilang 
setelah matahari terbenam. Bayang-bayang itu berfungsi sebagai 
pengukur waktu salat, mencari arah mata angin, maupun untuk 
mengetahui waktu datangnya malam. Jika Allah menghendaki, bayang- 
bayang itu dapat dijadikan tetap saja tidak berubah-ubah. 

Allah dapat saja mengutus rasul pada setiap suku dan bangsa, tetapi 

Allah menetapkan kebijaksanaan untuk mengutus Nabi M uhammad 

sebagai nabi untuk seluruh manusia. 

Allah menjelaskan lima tanda kekuasaan-Nya yang dapat disaksikan 

oleh pancaindra manusia sendiri: 

a. Setiap benda mempunyai bayangan seperti tersebut di atas. 

b. Mengatur pergantian siang dan malam, supaya manusia dapat 
bekerja pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Ini juga 
merupakan tamsil bahwa setelah mati manusia akan dibangkitkan 
kembali pada hari Kiamat. 

C. Meniupkan angin dan menggiring awan sebagai kabar gembira bagi 
manusia bahwa hujan akan turun dan tanah akan subur kembali. 

d. Membiarkan dua macam air yang berbeda rasanya di laut dan sungai 
yang mengalir berdampingan, yang satu airnya tawar lagi segar, 
sedang yang satu lagi airnya asin lagi pahit. Akan tetapi, kedua 
macam air itu tidak bercampur, seolah ada dinding yang 
membatasinya. 

e. Menciptakan manusia dari sperma dan mereka mempunyai 
keturunan melalui muj #harah atau hubungan perkawinan. 

Jika nabi mempunyai kewajiban jihad menyebarkan agama, maka 

umatnya mempunyai kewajiban yang sama. 


38 25. AL-FURO?2 N JO 219 


PERINTAH UNTUK MENSYUKURI NIKMAT ALLAH 


P9 em NON LAN aa 223 nga Ka A 2 L 2A30nn 
Olnee Oo ke NA YA Ye LA YONNAY RI RET, 


TG AL DADI NA too dtot Gn PTPN AAL T, 
BEAN AAL KN GNI 
, Z 


Oa SN # dagang g PA EL AA » w 
Bh du ATU menda YO TA NUje si) N Leifop Ary 


- 


PAN BEA Aoa KEAN Sang 3 
to, hati 


1g A One SAN, ab PEG 23051 
See una, A pa 5 
BRA GN Lapar os Padan, pa 
3 2131 

Terjemah 


(55) Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi 
manfaat kepada mereka dan tidak (pula) mendatangkan bencana kepada 
mereka. Orang-orang kafir adalah penolong (setan untuk berbuat durhaka) 
terhadap Tuhannya. (56) Dan tidaklah Kami mengutus engkau (M uhammad) 
melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. 
(57) Katakanlah, “Aku tidak meminta imbalan apa pun dari kamu dalam 
menyampaikan (risalah) itu, melainkan (mengharapkan agar) orang-orang 
mau mengambil jalan kepada Tuhannya.” (58) Dan bertawakallah kepada 
Allah Yang Hidup, Y ang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-N ya. 
Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya, (59) yang 
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 
enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas “Arsy, (Dialah) Y ang Maha 
Pengasih, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada orang yang lebih 
mengetahui (Muhammad). (60) Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih", mereka menjawab, “Siapakah 
yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang 
engkau (Muhammad) perintahkan kepada kami (bersujud kepada-Nya)?” 
Dan mereka makin jauh lari (dari kebenaran). (61) Maha Suci Allah yang 
menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan Dia juga menjadikan 
padanya matahari dan bulan yang bersinar. (62) Dan Dia (pula) yang 
menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin 
mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 39 


Kosakata: 
1, “ahrran Web (al-Furgan/25: 55) 


“ah?r terambil dari kata $ahara-ya$haru-$ahr/Suhyr artinya 
“membantu”. Terdapat kata $ahr yaitu “punggung”. Dalam Surah asy- 
SyarY/94: 3 disebutkan, “Allag angasa $ahraka” (yang memberatkan 
punggungmu), yaitu tugas menyampaikan wahyu yang harus diemban Nabi 
saw.“ ihriy adalah sesuatu yang diletakkan di punggung, yaitu sesuatu yang 
dilupakan. Dengan demikian, $ahara “membantu? yang dikaitkan dengan 
Sahr “punggung” adalah “menyediakan punggung untuk memanggul beban 
orang lain”. Dari kata itulah dibentuk kata pelaku sangat (jigah mubtagah) 
yaitu $ah?r “yang amat membantu”. Dalam Al-Gur'an dinyatakan, Walt 
takunanna $ah?ran lil-kHirPn “Karena itu janganlah kau (ya Muhammad) 
menjadi penolong orang-orang kafir” (al-Gaj aj/28: 86), artinya mereka tidak 
akan memperoleh pertolongan apa pun dari Nabi saw baik di dunia maupun 
di akhirat. Dan juga terdapat ayat, Wa kinal-kfiru “alt rabbih? $ahfra 
“Orang kafir itu menjadi penolong (setan) melawan Tuhannya”. 

Terdapat akar kata lain yaitu $ahara-ya$haru-$uhpr artinya “tampak” yang 
tadinya tersembunyi. Dalam Surah ar-RUm/30: 41disebutkan, ““ aharal-fastlu 
Sil-barri wal-baXri bimt kasabat aydin-nts” (Telah tampak kerusakan di 
darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia). Dari kata itu 
terbentuk $ Hara yaitu “menganggap dua hal yang berbeda tampak sama”. 
Dalam Al-Our'an juga disebutkan, “WallaGna yu$Sthiruna min nistihim 
yaitu “Orang yang tampak olehnya istrinya sama dengan ibunya”. Perbuatan 
itu disebut $ihtr. Terdapat pula kata 8uhr “waktu zuhur/siang”. Salat  uhr 
adalah salat di siang hari (waktu yang jelas sekali tampak segala sesuatu). 


2. Khilfah xzlx (al-Furgan/25: 62) 


Kata khilfah terambil dari kata khalafa yang berarti berada di belakang 
sesuatu atau sesudahnya. Kata ini merujuk kepada sesuatu yang datang 
sesudah yang lain guna menggantikan tugas yang diperankan oleh pihak lain 
yang datang sebelumnya. Ayat ini menjelaskan bahwa malam yang datang 
menggantikan siang, kedua-duanya dapat dijadikan sebagai sarana untuk 
membuktikan kekuasaan dan keesaan Allah, dan keharusan beribadah 
kepada-Nya. Kata khilfah hanya disebutkan sekali di dalam Al-@ur'an yaitu 
dalam ayat ini. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan tanda-tanda keesaan-Nya di 
alam ini dan keindahan ciptaan-Nya, yang penuh berisi hikmah dan 
kebijaksanaan. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan sikap dan perbuatan 
kaum musyrikin yang tetap saja berpaling dari petunjuk dan kebenaran, 


40 25. AL-FURO?2 N JO 219 


bahkan tetap menyembah berhala yang tidak memberi manfaat dan 
kemudaratan apa-apa. 


Tafsir 

(55) Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu menyembah 
tuhan selain Allah, yaitu patung-patung dan berhala yang tidak memberi 
manfaat kepada mereka. M ereka menyembahnya hanya sekadar mengikuti 
hawa nafsu dan melanjutkan tradisi nenek moyang mereka saja, dan 
meninggalkan ibadah kepada Allah yang menciptakan mereka dan telah 
melimpahkan berbagai kenikmatan. Di samping itu, mereka telah membuat 
kemungkaran dengan membantu setan dalam tindakannya memusuhi A Ilah, 
rasul-N ya dan kaum M ukminin, seperti digambarkan dalam firman-N ya: 


BERAS, 


Dan teman-teman mereka (orang kafir dan fasik) membantu setan-setan 
dalam menyesatkan. (al-A“1r4f/7: 202) 


Kata $ah?r dalam ayat lain diartikan penolong. Sebagian ahli tafsir 
mengartikan terhina atau tersia-sia sehingga arti ayat itu menjadi: Dan 
orang-orang kafir pada sisi Tuhannya sangat hina dan sia-sia. 

(56) Mengapa kaum musyrikin itu membantu setan berbuat durhaka 
terhadap Allah, padahal Dia telah mengutus rasul-Nya memberi berita 
gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan memberi 
peringatan kepada mereka. Mereka juga mengetahui bahwa rasul itu diutus 
untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Alangkah 
bodohnya orang-orang yang memusuhi rasul. 

(57) Allah memerintahkan Nabi supaya menerangkan kepada kaumnya 
bahwa walaupun beliau diutus untuk keselamatan mereka, namun beliau 
sama sekali tidak mengambil keuntungan untuk diri pribadinya. Beliau tidak 
meminta upah sedikit pun kepada mereka dalam menyampaikan risalah ini, 
kecuali bagi orang yang dengan kemauannya sendiri ingin berbuat amal 
saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengeluarkan sedekah 
atau bantuan suka rela, itulah yang baik baginya. 

(58) Ayat ini memerintahkan manusia agar bertawakal kepada Allah yang 
Hidup Kekal tidak mati, Tuhan seru sekalian alam, berserah diri kepada- 
Nya, dan bersabar dalam segala musibah yang menimpa dirinya. Tuhanlah 
yang memberi kecukupan kepada manusia, yang menyampaikan kepada 
tujuan kebahagiaan. Manusia juga diperintahkan untuk bertasbih dengan 
memuji Allah, mensucikan-Nya dari segala sekutu, anak, istri, dan segala 
sifat yang tidak pantas, seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin 
kepada-Nya. Perintah Allah bertawakal kepada-Nya itu bukan berarti bahwa 
manusia tidak perlu berusaha lagi, atau tidak perlu memikirkan sebab-sebab 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 41 


yang menimbulkan usaha itu, tetapi maksudnya ialah agar manusia 
menyerahkan kepada Allah segala sesuatu yang telah diusahakannya. Dalam 
ayat ini, Allah memerintahkan supaya bertawakal hanya kepada-Nya Y ang 
M ahahidup, karena semua makhluk akan mati, maka tidak patut bertawakal 
kepada selain Allah. Hanya Allah-lah Yang Maha Hidup Kekal, yang 
mengetahui segala amal perbuatan dan dosa-dosa hamba-Nya dan yang 
mampu memberi balasan amal-amalnya. Amalan yang baik dibalas dengan 
pahala, dan amalan yang buruk dibalas dengan siksa. 

(59) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit, 
bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu enam masa. Kata 
yaum biasanya diterjemahkan sebagai “hari”, tetapi “hari” dalam ayat ini 
bukanlah hari yang lamanya 24 jam, tetapi yaum diartikan sebagai “masa”. 
Kemudian Allah bersemayam di atas 'Arasy (lihat Surah al-A “"#/7: 54). 

Setiap mukmin meyakini bahwa Allah Maha Esa, hidup kekal, yang 
menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dalam 
enam masa. Allah Maha Pemurah karena rahmat dan karunia-Nya amat 
besar kepada manusia, baik yang beriman maupun tidak. 

Bagi orang-orang yang beriman hendaklah mengenal sifat-sifat Allah, 
karena hal itu akan menambah kemantapan iman. Bagi orang yang belum 
mengenal sifat-sifat-Nya tersebut hendaklah bertanya kepada orang yang 
betul-betul mengetahui urusan agama. Allah berfirman: 


BANI SINGA 


M aka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. 
(an-N aX1/16: 43: Lihat juga Surah al-A nbiyt/21: 7) 


Pada masa Rasulullah, jika ada persoalan terkait dengan agama, para 
sahabat dapat bertanya langsung kepada beliau. Setelah Rasul wafat, kaum 
muslimin hendaknya bertanya kepada para ulama yang mendalami urusan 
agama. 

(60) Setelah menjelaskan betapa besar karunia dan nikmat yang 
dilimpahkan-Nya kepada mereka, Allah menerangkan pula sikap orang- 
orang kafir yang seharusnya bersyukur dan berterima kasih, tetapi mereka 
berbuat sebaliknya. Apabila mereka yang menyembah selain Allah dipe- 
rintahkan untuk sujud kepada Tuhan Yang Maha Penyayang, mereka 
menjawab, “Siapakah Tuhan Yang Maha Penyayang?” Pertanyaan mereka 
seperti pertanyaan Bani Israil kepada Musa ketika ia mengatakan, 
“Sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Rabbul '? lam?n.” Bani Israil 
bertanya, “Siapakah Rabbul '? lam?n itu?” Kaum musyrikin itu dalam 
bantahannya mengatakan, “Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang 
dikatakan M aha Penyayang, tetapi kami belum kenal sama sekali?” Perintah 
sujud itu menambah mereka ingkar dan jauh dari iman. 


42 25.AL-FURO?2 N JUZ19 


Diriwayatkan oleh ax--aYf1g bahwa Nabi Muhammad beserta para 
sahabat bersujud ketika selesai membaca ayat ini, karena ia termasuk di 
antara ayat-ayat yang disunatkan bersujud bagi para pembaca dan 
pendengarnya. Sujudnya dinamakan sujud tiltwah. Ayat-ayat yang 
disunatkan sujud tilawah ada 15 buah, dua buah di antaranya berada dalam 
Surah al-! ajj dan yang 13 lagi tersebar dalam Surah-surah al-A 'r4f, ar-Ra'd, 
an-Nayl, al-Isrt, Maryam, al-Furgin, an-Naml, as-Sajdah, & 4d, Fujjilat, an- 
Najm, al-Insyigtg, dan al-'Alag. Yang berada dalam Surah dad bukan saja 
sujud tilawah, tetapi juga sujud syukur. Setelah Allah menerangkan sikap 
orang-orang kafir yang menjauhkan diri dari sujud kepada-Nya, maka Dia 
menerangkan sikap penolakan orang-orang untuk sujud, bahkan mereka 
bertambah keras kepala dan menjauh dari Tuhannya. 

(61) Mahasuci Allah yang menjadikan di langit bintang-bintang yang 
jumlahnya tidak terhitung. Allah menjadikan pula matahari yang bersinar 
terang dan bulan yang bercahaya. 

M enurut para ilmuwan, dalam membicarakan benda-benda angkasa, Al- 
Our'an juga sudah membedakan bintang dari planet. Bintang adalah benda 
langit yang memancarkan sinar. Sedangkan planet hanya memantulkan sinar 
yang diterima dari bintang. Dengan demikian, bintang mempunyai sumber 
sinar, sedangkan planet tidak (Lihat Y ynus/10: 5 dan al-! ijr/15: 16). 

(62) Allah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti agar 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengingat nikmat-N ya dan 
bertafakur tentang keajaiban ciptaan-Nya. Dengan demikian, timbul 
dorongan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Jika seandainya 
malam dan siang tidak bergiliran, dan matahari terus saja bersinar, niscaya 
hal itu menimbulkan perasaan jemu atau bosan dan lelah karena tidak dapat 
beristirahat di malam hari. Demikian pula jika malam terus berlangsung 
tanpa diselingi dengan sinar matahari, niscaya membawa kerusakan bagi 
makhluk yang membutuhkannya. Adanya pergantian siang dan malam itu 
memberikan kesempatan untuk menyempurnakan kekurangan dalam ibadah 
yang sunah yaitu bilamana seseorang karena kesibukan bekerja pada siang 
harinya tidak sempat berdoa atau membaca wirid, maka dapat dilaksanakan 
pada malam harinya, seperti tersebut dalam sebuah hadis sahih: 


Lgm SPI MA 3 Ialah 9 JGN aa LP JAN Ag Jala Jae) PA OI 

(esa Bo plg) Wa Sa LES lai 5 JAN 
Sesungguhnya Allah mengulurkan tangan-N ya di malam hari supaya orang 
yang berbuat dosa pada siang hari dapat bertobat dan mengulurkan tangan- 
Nya pada siang hari supaya dapat bertobat orang yang berdosa pada malam 


harinya, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. (Riwayat Muslim 
dari Abu Musa). 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 43 


Diriwayatkan bahwa Umar bin Kha 4d pernah salat Duha lama sekali. 
Tatkala beliau ditegur oleh salah seorang sahabat, beliau menjawab bahwa ia 
meninggal kan beberapa wirid hari ini, karena kesibukan, maka ia bermaksud 
mengganti kekurangan itu dengan salat Duha, lalu beliau membaca ayat 62 
ini. 

Malam, siang, matahari, dan bulan merupakan empat nikmat A Ilah. Allah 
menciptakan malam sehingga manusia dapat beristirahat akibat gelapnya 
malam. Siang diciptakan oleh Allah dengan terbitnya matahari untuk 
bekerja. Allah menciptakan matahari dan bulan masing-masing mempunyai 
poros dan garis edarnya sendiri-sendiri. Tanpa kenal lelah, dan tidak pernah 
diam, semuanya terus beredar. 

Pergantian siang dengan malam bisa hanya berupa perubahan terang 
menjadi gelap. Akan tetapi, secara psikologis pergantian dari terang menjadi 
gelap itu memberikan dampak suasana hati yang sama sekali berbeda dengan 
suasana siang. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk mengamati 
bagaimana pengaruh psikis terhadap pekerja malam. Teramati gejala 
psikosomatis (gejala fisik yang disebabkan oleh penyebab psikis) mulai dari 
hanya mual-mual sampai yang agak berat yaitu depresi mental. Ini baru 
pengaruh jangka pendek terhadap fisik dan kejiwaan manusia. Pengaruh 
jangka panjang bisa memberikan efek yang lebih berat. Oleh sebab itu, Allah 
menggariskan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Jadi bekerja 
malam hari yang disebut lembur itu bertentangan dengan kodrat manusia 
seperti yang digariskan A Ilah. 

Kondisi ini tak mengherankan karena pada siang hari bumi mendapatkan 
paparan (exposure) sinar tampak, mulai bergeser ke warna kuning saat 
matahari terbenam, bergeser ke infra-merah saat salat Isya, ke ultraviolet jika 
malam telah larut, dan mendekati gelombang gamma yang berbahaya 
mendekati subuh. Paparan ini yang menyebabkan manusia menderita 
psikosomatik jika tidak beristirahat dan terpaksa harus bekerja. 


Kesimpulan 

1. Kaum musyrikin menyekutukan A Ilah dengan menyembah sesuatu yang 
tidak memberi manfaat dan mudarat. 

2. Ketika memusuhi Rasulullah dan kaum mukminin, orang-orang musyrik 
selalu dibantu oleh setan. 

3. Rasulullah diutus memberi kabar gembira kepada mereka yang taat 
dengan surga dan memberi peringatan kepada mereka yang ingkar 
dengan api neraka. 

4. Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya tidak meminta upah sedikit 
pun. Beliau hanya menyampaikan perintah Allah agar orang yang ingin 
beramal saleh mendekatkan dirinya kepada Allah dengan memberikan 
derma atau sokongan yang bersifat sukarela. 

5. Allah memerintahkan manusia untuk selalu bertawakal kepada-Nya, 
karena hanya Allah Y ang M ahahidup selama-lamanya. 


44 


25. AL-FURO?2 N JO 219 


Allah menciptakan langit, bumi dan segala yang berada di antara 
keduanya dalam enam masa, kemudian bersemayam di "Arasy. 

Dalam Al-Our'an terdapat 15 ayat yang disunatkan untuk sujud ketika 
membacanya, salah satunya adalah ayat 60 surah ini. 

Allah menciptakan di langit gugusan-gugusan bintang yang beredar 
secara tertib dan teratur. 

M atahari bersinar dan bulan bercahaya. 


. Pergantian siang dengan malam merupakan pelajaran bagi mereka yang 


ingin mensyukuri nikmat A Ilah. 


45 


25. AL-FURO? N 
SIFAT-SIFAT HAMBA ALLAH 
YANG MENDAPAT KEMULIAAN 


JUz 19 


xay SS NN TAN “ay — 
III SA SEM 

) Ng aa “8 WN u5 
A1) 139 @ eni 


N 
Cg Na3 NY DNA 
BNI mn JK ISS 
ah 


| 
37 
/ 
S 
1953 


AA X Y R ujt IN 
CN BA W ya WN Ne 1 T. “7 

— NY ”. — | ad TX N 3 
DR OB KA ML 1 9 
N9 1 - “ay 
TE DB ma Oa 


AN 


29 
- 
2 
. 


PN “NI 

SNI S3 D ALI v) An 

“WM Xx N 

Nag? Xx N LN 

“ 019 A0 70 N sh Ka 

“vD “AD S “3 3, Ag Na » 1 AN 

1335) v2 43 NDX FAN YG pa MO 
“9 v— 4 N ax 

AYI SS WJ MO 3 


./ 
3 
P 

3 


2 


2 
/ 


Lang 
Par 

234 

B xuad 


Lb) 


213 
4 
va 


Yasa 


P, 
PA 


2 


2 2 
gy” 

2 

n 


4 


Pn 


| 


.” 


#5 
7 


w 
- 


2? pn 
keekaan 


gan 
- 
' 
PA 
192 
“pd 
2) 
3 


- 


aa 
3 Pi 
&. 


A 
3G, 


2 


29 


Ai 
S2 


3 
2 


(An 
B 


' 


LI 
- 


&,3 


rd 
. 


Na 
./ 


/ 
- 


PA 
Sek &za 


ea 


(63) Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah 
orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang- 


orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka 


4 pa nd 


Naya 


mengucapkan, “saltm”, (64) dan orang-orang yang menghabiskan waktu 


malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. 


Terjemah 


46 25. AL-FURO?2 N JO 219 


(65) Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab 
Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan 
yang kekal”, (66) sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap 
dan tempat kediaman. (67) Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang 
Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka 
tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar, 
(68) dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan 
sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali 
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan 
demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (69) (yakni) akan 
dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam 
azab itu, dalam keadaan terhina, (70) kecuali orang-orang yang bertobat 
dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (71) 
Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka 
sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar- 
benarnya. (72) Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, 
dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga 
kehormatan dirinya, (73) dan orang-orang yang apabila diberi peringatan 
dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang- 
orang yang tuli dan buta. (74) Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan 
kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang- 
orang yang bertakwa.” (75) Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat 
yang tinggi (dalam surga) atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan 
disambut dengan penghormatan dan salam, (76) mereka kekal di dalamnya. 
Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. (77) 
Katakanlah (M uhammad, kepada orang-orang musyrik), “Tuhanku tidak 
akan mengindahkan kamu, kalau tidak karena ibadahmu. (Tetapi 
bagaimana kamu beribadah kepada-Nya), padahal sungguh, kamu telah 
mendustakan-Nya? Karena itu, kelak (azab) pasti (menimpamu)." 


Kosakata: 
1. L#Yasyhadjna az-Zyr 53! 024550 (al-F urgan/25: 72) 


Y asyhadun artinya menyaksikan terambil dari kata syahtdah dan syuhud 
yang bermakna hadir dan menyaksikan, baik dengan mata maupun dengan 
mata hati. Makna ini kemudian berkembang menjadi makna bersaksi. Az- 
Zur berarti kebohongan atau kepalsuan karena makna asalnya adalah 
condong dari arahnya yang lurus. Ayat ini menjelaskan sifat orang-orang 
yang beriman sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 63 yang lalu. 
Sebagai hamba Allah yang taat mereka memiliki sifat yang terpuji yaitu 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 47 


mereka tidak mau memberikan kesaksian palsu. Kata az-zur terulang 
sebanyak dua kali yaitu dalam surat ini dan surat al-! ajj/22: 30. 


2, Gurrata A'yun 451 553 (al-Furgan/25: 74) 


Ourrah pada mulanya berarti dingin, tapi yang dimaksud di sini adalah 
makna menggembirakan karena sebagian ulama berpendapat bahwa air mata 
yang mengalir ada yang dingin dan hangat. Air mata yang dingin 
menunjukkan kegembiraan, sedangkan air mata yang hangat menunjukkan 
kesedihan. Namun yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesuatu yang 
apabila dilihat akan menyenangkan orang yang melihatnya dan dianggap 
sebagai buah hati apabila dikatakan kepada seorang anak yang didambakan. 
Kata gurrah a'yun terulang sebanyak tiga kali dalam surat ini dan dalam 
Surah al-Gajaj/28: 3 dan as-Sajdah/32: 11. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Alah menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir 
yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah-Nya serta enggan bersujud 
kepada-Nya. Pada ayat-ayat berikut ini, A Ilah menerangkan sifat-sifat orang- 
orang mukmin yang benar-benar beriman dan berhak diberi julukan “hamba 
Allah Yang Maha Pengasih, Penyayang” karena ketaatan dan ketinggian 
akhlaknya yang patut menjadi contoh teladan bagi manusia sebagai hamba 
Allah yang akan memperoleh kemuliaan di akhirat. 


Tafsir 

(63) Sifat-sifat hamba Allah Y ang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 
63 ini dan ayat-ayat berikutnya. Sifat-sifat itu semua dapat disimpulkan 
menjadi 9 sifat yang bila dimiliki oleh seorang muslim, dia akan mendapat 
keridaan Allah di dunia dan di akhirat, serta akan ditempatkan di posisi yang 
tinggi dan mulia yaitu di surga Na'3m. Sifat-sifat tersebut ialah: 

Pertama: Apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan, 
mereka jauh dari sifat kesombongan, langkahnya mantap, teratur, dan tidak 
dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjuk- 
kan siapa dia. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila ia berjalan. Allah 
berfirman: 


ANN) 
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. (al-sr#/17: 37) 


Kedua: Apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas 
atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata- 
kata yang serupa. Akan tetapi, mereka menjawab dengan ucapan yang baik, 
dan mengandung nasihat dan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh 


48 25. AL-FURO?2 N JO 219 


Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Penyayang. Demikian pula 
dengan sikap Rasulullah bila ia diserang dan dihina dengan kata-kata yang 
kasar, beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang 
tidak berakhlak itu. 

Al-! asan al-Bajri menjelaskan bahwa orang-orang mukmin senantiasa 
berlapang hati, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Bila kepada 
mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan, mereka tidak emosi dan 
tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan pula. M ungkin ada orang 
yang menganggap bahwa sifat dan sikap seperti itu menunjukkan kelemahan 
dan tidak tahu harga diri, karena wajar bila ada orang yang bertindak kurang 
sopan dibalas dengan tindakan kurang sopan pula. Akan tetapi, bila 
direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa pertengkaran 
dan perselisihan yang berkepanjangan. Setiap mukmin harus mencegah 
perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Salah satu cara yang paling 
tepat dan ampuh untuk membasminya ialah dengan membalas tindakan yang 
tidak baik dengan tindakan yang baik sehingga orang yang melakukan 
tindakan yang tidak baik itu akan merasa malu, dan sadar bahwa mereka 
telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Sikap seperti ini dijelaskan oleh 
Allah dalam firman-N ya: 


Lu dad. 922 Kd Pad ba 2. 2 saos, Pena Pata Da 
PI EA SR NA PS AN GAN GI, 


Lt NG vs Lx. 4 AL Na Arun png 
WAE PASTI Te 5 Di kk 
Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan 
antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan (sifat-sifat yang baik 
itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan 
tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai 
keberuntungan yang besar. (Fuj jilat/41: 34-35). 


Demikianlah sifat dan sikap orang-orang mukmin di kala mereka berada 
di siang hari di mana mereka selalu ingat dengan sesama hamba Allah. 


(64) Ketiga: Kemudian Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka 
ketika berhubungan dengan Tuhan Pencipta alam pada malam hari. Apabila 
malam telah sunyi sepi, manusia lelap dibuai oleh tidur nyenyak, mereka 
mengerjakan salat Tahajud dan berdiri menghadap Tuhan Y ang Maha Esa. 
Mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur, mereka resapkan 
dengan sepenuh jiwa dan raga bagaimana nikmat dan tenteramnya 
bermunajat dengan Tuhan. M ereka mengerjakan salat malam salat Tahajud 
seperti yang dilakukan Rasulullah karena dengan salat di malam hari itu jiwa 
mereka menjadi suci dan bersih. Iman mereka bertambah, keyakinan 


JUZz 19 25.AL-FURO? N 49 


menjadi mantap bahwa tiada Tuhan selain Dia, rahmat dan kasih sayang-N ya 
M aha Luas meliputi semua makhluk-N ya. Di sanalah mereka memohon dan 
berdoa dengan penuh khusyuk dan tawaduk agar diampuni dosa dan 
kesalahan mereka dan dilimpahkan rahmat dan keridaan-Nya. Setelah 
melakukan salat malam itu, barulah mereka tidur dengan perasaan bahagia 
penuh tawakal dan takwa. 

Ibnu “Abbzs berkata, “Barang siapa yang melakukan salat dua rakaat atau 
lebih sesudah salat Isya berarti dia telah salat sepanjang malam.” 

Dalam ayat lain, Allah menjelaskan pula sifat-sifat orang-orang mukmin 
yang mengerjakan salat malam ini: 


Loh 259 SNI, - sg phi Lo hoe 2 KAIN “4 
Sab DU AN EA ea ON eng 
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada 


Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (as-Sajdah/32: 16). 


Dan firman-N ya: 


Me CP Pan Aa Lap Tag 59 


SIKA Pan NVS, Keladi EL aza 


(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada 
(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? (az-Zumar/39: 9). 


Dan firman-N ya: 
Dai bea as 42 AOA Sein 


“Mereka sedikit sekali Ah pada waktu malam: dan pada akhir malam 
mereka memohon ampun (kepada Allah)." (AO? triyit/51: 17-18) 


(65-66) Keempat: Mereka selalu mengingat hari akhirat dan hari 
perhitungan. Mereka yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan 
dipertanggungjawabkan di hari itu, yang baik diberi ganjaran berlipat ganda, 
dan yang jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Di kala mereka 
bermunajat dengan Tuhan di malam hari tergambarlah dalam pikiran mereka 
bagaimana dahsyatnya suasana di waktu itu seakan-akan mereka benar-benar 
melihat bagaimana ganasnya api neraka yang selalu menanti para hamba 
Allah yang durhaka untuk menjadi mangsa dan santapannya. Di kala itu 
meneteslah air mata mereka dan mereka memohon dengan sungguh-sungguh 
kepada Tuhan agar dibebaskan dari siksaan api neraka yang pedih itu. 

Orang-orang yang demikian kuat keyakinannya kepada hari akhirat tentu 
akan mempergunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berbuat amal 


50 25. AL-FURO?2 N JUZ19 


kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan melakukan perbuatan jahat 
karena yakin perbuatannya itu akan dibalas dengan siksaan yang pedih. 
Betapa pun baiknya suatu peraturan yang dibuat manusia dan betapa 
ketatnya pengawasan dalam pelaksanaannya, tetapi manusia yang tidak sadar 
akan pengawasan Allah dapat saja meloloskan diri dari ikatan peraturan dan 
undang-undang itu. Akan tetapi, manusia yang beriman, andaikata tidak ada 
peraturan dan undang-undang, tidak akan melakukan satu kejahatan pun, 
karena dia sadar walaupun dapat bebas dari hukuman di dunia, namun tidak 
akan dapat melepaskan diri dari azab di akhirat. Kesadaran dan keinsyafan 
inilah yang tertanam dengan kuat di dalam hati setiap muslim yang 
mendapat julukan “hamba Allah Y ang Maha Penyayang." 

Ayat ini menjelaskan bagaimana seorang mukmin benar-benar takut jatuh 
ke dalam siksaan neraka karena siksaannya amat pedih dan dahsyat. Neraka 
itu merupakan seburuk-buruk tempat yang disediakan bagi hamba Allah 
yang ingkar dan durhaka. Orang-orang kafir kekal di dalamnya selama- 
lamanya, menderita berbagai macam siksaan. M eskipun kulit mereka telah 
hangus terbakar dan panasnya api neraka telah menembus ke dalam daging 
dan tulang belulang, namun mereka tetap hidup untuk merasakan siksaan itu 
sebagai tersebut dalam firman-N ya: 


113 Ye 123 Ps z 
NAGA ar Iga YA LK GA Opa KPA TOR OBAT ATI II 
LAYAN ea Lada 


Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 
masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti 
dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah 
M ahaperkasa, M ahabijaksana. (an-Nis 4/4: 56). 


(67) Kelima: Sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka 
dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap 
memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros 
pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. 
Seseorang yang boros walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah 
terpenuhi dengan hidup secara mewah, tetap akan menghambur-hamburkan 
kekayaannya pada kesenangan lain, seperti main judi, main perempuan, 
minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dia merusak 
diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Padahal, kekayaan yang dititipkan 
Allah kepadanya harus dipelihara sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat 
untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. 

Sifat kikir dan bakhil pun akan membawa kepada kerugian dan 
kerusakan. Orang yang bakhil selalu berusaha menumpuk kekayaan 
walaupun dia sendiri hidup sebagai seorang miskin dan dia tidak mau 
mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 51 


kepentingan dirinya dan keluarganya saja, dia merasa segan mengeluarkan 
uang, apalagi untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, akan 
tertumpuklah kekayaan itu pada diri seorang atau beberapa gelintir manusia 
yang serakah dan tamak. Orang yang sifatnya seperti ini diancam Allah 
dengan api neraka sebagaimana tersebut dalam firman-N ya: 


HET PES KENONA 
Orasi Pan NGGKIK 


Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta 
dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat 
mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam 
(neraka) Hutamah. (al-Humazah/104: 1-4). 


Demikianlah sifat orang mukmin dalam menafkahkan hartanya. Dia tidak 
bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat 
kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan 
kekayaan. K eseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang 
selalu dipelihara dan dijaga. Kalau kaya, dia dapat membantu masyarakatnya 
sesuai dengan kekayaannya, dan kalau miskin, dia dapat menguasai hawa 
nafsu dirinya dengan hidup secara sederhana. 

Yaz'd bin Ab? ! ab'b berkata, “Demikianlah sifat para sahabat Nabi 
Muhammad saw. Mereka bukan makan untuk bermewah-mewah dan 
menikmati makanan yang enak-enak, mereka berpakaian bukan untuk 
bermegah-megah dengan keindahan. Akan tetapi, mereka makan sekadar 
untuk menutup rasa lapar dan untuk menguatkan jasmani karena hendak 
beribadah melaksanakan perintah Allah. Mereka berpakaian sekadar untuk 
menutup aurat dan memelihara tubuh mereka terhadap angin dan panas. 

“Abdul Malik bin Marw:n, pada waktu mengawinkan F timah (putrinya) 
dengan "Umar bin “Abdul 'Az?z, bertanya kepada calon menantunya, 
“Bagaimana engkau memberi nafkah kepada anakku?” Umar menjawab, 
“Aku memilih yang baik di antara dua sifat yang buruk” (maksudnya sifat 
yang baik di antara dua sifat yang buruk yaitu boros dan kikir). Kemudian 
dia membacakan ayat ini. 

(68-69) Keenam: Pada ayat ini, Allah menerangkan lagi sifat-sifat hamba 
Allah Y ang M aha Pengasih lagi M aha Penyayang yaitu dia tidak menyembah 
selain Allah, dan tidak mempersekutukan-N ya dengan sesuatu apa pun. Dia 
benar-benar menganut tauhid yang murni. Bila dia beribadah, maka 
ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah, dan bila dia berbuat 
kebajikan, perbuatannya itu karena Allah bukan karena dia atau ingin dipuji 
orang. Bila dia berdoa, benar-benar doanya langsung dipanjatkan ke hadirat 


52 25. AL-FURO?2 N JUZ19 


Allah tidak melalui perantara. Dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup 
mengabulkan doanya hanya A Ilah semata. 

Mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapa pun karena 
menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ia tidak boleh 
dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah seperti murtad 
atau membunuh orang tanpa hak. Mereka tidak akan melakukan perbuatan 
zina karena menyadari bahwa berzina itu termasuk dosa besar, suatu 
perbuatan yang sangat terkutuk dan dimurkai Allah. Dengan memelihara 
kemurnian tauhid yang menjadi dasar bagi akidah, seseorang akan bersih 
jiwanya, jernih pikirannya, dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh 
kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. Dengan menjauhi pembunuhan 
tanpa hak, akan bersihlah dirinya dari perbuatan zalim dan bersihlah 
masyarakat dari kekacauan. Hak setiap warga masyarakat akan terpelihara 
dengan baik sehingga mereka benar-benar dapat menikmati keamanan dan 
ketenteraman. Dengan memelihara dirinya dari perbuatan zina akan 
bersihlah dirinya dari kekotoran dan bersih pula masyarakat dari keonaran 
dan kekacauan nasab yang menimbulkan berbagai kesulitan dan 
ketidakstabilan. 

Sehubungan dengan hal ini, dalam sebuah hadis Nabi saw dijelaskan: 


ea Be an aa ega ig aa BE YK Ae aa tea ban tor 
Bala GA Ms Jaka Of IE Se TAN Gel NI LG S TIGA NG 6 
Pan sa! Se 


ag aga ih Ega aa et afags aa, Jar ed Bri 
& SPL I BAG) ig IA do GA Jp Gs M1 Jp, aja la 
(da Gel ola) ((& aj & 


'Abdullth bin Mas'ud berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, “Dosa 
apakah yang paling besar?" Rasulullah menjawab, “Engkau menjadikan 
tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu.' Aku bertanya 
pula, "Dosa apakah lagi?" Rasulullah menjawab, 'Dosa membunuh anakmu 
karena takut (miskin) karena dia akan makan bersamamu.' Kemudian aku 
bertanya lagi, 'Dosa apakah lagi?” Rasulullah menjawab, “Dosa berzina 
dengan istri tetanggamu.' Allah menurunkan ayat ini untuk membenarkan 
sabda Nabi Muhammad.” (Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim) 


Kemudian Allah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan 
dosa itu dengan ancaman yang amat keras, yaitu neraka di hari Kiamat 
sebagai balasan atas semua dosa yang telah mereka perbuat di dunia. Bahkan 
Allah akan melipatgandakan azab bagi mereka karena dosa besar yang 
mereka lakukan itu. Mereka akan dilemparkan ke neraka dan akan tetap di 
sana. Di samping menderita siksaan jasmani seperti minuman yang sangat 
panas yang membakar kerongkongan dan usus mereka, mereka juga 


JUZz 19 25.AL-FURO?2 N 53 


mendapat siksaan batin atau rohani, karena selalu mendapat penghinaan dan 
selalu menyesali kesalahan mereka sewaktu di dunia dahulu. 

(70-71) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang 
mengerjakan perbuatan dosa seperti tersebut pada ayat di atas, lalu bertobat 
dengan sebenar-benar tobat, kembali beriman, serta selalu berbuat amal 
saleh, perbuatan mereka yang jahat itu akan diganti dengan kebaikan dan 
pahala yang berlipat ganda karena Allah adalah Maha Pengampun, Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang. Menurut sebagian mufasir, penggantian 
dosa kejahatan dengan pahala kebaikan itu ialah dengan menghapuskan 
segala dosa yang telah dikerjakan di masa yang lalu karena tobat yang benar, 
kemudian amal kebaikan yang dikerjakannya sesudah bertobat dilipat- 
gandakan pahalanya sehingga bisa menghapus dosa yang telah dilakukan 
dahulu. 

M ufasir-mufasir lain mengatakan bahwa Allah memberikan kepada orang 
yang bertobat itu pahala yang seimbang banyaknya dengan dosa yang telah 
dikerjakan. Kemudian dia bertobat dan mengerjakan amal yang baik, maka 
amal yang baik itu akan diberi pahala yang berlipat ganda pula. Jadi orang 
yang bertobat itu mendapat dua kebaikan yaitu dosa-dosanya yang terdahulu 
dihapuskan dan kemudian diberi pula pahala yang sama banyaknya dengan 
dosa yang telah dikerjakannya itu. 

Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa: 


Ong Ia ah da sa SIA AS oya ola Job 
ae Yi Re B3 ta 3 ph US Ula B3 ui UN Yes 3 
LAN MMA SG Jae aa J6 HA Ja 
Ap NA Jana, SALA BE) 2 yah Ja 4 (ea 1 JB AI In ai, 9 
Tg ye AS dita yi AN da 2 JG SA As "JB Sa 
(at 0) 


Dari Abu ? aw?l Sya'ab al-M amdud, ia menghadap Nabi saw dan bertanya, 
“Apakah pendapat anda tentang seseorang yang mengerjakan segala dosa, 
tidak ada perbuatan dosa kecuali ia lakukan. Apakah tobatnya diterima? 
Nabi saw menjawab, “Apakah kamu sudah masuk Islam?” Dia menjawab, 
“Saya sendiri bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa 
dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan engkau adalah utusan Allah.” Nabi saw 
berkata, “Ya, benar. Kamu mengerjakan kebajikan dan meninggalkan 
keburukan. M aka Allah akan menjadikan untukmu kebaikan semuanya.” Dia 
bertanya lagi, “Semua kesalahanku diampuni?” “Ya,” jawab Nabi saw. 
“Allthu Akbar,” kata orang tadi, dan dia terus bertakbir sampai pergi tidak 
kelihatan. (Riwayat al-? abr47?) 


54 25. AL-FURO?2 N JO 219 


Kemudian Allah menyatakan bahwa tobat yang diterima itu haruslah 
diiringi dengan perbuatan baik. Tobat dimulai dengan penyesalan atas 
perbuatan jahat yang telah dilaksanakan, dan berhenti dari berbuat maksiat, 
diiringi dengan perbuatan baik untuk menjadi bukti bahwa tobat itu adalah 
tobat yang sebenarnya dan dilakukan dengan sungguh-sungguh (nasuha). 


(72) Ketujuh: Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa di antara sifat 
hamba Allah Yang Maha Pengasih adalah tidak mau dan tidak pernah 
melakukan sumpah palsu. Apabila lewat di hadapan orang-orang yang suka 
mengucapkan kata-kata yang tidak karuan dan tidak ada faedahnya sama 
sekali, dia berlalu tanpa ikut bergabung dengan mereka. Dia menyadari 
bahwa seorang mukmin tidak layak melayani orang-orang yang menyia- 
nyiakan waktunya yang sangat berharga dengan omong kosong, apalagi bila 
waktu itu dipergunakan untuk membicarakan hal-hal yang membawa kepada 
perbuatan dosa seperti mempergunjingkan orang atau menuduh orang-orang 
yang tidak bersalah dan lain-lain sebagainya. 

Bersumpah palsu sangat dilarang dalam agama Islam, karena ketika 
bersumpah itu, seseorang telah berdusta dan tidak menyatakan yang 
sebenarnya. Banyak sekali orang yang melakukan sumpah palsu untuk 
membela orang-orang yang tidak benar agar orang itu dapat merampas atau 
memiliki hak orang lain dan melakukan kezaliman. Padahal, kalau ia tidak 
ikut bersumpah, tentulah yang hak itu akan nyata dan jelas, serta tidak akan 
terjadi kezaliman atau perampasan hak. Sebagai seorang mukmin, dia harus 
berdiri di pihak yang benar dan harus merasa bertanggung jawab untuk 
menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. 

Umar bin Kha 4b sangat marah kepada orang yang melakukan sumpah 
palsu dan dia pernah mendera orang yang bersumpah palsu 40 kali dera, 
mencorengi mukanya dengan warna hitam, mencukur semua rambut 
kepalanya, dan kemudian mengaraknya di tengah pasar. 

Sifat dan sikap hamba-hamba Allah yang terpuji ini digambarkan Allah 
dalam firman-N ya: 


Pad as - Pu Aga 1 32 9 Pp 11 
JET FE AS AE SA AM As SSI 
S Di 


Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling 
darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal 
kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang- 
orang bodoh." (al-Gajaj/28: 55). 


(73) Kedelapan: Pada ayat ini, Allah menerangkan sifat para hamba-N ya, 
yaitu mereka dapat menanggapi peringatan yang diberikan Allah bila mereka 


JUZz 19 25.AL-FURO? N 55 


mendengar peringatan itu. Hati mereka selalu terbuka untuk menerima 
nasihat dan pelajaran, pikiran mereka pun selalu merenungkan ayat-ayat 
Allah untuk dipahami dan diamalkan, sehingga bertambahlah keimanan dan 
keyakinan mereka bahwa ajaran-ajaran yang diberikan A Ilah kepada mereka 
benar-benar ajaran yang tinggi nilai dan mutunya, ajaran yang benar yang 
tidak dapat dibantah lagi. Tidaklah mengherankan apabila mereka sangat 
fanatik kepada ajaran itu, karena mereka sangat meyakini kebaikannya. 

Sangat jauh perbedaan antara mereka dengan kaum musyrikin yang juga 
fanatik kepada sembahan-sembahannya. K efanatikan mereka adalah fanatik 
buta karena tidak mau menerima kebenaran walaupun telah jelas dan nyata 
bahwa akidah yang mereka anut itu salah dan bertentangan dengan akal yang 
sehat. Bagaimana pun kuat dan jelasnya alasan-alasan yang dikemukakan 
kepada mereka tentang ketidakbenaran faham yang dianut mereka tidak akan 
mau menerimanya karena hatinya telah tertutup dan matanya telah buta 
untuk memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. 

(74) Kesembilan: Di antara sifat-sifat hamba Allah ialah mereka selalu 
bermunajat dan memohon kepada-Nya agar dianugerahi keturunan yang 
saleh dan baik. Istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan 
menyejukkan perasaan karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang 
saleh dan bertakwa kepada Tuhan. Dengan demikian, akan bertambah 
banyaklah di muka bumi ini hamba-hamba Allah Y ang Maha Pengasih lagi 
M aha Penyayang. 

Di samping itu, mereka bermunajat kepada Allah agar keturunannya 
menjadi orang-orang yang bertakwa seluruhnya, menjadi penyeru manusia 
untuk bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini 
adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya 
dengan petunjuk dan hidayah sehingga mereka ingin sekali supaya orang- 
orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk kian lama kian bertambah 
juga. Keinginan mereka agar anak cucu dan keturunannya menjadi 
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin 
kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi semata-mata karena 
keinginan yang tulus ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi oleh orang- 
orang yang beriman dan bertakwa. Juga bertujuan agar anak cucu mereka 
melanjutkan perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan 
demikian, walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka tetap menerima 
pahala perjuangan anak cucu mereka sesuai dengan sabda Rasulullah: 


Il Ag Ya Ela PE BK LAN Ia VI AAA lai TIA OI 
Bea Soe ee el) aan 
“Apabila seseorang mati, maka putuslah segala amalnya kecuali dari tiga 


macam: sedekah yang dapat dimanfaatkan orang, ilmu pengetahuan yang 
ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah 


56 25. AL-FURO?2 N JO 219 


matinya, anak yang saleh yang selalu mendoakannya.” (Riwayat M uslim 
dari Abu Hurairah). 


Demikianlah sembilan sifat baik yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah 
Yang Maha Penyayang. Bila sifat-sifat itu telah dimiliki oleh seseorang, 
maka mereka berhak mendapat julukan demikian itu. Orang-orang yang 
mendapat julukan pasti akan disayang Allah dan di akhirat nanti akan 
mendapat karunia dan rahmat yang sangat mulia dan besar. 

(75-76) Pada dua ayat ini, Allah menerangkan ganjaran dan karunia yang 
akan diberikan kepada “hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang itu”, 
hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan akhlak 
yang mulia berkat kesabaran dan keuletan mereka dalam mematuhi segala 
perintah Allah, berkat kesabaran dan keuletan mereka melawan hawa nafsu 
dalam menjauhi segala larangan-Nya. Mereka ditempatkan di tempat yang 
paling mulia dan tinggi dalam surga. Mereka disambut oleh para malaikat 
dengan salam sebagai penghormatan kepada mereka. Hal ini tergambar 
dalam firman A Ilah: 


ON ESA ONE nge SEKEN, 


“Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu: 
(sambil mengucapkan), “Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.' 
M aka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu." (ar-Ra'd/13: 23-24). 


Kemudian Allah menerangkan bahwa karunia dan nikmat yang mereka 
terima itu adalah karunia dan nikmat yang kekal abadi yang tiada putus- 
putusnya. Tidak diragukan lagi bahwa tempat itu adalah sebaik-baik tempat 
menetap dan sebaik-baik tempat kediaman. 

(77) Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad agar 
mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa karena kekufuran, kesombong- 
an, dan keangkuhannya, A Ilah tidak akan mempedulikan mereka sedikit pun. 
Mereka sekali-kali tidak akan mendapat karunia yang diberikan kepada 
orang-orang yang beriman bahkan mereka akan mendapat balasan yang 
setimpal yaitu neraka Jahanam. M ereka akan dilemparkan ke dalamnya dan 
mendapat siksaan yang tidak dapat digambarkan bagaimana pedihnya dan 
akan kekal abadi dalam neraka itu. 


Kesimpulan 
1. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang berhak 
memperoleh julukan “hamba Allah Y ang M aha Penyayang” ialah: 
a. Bila berjalan, ia tidak bersikap sombong dan angkuh, tetapi berjalan 
wajar dengan langkah yang tegap dan teratur. 


JUZz 19 25.AL-FURO? N 57 


b. Apabila ada orang yang menghina dan mencemoohkannya, ia tidak 
membalas kata-kata itu dengan ucapan yang serupa. 

c. Bangun dari tidur untuk mengerjakan salat malam, bermunajat 
dengan Tuhannya, memohon ampunan-Nya dan mengharapkan 
karunia dan rida-N ya. 

d. Yakin dan percaya akan hari akhirat, hari hisab, serta adanya surga 
dan neraka. Oleh karena itu, ia selalu bermohon kepada Tuhannya 
agar diselamatkan dari siksaan neraka yang amat dahsyat dan hebat. 

e. Tidak boros dalam membelanjakan harta bendanya, namun juga 
tidak kikir sehingga membawa kepada kerusakan dan tidak pula 
bersikap loba dan tamak karena yakin bahwa kedua sifat itu tidak 
diridai oleh Allah. Dia berada di tengah kedua sifat tersebut, yaitu 
tetap menafkahkan harta bendanya tanpa pemborosan atau tidak 
menahan harta itu untuk ditumpuk. 

f. Tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apa pun juga dalam 
segala tindak-tanduknya karena dia meyakini bahwa menyeleweng 
dari faham tauhid akan membawa kepada kemurkaan A Ilah. 

9g. Dia tidak pernah melakukan pembunuhan atau perzinaan karena 
kedua perbuatan keji itu adalah dosa yang amat besar yang akan 
dibalas Tuhan nanti dengan siksaan yang pedih dan menghinakan. 

h. Tidak pernah melakukan sumpah palsu, membela orang yang zalim 
atau orang yang berbuat kesalahan, tidak mau ikut mendengarkan 
omongan yang tidak berguna seperti bergunjing dan lain sebagainya. 
Karena ia menganggap waktunya amat berharga dan dirinya tidak 
patut berbuat hal-hal yang sia-sia seperti itu. 

i. Melaksanakan semua ajaran Allah baik berupa perintah maupun 
larangan karena ia meyakini bahwa menaati Allah dan menjauhi 
larangan-N ya akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di 
akhirat. 

j. Senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dia dan keluarganya hidup 
bahagia diberi keturunan yang baik dan saleh sehingga dapat 
menjadi contoh teladan bagi generasi selanjutnya, karena ia ingin 
agama Allah bertambah banyak pengikutnya. 

2. Orang yang telah mencapai predikat 'hamba Allah' ini diridai Allah dan 
ditempatkan di akhirat nanti pada tempat yang paling mulia dan paling 
tinggi di dalam surga, dihormati karena ketinggian akhlak mereka dan 
ketaatan mereka menjalankan perintah Allah. 


58 25. AL-FURO?2 N JO 219 


PENUTUP 


Surah al-Furgin mengandung penjelasan tentang kebenaran keesaan 
Allah, kenabian Muhammad saw, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 
hari Kiamat dan mengemukakan penolakan terhadap kemusyrikan dan 
kekafiran. Fenomena alam seperti pergantian siang dan malam, bertiupnya 
angin, turunnya hujan, dan lain-lain diterangkan Allah dalam surah ini 
sebagai bukti dari keesaan dan kekuasaan-Nya. Umat-umat dahulu yang 
ingkar dan menentang nabi-nabi dan hukuman bagi mereka dikisahkan pula 
secara ringkas. Pada bagian akhir surah ini, Allah menerangkan sifat-sifat 
yang terpuji dari hamba-hamba-N ya yang beriman. 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 59 


SURAH ASY-SYU'AR? ' 


PENGANTAR 


Surah ini terdiri dari 227 ayat, termasuk kelompok surah-surah M akkiyyah. 
Dinamakan asy-Syu'art (kata jamak dari asy-sytir yang berarti penyair) 
diambil dari kata “asy-Syu'art” yang terdapat pada ayat 224, yaitu pada 
bagian terakhir surah ini, ketika Allah swt secara khusus menyebutkan 
kedudukan penyair-penyair. Para penyair itu mempunyai sifat-sifat yang 
jauh berbeda dengan rasul-rasul. M ereka diikuti oleh orang-orang yang sesat 
dan suka memutarbalikkan lidah serta tidak mempunyai pendirian, per- 
buatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Sifat-sifat yang 
demikian itu tidaklah sekali-kali dimiliki para rasul. Oleh karena itu, tidak 
patut bila Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair dan Al-@Gur'an dianggap 
sebagai syair. Al-Our'an adalah wahyu Allah bukan buatan manusia. 


Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan: 
Jaminan Allah akan kemenangan perjuangan dan keselamatan para rasul- 
Nya. Al-Our'an benar-benar wahyu Allah yang diturunkan ke dunia 
melalui Malaikat Jibril a.s. (RuYXul-Am?fn): hanya Allah yang wajib 
disembah. 

2. Hukum-hukum: 
Keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan, larangan 
menggubah syair yang berisi caci maki, khurafat, dan kebohongan. 

3. K isah-kisah: 
Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi 
Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Lut dengan kaum mereka masing-masing: 
serta kisah Nabi Syuaib dengan penduduk Aikah. 

4, Lain-lain: 
Kebinasaan suatu bangsa/umat karena meninggalkan petunjuk-petunjuk 
agama, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perubahan- 
perubahan yang terjadi atasnya adalah bukti kekuasaan Tuhan Y ang 
Maha Esa. Petunjuk-petunjuk Allah bagi para pemimpin agar berlaku 
lemah-lembut terhadap pengikut mereka. Al-Our'an turun dalam bahasa 
Arab sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. 


60 


26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


HUBUNGAN SURAH AL-FURO9? N DENGAN 
SURAH ASY-SYU'AR? ' 


Beberapa persoalan dalam Surah al-Furgin diuraikan kembali secara 
luas dalam Surah asy-Syu' art antara lain kisah para nabi. 
Masing-masing dari kedua surah itu dimulai dengan keterangan dari 
Allah bahwa Al-Our'an adalah petunjuk bagi manusia dan pembeda 
antara yang hak dengan yang batil dan ditutup dengan ancaman bagi 
orang yang mendustakan Allah. 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 61 


SURAH ASY-SYU'AR? ' 


Dengan nama Allah Y ang Maha Pengasih, M aha Penyayang 


NABI MUHAMMAD SAW TIDAK PERLU BERSEDIH HATI 
ATAS KEINGKARAN KAUM MUSYRIKIN 


Oka BAE AOA Oka 


c. Peng lant a Lor cu 0 NN v3 (3 
Isap aabuso Ie On ANA Boga ol 
28 PR Acid ani (2313 2d Lona3 4, 90 tw 
de alga Lis 3 On PENS Basi 3g 
Nak Oa ENAM AOA TT 123 0g or 
So ag HAK ay KN YA or SAI 


t 39 - 
kanasa AOA B5 
Terjemah 


(1) ' -S?n Mm. (2) Inilah ayat-ayat Kitab (Al-Gur'an) yang jelas. (3) 
Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan 
kesedihan), karena mereka (penduduk M ekah) tidak beriman. (4) Jika Kami 
menghendaki, niscaya Kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, 
yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. 
(5) Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru (ayat 
Al-@ur'an yang diturunkan) dari Tuhan Y ang M aha Pengasih, mereka selalu 
berpaling darinya. (6) Sungguh, mereka telah mendustakan (AI-Our'an), 
maka kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-berita mengenai 
apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan. (7) Dan apakah mereka tidak 
memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai 
macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (8) Sungguh, pada yang 
demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman. (9) Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, 
M aha Penyayang. 


Kosakata: B #khi' «4 (asy-Syu'ar4/26: 3) 


Berasal dari kata kerja bakha'a yang berarti menyembelih. Kata ini 
terambil dari kata bukha' yaitu urat nadi yang terdapat di bagian belakang 


62 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


binatang. Jika urat nadi ini dipotong, maka nyawa terpisah dari badan. Kata 
ini menggambarkan kesedihan yang luar biasa hingga bisa menyebabkan 
kematian. 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana keadaan Nabi yang sangat 
sedih karena orang-orang musyrik Mekkah tidak mau beriman kepada 
ajarannya. Rasul berkeinginan agar semua orang menyambut ajakannya 
karena cintanya kepada manusia dan kasih sayangnya kepada mereka, 
sehingga seolah-olah beliau ingin membinasakan diri sendiri melihat 
penolakan mereka. Kata b4khi' disebutkan dalam Al-Our'an dua kali, pada 
ayat ini dan pada Surah al-K ahf/18: 6. 


M unasabah 

Pada akhir Surah al-Furg#n telah dijelaskan sifat-sifat orang mukmin 
yang baik sehingga mendapat predikat hamba-hamba Allah Yang Maha 
Pemurah. Juga dijelaskan tentang sikap orang kafir yang mendustakan Nabi. 
Allah mengancam mereka dengan azab yang abadi di neraka Jahanam. Pada 
awal Surah asy-Syu'art ini, Allah menjelaskan tentang Al-Our'an sebagai 
kitab suci yang jelas, dan sikap Rasul yang begitu ingin agar kaumnya 
beriman, sehingga hampir membinasakan dirinya karena banyaknya orang 
yang menolak beriman kepada Allah, Al-@Gur'an, dan kenabian. 


Tafsir 

(1) Lihat keterangan ayat ini pada jilid I yang menerangkan tentang 
faw #i Yus-suwar (al-B agarah/2: 1). 

(2) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Our'an ini 
menerangkan yang benar dan salah, yang baik dan buruk dengan jelas dan 
mudah dipahami, sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan duniawi 
dan ukhrawi. Dengan mengamalkan isi dan kandungan ayat-ayat itu, 
manusia pasti akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini 
diyakini benar oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya yang telah 
beriman. Akan tetapi, orang kafir Mekah selalu menolak ajaran-ajaran itu 
dan memperolok-olokkan bila Nabi Muhammad menyeru mereka untuk 
beriman. Bahkan mereka mencemooh, menghina, dan menuduhnya dengan 
berbagai macam tuduhan, seperti menyatakan bahwa M uhammad saw gila 
atau seorang yang kena sihir atau seorang penyair. 

(3) Nabi Muhammad adalah seorang yang cinta kepada kaumnya dan 
selalu mengharapkan supaya mereka beriman semuanya. Dia yakin dengan 
memeluk Islam, mereka pasti akan bahagia dan selamat dari malapetaka 
yang biasa diturunkan Allah kepada orang-orang yang kafir dahulu. Hampir 
saja beliau berputus asa karena setelah sekian lama beliau menyeru mereka 
dengan mengemukakan alasan-alasan dan hujah-hujah yang kuat yang tidak 
bisa dibantah, mereka tetap membangkang dan menghinakannya. Sungguh 
amat tragis dan menyedihkan sekali bagi seorang pemuka agama yang cinta 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 63 


kepada umatnya dan berusaha untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka, 
tetapi selalu dicemoohkan oleh kaumnya. 

Pada ayat ini, Allah menegur Nabi Muhammad yang sedang berada 
dalam puncak kesedihan dan duka-cita dengan mengatakan apakah Nabi 
akan membinasakan diri hanya karena kaumnya tidak mau menerima 
petunjuk dan ajaran yang benar? Seakan-akan Allah memberikan teguran 
kepadanya, mengapa Nabi terlalu berharap agar kaumnya beriman semua- 
nya? Padahal kewajibannya yang utama hanyalah menyampaikan risalah 
Allah sebagai tersebut dalam firman-N ya: 


SNI 


Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan (amanat Allah) 
dengan jelas. (an-N aX1/16: 35) 


Sebenarnya dengan teguran ini Allah melarangnya berbuat demikian 
seperti tersebut dalam firman-Nya pada surah yang lain: 


GB 1-0 cenun 


diana 81» DL hat nat Ga, ta 3A Li 
Ls Rea ar ee Ik NAN SN Say el na Oh 
22322 


(Yanti 


Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi 
petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. M aka jangan engkau (M uhammad) 
biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha M engetahui apa yang mereka perbuat. (F tir/35: 8) 


(4) Pada ayat ini diterangkan bahwa jika Allah hendak memaksa mereka 
supaya beriman, hal itu amat mudah bagi-Nya. Namun demikian, Allah 
hendak memberlakukan sunah-N ya kepada kaum Ouraisy bahwa beriman itu 
bukanlah dengan paksaan dan kekerasan, tetapi dengan kesadaran dan 
kemauan sendiri. Memaksa orang agar beriman bertentangan dengan ayat 
Al-Our'an (al-Bagarah/2: 256) dan sunah Allah. Hal itu tidak boleh 
dilakukan oleh para rasul sesuai dengan firman A Ilah: 


Bot re LM LB RE ht SK ee NINA 
AAA AA 
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi 


seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka 
menjadi orang-orang yang beriman? (Y unus/10: 99). 


64 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Oleh karena itu, Allah dengan hikmat dan ketetapan-Nya mengutus para 
rasul yang akan menyeru umat kepada kebenaran dan tauhid yang murni, 
serta menuntun mereka kepada jalan yang lurus, dan syariat yang membawa 
mereka menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Demikianlah Allah menurunkan Al-Our'an kepada M uhammad sebagai 
mukjizat. Kemukjizatan Al-Our'an akan tetap berlaku sepanjang masa 
sampai hari Kiamat sesuai dengan risalah yang dibawa M uhammad untuk 
seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat. M ukjizat-mukjizat yang 
diberikan kepada para nabi sebelum M uhammad hanya berlaku untuk masa 
dan tempat di mana nabi itu menyebarkan risalahnya. Sesudah itu, mukjizat- 
mukjizat itu hanya menjadi berita yang ditulis di dalam sejarah dan tidak 
dapat disaksikan lagi oleh generasi yang datang kemudian. Berbeda dengan 
Al-Our'an, sampai saat ini dengan semakin bertambahnya pengetahuan 
manusia, dan semakin maju teknologi mereka, akan semakin bertambah jelas 
kebenaran Al-Our'an. Isyarat-isyarat ilmiah yang disebutkan di dalam Al- 
Our'an secara ringkas, yang mungkin belum dapat dipahami pada masa-masa 
sebelumnya, semakin terungkap, sehingga umat Islam bertambah yakin akan 
kebenaran Al-Gur'an. Berkaitan dengan itu, bertambah banyak pula orang- 
orang yang sadar dengan sendirinya bahwa Al-Our'an itu memang kitab 
yang diturunkan Allah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, 
sehingga mereka beriman dan menganut agama Islam. 

(5-6) Pada ayat ini, Allah menjelaskan watak dan tabiat kaum musyrikin. 
Hati mereka telah tertutup untuk menerima kebenaran, karena telah dikotori 
oleh sifat takabur dan sombong. Mereka sangat mencintai kedudukan, 
pangkat, dan harta. Bila mendengar ayat-ayat Allah, yang menyeru mereka 
untuk beriman dan mematuhi ajaran-ajarannya, mereka dengan spontan 
menolak dan berpaling daripadanya. Padahal kalau mereka mau 
memperhatikan dan merenungkannya, mereka tentu akan mendapat banyak 
pelajaran yang dapat mengingatkan mereka bahwa paham yang mereka anut 
dan tindakan yang mereka lakukan telah jauh menyimpang dari kebenaran 
yang disampaikan Al-Gur'an. 

Demikianlah watak dan tabiat orang-orang musyrik. M ereka dengan serta 
merta menolak ayat-ayat itu dan mendustakannya bahkan memperolok- 
olokan dan mencemoohkannya. Oleh karena itu, Allah mengancam dengan 
mengatakan bahwa mereka di akhirat nanti akan melihat dan merasakan 
sendiri akibat dari cemoohan dan olok-olokan mereka. M ereka akan disiksa 
dalam neraka Jahanam dengan siksaan yang amat pedih dan sangat 
menghinakan, sesuai dengan firman Allah pada ayat yang lain: 


»,7 


Y Liga Lao Zc2e TA -— SS y PNP 
CI ETENG ETAN PTAYIS AA GSGIN 36 
Pe NA Pn Giok 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 65 


Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah: 
sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka 
berkata, “Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami 
tentang Kiamat itu,” sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung- 
nya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. (al-A n' #m/6: 31) 


Dan firman-Nya: 


De op MIA 2. Me Yaa 


Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang 
seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. 
(Y 483n/36: 30) 


(7-9) Kemudian Allah mencela orang-orang kafir yang tidak mau 
mempergunakan akal pikiran mereka untuk memperhatikan bahwa apa yang 
terjadi di alam ini menunjukkan kekuasaan Allah. Seandainya mereka mau 
memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, tentu mereka akan menjadi 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-N ya. Mereka tidak akan 
lagi menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun 
dan tidak pula menolak bahaya dan kemudaratan, baik bagi dirinya sendiri 
maupun para penyembahnya. 

Orang kafir itu memang tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh- 
tumbuhan yang beraneka warna, masing-masing mempunyai kekhususan 
sendiri baik daun, bunga, dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah 
yang sejenis dan diairi dengan air yang sama, tetapi menghasilkan buah- 
buahan yang berlainan bentuk, warna, dan rasanya. Tidakkah yang demikian 
itu menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Pencipta-Nya? Namun kalau 
hati sudah tertutup perasaan sombong dan takabur, pikiran sudah 
dipengaruhi oleh ketamakan untuk memperoleh pangkat, kedudukan, dan 
kekayaan, maka tertutuplah semua jalan untuk mencapai kebenaran. Apa 
saja yang bertentangan dengan kemauan mereka semuanya jahat dan jelek 
dalam pandangan mereka. 

Inilah faktor-faktor yang memalingkan mereka dari berpikir dan 
merenungkan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kebanyakan mereka tetap 
dalam keingkaran, kekafiran, dan selalu menantang risalah dan kebenaran 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka selalu mengingkari hari 
Kiamat, hari kebangkitan, dan hari perhitungan, karena tidak mau 
memikirkannya. Mereka hanya mau bersenang-senang saja di dunia ini, 
sehingga merasa tidak ada gunanya memikirkan bagaimana keadaan sesudah 
mati. Menurut mereka, jasad yang mati itu pasti hancur menjadi tanah dan 
tidak akan kembali. 

Sebenarnya Allah kuasa untuk menghancurkan mereka dengan berbagai 
macam cara seperti Allah menghancurkan umat-umat dahulu yang durhaka. 


66 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Ada yang dihancurkan dengan topan dan banjir besar, ada yang 
dimusnahkan dengan gempa yang dahsyat, dan ada pula dengan suara keras 
yang mengguntur. Namun demikian, Allah mempunyai sifat rahmat dan 
kasih sayang. Oleh sebab itu, Allah tidak menimpakan kepada kaum musyrik 
Mekah siksa azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dengan 
harapan mungkin ada di antara orang-orang kafir yang membangkang dan 
menantang itu atau anak cucunya yang akan beriman. 

Al-Guran menyatakan bahwa semua benda mati dan makhluk hidup di 
alam semesta ini diciptakan berpasang-pasangan. Dalam ayat di atas 
dicontohkan mengenai tumbuhan. Namun demikian, sebenarnya konsep 
berpasangan tidak saja hanya pada tumbuhan, tetapi di hampir semua 
ciptaannya. Dalam Al-Our'an dinyatakan, di antaranya: 


LINI LT - Aato LA MEI IAI Gb aa » So 
Oak Uang Segan AN ea al CN la GAN Sea 
“Maha Suci Dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 


dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang 
tidak mereka ketahui.” (Y 4s?n/36: 36). 


ne Snp 


. oa Pa TA » 
Kebab — 


“Dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan...“ (aG 
a tiyat/51: 49). 


Kesimpulan 
Nabi Muhammad saw hampir berputus asa terhadap sikap kaumnya yang 

selalu menentang, menghina, dan memperolok-oloknya. Akan tetapi, Allah 

menghiburnya dengan mengatakan: 

a. Kalau Allah menghendaki tentulah Dia kuasa memaksa mereka beriman. 

b. Sudah menjadi tabiat orang kafir menolak semua seruan yang 
bertentangan dengan kepercayaan yang mereka anut dengan sangat 
fanatik. 

c. Allah Mahakuasa untuk menurunkan azab kepada orang-orang musyrik, 
tetapi Allah bersifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh sebab 
itu, mereka tidak dibinasakan, dengan harapan ada anak cucu mereka 
yang akan menjadi penganut agama Islam. 

d. Kalau mereka mau berpikir dan merenungkan ciptaan Allah di langit dan 
di bumi, tentu mereka akan sadar. Akan tetapi, hati mereka sudah 
tertutup dan mata mereka sudah buta, sehingga mereka tetap tidak 
beriman. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 67 


AJAKAN NABI MUSA KEPADA FIR'AUN 


SAI GEMPA ANA SAS, 
Me oran ORA, 
(ane man Ten Aa HALIM) 


ut Yi Ayak, ae 


Oleh 
Terjemah 


(10) Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman- 
Nya), “Datangilah kaum yang zalim itu, (11) (yaitu) kaum Fir'aun. 
M engapa mereka tidak bertakwa?" (12) Dia (M usa) berkata, “Ya Tuhanku, 
sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku, (13) sehingga dadaku 
terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun (bersamaku). 
(14) Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan 
membunuhku.” (15) (Allah) berfirman, “Jangan takut (mereka tidak akan 
dapat membunuhmu)! M aka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat- 
ayat Kami (mukjizat-mukjizat): sungguh, Kami bersamamu mendengarkan 
(apa yang mereka katakan), (16) maka datanglah kamu berdua kepada 
Fir'aun dan katakan, “Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh 
alam, (17) lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama kami. (18) Dia (Fir'aun) 
menjawab, “Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan 
(keluarga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal 
bersama kami beberapa tahun dari umurmu. (19) Dan engkau (M usa) telah 
melakukan (kesalahan dari) perbuatan yang telah engkau lakukan dan 
engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.” (20) Dia (M usa) 
berkata, “A ku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang 
khilaf. (21) Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu, kemudian 


68 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta Dia menjadikan aku salah 
seorang di antara rasul-rasul. (22) Dan itulah kebaikan yang telah engkau 
berikan kepadaku, (sementara) itu engkau telah memperbudak Bani Israil.” 


Kosakata: 
1. LxY an'aligu Lisan? “5UJ 3ls5 Y (asy-Syu'ar#/26: 13) 

Lt yan aligu listn? bermakna tidak lancar lidahku berbicara. Dipahami 
oleh para ulama sebagai gangguan pada lidah Nabi Musa sehingga tidak 
dapat berbicara dengan fasih. Permohonan beliau agar diperlancar lidahnya 
dapat dikaitkan dengan kemarahan yang beliau khawatirkan muncul akibat 
penolakan kaumnya terhadap seruan untuk beriman kepada Allah. 
Sebagaimana dada beliau dapat merasakan sesak akibat kemarahan, maka 
lidah pun menjadi tidak lancar mengemukakan aneka penjelasan. Kata 
yan aligu lis#n? hanya disebutkan dalam ayat ini. 


2. "“Abbadta Ban? Isr#8| Jaa & X5 (asy-Syu'ar#/26: 22) 


Potongan ayat ini lengkapnya adalah: Wa tilka ni'matun tamunnuht 
'alayya an 'abbatta ban? isr##I(a) (Dan itulah kebaikan yang telah engkau 
berikan kepadaku, (sementara) itu engkau telah memperbudak Bani Israil). 
Dari kata kerja “abada, ya'budu, '#bidun, menyembah, beribadah kepada, 
'abbada, ista'bada, memperbudak, memperhamba seseorang. Ini adalah kata- 
kata Nabi Musa yang ditujukan kepada Fir'aun untuk menyatakan bahwa 
karena Fir'aun merasa telah memberi kenikmatan kepadanya, maka ia mau 
memperbudak saudara-saudaranya Bani Israil. Semasa kecil, M usa memang 
pernah dipelihara, dibesarkan, dan diangkat sebagai anak dalam istana 
Fir'aun (“ #n420: 39-40). Akan tetapi, M usa bukan orang yang dapat disuap 
dengan kata-kata bujukan semacam itu. Sebagai nabi, ia sadar betul bahwa 
nikmat sebagai seorang nabi yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih 
besar dan lebih berharga. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan kaum musyrikin 
yang selalu menentang ayat-ayat Allah dan menghina serta mencemoohkan 
Nabi Muhammad saw. Hal ini membuat beliau hampir putus asa dan binasa 
karena sangat sedih memikirkan nasib kaum yang dicintainya. Nabi juga 
takut kalau mereka ditimpa malapetaka seperti yang menimpa umat-umat 
terdahulu. 

Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengisahkan kepada Nabi M uhammad 
saw kisah Nabi Musa a.s. sebagai hiburan bagi beliau. Dalam kisah ini 
terdapat beberapa hal yang patut menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad 
sendiri dan kaumnya, yaitu bagaimana nasib yang dialami oleh orang-orang 
yang selalu menentang dan membangkang terhadap risalah yang diberikan 
Allah dengan perantaraan rasul-N ya. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 69 


Tafsir 

(10-11) Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menceritakan 
kepada kaumnya yang kafir cerita Nabi Musa a.s. yang berhadapan dengan 
Fir'aun. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa masih di bukit Sinai, dia 
menerima perintah supaya pergi ke Mesir menyeru Fir'aun bersama 
kaumnya yang telah sesat. Mereka adalah kaum yang senantiasa berbuat 
zalim yang telah lama memperbudak Bani Israil dan berlaku sewenang- 
wenang terhadap mereka. Nabi M usa diperintahkan menyampaikan risalah 
kepada Fir'aun dan kaumnya yang demikian congkak dan sombong. Kaum 
yang menganggap diri mereka keturunan dewa-dewa, sedangkan bangsa lain 
adalah bangsa yang hina, termasuk bangsa Israil, kaum M usa sendiri. 

Fir'aun mempunyai kerajaan yang kuat serta tentara yang berani dan 
lengkap persenjataannya. Kepada Fir'aun dan kaumnya itu, M usa diperintah- 
kan Allah untuk menyeru mereka agar mengubah kepercayaan yang telah 
mendarah daging menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan 
meninggalkan segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak benar itu. Tentu 
saja Musa agak merasa cemas dan khawatir akan nasibnya berhadapan 
dengan kaum yang kasar dan sombong itu. 

(12-14) Pada ayat ini, Allah menerangkan bagaimana tanggapan M usa 
a.s. terhadap perintah Tuhannya. M usa a.s. menyadari sepenuhnya bahwa dia 
harus melaksanakan perintah Allah karena merupakan tugasnya sebagai 
rasul. Akan tetapi, Musa a.s. membayangkan bagaimana kaum Fir'aun itu 
telah tersesat dari jalan yang benar. Ia juga tahu bagaimana keras dan 
kasarnya sikap mereka terhadap orang yang menentang kepercayaan mereka, 
sedangkan dia sendiri merasa sebagai seorang yang lemah tak berdaya. M usa 
merasa sangat khawatir kalau kaum Fir'aun itu menuduhnya sebagai seorang 
pembohong dan pendusta. Apalagi jika terjadi perdebatan yang sengit 
dengan Fir'aun dan kaumnya, M usa yang tidak begitu fasih lidahnya akan 
menjadi gugup dalam memberikan alasan yang tepat dan kuat, sehingga 
menjadi sempitlah dadanya ketika menghadapi mereka. 

M usa mengadukan semua yang dirasakannya kepada A Ilah dan memohon 
agar Dia mengangkat Harun a.s., saudaranya, menjadi rasul untuk membantu 
dan menolongnya. Harun adalah seorang yang fasih lidahnya dan pandai 
mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dengan bahasa yang baik dan 
menarik. Hal ini disebutkan pula pada ayat lain: 


SI JIE WAS ASI Ide 


Os ABS EG DEILAN DA Oa ab daa 


Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah 
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka 
mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari 


70 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan 
(adanya) dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. (“ 4h#20: 25-32). 


Demikian pula disebutkan dalam firman-Nya yang lain yaitu: 
221 a01 ana han D2 22 217 rd 2. 2, ». 17 
SEA BIS AA NA 5 
Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah 
dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku: 
sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." (al-Gaj aj/28: 34). 


Musa merasa khawatir kalau dia menghadapi Fir'aun dan kaumnya 
seorang diri karena pernah membunuh seorang Oib? (penduduk Mesir asli) 
dengan tidak sengaja. Hal itu terjadi ketika M usa melihat perkelahian yang 
terjadi antara orang Oib? itu dengan seorang Bani Israil. Ia berniat 
membantu anggota kaumnya tersebut dan memukul orang Oib? itu dengan 
kuat sehingga jatuh dan langsung meninggal. M usa khawatir akan dibunuh 
oleh kaum Fir'aun karena peristiwa tersebut, sehingga dia tidak dapat 
menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi, seandainya Harun di sampingnya 
dan dia mati terbunuh, maka saudaranya itu dapat melanjutkan risalahnya. 
Jadi permintaan Musa supaya Harun diangkat menjadi rasul untuk 
membantunya bukan karena ia takut mati dalam menyampaikan dakwah dan 
risalahnya, tetapi agar dakwah dan risalahnya itu jangan terhenti kalau dia 
meninggal, karena dilanjutkan oleh saudaranya, Harun. 

(15-17) Pada ayat-ayat ini, Allah menegaskan kepada M usa a.s. bahwa 
semua yang dikhawatirkannya itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan dapat 
dibunuh oleh Fir'aun karena Fir'aun tidak akan dapat berlaku sewenang- 
wenang terhadapnya. Adapun permintaan Musa agar saudaranya, Harun, 
diangkat menjadi rasul telah dikabulkan oleh Allah. Dengan begitu, perintah 
untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya dibebankan kepada 
M usa dan Harun. Di dalam ayat lain, Allah menegaskan bahwa permintaan 
M usa itu dikabulkan yaitu: 


PAN BA LAOS 
segan Ula San JG 


Dia (Allah) berfirman, “Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, hai 
M usa! (“ 41420: 36). 


Allah menceritakan kepergian Musa dan Harun menyeru Fir'aun dan 
kaumnya kepada agama tauhid dengan membawa mukjizat yang akan 
menguatkan seruannya yaitu tongkat Musa yang dapat menjadi ular, dan 
tangannya bila dimasukkan ke ketiaknya akan menjadi putih bercahaya. 
Untuk menghilangkan segala was-was dan kekhawatiran dalam hati M usa 
dan Harun, Allah menegaskan bahwa Ia selalu akan mendengar dan 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 71 


memperhatikan apa yang akan terjadi di kala keduanya telah berhadapan 
dengan Fir'aun. Hal ini dengan jelas diterangkan pada ayat lain yaitu: 


REA PN AA IBAN Je 


Dia (Allah) berfirman, “Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya 
A ku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat. (“ 4n#20: 46). 


Allah menyuruh M usa dan Harun agar mengatakan dengan tegas kepada 
Fir'aun bahwa mereka datang menghadap kepadanya untuk menyampaikan 
bahwa mereka berdua adalah rasul yang diutus Allah, Tuhan semesta alam, 
kepadanya dan kaumnya. Selain itu keduanya harus meminta kepada Fir'aun 
agar membebaskan Bani Israil yang telah diperbudak selama ini. Keduanya 
ingin membawa mereka kembali ketanah suci Baitul M akdis, tanah tumpah 
darah mereka, di mana nenek moyang mereka semenjak dahulu kala telah 
berdiam di sana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat dengan bebas memeluk 
agama tauhid tanpa ada tekanan atau hambatan dari siapa pun. 

Dalam Tafsir al-M arag? diterangkan bahwa menurut riwayat, Bani Israil 
yang tinggal di Mesir diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya dalam waktu 
yang lama, yaitu selama 400 tahun. Fir'aun memang sangat berkuasa dan 
berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, terutama Bani Israil. M enurut 
al-Gurtub?, sebagaimana dikutip oleh al-M arag?, Musa dan Harun harus 
menunggu satu tahun untuk dapat menghadap Fir'aun. 

(18-19) Tatkala M usa dan Harun diperkenankan menghadap Fir'aun dan 
menegaskan kepadanya bahwa mereka berdua adalah rasul Allah Pencipta 
alam semesta dan meminta supaya Bani Israil dibebaskan dari perbudakan 
dan diizinkan meninggalkan Mesir, Fir'aun sangat terkejut dan merasa 
tercengang. Ia menjadi heran mengapa keduanya begitu berani menentang 
kekuasaannya, sedangkan dia sendiri menganggap dirinya sebagai tuhan bagi 
rakyatnya, termasuk dalam hal ini Bani Israil. Kemudian M usa dan Harun 
juga menuntut pembebasan semua Bani Israil dari cengkeraman perbudakan. 

Fir'aun heran mengapa M usa sampai berani mengemukakan dua hal yang 
amat tidak masuk akal itu? Fir'aun mengetahui benar bahwa M usa adalah 
anak asuhnya sendiri. Semenjak kecil, dia dididik dan dibesarkan dalam 
istananya. Fir'aun mengetahui pula bahwa setelah dewasa, Musa pernah 
membunuh seorang rakyatnya yang dekat dengannya, yaitu tukang 
masaknya sendiri ketika ia berkelahi dengan salah seorang Bani Israil. 
Fir'aun juga heran mengapa M usa dengan riwayat hidup seperti itu, berani 
menentang kekuasaannya dan menuntut hal yang tidak masuk akal menurut 
pendapatnya. 

Dengan nada yang keras dan rasa amarah yang tak tertahankan, Fir'aun 
menjawab, “Bukankah engkau telah kami asuh dan kami didik semenjak 
kecil? Kami selamatkan kamu dari pembunuhan di mana pada waktu itu 
kami memerintahkan agar setiap anak laki-laki Bani Israil harus dibunuh. 


72 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kami didik dan kami besarkan di istana kami, kami sayangi dan santuni 
seperti menyayangi dan menyantuni anak kami sendiri. Akan tetapi, 
sekarang kamu meminta kepada kami dua hal yang tak mungkin terjadi yaitu 
agar aku turun dari singgasana ketuhananku serta mengakui bahwa kamu 
adalah rasul dari Tuhan yang tidak kami kenal. Kemudian kamu meminta 
pula agar Bani Israil yang telah berabad-abad tinggal di negeri Mesir ini 
dibebaskan dan kamu bawa ke negeri yang kamu anggap tanah leluhurmu. 
Ini adalah suatu lelucon yang tidak lucu dan suatu kebodohan dan ketololan 
yang menunjukkan bahwa kamu berdua adalah manusia yang tak berbudi 
bahkan mungkin manusia yang telah gila.” 

(20-22) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan jawaban Musa atas 
cercaan dan penghinaan Fir'aun terhadapnya, setelah kekakuan pada 
lidahnya hilang. M usa menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukannya 
terhadap tukang roti Fir'aun yang bertengkar dengan seorang dari Bani Israil 
adalah suatu ketidaksengajaan dan tidak direncanakan. Dia hanya ingin 
melerai dan memberi pelajaran kepada tukang roti itu agar tidak berlaku 
kasar dan menghina Bani Israil. Dia memang memukulnya tetapi tidak 
bermaksud untuk membunuh, karena tidak tahan melihat tukang roti itu 
begitu sombong dan menghina kaumnya, Bani Israil. Kalau itu dianggap 
kesalahan, maka M usa mengakui bahwa waktu itu dia betul-betul khilaf. 

Sekarang dia sudah berubah, M usa telah menjadi rasul yang diberi tugas 
oleh Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada kehidupan 
beragama yang benar. Musa juga diberi tugas untuk membebaskan Bani 
Israil dari perbudakan yang tidak benar, yaitu perbudakan manusia oleh 
manusia. 

Jika Fir'aun menyebut-nyebut jasa baiknya yang telah mengasuh M usa 
dan mendidiknya di istana, hal itu disebabkan kebijaksanaan Fir'aun atas 
keinginan istrinya untuk menyelamatkannya ketika ia dibuang ibunya ke 
Sungai Nil. Keluarga Fir'aun kemudian mengambilnya dan memelihara serta 
membesarkannya. Di sisi lain, Fir'aun telah mengeksploitasi Bani Israil 
dengan memperlakukan mereka sebagai budak. 


Kesimpulan 

1. Musa diperintahkan untuk menemui dan menyeru Fir'aun dan kaumnya 
supaya beriman dan bertakwa kepada Allah yang M aha Esa. 

2. Musa menyatakan rasa khawatirnya bahwa Fir'aun akan mendustakan- 
nya. Maka Musa meminta kepada Allah supaya saudaranya, Harun, 
diangkat pula menjadi rasul untuk membantunya dalam menyampaikan 
dakwah. M usa juga merasa takut karena pernah membunuh satu orang 
Oib3 di M esir dengan tidak sengaja. 

3. Allah mengabulkan permintaan M usa supaya Harun diangkat menjadi 
rasul dan memerintahkan keduanya untuk menyampaikan dakwah dan 
membebaskan Bani Israil dari perbudakan. Allah menjamin keselamatan 
M usa dan Harun dari tindakan-tindakan kejam Fir'aun. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 73 


4. Tatkala Musa berhadapan dengan Fir'aun dan mengatakan bahwa dia 
dan saudaranya adalah utusan Allah, Fir'aun menjadi marah dan 
mencercanya. M usa menjawab cercaan Fir'aun itu bahwa memang dia 
dahulu pernah membunuh orang 9ib ? dan lari ke M adyan, tetapi kini dia 
adalah salah satu rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan dakwah 
kepadanya. 

5, Allah menceritakan kisah Nabi M usa agar menjadi penghibur bagi Nabi 
M uhammad bahwa setiap nabi akan mendapat tantangan dan kaumnya. 


DIALOG ANTARA MUSA DAN FIR'AUN 


23149 ag Te “az G2 » AG 

- WN 2 | -“ 12, TA Yof TN 290 2336 

non Pi "3 Pr Wa Inao P3 1 229, F3 13 mad, 

Om Y SA & TA Mark aah 

us. ( Ari Ona 

La 233 TPA 3 23 ot za 2 GA sara 
aan ) A 3 220323 


Sa iban nara 
” an 8 
OLI Ga 
Terjemah 


(23) Fir'aun bertanya, “Siapa Tuhan seluruh alam itu?” (24) Dia (M usa) 
menjawab, “Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya (itulah Tuhanmu), jika kamu mempercayai-Nya.” (25) Dia 
(Fir'aun) berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, “A pakah kamu tidak 
mendengar (apa yang dikatakannya)?” (26) Dia (Musa) berkata, “(Dia) 
Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.” (27) Dia (Fir'aun) 
berkata, “Sungguh, Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang 
gila." (28) Dia (M usa) berkata, “(Dialah) Tuhan (yang menguasai) timur dan 
barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.” (29) Dia 
(Fir'aun) berkata, “Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, 
pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara.” (30) Dia (Musa) berkata, 
“Apakah (engkau akan melakukan itu) sekalipun aku tunjukkan kepadamu 
sesuatu (bukti) yang nyata?” (31) Dia (Fir'aun) berkata, “Tunjukkan sesuatu 
(bukti yang nyata) itu, jika engkau termasuk orang yang benar!" 


74 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kosakata: Al-M asjunin 25 5ALAN (asy-Syu'ar4/26: 29) 


AI-M asjun?n berasal dari akar kata sajana (memenjarakan), masjun (yang 
dipenjarakan), dan jamaknya masjun?n yang berarti mereka yang dipenjarakan. 
Kata-kata ini merupakan ancaman Fir'aun kepada Musa dengan penjara 
karena ia menyeru semua manusia, termasuk Fir'aun, untuk mengakui 
bahwa hanya Allah Tuhan yang Mahakuasa atas semesta alam ini. Oleh 
karenanya, Fir'aun menganggap M usa orang gila dan sebagai pengkhianat. 
Akan tetapi, Nabi Musa menjawab dengan tenang bahwa dia bukan 
pengkhianat dan bukan pula orang gila seperti yang dituduhkan Fir'aun 
kepadanya. Kalau perlu ia akan menunjukkan suatu mukjizat kepada Fir'aun 
dan para pengikutnya agar ia percaya dan menerima bahwa tiada Tuhan 
selain A Ilah. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Musa sangat 
mendesak agar Fir'aun mengizinkan Bani Israil keluar meninggalkan M esir 
menuju Palestina sebagai tempat pemukiman mereka yang baru guna 
menghindari kezaliman Fir'aun. Musa juga meminta agar Fir'aun dan 
kaumnya menyembah Tuhan yang menciptakan mereka. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah menerangkan pembangkangan Fir'aun terhadap ajakan 
Musa sehingga terjadi dialog antara keduanya seputar Tuhan yang 
diperkenalkan M usa. 


Tafsir 

(23) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun mendengar 
kata-kata M usa dan melihat sikapnya yang meyakinkan serta kesungguhan- 
nya menyampaikan dakwah terutama yang berhubungan dengan ketauhidan, 
yaitu supaya Fir'aun dan kaumnya menyembah Tuhan Y ang Maha Esa yang 
menciptakan mereka, maka Fir'aun bangkit menentang. Ia bertanya dengan 
nada marah, “Wahai M usa, engkau mengaku sebagai rasul Tuhan semesta 
alam. Apakah Tuhan semesta alam itu?” Fir'aun sangat heran dan merasa 
tersinggung atas pengakuan Musa tentang kekuasaan dan keesaan Allah 
karena ia telah memproklamirkan kepada kaumnya bahwa dia satu-satunya 
tuhan, tiada tuhan selain dia, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam 
firman-Nya: 


Ah At CL 4». 


: AN EL CING 02383 


Dan Fir'aun berkata, “Wahai para pembesar kaumku! A ku tidak mengetahui 
ada Tuhan bagimu selain aku. (al-Oaj aj/28: 38) 


(24) Pada ayat ini, Allah menerangkan jawaban M usa atas pertanyaan 
Firraun tentang Tuhan yang diakui Musa itu sebagai Tuhan yang 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 75 


mengutusnya. Untuk memudahkan pengertian Fir'aun tentang yang 
ditanyakan itu, maka Musa menjelaskan sebagian sifat-sifat yang 
menunjukkan kekuasaan Tuhan seru sekalian alam, sesuai dengan maksud 
pertanyaan Fir'aun. Musa mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusnya 
adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 
antara keduanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang menjadikan matahari, 
bulan, bintang-bintang yang gemerlapan di langit, sungai-sungai, lautan, 
gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan di bumi, 
angin, hawa, dan lain-lain yang ada di antara langit dan bumi. Kalau 
memang Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang berkepala dingin, 
berpikiran sehat, dan memiliki hati yang terbuka, maka dengan jawaban M usa 
itu, tentu ia akan percaya dan meyakini keesaan Allah yang mengutus M usa. 

(25) Pada ayat ini dijelaskan tentang reaksi Fir'aun atas jawaban M usa di 
atas. Setelah mendengar jawaban Musa, ia cepat-cepat menoleh kepada 
kaumnya yang ada di sekelilingnya, dan menampakkan keheranannya. 
Fir'aun berkata kepada mereka dengan nada menyindir dan mengejek, 
“Wahai kaumku, kamu sekalian telah mendengar ucapan-ucapan M usa yang 
mengatakan bahwa ada Tuhan selain aku? Apakah itu bukan suatu hal yang 
aneh dan suatu hal yang merupakan penyelewengan?” Hal ini dilakukan oleh 
Fir'aun karena ia khawatir kalau-kalau kaumnya terpengaruh oleh jawaban 
Musa. Kalau begitu, mereka akan berbalik tidak mempercayai dan 
mengakuinya lagi sebagai Tuhan. 

(26) Musa melihat Fir'aun dengan kaumnya belum juga puas atas 
jawabannya, sehingga mereka belum mau mengakui dan mempercayai 
bahwa yang mengutus Musa itu, Tuhan seru sekalian alam. Musa lalu 
menambah penjelasannya dengan harapan semoga dengan penjelasan 
tambahan ini, mereka menyadari dan menginsyafi pendirian mereka yang 
sesat itu. 

M usa mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusnya ialah Tuhan Fir'aun 
dan nenek moyangnya dahulu. Musa mengalihkan pandangan mereka 
kepada hal penting, yaitu bahwa Tuhan yang sebenarnya ialah Tuhan yang 
menciptakan mereka, nenek moyang mereka, dan Fir'aun. Dengan kejadian 
tersebut, mereka akan berpikir bahwa mereka dan alam ini ada karena ada 
Pencipta dan ada yang mengaturnya, kuasa berbuat menurut kehendak-N ya. 
Tuhan alam semesta itulah yang mengaturnya, yaitu Tuhan yang hakiki dan 
tetap ada, sekali pun semua makhluk-Nya sudah tidak ada lagi dan Dia 
Oadim tidak bermula. Dia juga Tuhan yang mengutus M usa. 

(27) Setelah Musa menjelaskan bukti-bukti atas ketuhanan Allah yang 
mengutusnya, Fir'aun bungkam seribu bahasa, tidak dapat memberi 
jawaban. Ia lalu mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada kaumnya 
untuk meragukan mereka terhadap alasan dan bukti-bukti yang telah 
dikemukakan Nabi Musa. Fir'aun berkata, “Wahai kaumku. Sesungguhnya 
rasul yang mengaku bahwa ia diutus kepada kamu sekalian, sebenarnya 


76 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


adalah orang gila. Ia mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dan 
dimengerti sama sekali karena mengatakan bahwa ada Tuhan selain aku.” 

(28) Pada ayat ini, Musa mengemukakan lagi sifat-sifat Tuhan seru 
sekalian alam yang mengutusnya. Dia adalah Tuhan yang menguasai timur 
dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Dia adalah Tuhan yang 
menjadikan timur tempat matahari terbit, dan barat tempat matahari 
terbenam. Dia juga yang menjadikan perjalanan bintang-bintang itu dalam 
peredaran yang teratur. Bagi orang yang mau mempergunakan akalnya tentu 
dapat mengerti bahwa kejadian-kejadian yang demikian itu adalah bukti 
nyata yang menunjukkan adanya Tuhan yang mengatur segala-galanya 
dengan rapi dan baik sekali. M usa pada mulanya menghadapi dan menjawab 
pertanyaan Fir'aun itu dengan nada lembut dan ucapan yang mantap: “jika 
kamu mempergunakan akal”. Ucapan itulah yang sesuai untuk menolak 
tuduhan Fir'aun kepadanya bahwa ia orang gila. 

(29) Pada ayat ini, Allah mengisahkan bahwa ketika Fir'aun tidak dapat 
melumpuhkan keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Musa 
kepadanya, ia lalu berlaku kasar dan mengancam Musa. Fir'aun berkata, 
“Wahai M usa. Kalau engkau berani menyembah Tuhan selain aku, maka aku 
akan memasukkan kamu ke dalam penjara. Di sana akan kamu rasakan 
siksaan yang amat pedih, perlakuan yang kejam, dan tidak ada belas kasihan 
sedikit pun.” Siksaan yang diderita orang-orang yang dipenjarakan Fir'aun 
lebih berat dari pembunuhan, sebab ia memenjarakan seseorang sampai yang 
bersangkutan mati. 

(30) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa ketika Musa melihat 
perlakuan Fir'aun yang mengancam keselamatan jiwanya, ia terpaksa tidak 
mengemukakan bukti-bukti yang biasanya dapat diterima akal. Ia beralih 
kepada mukjizat-mukjizat dan hal yang luar biasa. Musa berkata kepada 
Fir'aun, “Wahai Fir'aun, apakah engkau akan memenjarakan aku sekalipun 
aku mengemukakan hujah yang nyata atas kebenaran pengakuanku? Hujah 
itu ialah mukjizat yang membuktikan adanya Tuhan Y ang M ahakuasa, dan 
kebenaran kenabianku.” 

(31) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa ketika Fir'aun mendengar 
ucapan Nabi Musa itu, ia berkata, “Wahai Musa, kalau memang engkau 
benar di dalam pengakuanmu bahwa engkau seorang rasul, maka datangkan- 
lah kepada kami sesuatu yang nyata itu. Seseorang yang mengaku dirinya 
seorang rasul, tentu mempunyai bukti yang membenarkan pengakuannya.” 
Fir'aun mengemukakan ajakan itu karena yakin bahwa Musa tidak akan 
dapat memenuhi permintaannya. 


Kesimpulan 

1. Dialog yang terjadi antara Musa dan Fir'aun membicarakan tentang 
Tuhan. Musa menjelaskan bahwa hanya Allah Tuhan seluruh alam. 
Allah adalah Pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antara 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 71 


keduanya. Allah yang Maha Esa adalah juga Tuhan Fir'aun dan nenek 
moyangnya dahulu. 

2. Penjelasan Musa ini disikapi oleh Fir'aun dengan ejekan, bahkan 
menuduh M usa gila, dan mengancam akan memenjarakannya kalau ia 
berani menyembah selain dia. 

3. Ancaman Fir'aun itu dijawab oleh M usa dengan tantangan yang tegas, 
apakah Fir'aun tetap akan melaksanakan ancamannya jika ia tahu bahwa 
M usa memiliki mukjizat. Fir'aun menjawab dengan meminta agar M usa 
memperlihatkan mukjizat yang dikatakannya itu, kalau memang 
pengakuan M usa sebagai seorang rasul Tuhan itu benar. 

4. Dalam dakwah diperlukan dialog yang disertai dengan alasan-alasan 
yang masuk akal dan beretika. 


MUSA MEMPERLIHATKAN MUKJIZATNYA 
DI HADAPAN FIR'AUN DAN KAUMNYA 


SEp EP KOK Sp PAP 
Os NAN Ya GG 


Terjemah 

(32) Maka dia (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu 
menjadi ular besar yang sebenarnya. (33) Dan dia mengeluarkan tangannya 
(dari dalam bajunya), tiba-tiba tangan itu menjadi putih (bercahaya) bagi 
orang-orang yang melihatnya. (34) Dia (Fir'aun) berkata kepada para 
pemuka di sekelilingnya, “Sesungguhnya dia (Musa) ini pasti seorang 
pesihir yang pandai, (35) dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan 
sihirnya: karena itu apakah yang kamu sarankan?” (36) M ereka menjawab, 
“Tahanlah (untuk sementara) dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh 
negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (pesihir), (37) niscaya mereka 
akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.” 


Kosakata: xu'bin Mubin "5s Ai (asy-Syu'ar#/26: 32) 


gu btn mubrn artinya ular yang nyata. Kata fu'btn terambil dari akar 
kata (£a'-'ain-ba') yang artinya memancar, menyemburat, atau mengalir. 


78 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Ular dikatakan £u'btn karena bergerak cepat seperti air yang mengalir deras. 
Bisa juga fu'b4n diartikan dengan ular besar. Dalam konteks berubahnya 
tongkat Nabi M usa menjadi ular ada tiga ungkapan yang dipergunakan oleh 
A I-Gur'an, pertama adalah ungkapan Yayyah tas' # (Surah ? 41420: 20). Kata 
Yayyah dipergunakan untuk jenis ular baik besar maupun kecil, jantan 
maupun betina. Kedua: jinn (an-Naml/27: 10) yang berarti ular kecil yang 
bergerak secara ringan. Ketiga: fu'bin seperti pada ayat ini. Jika ketiga 
ungkapan ini digabungkan maka ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan, 
mendadak tongkat tersebut berubah menjadi ular (Yayyah) kecil sebesar 
tongkat yang bergerak lincah kesana kemari (j#nn). Kemudian ular tersebut 
terus membesar (£u' btn) sehingga menjadi ular yang menakutkan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan dialog antara Musa dan 
Fir'aun tentang Tuhan seru sekalian alam. Dalam tanya jawab ini terlontar 
suatu ancaman dari Fir'aun bahwa ia akan menyiksa dan memenjarakan 
Musa apabila Musa menyembah Tuhan selain dia. Ketika Fir'aun tidak 
berdaya menghadapi jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Musa, ia lalu 
meminta bukti-bukti yang nyata atas kebenaran M usa seorang rasul Tuhan 
seru sekalian alam. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan bahwa 
Musa memperlihatkan bukti-bukti yang nyata berupa mukjizat, sesuai 
dengan permintaan Fir'aun. 


Tafsir 

(32) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun menge- 
mukakan tuntutan supaya Musa mendatangkan bukti yang nyata atas 
kebenaran dakwahnya, maka Musa segera melemparkan tongkatnya yang 
dengan tiba-tiba menjelma menjadi ular yang sesungguhnya. Disebutkan 
dalam Tafsr ar-R #? bahwa setelah tongkat M usa itu berubah menjadi ular, 
ular itu melenting ke atas, kemudian turun kembali ke bumi langsung 
menuju Fir'aun. Fir'aun berkata, “Demi yang mengutusmu M usa, ambillah 
ular itu, kalau tidak saya sendiri akan mengambilnya.” Musa lalu 
mengambilnya dan kembalilah ular itu menjadi tongkat lagi seperti biasa. 

(33) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Musa selesai 
menunjukkan bukti yang nyata itu, Fir'aun berkata, “Apakah masih ada 
mukjizat selain itu?” Musa menjawab, “Ada.” Musa lalu memasukkan 
tangan ke dalam kantong bajunya, kemudian mengeluarkannya kembali. 
Tiba-tiba tangan itu bercahaya menerangi keadaan di sekelilingnya, karena 
cahayanya yang sangat terang. Ibnu 'Abbis berkata, “Ketika Musa 
mengeluarkan tangan dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi 
putih bercahaya menyinari orang-orang yang melihatnya, bagaikan sinar 
matahari yang menyilaukan penglihatan.” 

(34) Ketika Fir'aun melihat dan menyaksikan bukti-bukti yang 
diperlihatkan Musa, yang menunjukkan kebenaran dakwahnya, ia tetap 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 79 


mengingkari dan menentang M usa dengan keras. Ia kemudian mengemuka- 
kan tiga hal kepada para pemuka kaumnya. Pertama, untuk melegakan hati 
para pembesar dan pemuka kaum yang ada di sekelilingnya, Fir'aun berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya M usa ini, benar-benar ahli sihir yang ulung, 
bukan rasul Tuhan seru sekalian alam sebagaimana pengakuannya. Y ang 
dipertunjukkannya itu bukan mukjizat, tetapi sihir belaka.” 

(35) Kedua, untuk menghasut dan menanamkan rasa benci ke dalam hati 
para pembesar dan pemuka kaumnya, agar tidak percaya kepada M usa, 
Fir'aun berkata kepada mereka, “Sebenarnya maksud dari sihir yang 
ditampakkan M usa itu adalah untuk mengambil hati rakyat. Hal itu bertujuan 
agar pendukung dan pengikutnya bertambah banyak untuk mengalahkan 
pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka kamu sekalian. Akhirnya, mereka 
akan merampas dan mengusirmu dari negerimu sendiri.” 

Ketiga, Fir'aun meminta pertimbangan, ide-ide, dan saran-saran dari 
pembesar negerinya dan pemuka-pemuka kaumnya, tentang apa yang ia 
harus perbuat, dan bagaimana cara yang mesti dilakukan untuk membendung 
dan menggagalkan keinginan Musa itu. Abu as-Su'ud, pengarang Tafsir 
Irsyzd al-'“Agl as-Salm ilt Maz4iyt al-Kit#b al-KarPm, menganggap 
permintaan Fir'aun kepada pembesar negerinya tersebut adalah akibat 
kebingungan dan keheranannya menghadapi mukjizat yang telah ditunjuk- 
kan Musa. Hal itu menyebabkan Fir'aun mengubah sikapnya dalam tiga hal 
yang merendahkan martabatnya dan menurunkan kedudukannya: 

1. Dari sebagai tuhan yang tertinggi menurut pengakuannya, ia merendah 
sampai mau tunduk kepada orang-orang yang tadinya dipandang sebagai 
hamba-hambanya, dan akan menuruti kemauan mereka. 

2. Dari seorang yang amat disegani oleh kaumnya sehingga tak ada yang 
berani membantah pendapatnya, ia merendah sampai mau meminta 
pendapat dan saran dari mereka. 

3. Dari seorang yang mengaku paling berani dan merasa tidak ada makhluk 
yang dapat mengalahkannya, menjadi takut kalau-kalau M usa dapat 
mengambil alih kekuasaannya dan mengusirnya dari M esir bersama 
kaumnya. 

(36-37) Pada ayat ini, Allah menjelaskan jawaban para pembesar dan 
pemuka kaum Fir'aun atas saran yang dimintanya. Mereka menyarankan 
agar urusan Musa dan saudaranya, Harun, ditunda karena mereka akan 
mengumpulkan semua ahli sihir ulung yang ada di negeri mereka. Para ahli 
sihir itu dikumpulkan dan diperintahkan supaya datang mengadakan 
pertandingan sihir dengan M usa. Pada hari dan tempat yang telah ditentukan, 
para ahli sihir itu harus memperlihatkan kelebihannya di hadapan Fir'aun 
dan M usa. Menurut mereka, pada saat itu kemenangan akan berada di pihak 
mereka sehingga rakyat kembali mendukungnya. Saran ini diterima baik 
oleh Fir'aun dan akan dilaksanakan pada waktunya. Sebagai imbalan, ia juga 
akan memenuhi segala tuntutan mereka. 


80 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kesimpulan 

1. Untuk memenuhi permintaan Fir'aun, Musa melemparkan tongkatnya 
yang kemudian menjadi ular yang sesungguhnya. Setelah itu, Musa 
memasukkan tangannya ke bawah ketiak kemudian menarik tangannya 
ke luar, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar menyilaukan mata 
yang memandangnya. 

2. Setelah Fir'aun melihat kejadian itu, ia bermusyawarah dengan kaumnya 
untuk mencari cara menghadapi Musa yang dianggap sebagai tukang 
sihir ulung yang mengancam kedudukan mereka. 

3. Kaum Fir'aun memberi saran kepadanya agar mengumpulkan semua 
ahli sihir yang pandai yang ada di negerinya untuk mengadu kekuatan 
sihir dengan M usa. 


MUSA MENGALAHKAN PARA PESIHIR FIR'AUN 


Gea AN Apakah ipartas 
PAN AA ON Maa Arga Sapa EOATA 
PIN gado aa Bagasi sea 
Hn aa 2s Sos, 


Das SA Hota Me Sa 


LK, CAGE dee SA Waria Tere Vo AS LAS 


Pa NAN »ny 12212 Inn 4 
LAN Lot ah SA L Opa 


an m6567 


2305 
SAY AS gn AAA 5 » NN AZ ATA Hd Ir, 1 
Ac DNA ON Kan 
Psi ON OA SAP 13 Sea 2g ra pa 
PA 


de 


- Pj 7 
Ke as KN NA 


ss. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 81 


Terjemah 

(38) Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang ditetapkan) 
pada hari yang telah ditentukan, (39) dan diumumkan kepada orang banyak, 
“Berkumpullah kamu semua, (40) agar kita mengikuti para pesihir itu, jika 
mereka yang menang.” (41) M aka ketika para pesihir datang, mereka berkata 
kepada Fir'aun, “Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang 
besar jika kami yang menang?” (42) Dan (Fir'aun) menjawab, “Ya, dan 
bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat (kepadaku).” (43) 
Dia (M usa) berkata kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak kamu 
lemparkan.” (44) Lalu mereka melemparkan tali-temali dan tongkat-tongkat 
mereka seraya berkata, “Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan 
menang." (45) Kemudian M usa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia 
menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. (46) Maka 
menyungkurlah para pesihir itu, bersujud, (47) mereka berkata, “Kami 
beriman kepada Tuhan seluruh alam, (48) (yaitu) Tuhannya Musa dan 
Harun.” (49) Dia (Fir'aun) berkata, “M engapa kamu beriman kepada M usa 
sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang 
mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu (akibat 
perbuatanmu). Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang dan 
sungguh, akan kusalib kamu semuanya.” (50) Mereka berkata, “Tidak ada 
yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. (51) 
Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan 
mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama- 
tama beriman.” 


Kosakata: Talgafu m&Y afikun En L Lagi (asy-Syu'ar2/26: 45) 


Talgafu terambil dari kata al-lagf yang berarti mengambil dengan cepat 
atau menelan. Adapun al-ifk adalah memalingkan sesuatu yang diyakini 
benar kepada yang batil, dari omongan yang benar kepada kebohongan, dan 
dari sesuatu yang baik kepada yang jelek. Ayat ini menjelaskan bagaimana 
tongkat Nabi Musa yang dengan seizin Allah berubah menjadi ular dan 
menelan ular-ular para tukang sihir Fir'aun yang mereka sangka ular-ular 
sungguhan. Padahal, semua itu hanya tali-tali yang berubah dalam pandangan 
mereka akibat pengaruh sihir sehingga seolah-olah menjadi ular sungguhan. 
Kata ini disebutkan dua kali pada surah ini dan pada Surah al-A 'r4#/7: 117. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa M usa memperlihatkan dua 
macam mukjizat. Fir'aun lalu menuduhnya sebagai ahli sihir yang pandai 
dan bermaksud akan mengusir dirinya dan kaumnya dari negeri mereka. 
Kaum Fir'aun menganjurkan supaya ahli-ahli sihir yang ada di seluruh 
negeri dikumpulkan dan diadu dengan Musa. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah menerangkan jalannya adu kekuatan antara ahli-ahli sihir Fir'aun 


82 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


dengan M usa. Pertandingan ini diakhiri dengan kemenangan berada di pihak 
M usa. 


Tafsir 

(38) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun mendapat 
saran dari pembesar dan pemuka kaumnya supaya tidak gegabah menindak 
Musa, dan lebih baik mengumpulkan ahli-ahli sihir, maka Fir'aun 
melaksanakan saran itu. Ia memerintahkan agar para ahli sihir sudah siap 
pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari yang diumumkan sebagai 
hari raya. 

(39-40) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa Fir'aun menyuruh 
rakyatnya berkumpul, untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi pada 
hari yang ditetapkan sebagai hari raya itu. Fir'aun yakin bahwa pihaknya 
yang akan mendapatkan kemenangan. Ia berpendapat bahwa tak seorang pun 
dari rakyatnya itu yang akan beriman kepada Musa. Fir'aun sengaja 
mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyaksikan adu kekuatan antara 
para pesihirnya dengan M usa, supaya mereka tetap mengikuti para pesihir 
itu dan berpegang teguh kepada agama mereka. 

(41-42) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah berkumpul 
di ruangan tempat Fir'aun, para ahli sihir itu meminta kebijaksanaan Fir'aun 
supaya mau memberikan bayaran dan menjadikan mereka lebih dekat 
dengannya apabila menang nanti. Fir'aun menerima baik permintaan itu, 
bahkan ia berjanji akan menjadikan mereka penasihat yang selalu diajak 
duduk bersama, dan dijadikan orang-orang yang terdekat dengannya. Setelah 
ada pengertian bersama antara ahli-ahli sihir dengan Fir'aun tentang bayaran 
dan fasilitas lainnya, mereka kemudian mengadu kekuatan dengan M usa. 
Mereka bertanya kepadanya, “Wahai Musa! Engkaukah yang lebih dahulu 
menampilkan dan mendemonstrasikan sihirmu atau kami yang lebih 
dahulu?” 

(43-44) Ayat ini menggambarkan suasana adu kekuatan antara para 
pesihir Fir'aun dengan mukjizat Nabi M usa. M usa menawarkan kepada para 
pesihir itu untuk memulai sihirnya, yang mereka yakini bisa menggugurkan 
pengakuan M usa sebagai seorang rasul Allah. Para pesihir Fir'aun segera 
melemparkan tali-tali yang mereka siapkan seraya menyebut nama Fir'aun, 
dan mereka merasa yakin akan menang. Dengan kecepatan gerak tangan dan 
ilmu sihir mereka, tali-tali itu seolah-olah bergerak, mengecoh orang-orang 
yang menyaksikannya, sehingga mereka menyangka tali-tali itu berubah 
menjadi ular sesungguhnya, yang merayap ke sana kemari. Hal ini 
digambarkan dalam firman A Ilah: 


SAP ALAN 


Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya 
(M usa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. (” tn4#20: 66) 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 83 


Dengan sihirnya, para pesihir itu telah menakut-nakuti dan mengelabui 
mata orang banyak. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang ada 
pada mereka, dan menganggap telah cukup untuk memperoleh kemenangan 
dalam adu kekuatan itu. 

(45) Setelah semua pesihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat- 
tongkat mereka, yang dalam bayangan orang banyak seakan-akan menjadi 
ular, maka tibalah giliran M usa. K etika M usa menjatuhkan tongkatnya yang 
menjelma menjadi ular sesungguhnya, tiba-tiba ular itu memakan habis ular- 
ular palsu yang mereka ada-adakan itu. Dengan demikian jelaslah mana yang 
benar dan mana yang batil sebagaimana tersebut dalam firman A Ilah: 


45 Ao K0 AP 2111 
Sa SA kana 


M aka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. 
(al-A“7#f/7: 118) 


Dan firman-Nya: 


Sa KANE IL SJ 


Sebenarnya Kami melemparkan yang hak (kebenaran) kepada yang batil 
(tidak benar) lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu (yang 
batil) lenyap. (al-A nbiy#/21: 18) 


(46, 47, 48) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah 
menyaksikan apa yang terjadi, ahli-ahli sihir Fir'aun itu menyerah kalah. 
M ereka tersungkur dan lalu bersujud kepada Allah Tuhan Y ang M ahakuasa 
dan Mahaperkasa, sambil berikrar, “Kami telah beriman kepada Tuhan 
semesta alam, yaitu Tuhan yang disembah Musa dan Harun.” Mereka 
berbuat demikian karena sadar bahwa apa yang mereka perlihatkan kepada 
orang banyak hanyalah khayalan dan tipuan semata. Adapun apa yang 
diperlihatkan M usa adalah mukjizat, dan betul-betul bukan sihir. Itu adalah 
suatu kekuasaan yang jauh lebih unggul dari apa yang mereka ketahui, dan 
datangnya dari langit untuk memperkuat Musa di dalam pengakuannya 
sebagai seorang rasul Allah. 

(49) Setelah para ahli sihir itu berikrar bahwa mereka menjadi beriman 
kepada Tuhan semesta alam, yang berarti tidak lagi mengakui Fir'aun 
sebagai tuhan mereka, Fir'aun menjadi sangat marah. Dengan sombong, ia 
mengancam akan menindak mereka, tetapi ancaman itu tidak diindahkan 
oleh mereka. Bahkan dengan ancaman itu, iman mereka makin bertambah 
mantap karena tabir kekafiran telah terbuka dan telah kelihatan jelas oleh 
mereka cahaya kebenaran. 

Ikrar yang diucapkan oleh ahli-ahli sihir itu membuat Fir'aun merasa 
dilecehkan haknya sebagai seorang yang berkuasa dan mengakui dirinya 


84 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


sebagai tuhan, karena mereka telah beriman kepada M usa tanpa minta izin 
lebih dahulu kepadanya. M enurut Fir'aun, sebelum mereka memeluk agama 
M usa, mereka itu harus lebih dahulu minta izin padanya, karena ia adalah 
seorang penguasa yang harus dipatuhi. Untuk mengelabui dan menyesatkan 
orang banyak, Fir'aun menuduh antara Musa dan para ahli sihir itu ada 
persekongkolan, karena M usa yang mengajarkan kepada mereka ilmu sihir. 
Tuduhan itu tentu tidak berdasar, karena sebelum adu kekuatan, mereka 
tidak bertemu dengan M usa. Puncak dari kemarahan Fir'aun, ia mengancam 
mereka akan merasakan siksaan, sebagai akibat dari perbuatan mereka itu. Ia 
mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang 
bahkan akan membunuh mereka. 

(50-51) Ancaman Fir'aun yang cukup berat itu, tidak digubris sama sekali 
oleh para ahli sihir itu. Mereka bahkan berharap dapat merasakan ancaman 
itu karena bagi mereka semua orang yang hidup pada suatu waktu pasti mati, 
tidak ada daya upaya untuk mengelak daripadanya. Firman A Ilah: 


PA Ia 27 , 
la: d yaa 
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. (al-A nbiy#/21: 35) 


Dan firman-Nya: 


Na IA SATA EYANG 


Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti 
menemui kamu,” (al-J umu'ah/62: 8) 


M ereka itu hanya memikirkan dua hal, sebagai penghibur hati mereka: 

Pertama, mereka akan kembali kepada ajaran Tuhan semesta alam, Tuhan 
yang disembah Musa dan Harun dan mengikuti agama Nabi Musa a.s. 
Dengan demikian, mereka akan selamat dari azab akhirat yang amat pedih 
dan berkepanjangan, yang jauh lebih berat dibanding dengan siksaan yang 
diancamkan Fir'aun kepada mereka. 

Kedua, mereka sangat mengharapkan agar Tuhan semesta alam mau 
mengampuni dosa mereka karena melakukan perbuatan sihir dan kekafiran. 
M erekalah yang pertama kali beriman kepada Tuhan yang disembah M usa, 
dari sekian banyak orang yang turut menyaksikan adu kekuatan itu. 


Kesimpulan 

1. Fir'aun mengumpulkan para pesihirnya dan menganjurkan orang banyak 
supaya menyaksikan adu kekuatan yang akan digelar antara para pesihir 
Fir'aun dengan M usa. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 85 


wo 


Para pesihir meminta kepada Fir'aun agar kami diberi hadiah apabila 
mereka menang? Fir'aun memenuhi permintaan mereka dan akan 
dijadikan penasihat akrab, dan selalu diajak duduk bersama dalam 
majelisnya. 

Setelah ahli-ahli sihir berkumpul, Musa mempersilakan mereka untuk 
melemparkan apa yang hendak mereka lemparkan. Para pesihir itu 
segera melemparkan tali dan tongkatnya. 

Setelah datang gilirannya, M usa pun menjatuhkan tongkatnya. T iba-tiba 
tongkat itu menjadi ular dan menelan ular-ular palsu yang mereka 
adakan itu. Melihat kejadian ini, ahli-ahli sihir itu tersungkur bersujud 
kepada Allah disertai ikrar bahwa mereka beriman kepada Tuhan 
semesta alam, Tuhan yang disembah M usa dan Harun. 

Ikrar para pesihir itu membuat Fir'aun sangat marah, karena mereka 
beralih kepercayaan tanpa minta izin lebih dahulu kepadanya. 

Fir'aun menuduh bahwa Musa adalah pemimpin para pesihir itu dan 
telah mengajarkan kepada mereka ilmu sihir. Fir'aun juga mengancam 
akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, bahkan akan 
membunuh mereka. 

Ancaman Fir'aun yang cukup berat itu tidak menyesakkan dada para 
pesihir. Mereka hanya memusatkan pikiran kepada dua hal: pertama, 
mereka akan mengikuti ajaran Tuhan M usa dan Harun: kedua, mereka 
sangat mengharapkan ampunan Allah atas dosa-dosa sihir, kekafiran, 
dan dosa-dosa lainnya yang pernah mereka perbuat. 

K ebatilan pada akhirnya akan sirna, sebaliknya kebenaran akan berjaya. 

Keimanan jika sudah menancap dalam hati, tidak akan bisa tergoyahkan 
oleh apa pun juga. 


86 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


NABI MUSA PENYELAMAT BANI ISRAIL 
DAN KEBINASAAN FIR'AUN 


KA CAT URA TA MAA AAA AKAN 
MA SN Been AA) Tan KANAN 
AT ATAU NPR NA EN TA 7 An AG va 
OA @ ae ALA Ha PN 0 Liga 
G5 233 GA IIS OX Dn 0 Ea “Bon 
AA PD GI ENI ALA Sounya na 2019 
ng 1 23 03 nge Bp Na 3 Aan 
To mera PANTI 
Ta 331 2 
Nan SA KOMEN DUMP AA 


20227 279p 


4 ANA GAN Dah sus) Sea Grage Kon aaa 
2A lan, “aa atas oronl »g 
SA Sr Sa da HAK PAS 


ATA 


BEGINI KANG mr - 
, a AT 2“ 
Saida nota 


Terjemah 

(52) Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada M usa, “Pergilah pada 
malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), sebab pasti 
kamu akan dikejar." (53) Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota- 
kota untuk mengumpulkan (bala tentaranya). (54) (Fir'aun berkata), 
“Sesungguhnya mereka (Bani Israil) hanya sekelompok kecil, (55) dan 
sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, 
(56) dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada." (57) 
Kemudian, Kami keluarkan mereka (Fir'aun dan kaumnya) dari taman- 
taman dan mata air, (58) dan (dari) harta kekayaan dan kedudukan yang 
mulia, (59) demikianlah, dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani 
Israil, (60) Lalu (Fir'aun dan bala tentaranya) dapat menyusul mereka pada 
waktu matahari terbit. (61) Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, 
berkatalah pengikut-pengikut M usa, “Kita benar-benar akan tersusul.” (62) 
Dia (Musa) menjawab, “Sekali-kali tidak akan (tersusul): sesungguhnya 
Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.” (63) Lalu 
Kami wahyukan kepada M usa, “Pukullah laut itu dengan tongkatmu.” M aka 
terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. (64) 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 87 


Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. (65) Dan Kami 
selamatkan M usa dan orang-orang yang bersamanya. (66) Kemudian K ami 
tenggelamkan golongan yang lain. (67) Sungguh, pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
beriman. (68) Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, 
M aha Penyayang. 


Kosakata: 
1. Lagzi$un 0z:WJ (asy-Syu'art/26: 55). 


Secara bahasa gti$un merupakan bentuk jamak dari gtiS, yang berasal 
dari kata kerja g#Sa-yag?su yang artinya marah. Dengan demikian, gti$ 
artinya yang marah. Ungkapan ini untuk menunjukkan bahwa bangsa M esir 
sangat marah dengan keluarnya Bani Israil dari negeri mereka. Penyebabnya 
adalah karena dengan kepergian mereka, bangsa M esir tidak saja kehilangan 
tenaga kerja yang murah, tetapi juga karena sebagian dari orang-orang 
Yahudi itu ada yang masih berhutang kepada mereka. Pinjaman itu dapat 
berupa bahan makanan, bahan pakaian, perhiasan dari emas dan perak, dan 
lain-lainnya. Semua hutang itu tidak dapat ditagih kembali dan pasti akan 
hilang dengan kepergian bangsa Yahudi tersebut. Inilah salah satu faktor 
yang juga membuat bangsa M esir marah. 


2. AP aud al-'A$Im sib3I 335N (asy-Syu'ar4/26: 55) 


Secara bahasa term a- aud al-'a48m terdiri dari dua kata, yaitu a- aud 
dan al-'ag?m. Yang pertama (a-'aud) berasal dari #da-ya udu yang artinya 
tetap dan a- aud maknanya adalah gunung yang besar. Sedang kata kedua 
(al-'a$?m) artinya besar. Dengan demikian a- aud al-'a4?m artinya adalah 
gunung yang besar. Ungkapan ini ditujukan untuk menggambarkan akibat 
dari tindakan Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya ke laut, yang 
mengakibatkan laut itu terbelah. Tiap belahannya laksana bongkahan yang 
besarnya seperti gunung atau bukit yang besar dan bisa mereka lewati untuk 
sampai ke seberangnya. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa setelah kalah para pesihir 
Fir'aun tunduk dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun sangat 
marah bahkan mengancam akan memotong kaki dan tangan mereka secara 
bersilang serta akan menyalibnya. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan 
kepada M usa dan para pengikutnya untuk keluar meninggalkan M esir pada 
malam hari. Lalu Fir'aun bersama tentaranya menyusul mereka sampai tepi 
pantai. Akan tetapi, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan Allah ke dalam 
laut. 


88 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Tafsir 

(52) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mewahyukan kepada M usa 
supaya pergi bersama Bani Israil meninggalkan Mesir pada malam hari. 
Allah juga mengabarkan bahwa ketika Fir'aun mendengar berita ini, dia dan 
tentaranya pasti akan menyusul dan memaksa mereka untuk kembali 
menjadi budak-budak yang melayani keinginan dan kebutuhan mereka. 
Kepergian orang-orang Bani Israil akan memberi kerugian besar bagi 
mereka. 

(53-54) Ayat ini menerangkan bahwa ketika Fir'aun mengetahui bahwa 
Musa dan Bani Israil telah berangkat, ia lalu menyebarkan beberapa orang 
pejabatnya ke segenap negeri Mesir. Ia juga mengumpulkan tentaranya 
untuk menyusul M usa dan Bani Israil, mengembalikan mereka keM esir, dan 
menyiksa mereka dengan siksaan yang berat. Untuk membangkitkan 
semangat dan membesarkan hati tentaranya, Fir'aun mengemukakan bahwa 
tugas yang harus mereka lakukan itu mudah untuk dilaksanakan karena 
Musa dan Bani Israil, jumlahnya sedikit sekali. Oleh karena itu, mereka 
tidak perlu ragu-ragu. Dengan mudah dan dalam waktu relatif singkat, 
mereka akan dapat menyusul M usa dan rombongannya serta mengembalikan 
mereka. 

(55-56) Fir'aun mencari alasan memusuhi Bani Israil dengan mengatakan 
bahwa mereka adalah musuh yang selalu mengacau sehingga keamanan 
tidak terjamin. Bani Israil juga dikatakan senantiasa membangkitkan amarah, 
menganut agama baru, dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. 
M ereka berani meninggalkan M esir tanpa lebih dahulu minta izin, membawa 
kabur harta benda yang mereka pinjam dari Fir'aun dan rakyatnya. Fir'aun 
mengatakan kepada kaumnya untuk selalu hati-hati dan waspada menjaga 
agar jangan sampai perbuatan mereka berakibat jauh. Mereka mempunyai 
persenjataan yang cukup dan lengkap untuk mengalahkan Bani Israil. 

(57) Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan mengeluarkan Fir'aun dan 
kaumnya dari kesenangan ke dalam kesusahan dan kebinasaan. M ereka akan 
meninggalkan rumah yang mewah dan menjulang tinggi, meninggalkan 
taman-taman yang indah tempat mereka berekreasi sepuas hati. M ereka juga 
akan meninggalkan sungai-sungai yang mengalir dengan jernih seperti 
sungai Nil yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. 

(58) Allah menerangkan bahwa Fir'aun dan kaumnya akan meninggalkan 
harta benda, kerajaan, dan kedudukan yang tinggi dan mulia yang tidak ada 
bandingannya. Ibnu Umar, Ibnu 'Abb4s, dan Mujthid menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan kedudukan yang mulia di sini ialah mimbar-mimbar 
untuk para pembesar Fir'aun. 

Beberapa mufasir berbeda pendapat mengenai kedudukan yang tinggi ini. 
Ada yang berpendapat itu adalah rumah-rumah yang indah, dan ada yang 
berpendapat mimbar-mimbar dan mahligai para pembesar Fir'aun. Allah 
berfirman: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 89 


SESI OLES OS AA 


“Betapa banyak taman-taman dan mata air-mata air yang mereka tinggalkan, 
juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, dan 
kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.” (ad- 
Dukh:4n/44: 25-27) 


(59 ) Ayat ini menerangkan bahwa semua taman dan tempat yang indah, 
sungai, harta kekayaan, dan kedudukan tinggi yang akan ditinggalkan oleh 
Fir'aun dan kaumnya, akan dianugerahkan kepada Bani Israil di Palestina 
sesuai dengan janji Allah kepada mereka. Firman Allah: 


Aa 


jugk ul MAN Ia ea la KG Nas 


AG PRA ed 


EL ae Ata me LAYAN me MS TANGGA Pok 
»A Pa Santa Adat 
Giga pa pa dapa OP 


“Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan 
bagian baratnya yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman 
Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan 
kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan 
kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.” (al-A'r4##/7: 137) 


(60) Ayat ini menerangkan bahwa Fir'aun beserta segenap aparat 
pemerintahan dan bala tentaranya, baru bisa ke luar meninggalkan M esir 
untuk menyusul Musa dan Bani Israil pada waktu pagi. M engenai 
keterlambatan mereka ada dua pendapat: 

Pertama: Sebagaimana disebut dalam kitab Perjanjian Lama (K eluaran 
11-12), mereka ditimpa musibah maut pada malam keberangkatan M usa dan 
Bani Israil meninggalkan Mesir. Pada pertengahan malam itu, banyak 
perawan M esir mati, baik manusia maupun binatang, sehingga menyebabkan 
mereka sibuk mengubur jenazah-jenazah itu sampai pagi. Kedua: Karena 
pada malam itu mereka diliputi kabut yang tebal dan udara yang sangat 
dingin sampai pagi. 

(61) Ketika M usa beserta Bani Israil dan Fir'aun bersama bala tentaranya 
berada dalam jarak yang dekat, Bani Israil merasa cemas dan khawatir kalau 
mereka tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka berkata kepada 
Musa, “Fir'aun dan tentaranya telah menyiksa anak-anak kami sebelum 
kami berangkat, dan setelah tersusul, kami semua akan dibunuh oleh 
mereka." 

(62) Atas kecemasan dan kekhawatiran Bani Israil itu, M usa menghibur 
hati mereka dengan ucapan yang tegas bahwa mereka sekali-kali tidak akan 


90 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


tersusul oleh Fir'aun. Perbuatannya mengajak dan membawa pergi Bani 
Israil keluar dari Mesir menuju Palestina adalah perintah dan kehendak 
Allah. Dengan demikian, Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan 
keluar, sehingga mereka selamat dari segala bahaya yang mengancam. A Ilah 
pula yang akan memberinya pertolongan dan kemenangan serta menjamin 
keselamatan mereka dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. 

(63) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mewahyukan kepada M usa dan 
menunjukkan jalan keluar dari bahaya yang mengancam itu. Musa 
diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut sehingga lautan itu 
terbelah dan membentuk jalan yang akan dilalui setiap keturunan Bani Israil. 
Setiap belahan dari air laut itu merupakan gunung besar dan tinggi, serta 
membentuk jalan yang kering dan bisa dilalui Bani Israil, sebagaimana 
firman Mah. 


: £ 2 ENY eat Z5 » » 

632 Nae PETA Tae MANA PER AN 0 Pe ore S3 
SEN 

Dan sungguh, telah Kami wahyukan kepada Musa, “Pergilah bersama 

hamba-hamba-Ku (Bani Israil) pada malam hari, dan pukullah (buatlah) 

untuk mereka jalan yang kering di laut itu, (engkau) tidak perlu takut akan 

tersusul dan tidak perlu khawatir (akan tenggelam).” (“ 41420: 77) 


(64-65-66) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun 
melihat Bani Israil dari dekat berjalan mengarungi lautan itu, ia dan 
tentaranya pun mengikuti jejak mereka dan memasuki lautan. Ketika Fir'aun 
dan tentaranya berada di tengah-tengah laut, sedang Musa dan Bani Israil 
sudah sampai di seberang lautan dan semuanya selamat sampai di darat, air 
laut pun bertaut kembali seperti biasa. Dengan demikian, Fir'aun yang 
sedang meniti jalan yang sama terjebak air dan tenggelam bersama 
tentaranya, sehingga tidak ada seorang pun yang selamat. 

(67) Keberhasilan Musa dan semua pengikutnya sampai ke daratan 
seberang dengan selamat, dan tenggelamnya Fir'aun bersama seluruh 
tentaranya di tengah lautan merupakan satu tanda yang nyata atas kekuasaan 
Allah dan kebenaran Nabi Musa sebagai rasul-Nya. Allah senantiasa 
memberikan pertolongan dan kemenangan kepada para hamba-Nya yang 
beriman dengan sungguh-sungguh. Allah juga selalu membinasakan dan 
menyiksa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya terutama di akhirat 
kelak. Firman A Ilah: 


na Legi: IN SAN, LA 


Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-N ya. Sungguh, 
Allah Mahakuat, M aha Perkasa. (al-! ajj/22: 40) 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 91 


ANA BEM GA TO 


Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah (yaitu) neraka: mereka 
mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas 
keingkaran mereka terhadap ayat-ayat K ami. (Fuji jilat/41: 28) 


Manusia yang keras dan hatinya telah membatu seperti Fir'aun dan 
kaumnya tidak akan mau beriman, meskipun melihat dengan nyata 
kebenaran sesuatu. Peristiwa ini juga menjadi penghibur bagi Rasulullah 
karena dengan hal itu, beliau mengetahui bahwa bukan hanya dia yang 
mengalami cobaan seperti itu, tetapi juga para nabi dan rasul Allah yang 
terdahulu. Semuanya berakhir dengan kemenangan bagi para nabi dan rasul 
Allah, dan kekalahan bagi musuh-musuh mereka. 

(68) Ayat ini menerangkan bahwa Allah Mahaperkasa dan M ahakuasa. 
Dia akan mengazab para musuh-Nya dan musuh para nabi dan rasul. Akan 
tetapi, Allah M aha Penyayang kepada para pendukung dan pembela agama- 
Nya. 


Kesimpulan 

1. Allah mewahyukan kepada Musa supaya pergi bersama Bani Israil di 
waktu malam meninggalkan M esir menuju Palestina. 

2. Fir'aun mengumpulkan tentaranya untuk menggagalkan keberangkatan 
mereka ke Palestina. 

3. Allah mengeluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman, mata air 
yang indah, perbendaharaan, dan kedudukan yang mulia serta meng- 
anugerahkan semua kenikmatan tersebut kepada Bani Israil di Palestina. 

4, Ketika Musa dan Bani Israil berada pada jarak yang dekat dengan 
Fir'aun dan tentaranya yang menyusul mereka, pengikut-pengikut M usa 
merasa cemas dan takut akan dianiaya oleh tentara Fir'aun. 

5. Musa menghibur pengikutnya supaya jangan cemas dan takut karena 
Allah selalu bersamanya. Allah akan memberi petunjuk untuk keluar 
dari kesulitan itu. 

6. Musa memukulkan tongkat ke laut, sesuai dengan perintah Allah. Lautan 
itu lalu terbelah menjadi dua belas belahan yang segera dilalui pengikut- 
pengikutnya dengan mudah. 

1. Firaun dan kaumnya mengejar Musa dan pengikutnya sampai 
memasuki lautan. Setelah Musa dan pengikutnya sampai ke seberang 
laut, sedangkan Fir'aun dan kaumnya masih berada di tengah-tengah, air 
yang terbelah tiba-tiba bertaut kembali. Fir'aun dan tentaranya 
tenggelam semuanya, tidak seorang pun yang selamat. 

8. Allah M ahaperkasa dan M ahakuasa menimpakan azab dan siksa kepada 
musuh-N ya, namun M aha Penyayang kepada para hamba-Nya yang taat 
dan patuh kepada perintah-N ya, pendukung dan penegak agama-Nya. 


92 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


KISAH NABI IBRAHIM 


» 3 »L & X “2 . 1 32 
POS AAA OKI Gede 
2 3 214 


pd ? 
A03 LI An Aa . NA AL otr 
GEN LAIN AE KKKS 
2 


- udi 7 

& DAD 202k 03 OA UI 2 00 tah 
Lam, ») Ora degeanla MENNGO ' 
Bet 3 “pd » gada Io, 2,2 On3n 

CN ENG AA eren GNYO Sabin 
2 3 w 20 pa 3 £ AK dai 
. 4 22 , PLT 
OI jae II 9 N) 


Terjemah 

(69) Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. (70) Ketika dia 
(Ibrahim) berkata kepada ayahnya dan kaumnya, “Apakah yang kamu 
sembah?” (71) M ereka menjawab, “Kami menyembah berhala-berhala dan 
kami senantiasa tekun menyembahnya." (72) Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah 
mereka mendengarmu ketika kamu berdoa (kepadanya)? (73) Atau (dapat- 
kah) mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?” (74) M ereka 
menjawab, “Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." 
(75) Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu 
sembah, (76) kamu, dan nenek moyang kamu yang terdahulu? (77) Sesung- 
guhnya mereka (apa yang kamu sembah) itu musuhku, lain halnya Tuhan 
seluruh alam, (78) (yaitu) Yang telah menciptakan aku, maka Dia yang 
memberi petunjuk kepadaku, (79) dan Yang memberi makan dan minum 
kepadaku, (80) dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, (81) 
dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku 
(kembali), (82) dan Y ang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku 
pada hari Kiamat.” 


Kosakata: 


1. Yu“imun? wa yasgPni (AA 3 malas (asy-Syu' ar#/26: 79). 


Secara bahasa term yu" imun? wa yasg?ni terdiri dari dua kata, yaitu 
yu "imun? dan yasg”ni. Y ang pertama berarti memberi aku makan, dan yang 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 93 


kedua maknanya memberi aku minum. Subjek dari kedua kata kerja itu 
adalah Allah. Selanjutnya, pemberian makan dan minum oleh Allah, seperti 
yang diucapkan Nabi Ibrahim ini, harus dipahami dalam arti menyiapkan 
sarana perolehannya, bukan pemberian bahannya yang langsung dimakan 
dan diminum. Dengan demikian, manusia dituntut untuk mencarinya dan 
bukan menanti kedatangannya tanpa usaha. Itu sebabnya ketika ayat-ayat A I- 
Our'an berbicara tentang penganugerahan rezeki, maka kata yang diperguna- 
kan berbentuk jamak, seperti narzugukum atau narzuguhum. Penggunaan 
bentuk jamak ini mengisyaratkan adanya keterlibatan sesuatu selain Allah 
dalam perolehannya. Yang terlibat dalam kegiatan seperti ini antara lain 
adalah manusia itu sendiri. Selain itu, ungkapan di atas juga merupakan 
isyarat bahwa kebutuhan material yang paling utama yang diperlukan 
makhluk hidup adalah persoalan makan dan minum. 


2. Yasyfini w-itu (asy-Syu' art/26: 80). 


Secara bahasa yasyfni berarti menyembuhkan aku. Subjek dari kata kerja 
ini adalah Allah. Dengan demikian, term di atas maknanya adalah Allah 
yang menyembuhkan aku. Ini merupakan isyarat bahwa yang memberikan 
kesembuhan itu adalah Allah. Selain itu, ungkapan ini juga merupakan 
isyarat bahwa sumber segala anugerah adalah Allah. Redaksi seperti ini 
berbeda dari pembicaraan tentang penyakit yang diawali dengan kata iGr 
(jika) yang mengandung suatu keniscayaan. Hal yang sedemikian ini karena 
penganugerahan nikmat merupakan sesuatu yang terpuji, sehingga wajar bila 
disandarkan kepada Allah. Selain itu, perlu pula ditegaskan bahwa pe- 
nyembuhan yang dimaksud bukan berarti upaya manusia untuk memperoleh 
kesembuhan tidak diperlukan lagi. Dalam masalah ini, banyak hadis Nabi 
M uhammad yang menganjurkan umatnya untuk berobat agar sembuh dari 
penyakit yang dideritanya. Ungkapan pada ayat ini dimaksudkan untuk 
menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah A Ilah. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang kisah Nabi M usa dan 
Fir'aun yang berupaya untuk membunuh M usa dan pengikutnya hingga dia 
mengejarnya sampai di tepi pantai. Musa dan pengikutnya kemudian 
menyeberangi laut tersebut atas perintah Allah. Fir'aun bersama pengikutnya 
menyusul mereka, tetapi akhirnya Allah menenggelamkan mereka semuanya. 
Pada ayat ini, Allah menjelaskan kisah Nabi Ibrahim yang menyeru ayah dan 
kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala- 
berhala yang merupakan peninggalan nenek moyang mereka. 


Tafsir 

(69) Allah menyuruh Nabi Muhammad menceritakan kepada kaum 
musyrik Mekah kisah Nabi Ibrahim sebagai pengajaran bagi seluruh 
umatnya. Mereka diharapkan supaya mencontoh dan meneladani sifat-sifat 


94 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


mulia yang menghiasi pribadi Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang yang 
ikhlas dalam beramal, tawakal, dan senantiasa menyembah Allah Yang 
Maha Esa. Beliau dianugerahi Allah kecerdasan otak sejak kecil sebagai 
suatu pemberian yang layak diterima oleh seorang rasul. Hal itulah yang 
menyebabkan Ibrahim selalu menentang kaumnya (termasuk bapaknya) 
yang menyembah berhala yang mereka perlakukan sebagai tuhan. 

(70) Ibrahim menganggap penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang 
tidak masuk akal. Ia menanyakan kepada bapak dan kaumnya apa alasan 
mereka mengabdikan diri kepada tuhan-tuhan yang tidak mengerti apa-apa. 
Sebenarnya beliau bukan tidak mengetahui apa sesungguhnya hakikat 
berhala yang disembah itu, namun Ibrahim ingin sekadar mendengar dari 
mulut mereka alasan kongkrit dari penyembahan semacam itu. M enurut ahli 
sejarah, patung-patung sembahan mereka itu terbuat dari emas dan perak, 
dan ada juga dari tembaga dan besi. Oleh karena itu, mereka merasa bangga 
dengan tuhan hasil ciptaannya. “Apa sebabnya kamu mempertuhankan 
patung-patung itu?” tanya Ibrahim. 

(71) Pertanyaan itu dijawab kaumnya dengan sikap sombong, “M emang 
kami ini adalah penyembah berhala. Seluruh hidup dan kehidupan kami, 
dengan rela kami baktikan kepadanya.” Menurut ahli tafsir, kaum Nabi 
Ibrahim tersebut melakukan penyembahan terhadap berhala pada siang hari 
saja. Mereka sangat tekun dan khusyuk menyembahnya. 

(72) Mendengar keterangan itu, bertambah yakinlah Ibrahim bahwa 
kepercayaan tersebut bukanlah berdasarkan alasan yang masuk akal. 
Mulailah beliau berpikir bagaimana caranya untuk meluruskan kembali jalan 
pikiran kaumnya yang telah sesat itu. Tugas beliau yang utama ialah 
mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid. 

Ibrahim bertanya lagi, apakah berhala-berhala tersebut dapat mendengar 
permohonan yang diucapkan mereka. Hal demikian beliau persoalkan untuk 
menguji sampai di manakah logika mereka dapat dipergunakan untuk 
memahami ucapan dan perbuatan dalam bentuk doa-doa kepada berhala 
tersebut. Sebab andaikata yang disembah itu saja tidak mendengar, 
bagaimana pula ia bisa mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya. 
Tegasnya bagaimana mungkin dipahami dengan benar hakikat peribadatan 
seperti itu kalau otak mereka tidak bisa mencerna dengan baik tujuan 
penyembahan terhadap berhala-berhala itu. 

(73) Rangkaian pertanyaan Ibrahim itu selanjutnya ialah apakah betul 
tuhan-tuhan yang mereka sembah itu dapat mendatangkan faedah dalam 
kehidupan. Bisakah ia memberi rezeki, makan, dan minum andaikata ia 
betul-betul tuhan yang mahakuasa? Sebaliknya bisa pulakah ia melepaskan 
kaum pemujanya dari bala dan musibah yang menimpa mereka? 

(74) Pertanyaan-pertanyaan itu mereka jawab sesuai dengan apa yang 
mereka ketahui. Namun demikian, pada akhirnya Ibrahim mengetahui motif 
sesungguhnya dari penyembahan itu, yaitu merupakan tradisi yang diwarisi 
dari nenek moyang mereka. “Kami hanya mendapati nenek moyang kami 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 95 


berbuat demikian, dan kebiasaan itulah yang kami ikuti,” jawab mereka 
dengan tegas kepada Ibrahim. 

(75) Jawaban tersebut tidak memuaskan beliau. Perbuatan-perbuatan 
taklid yang tidak ada dasarnya itu harus diberantas. Cara membasminya 
dengan jalan menyadarkan pikiran mereka akan kekeliruan mereka dan 
nenek moyangnya. Ibrahim mengingatkan apakah hal itu tidak pernah 
terpikirkan dan tidak pernah terlintas dalam ingatan untuk menganalisa dan 
merenungkan perbuatan yang hanya semata-mata mencontoh itu. 

(76) Dalam ayat ini, beliau menegaskan bahwa mereka atau para 
leluhurnya adalah manusia-manusia yang tidak mau mempergunakan 
pikiran. Sebab ternyata patung-patung yang dipuja itu tidak dapat mendengar, 
apalagi memahami apa yang diminta kepadanya. Lebih dari itu, patung- 
patung itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. 
Fungsinya semata-mata barang ciptaan manusia belaka yang tidak 
seyogyanya dijadikan sebagai sesembahan. 

(77) Kemudian Nabi Ibrahim menegaskan pendiriannya. Pendirian se- 
orang rasul Tuhan yang membawa risalah untuk menyebarkan paham tauhid 
(monoteisme) di kalangan kaumnya. Beliau memproklamasikan diri sebagai 
musuh utama dari tuhan-tuhan mereka. M enurutnya, yang berhak disembah 
hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan alam semesta. K epada-Nyalah 
manusia harus mengabdikan diri. Keyakinan tauhid itu didasarkan pada 
beberapa alasan yang masuk akal. 

Misi yang dibawa Nabi Ibrahim, juga pernah dibawa oleh nabi 
sebelumnya yakni Nuh. Semua para nabi dan rasul membawa tugas pokok 
seperti itu. Mereka di samping mengajak manusia untuk mentauhidkan 
Allah, juga dengan terang-terangan memusuhi setiap bentuk penyembahan 
yang pada prinsipnya mempersekutukan Allah. Nabi Nuh juga menentang 
kaumnya yang bermaksud mencelakakannya akibat seruannya untuk 
beriman, sebagaimana yang dilukiskan dalam firman A Ilah: 


» AG (5 2 2 SA £ sae, At rd OA £ AON Pe PA 2 Te 
WENGI S SAKIA SKASA Naa 
Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu 
(untuk membinasakanku), dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. 


Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. 
(Y unus/10: 71) 


Demikian juga firman Allah menerangkan ucapan Nabi Hud a.s.: 
La ET ANTA AA X ahaa Aa 
GE GAS al LAN JG 
Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan 


saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 
(Hud/11: 54) 


96 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(78) Dalam ayat-ayat berikut ini, Nabi Ibrahim menjelaskan sebagian dari 
dalil-dalil keesaan Tuhan, yang merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah 
Rabbul '? lam?n. Allah adalah pencipta manusia, dengan ciptaan yang 
sebaik-baiknya. Dia pula yang memberi petunjuk (hidayah). 

Seperti diketahui, hidayah itu bermacam-macam. Ada hidayah yang 
disebut dengan hidayah pancaindra, hidayah akal (pikiran), hidayah insting 
(kepandaian yang dibawa sejak lahir), dan hidayah agama (ad-d?n). Akal 
adalah hidayah Tuhan yang sangat berharga, sebab dengan akal manusia 
sanggup membedakan yang buruk dengan yang baik. Akal pula yang 
membedakan manusia dengan hewan. 

Namun demikian, akal saja belum merupakan jaminan bagi keselamatan 
manusia. Oleh sebab itu, Allah melengkapi nikmatnya dengan memberikan 
kepada mereka agama. Hidayah agama itu hanya Tuhan sajalah yang 
memberinya. Bila seseorang dikehendaki Allah memperoleh hidayah 
(agama), tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya jika 
Allah belum menghendaki yang demikian, tidak ada yang bisa memberikan 
petunjuk. Bahkan nabi dan rasul sendiri pun yang ditugaskan membawa 
hidayah itu juga tidak punya wewenang untuk memberi hidayah seperti 
terlihat dalam kisah Nabi Ibrahim pada ayat yang lain (Surah al-A n' 4m/6: 
14-88) yang menceritakan dialog antara beliau dengan bapaknya (? zar) dan 
kaumnya. Ibrahim berusaha mengislamkan bapaknya, tetapi Allah tidak 
memberi hidayah, sehingga dia tetap dalam kemusyrikan. 

Demikian juga halnya paman Nabi Muhammad, Abu ? Hib, yang sudah 
banyak berjasa dalam mengembangkan dakwah Nabi di M ekah. Nabi sangat 
menginginkan pamannya masuk Islam, tetapi Allah belum memberi hidayah 
sehingga ia tetap musyrik sampai akhir hayatnya. Allah berfirman: 


”. 


GANGA MA Gaga SN LN AGAN 


Sungguh, engkau (M uhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia 
kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk. (al-Gaj aj/28: 56) 


(79) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi manusia makan dan 
minum. Makan dan minum itu merupakan rezeki dari Allah. Caranya Allah 
memberi rezeki itu dengan jalan memudahkan bagi manusia untuk mem- 
perolehnya. Semuanya itu bergantung kepada kecakapan dan pengetahuan 
yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Allah menurunkan hujan dari 
langit sebagai minuman bagi manusia, binatang, dan hewan ternak. Dengan 
air hujan itu, bumi menjadi subur dan menghasilkan beraneka ragam 
tumbuh-tumbuhan untuk dapat dinikmati. Begitu juga Allah menyediakan 
seribu macam benda-benda berharga dalam perut bumi seperti besi, minyak, 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 97 


emas, aluminium, dan sebagainya. Semuanya dengan maksud agar 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman: 


“G1 Keane Pd ari Te AL An - 4 
DN AA ALAN GA ERA ENYSIII 
23 Pata 21 , PE s5 . -£ 222 

LIS ANITA NA EA S5, 

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan 

dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu 

janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu 
mengetahui. (al-B agarah/2: 22). 


(80) Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia 
apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang 
diderita oleh seseorang. M eskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu 
cara untuk memperoleh kesembuhan itu. 

Imam Jam4#udd?n al-9 4sim? dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini 
menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab 
penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, 
umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, 
atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak 
dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah 
Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita 
sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia 
sembuh dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan, 
kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan 
norma-norma kesehatan yang berlaku. 

(81) Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang mematikan manusia, 
kemudian Dia pula yang menghidupkan dan membangkitkan kembali. Tidak 
seorang pun yang berhak dan sanggup berbuat itu, kecuali Dia sendiri. 
Dimaksudkan dengan menghidupkan dalam ayat ini adalah membangkitkan 
kembali sesudah mati. Antara datangnya kematian dan kehidupan baru 
ditandai dengan waktu yang lama dan tidak bisa diketahui oleh manusia 
ketentuan datangnya. Kalau dipersoalkan, mati juga kadang-kadang akibat 
perbuatan manusia itu sendiri, sedang dalam ayat ini Allah menegaskan Dia 
sendirilah yang mematikan manusia, maka bagaimana kita membedakan 
mati yang dinisbahkan kepada Allah dan sakit yang disebabkan oleh 
manusia? M ati adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku bagi semua orang 
tanpa kecuali, sedangkan sakit khusus menimpa seseorang. Artinya belum 
tentu semua orang menderita suatu macam penyakit, masing-masing mereka 
menderita penyakit yang berbeda pula. Sering pula orang mati secara 
mendadak, tanpa didahului oleh sakit. Jelaslah mati itu umum sifatnya, 
sebaliknya sakit khusus menimpa diri seseorang. 


98 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(82) Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hanya Allah semata yang meng- 
ampuni dosa seseorang di hari akhirat (lihat pula Surah ? li “Imrm/3: 135). 
Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa orang lain, tetapi 
masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Allah 
berfirman: 


Ae At P3 en, 
A33, 
Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. (al-A n' m/6: 164) 


Kesimpulan 

1. Nabi Ibrahim mengkritik bapak dan kaumnya yang menyembah berhala, 
karena tidak mempergunakan akal sehat, sebab berhala-berhala yang 
disembah oleh orang yang mempersekutukan Allah itu tidak dapat 
mendengar, mengabulkan permohonan, dan tidak sanggup memberi 
manusia rezeki serta melepaskannya dari kesengsaraan. 

2. Nabi Ibrahim menegaskan kepada kaumnya bahwa hanya Allah yang 
menciptakan, memberi taufik, memberi makan dan minum, 
menyembuhkan dari penyakit, mematikan dan menghidupkan, serta 
mengampuni dosa-dosa manusia. 


DOA NABI IBRAHIM 


2D NA PA AN SPS 2 
GAP II Aa nb Si AAN 
“& 


P - 
PN 20 -4 mL 203p AA 2 
SISA ASN aa KA EA SG 


g k adan bh 

JGA SN alan Ng Kan 
SA A0 S1 3A G3 

Terjemah 


(83) (Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan 
masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, (84) dan 
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) 
kemudian, (85) dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga 
yang penuh kenikmatan, (86) dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia 
termasuk orang yang sesat, (87) dan janganlah Engkau hinakan aku pada 
hari mereka dibangkitkan, (88) (yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak 
tidak berguna, (89) kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati 
yang bersih." 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 99 


Kosakata: 
1. Lisina didgin Si oluJ (asy-Syu'art/26: 84) 


Secara bahasa ungkapan di atas terdiri dari dua kata, yaitu listn dan 
jidgin. Yang pertama (listn) pada mulanya digunakan dalam arti lidah yang 
fungsinya antara lain untuk berbicara. Sedang yang dimaksud dengan lisan 
pada ayat ini adalah hasil dari penggunaannya, yaitu pembicaraan atau 
perkataan. Sedang kata yang kedua (jidgin) maknanya benar atau sesuatu 
yang sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Perangkaian kedua kata 
tersebut mengisyaratkan bahwa uraian atau pernyataan yang diucapkan 
dengan lidah mestilah merupakan sesuatu yang benar dan sesuai dengan 
kenyataan. Selain makna tersebut, ungkapan ini dapat pula dipahami sebagai 
kenangan yang baik, penerimaan yang memuaskan, atau pujian terhadap 
perbuatan baik. 


2. Galb saIm sks Jb (asy-Syu'ar4/26: 89) 


Term galb sal8m terdiri dari dua kata, yaitu galb dan sal3m. Y ang pertama 
(galb) artinya hati yang merupakan organ rohani dan tidak mempunyai 
wujud, namun mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu 
sebagai pangkal dari segala niat dan perbuatan. Selain itu, galb dapat pula 
diartikan sebagai wadah atau alat untuk meraih pengetahuan. Sedang yang 
kedua (sal8m) yang menyifati kata galb, pada awalnya berarti selamat, yakni 
terhindar dari kekurangan dan bencana, baik yang bersifat lahir maupun 
batin. Selanjutnya galb yang bersifat sal8m adalah yang terpelihara kesucian 
fitrahnya, yakni yang pemiliknya selalu mempertahankan keyakinan tauhid, 
dan cenderung pada kebenaran dan kebajikan. Galb yang sal?m adalah yang 
tidak sakit, sehingga pemiliknya senantiasa merasa tenang, terhindar dari 
keraguan dan kebimbangan, dan hatinya tidak dipenuhi oleh sifat angkuh, 
benci, dengki, dendam, dan semua sifat tercela lainnya. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Nabi Ibrahim memuji 
kebesaran Allah dengan mengemukakan berbagai sifat-Nya, yaitu pemberi 
hidayah, makan dan minum, yang menyembuhkan penyakit, yang menghidup- 
kan dan mematikan, serta yang memberi ampunan. Ayat-ayat berikut ini me- 
nyebutkan pula permohonan (doa) Ibrahim kepada Allah agar ia dimasukkan 
ke dalam kelompok orang-orang yang saleh yang dapat mewarisi surga. 

Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya ialah sama-sama mengutara- 
kan pengertian bahwa seseorang yang hendak berdoa dianjurkan terlebih 
dahulu menyebut nama dan memuji kebesaran Allah, agar dapat menghayati 
betapa Maha Pengasih dan Penyayangnya Dia. Seolah-olah yang berdoa 
berbuat sebagaimana yang dikerjakan malaikat sepanjang hari, di mana 
mereka senantiasa beribadah dan mengagungkan asma Allah. Dengan cara 
begitu orang yang bersangkutan merasa Nyur Ilahi menyinari hati nuraninya, 


100 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


sehingga mudah baginya untuk memperoleh jalan untuk mencapai apa yang 
diinginkannya. 

Demikianlah setelah Ibrahim mengingatkan kesesatan kaumnya dan 
mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, maka dengan memuji 
dan mengagungkan asma Allah di hadapan kaumnya, beliau berdoa seperti 
disebutkan di bawah ini. 


Tafsir 

(83) Ibrahim bermohon agar dianugerahi hikmah. Hikmah berarti ilmu 
pengetahuan yang diamalkan dengan baik. Dalam hubungannya dengan 
kepribadian orang yang saleh, hikmah diartikan sebagai petunjuk Tuhan 
dalam beramal, dengan taufik Allah ia terlepas dari segala perbuatan dosa 
besar maupun dosa kecil. Sementara itu ahli tafsir yang lain ada yang 
mengartikan hikmah dengan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia 
dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kaitannya dengan doa Ibrahim ini, 
hikmah ditafsirkan sebagai pengetahuan tentang sifat-sifat ketuhanan dan 
ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang akan diamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, beliau berdoa pula agar dimasukkan ke dalam 
lingkungan orang-orang yang baik-baik, dan pada golongan yang senantiasa 
bertawakal kepada-Nya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah, 
sebagaimana disebutkan dalam ayat lain: 

Pd 12 - 
Fed NG NS A5 

Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. (al-B agarah/2: 
130) 


Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah berdoa seperti doa Nabi 
Ibrahim, yakni: 


Ap) GIASNG Wa Gp GaSUAN Ui Gala AR Gala SA GA 

Mah ne ye aa 
“Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami 
dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang- 


orang saleh, bukan golongan orang-orang yang hina dan tertimpa musibah 
(fitnah).” (Riwayat AYmad dari Rifzah bin R Hi") 


(84) Selanjutnya Ibrahim berdoa agar nama baik beliau menjadi buah 
bibir yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sehingga beliau 
menjadi suri teladan yang utama sampai hari Kiamat, ini pun dikabulkan 
Allah, sebagaimana firman-N ya: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 101 


ORIS O BMKG TAN EA 


Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang 
datang kemudian, “Selamat sejahtera bagi Ibrahim.” Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (aj-t #f4t/37: 108- 
110). 


Janji Allah dalam ayat di atas dibuktikan kebenarannya dalam lembaran 
sejarah kenabian. Banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi 
nabi dan rasul Allah, baik dari keturunan Ismail ataupun dari keturunan 
Ishak. Agama-agama besar di dunia (Islam, Kristen dan Y ahudi) masing- 
masing menggolongkan agamanya kepada Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, 
beliau dimuliakan dan dihormati oleh berbagai agama menurut caranya 
masing-masing. Berdasarkan keterangan ini, wajarlah andaikata mereka 
menganggap Ibrahim adalah seorang Yahudi (menurut pengakuan orang 
Yahudi). Demikianlah pula halnya Ibrahim dipandang sebagai orang Nasrani 
(menurut kepercayaan agama Nasrani), sebab Isa Almasih putra Maryam 
juga masih keturunan Nabi Ibrahim. Tegasnya dalam sejarah kenabian, ia 
dianggap sebagai bapak para nabi. Akan tetapi, semua dugaan bahwa 
Ibrahim penganut Yahudi atau penganut agama tertentu tidak benar. Al- 
Our'an membantah keyakinan demikian: 


230 0 G3 2 22 ve 1 LOLA 2IID YAA 
GEN Ga ah eka in SEE Va IS Es ehaA SE 
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi 
dia adalah seorang yang lurus, muslim dan dia tidaklah termasuk orang- 

orang musyrik. (2 li “lmr4n/3: 67) 


Adapun pengertian buah tutur yang baik dalam doa ini ialah Nabi 
M uhammad. Beliau memang keturunan Nabi Ibrahim (dari pihak Ismail) 
yang terakhir yang diangkat sebagai nabi dan rasul. Risalah Nabi 
Muhammad (dan juga para nabi) adalah risalah agama tauhid. Rasulullah 
sendiri dalam sebuah hadis mengatakan: 


(R52 52 pama ly) GIE Ale SAN 3563 UI 
Aku ini (pelaksanaan bagi terkabulnya) doa Ibrahim. (Riwayat M uslim dari 
'Aisyah) 


Pada hakikatnya agama yang disampaikan Nabi M uhammad merupakan 
lanjutan dari ajaran yang disampaikan Nabi Ibrahim. 

(85) Setelah Nabi Ibrahim memohon pahala keduniawian, yakni dengan 
dijadikan nama baiknya sebagai suri teladan bagi orang-orang sesudahnya, ia 


102 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


pun berdoa pula agar menikmati balasan amalnya di akhirat. Yakni nikmat 
kesenangan surga beserta orang-orang yang diperkenankan masuk ke 
dalamnya. Ungkapan ayat ini memakai kata-kata “yang mewarisi surga”, 
karena diserupakan dengan kesenangan yang diperoleh seorang raja dalam 
kerajaan yang diwarisi dari bapaknya. 

(86) Kemudian ia berdoa pula untuk kesejahteraan dan keselamatan 
bapaknya (2 zar) yang tetap musyrik. Namun setelah Nabi Ibrahim 
mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh A Ilah karena menyekutukan-N ya, 
akhirnya Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Firman Allah: 


NG AR AAS » La Ken LI 
AP slh 56 3033 Ae 3 Ya : MAN an SA 


na 


»1 1 3 » are 1,4 
APA , Ea Ae i 3AS 


Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allan) untuk bapaknya, 
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada 
bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh 
Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang 
yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (at-T aubah/9: 114). 


(87) Selanjutnya Ibrahim bermunajat kepada Allah agar ia tidak 
mengalami penghinaan di hari Kiamat kelak. Ini memberi kesan betapa 
rendah hatinya seorang nabi, sekalipun ia telah memperoleh derajat yang 
begitu tinggi di sisi Allah, namun ia masih bermohon agar tidak dihinakan 
pada hari Kiamat. Ibrahim mengadu kepada Tuhan seraya berkata, “Wahai 
Tuhan, bukankah engkau telah menjanjikan bahwa aku tidak akan dihinakan 
di hari Kiamat. Manakah penghinaan yang lebih berat lagi rasanya bagiku 
daripada penghinaan bertemu dengan bapakku dalam keadaan begini?” 
Allah merespon doanya dengan berfirman, “Hai Ibrahim, sesungguhnya aku 
haramkan surga bagi orang-orang kafir.” 

(88) Ayat ini menerangkan tentang kehebatan hari Kiamat. Tiada yang 
selamat pada hari itu dari siksaan Allah, kecuali orang yang bebas dari dosa 
dan kesalahan. Harta dan anak keturunan yang dimiliki waktu di dunia tidak 
satu pun yang bisa menolong. Secara khusus Allah menyebutkan “anak” 
dalam ayat ini, karena anak-anak itulah yang paling dekat dan paling banyak 
memberi manfaat kepada orang tuanya di dunia. Pada ayat lain, Allah 
menerangkan bahwa anak-anak adalah harta perhiasan kehidupan 
keduniawian. Sebaliknya amal yang saleh dan baik pahalanya akan kekal 
sampai kiamat. Ketika Allah menurunkan ayat tentang emas dan perak 
(Surah at-Taubah/9: 34), para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang 
harta apakah yang sebaiknya dimiliki agar mendatangkan faedah (untuk 
kehidupan ukhrawi). Rasulullah menjawab: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 103 


Aa aya) MAA de Gn Oi IS AG SG Up 3515 Out Ai 
(ovs ye ek, 


(Kekayaan) yang paling baik ialah lidah yang selalu zikir kepada Allah, hati 
yang senantiasa bersyukur, dan istri yang saleh menolong suaminya tetap 
beriman.” (Riwayat A Ymad dan at-TirmiG dari xaubin) 


(89) Ayat ini menjelaskan bahwa kesenangan yang bakal diperoleh di 
akhirat, tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak. Juga tidak mungkin 
ditukar dengan anak dan keturunan yang banyak. Sebab masing-masing 
manusia hanya diselamatkan oleh amal dan hatinya yang bersih. Tetapi 
orang yang diselamatkan hanyalah mereka yang akidahnya bersih dari unsur- 
unsur kemusyrikan dan akhlaknya mulia. 


Kesimpulan 

1. Hikmah (ilmu pengetahuan yang diamalkan) merupakan salah satu dari 
karunia Allah kepada Nabi Ibrahim. Dengan hikmah itu, ia menjadi suri 
teladan yang baik sepanjang masa. 

2. Seorang muslim tidak dibenarkan berdoa untuk orang musyrik yang 
sudah mati, sekalipun dia adalah bapaknya sendiri. 

3. Di hari Kiamat manusia tidak dapat saling tolong-menolong. Harta dan 
anak keturunan juga tidak mampu memberi perlindungan. Hanya amal 
saleh dan iman yang suci yang dapat menyelamatkan manusia dari 
siksaan A Ilah. 


104 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


PENYESALAN PENGHUNI NERAKA 


Pra aga La0 Yg AA 8, G0, 3, 
Ce SA TOL LAH NIA 
33 Lennon 233200 251 


3 RAL HN 33 Ino SES 
af 


“. 
LN pegad Need ai 2132229 Lara “n (2 3 4 
SAS Bug Kah boga SW gladi (aa 


aa NU. NI 2.23 SA 2 A6 ana a3a 
TA apa PADA ia Ia 
Ha GO AA boa PANAS 10 
Tiajg Sprrna RSU on 

Sa CI AKA 
Terjemah 


(90) Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, (91) dan 
neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, (92) 
dan dikatakan kepada mereka, “Di mana berhala-berhala yang dahulu kamu 
sembah, (93) selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong 
diri mereka sendiri?” (94) Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke 
dalam neraka bersama orang-orang yang sesat, (95) dan bala tentara Iblis 
semuanya. (96) Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya (neraka), 
(97) “Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan 
yang nyata, (98) karena kita mempersamakan kamu (berhala-berhala) 
dengan Tuhan seluruh alam. (99) Dan tidak ada yang menyesatkan kita 
kecuali orang-orang yang berdosa. (100) Maka (sekarang) kita tidak 
mempunyai seorang pun pemberi syafaat (penolong), (101) dan tidak pula 
mempunyai teman yang akrab. (102) Maka seandainya kita dapat kembali 
(ke dunia) niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.” (103) Sungguh, 
pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan 
mereka tidak beriman. (104) Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah 
M aha Perkasa, Maha Penyayang. 


Kosakata: Kubkibu (4S (asy-Syu'ar2/26: 94) 


Kata ini disebut hanya sekali dalam Al-Our'an. Asalnya adalah kubkiba. 
Pada kata ini berkumpul tiga huruf ba'. Ba' yang di tengah digantikan huruf 
kaf, menjadi kubkibu, yang artinya “mereka dilemparkan”. Menurut as- 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 105 


Sudd?, dalam hal ini yang dilemparkan ke dalam neraka adalah al-musyrikun 
(orang-orang musyrik). M ufassir lain berpendapat bahwa yang dilemparkan 
adalah benda-benda sembahan orang musyrik waktu mereka menyekutukan 
Allah di dunia. Mereka itu dilemparkan ke dalam neraka sebagai bahan 
bakarnya bersama-sama dengan manusia yang menyembahnya. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada 
Allah agar ia tidak terhina di akhirat seperti akan dialami kaumnya yang 
ingkar dan juga ayahnya yang tidak mau beriman memenuhi seruannya. 
Ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa orang-orang baik akan masuk 
surga, sedangkan orang sesat akan memperoleh neraka beserta penderitaan 
yang terdapat di dalamnya. Kisah tentang Nabi Ibrahim itu seharusnya 
menjadi pelajaran bagi kaum @uraisy agar menerima Islam yang dibawa 
Nabi M uhammad saw. 


Tafsir 
(90) Surga itu didekatkan sedemikian rupa kepada orang-orang yang 
bertakwa, sehingga dapat dilihat dengan nyata. Bagaimana surga itu 
didekatkan, diterangkan pada ayat lain: 
205 LN 
JNE MA KAN SN 
Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat 
yang tidak jauh (dari mereka). (04/50: 31) 


M endekatkan surga kepada orang-orang bertakwa akan menggembirakan 
mereka karena ketaatan yang telah mereka kerjakan selama di dunia, segera 
akan membuahkan hasil. M ereka akan segera memasukinya. 

(91) Sebaliknya, neraka juga diperlihatkan kepada orang-orang yang 
sesat. M ereka menyaksikan kedahsyatan kobaran apinya. Dalam Al-9ur'an 
dilukiskan bahwa kobaran api neraka itu dari jauh saja sudah terdengar 
gejolaknya. Itulah yang akan menjadi tempat kediaman mereka, tanpa dapat 
mengelak lagi. Ayat itu menggambarkan betapa cepat siksaan tersebut 
menimpa mereka. Sungguh hal itu tidak pernah mereka bayangkan ketika 
masih ada di dunia ini, karena mereka tidak peduli dengan azab Allah, 
seperti dijelaskan dalam ayat ini: 


z2 |, Pee Z t CD rb oh Pa aa Panai read 

Gaara JUS MSN IN 
Dan kepada mereka dikatakan, “Pada hari ini Kami melupakan kamu 
sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini: dan 


tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong 
bagimu. (al-J #iyah/45: 34) 


106 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(92-93) Kemudian pada saat menghadapi neraka yang siap menerima 
orang-orang kafir dan musyrik, dilontarkan pertanyaan untuk mencemooh- 
kan mereka, “Di manakah tuhan-tuhan berhala yang kamu sembah itu kini 
berada? Sanggupkah mereka menyelamatkan kamu dari siksaan Allah?” 
Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, melepaskan diri mereka saja, 
tuhan-tuhan berhala itu tidak sanggup. 

(94-95) Kemudian orang-orang yang sesat dan telah ditetapkan sebagai 
penghuni neraka dijungkirkan bersama-sama pimpinan mereka dan tentara 
iblis seluruhnya. Tentara iblis dalam ayat ini dimaksudkan ialah orang-orang 
yang suka mengikuti perbuatan maksiat. Baik mereka yang mengikuti atau 
pemimpin yang diikuti sama-sama dilemparkan ke dalamnya. 

(96) Dalam neraka, para pemimpin yang menyesatkan dan para 
pengikutnya saling menyalahkan. Mereka saling mempertanyakan siapa 
yang telah membawa mereka melakukan kejahatan sehingga masuk neraka. 

(97) Setelah bertengkar, mereka pun sama-sama menyadari bahwa tiada 
yang patut disalahkan kecuali diri mereka sendiri. M ereka mengakui bahwa 
kesesatan mereka sangat parah, yaitu mempersekutukan A Ilah 

(98) Mereka sangat menyesali kenapa menganggap berhala itu sama 
kekuasaannya dengan Allah, sehingga mereka menyembahnya. 

(99) Di samping karena kesalahan sendiri, mereka juga terpengaruh oleh 
ajakan-ajakan jahat dari para pemimpin mereka. Para pemimpin itu selalu 
berpropaganda melakukan berbagai perbuatan yang melanggar agama 
sehingga mereka mengikutinya. Ini dikatakan lagi oleh Allah dalam ayat 
lain: 

Oa Pu ee 6 rar PN ANA Aa Ta 
MAAN ES BE3S) Gis Cab GI 5 PJB, 
Dan mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati 
para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari 
jalan (yang benar). (al-A Yz4b/33: 67) 


Susunan ayat ini sangat lugas menjelaskan penyesalan dari orang-orang 
yang mengikuti seorang pemimpin tanpa menyadari ke mana mereka 
dibawa. Jadi, kita tidak harus menaati seorang pemimpin jika yakin bahwa 
pemimpin tersebut justru membawa kepada kedurhakaan. 

(100) Orang-orang kafir dan musyrik itu baru menyadari bahwa di akhirat 
ini, tidak ada orang lain ataupun malaikat yang akan membantu mereka 
melepaskan diri dari azab Allah yang sudah di depan mata. Seandainya, di 
dunia dulu mereka beriman dan beramal saleh, pasti hal itu akan memberi 
syafaat kepada mereka.. 

(101) Teman dekat atau keluarga sendiri juga mereka sadari tidak akan 
dapat menolong. Dalam ayat lain disebutkan: 


- 
M2 DN 39 LAPANG ?,4 


at Ten - ON AI Ad 
IEEN ET MN AE UB 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 107 


M aka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan 
kepada kami atau agar kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami akan 
beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? (al- 
A'74#/7: 53). 


(102) Mereka berharap dapat dikembalikan ke dunia. Jika keinginan itu 
terkabul, mereka berjanji akan beriman dan beramal saleh. Akan tetapi, hal 
itu tidak mungkin. Itu hanya alasan mereka, sebab sekiranya dikembalikan 
ke dunia sekalipun, mereka tetap akan ingkar kembali. 

(103) Demikianlah beberapa keterangan Tuhan yang disampaikan 
Ibrahim kepada kaumnya. Dengan dalil-dalil di atas tadi, nyatalah bahwa inti 
ajaran yang beliau sampaikan kepada kaumnya adalah paham ketauhidan 
dan percaya akan adanya hari kebangkitan. Tidak ada zat yang patut 
disembah melainkan Allah Y ang M aha Esa. Hanya kebanyakan orang tidak 
mau mengerti atau tidak mau menerima kebenaran itu. 

(104) Allah dengan keperkasaan dan sifat Yang Maha Penyayang-Nya, 
senantiasa mengingatkan orang-orang yang sesat dan tidak mau beriman 
dengan ayat-ayat-Nya. Allah mengirimkan rasul kepada mereka supaya 
memperoleh hidayah dari-Nya. Allah mengutus para rasul itu dengan 
membawa ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama, supaya dapat diikuti oleh 
mereka dan anak keturunannya. 


Kesimpulan 

1. Tempat bagi orang yang bertakwa adalah surga, dan tempat bagi orang 
yang syirik adalah neraka. Orang menjadi syirik karena mengikuti 
ajakan dan menuruti kemauan Iblis dan setan. 

2. Orang-orang musyrik, berhala-berhala, dan Iblis akan dijungkirbalikkan 
ke dalam neraka bersama-sama. 

3. Tidak ada yang dapat menolong orang musyrik dari azab neraka di 
akhirat kelak, baik teman, keluarga, ataupun malaikat. 


108 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


KISAH NABI NUH DAN KAUMNYA 


sgt mag san ng esa narrtA 
p3 Pan ep g PA 2, 
335 Ne 3? PA OMA 125 sr Kur 
Oon AE yen Pn Sek 
PETA Pagu NA 2g Pn pra 


2s 5 Ia EP neon 3 PG 


Oya Pa aa bore Bin 


PA 3362 CAN IL 


Pa G3 Pa 3 ya 2 
SN OTA Aa 933 DA 1G B3 22 Pjr ana -3ng AG 
aa sN 
PLAN saya 

Terjemah 


(105) Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. (106) K etika saudara 
mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “M engapa kamu tidak bertakwa? 
(107) Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) 
kepadamu, (108) maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah 
kepadaku. (109) Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, 
imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam, (110) maka bertakwalah 
kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku." (111) M ereka berkata, “Apakah 
kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang 
yang hina?” (112) Dia (Nuh) menjawab, “Tidak ada pengetahuanku tentang 
apa yang mereka kerjakan. (113) Perhitungan (amal perbuatan) mereka 
tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. (114) Dan aku 
tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. (115) Aku (ini) hanyalah 
pemberi peringatan yang jelas.” (116) Mereka berkata, “Wahai Nuh! 
Sungguh, jika engkau tidak (mau) berhenti, niscaya engkau termasuk orang 
yang dirajam (dilempari batu sampai mati).” (117) Dia (Nuh) berkata, “Ya 
Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku: (118) maka berilah 
keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka 
yang beriman bersamaku.” (119) Kemudian Kami menyelamatkan Nuh dan 
orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. (120) 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 109 


Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. (121) 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (122) Dan sungguh 
Tuhanmu, Dialah Y ang Maha Perkasa, M aha Penyayang. 


Kosakata Aralun 2551 (asy-Syu'ar#/26: 111) 


Al-ArGalun artinya “orang-orang yang rendah derajat dan martabatnya, 
bukan kelompok bermartabat tinggi. Kelompok rendahan ini biasanya 
merupakan pengikut para nabi yang diutus Allah kepada manusia. Sedang- 
kan kelompok orang-orang penting, walaupun ada yang beriman dan 
menjadi pengikut nabi, tetapi jumlah mereka tidak banyak dibanding dengan 
kelompok rendahan tersebut. Sebutan orang-orang rendahan untuk para 
pengikut nabi yang disinggung dalam ayat ini, diberikan oleh mereka yang 
menentang dan mendustakan nabi dengan maksud menghinakan. Dengan 
beriman kepada Allah dan nabi serta mengikuti seruannya, justru merekalah 
yang meraih keberuntungan dan derajat tinggi. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kepada Rasulullah kisah 
Nabi Ibrahim, nenek moyang bangsa Arab, yang diperintahkan untuk 
menyeru kaumnya agar beriman. Diterangkan juga penolakan kaumnya 
untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Pada ayat-ayat 
ini, Allah menerangkan kisah Nabi Nuh, nabi yang ketiga di antara nabi-nabi 
yang diutus Allah setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Apa yang terjadi pada 
Nabi Ibrahim, juga sudah terjadi sebelumnya pada Nabi Nuh. Ia didustakan 
oleh kaumnya termasuk anaknya sendiri. Akibat keingkaran itu, Allah 
menimpakan kepada kaum Nabi Nuh azab berupa angin topan dan banjir 
yang memusnahkan mereka. Adapun Nuh beserta orang-orang yang 
mengikuti seruannya diselamatkan A Ilah. 


Tafsir 

(105-106) Ayat-ayat ini menerangkan bahwa Nabi Nuh telah didustakan 
kaumnya ketika ia menyampaikan agama Allah kepada mereka. Sekalipun 
yang mereka dustakan itu hanyalah Nabi Nuh sendiri, tetapi tindakan itu 
berarti mendustakan para rasul Allah yang lain, baik yang diutus sebelum 
maupun sesudah Nabi Nuh nanti. Ini disebabkan karena risalah yang dibawa 
para rasul pada dasarnya sama, yaitu akidah tauhid. 

Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang diutus Allah, setelah Nabi Adam dan 
Nabi Idris. Nabi Nuh juga merupakan rasul pertama, berdasarkan hadis gudsi: 


SEL aan TA RS NO KA TAB AO KU TPA RS ani Toha Aa Tan 
Hana OP NI JAN AB J5 II IP IR BL IU 


(3x So 


110 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, "Allah berfirman, 'Ya 


Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus ke bumi'.” (Riwayat 
M uslim dari Abu Hurairah) 


Maksud rasul pertama di sini ialah rasul Allah yang pertama diutus 
sesudah Nabi Adam dan Nabi Idris. Ia juga disebut bapak manusia kedua 
setelah Adam, karena sebagian mufasir berpendapat bahwa seluruh manusia 
musnah dan mati karena topan dan banjir, kecuali orang-orang yang berada 
di atas perahu bersama Nabi Nuh. Di antara yang selamat itu, terdapat tiga 
orang putranya, yaitu Sam, Ham, dan Y afif. Maka semua manusia yang ada 
sampai sekarang berasal dari keturunan ketiga putra Nabi Nuh itu. 

Tidak ada keterangan yang pasti tentang jarak waktu antara Adam dan 
Idris dengan Nabi Nuh. Hanya terdapat beberapa keterangan yang berbeda- 
beda dalam Taurah Ibriyah, Taurah Samiriyah, dan terjemahan T aurat dalam 
bahasa Y unani. 

Nabi Nuh diutus kepada saudaranya, maksudnya orang-orang yang masih 
dianggap kerabat dengan Nuh. Dalam surah-surah yang lain disebutkan 
bahwa Nuh diutus kepada kaumnya. 

Kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung dan berhala yang mereka 
anggap sebagai tuhan. Oleh karena itu, Nabi Nuh mengingatkan mereka agar 
bertakwa kepada Allah dan takut kepada azab-Nya yang dahsyat. Azab itu 
akan ditimpakan Allah kepada orang-orang yang mengingkari seruan nabi- 
Nya. 

(107) Nabi Nuh memberitahu kaumnya bahwa ia adalah seorang rasul 
Allah yang diutus kepada mereka. Dia dipercaya untuk menyampaikan 
perintah dan larangan Allah, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. 

Pada Surah Hyud/11: 31 diterangkan bahwa Nabi Nuh tidak mempunyai 
kekayaan yang akan diberikan kepada kaumnya. Oleh karena itu, ia tidak 
dapat menjanjikan harta dan kekayaan untuk mereka. Ia juga tidak 
mengetahui hal-hal yang gaib, tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah 
malaikat, dan tidak menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan kepada orang- 
orang yang mengikuti seruannya. Semuanya itu hanya Allah yang 
mengetahui, memiliki, dan menentukan, karena Dialah Yang M ahakuasa. 
Nuh hanya bertugas untuk menyampaikannya. 

(108) Ayat ini menerangkan isi risalah yang disampaikan Nabi Nuh 
kepada kaumnya, yaitu agar bertakwa kepada Allah dan hanya menyembah 
kepada-Nya. Pada ayat 3 Surah Nuh disebutkan tiga hal yang diperintahkan 
Allah, yaitu agar menyembah hanya kepada Allah, bertakwa kepada-Nya, 
dan taat kepada Nabi Nuh 

Pada ayat-ayat yang lain diterangkan bahwa risalah yang dibawa Nabi 
Nuh menyebutkan pula hal-hal sebagai berikut: 

1. Akibat baik yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Allah akan 
menambah rezeki mereka, dan menurunkan hujan. Kemudian dengan air 
itu, Allah menyuburkan bumi, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 111 


2. Mengemukakan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah, serta 
menerangkan bukti-bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Di 
antaranya adalah tentang penciptaan manusia dalam beberapa proses 
kejadian mulai dari setetes mani sampai lahir sebagai manusia. Allah 
menciptakan langit dan bumi, bulan yang bersinar dan matahari yang 
bercahaya, menghidupkan dan mematikan manusia, kemudian seluruh 
manusia akan kembali kepada-N ya. 


(109) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas 
menyampaikan agama Allah, Nabi Nuh tidak akan meminta upah kepada 
siapa pun, dan tidak mengharapkan harta kekayaan, kekuasaan, dan 
kemegahan sedikit pun. Ia hanya mencari keridaan dan pahala dari Allah. 

(110) Pada ayat ini, Nabi Nuh mengulang dan menegaskan kembali 
perintah Allah agar kaumnya bertakwa dan taat kepada-Nya. Pengulangan 
ini adalah untuk menegaskan kepada kaumnya bahwa takwa kepada Allah 
itu merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap 
manusia, sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang 
telah dilimpahkan-N ya kepada mereka. Takwa itu merupakan sumber segala 
kebaikan dan merupakan kunci pembuka pintu gerbang kesenangan dan 
kebahagiaan yang ada di akhirat nanti. 

Nabi Nuh berusaha sekuat tenaga menyampaikan risalahnya dengan 
mengemukakan janji dan ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak 
mengikuti seruan rasul. Ia juga mengemukakan bukti-bukti kebenaran risalah 
yang dibawanya kepada mereka. Namun demikian, kaumnya tetap tidak 
menerimanya. 

(111) Ayat ini menjelaskan sikap kaumnya terhadap seruan Nabi Nuh. 
Mereka mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk mengikuti 
seruan Nuh karena orang-orang yang cerdik pandai dan berakal di antara 
mereka tidak ada yang tertarik dengan seruan itu apalagi para pemimpin 
mereka. Hanya orang-orang yang bodoh dan lemah atau orang-orang yang 
menginginkan sesuatu yang mau menjadi pengikut Nabi Nuh. Allah 
berfirman: 


DA 3 EN an BS GN TNI 
Sh SEN SELATAN In Mengapa 


M aka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, “Kami tidak melihat 
engkau, melainkan hanyalah seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami 
tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina-dina 
di antara kamu yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu 
kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang 
pendusta.” (Hud/11: 27) 


112 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(112) Pada ayat ini, Nabi Nuh menjawab bantahan kaumnya dengan 
mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari orang- 
orang yang mengikuti seruannya. Ia tidak ditugaskan Allah untuk 
menyelidiki asal-usul mereka atau kedudukan masing-masing di masyarakat. 
Dia hanya ditugaskan menyampaikan agama Allah kepada kaumnya. Jika 
ada di antara mereka yang beriman, maka dia hanya memandang mereka 
menurut lahirnya saja, bukan menurut kedudukan mereka dalam masyarakat, 
kecakapan dan kepandaian mereka, dan bukan pula menurut kekayaan dan 
kemiskinan mereka. 

(113) Nabi Nuh menyerahkan perhitungan tentang segala perbuatan yang 
dilakukan oleh para pengikutnya yang beriman sepenuhnya kepada Allah, 
karena Dialah Yang Mengetahui segala sesuatu. Dialah yang berwenang 
menilai perbuatan hamba-hamba-Nya, dan Dia pulalah yang memberi 
balasannya. Perbuatan yang baik dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, 
sedang perbuatan buruk dibalas dengan hukuman yang setimpal. Itulah 
hukum Allah. M ereka seharusnya mengetahui hukum Allah tersebut. 

(114) Sekalipun Nabi Nuh telah berusaha siang dan malam menyeru 
kaumnya, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. M enurut kaumnya, 
beriman dengan Nuh berarti merendahkan diri ikut bersama-sama orang- 
orang yang hina dina. Bahkan mereka memaksa Nuh segera mengusir orang- 
orang yang beriman dari negeri mereka, agar tidak merendahkan martabat 
dan agama nenek moyang mereka. 

Nabi Nuh menjawab permintaan kaumnya dengan mengatakan bahwa dia 
tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman, sekalipun mereka itu 
orang-orang miskin, atau berasal dari golongan rendah menurut pandangan 
kaumnya. M ereka semua menurut pandangan Allah adalah orang-orang yang 
bertakwa. Keimanan dan ketaatan seseoranglah yang dijadikan ukuran, 
apakah ia orang yang baik dan mulia atau dia adalah orang yang hina. 

(115) Selanjutnya Nuh mengatakan kepada kaumnya bahwa dia hanyalah 
seorang rasul yang diutus Allah kepada mereka untuk menyampaikan 
agama-Nya. Ia juga menyampaikan peringatan dan ancaman bahwa azab 
Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar dan durhaka, serta 
orang-orang yang mengingkari seruan rasul. Sedangkan orang-orang yang 
mengikuti seruan rasul, dan mengindahkan perkataan dan ancaman itu, baik 
kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat biasa, akan dibalas Allah dengan 
surga yang penuh kenikmatan. 

(116) Demikianlah Nabi Nuh melaksanakan tugasnya sebagai seorang 
rasul Allah. Ia berusaha sekuat tenaga menyampaikan seruan Allah, siang 
dan malam, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Semakin giat 
Nabi Nuh menyeru mereka, semakin kuat pula halangan dan rintangan yang 
diberikan kaumnya. Sikap mereka itu dilukiskan dalam firman Allah: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 113 


bd AA Ae FTA, 


KAA AOA Ge BA AAN BA, 
PEN, 


Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka (untuk beriman) agar 
Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke 
telinganya dan menutupkan bajunya (ke wajahnya) dan mereka tetap 
(mengingkari) dan sangat menyombongkan diri. (N UX/71: 7). 


Akhirnya mereka mengancam Nabi Nuh untuk segera menghentikan 
usahanya mengajak mereka mengikuti agama yang didakwahkannya. Jika ia 
masih melanjutkan usahanya itu dan tidak menghentikannya, mereka akan 
merajam dan membinasakan Nabi Nuh. 

(117) Mendapat ancaman seperti itu, Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa 
lagi selain mengadu kepada Allah bahwa kaumnya telah mendustakannya. Ia 
berharap dengan doa itu akan mendapat pertolongan dari Allah. 

(118) Selanjutnya Nabi Nuh berdoa agar Allah memberikan keputusan 
yang adil mengenai permasalahan yang terjadi antara dirinya dan kaumnya. 
la telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk membawa 
mereka ke jalan yang benar, tetapi sambutan mereka justru berupa ancaman 
untuk mencederainya. Nabi Nuh yakin ancaman itu tidak main-main. Oleh 
karena itu, Nabi Nuh betul-betul berdoa agar ia dan kaum mukminin 
pengikutnya diselamatkan Allah dari ancaman tersebut. 

(119) Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan agar ia 
bersama orang-orang yang beriman membuat sebuah kapal besar yang dapat 
mengangkut mereka semua, beserta barang-barang keperluan dan alat-alat 
perlengkapan mereka. 

Nabi Nuh bersama para pengikutnya mulai membuat kapal. Kaumnya 
heran dan tercengang melihat apa yang dilakukannya. Mereka tidak 
mengetahui apa yang sedang dibuat Nabi Nuh itu. Kaumnya menganggap 
Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, terutama yang ikut membantunya 
membuat kapal itu, telah gila. Setiap orang yang lewat di dekat Nabi Nuh 
membuat kapal itu mengejek dan mencemooh perbuatannya. 

Perintah Allah agar Nabi Nuh membuat kapal dan sikap kaum Nabi Nuh 
itu dijelaskan dalam firman-N ya: 


Lan ca LA 2 hah MAN » ? BA 

P As MAA le Ne ES DGASA Eb 
O LL NAS PIL LI » 3 ac Pa AB 

SE A5 BE ANE Ka Menu Atre AAA 
(Yeaa Ai Sena Jasa AON Kaki kait SAH GEA Cs 


114 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


“Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan 
janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. 
Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” Dan mulailah dia (Nuh) 
membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, 
mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, “Jika kamu mengejek kami, maka 
kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami). M aka 
kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang 
menghinakan dan (siapa) yang akan ditimpa azab yang kekal.” (Hud/11: 
37-39). 


Ejekan itu dijawab Nabi Nuh dengan mengingatkan mereka akan azab 
Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir yang tidak meng- 
indahkan seruan rasul-Nya. Jika mereka selalu bersikap demikian, maka 
azab itu akan segera datang. Pada saat menerima azab dan malapetaka itu, 
mereka akan menyesal untuk selama-lamanya. Namun demikian, penyesalan 
itu tak ada gunanya lagi karena semua pintu tobat telah tertutup bagi mereka. 
Allah mengingatkan Nabi Nuh agar tidak lagi melayani orang-orang yang 
zalim itu, karena keimanan mereka tidak bisa diharapkan lagi, dan telah 
menjadi ketetapan Allah untuk membinasakan mereka. 

Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya telah berusaha 
dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah membuat kapal itu. 
Setelah selesai, tibalah saat-saat yang dijanjikan Allah, yaitu membinasakan 
orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pada saat 
itu, bumi memancarkan air dari segala penjuru dan meluap, seperti luapan air 
yang sedang mendidih di dalam kuali tempat memasak. Dalam waktu yang 
singkat, air itu telah menenggelamkan permukaan bumi. 

Pada saat itu, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menyuruh orang- 
orang yang beriman naik ke atas kapal dengan membawa perlengkapan yang 
diperlukan. Allah juga memerintahkan untuk membawa binatang-binatang 
piaraan mereka, masing-masing seekor jantan dan betina, agar dapat 
berkembang biak nanti setelah topan dan banjir berhenti. 

M enurut sebagian mufasir, keluarga Nabi Nuh yang ikut masuk ke dalam 
kapal itu hanyalah seorang istri yang beriman dan tiga orang putranya, yaitu 
Sam, Ham, dan Yafif. Demikianlah Nabi Nuh mulai berlayar dengan 
menyebut nama Allah, mengarungi banjir seperti laut itu, menempuh ombak 
yang menjulang seperti gunung. 

(120) Dalam Al-Our'an dilukiskan bagaimana besarnya gelombang itu 
dan bagaimana Nabi Nuh berusaha menyelamatkan anaknya yang kafir. Ia 
memanggilnya agar naik ke kapal bersama-sama orang-orang yang beriman. 
Akan tetapi, ajakan itu tidak diindahkannya sehingga putra Nabi Nuh itu 
tenggelam bersama orang-orang kafir yang lain. Kisah itu disebutkan dalam 
firman Allah: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 115 


» Ga 247 AN 2.5. 12X 3 “ oC» 2 28, 
EN GS IAI Pon MA SI REA 5 
AN, ANU 41 PA, aa PPP 
Ci Io HN SNSA MO Lapar 


Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam elang Haa 
gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia (anak itu) berada 
di tempat yang jauh terpencil, “Wahai anakku! Naiklah (ke kapal) bersama 
kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.” Dia (anaknya) 
menjawab, “Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat meng- 
hindarkan aku dari air bah!” (Nuh) berkata, “Tidak ada yang melindungi dari 
siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang.” Dan 
gelombang menjadi penghalang antara keduanya: maka dia (anak itu) 
termasuk orang yang ditenggelamkan. (H jd/11: 42-43). 


Kapal Nabi Nuh berlayar ke arah yang tidak diketahui oleh penumpang- 
penumpangnya. Hanya A Ilah yang mengetahui tujuannya itu. 

Pada saat yang telah ditentukan Allah, topan itu berhenti dan banjir pun 
surut, seakan-akan airnya ditelan bumi. Kapal Nabi Nuh terdampar di 
puncak bukit yang bernama Judi. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa 
Bukit Judi itu terletak di Armenia Selatan yang berbatasan dengan 
M esopotamia yang terkenal dengan Bukit Arafat. 

Dengan berakhirnya topan dan banjir besar itu, serta berlabuhnya kapal 
Nabi Nuh dengan selamat di atas Bukit Judi, berarti Allah telah menepati 
janji-Nya. Dia menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang mengikuti 
seruan Nabi Nuh, dan menghancurkan orang-orang kafir, yang mengingkari 
seruannya. 

Setelah kapal itu berlabuh, Nabi Nuh ingat kembali kepada putranya yang 
tenggelam. Ia memohonkan keselamatan untuk putranya karena termasuk 
keluarganya. Akan tetapi, Allah mengingatkan Nabi Nuh bahwa putranya itu 
bukan lagi keluarganya karena telah menjadi orang kafir. Allah berfirman: 


Oa AN IR NI RIANA Ba An 
- PP PIL AAA ee AK ra » 
GE Hoa EK DE HEM kas aa 2 
Oa aa 
Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, 


sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu pasti 
benar. Engkau adalah hakim yang paling adil.” Dia (Allah) berfirman, 


116 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


“Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena 
perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon 
kepada-K u sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). A ku menasihati- 
mu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh.” (H ud/11: 45-46). 


Orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh yang selamat dari topan 
dan banjir lalu berkembang biak, sampai kepada manusia sekarang. Di 
antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Ada yang ditimpa 
azab di dunia ini sehingga musnah, dan ada pula yang diselamatkan. Ada 
yang bahagia dan ada yang sengsara, ada yang kaya dan ada pula yang 
miskin. A Ilah berfirman: 


2 


2 dut FA 2G» / TI PI Var ta ren Av » 2 Io To. 
AAA AA AN LO NT AG NOTA AN AN TANI 
5 (Id A33 panah 
ka ira 2 An € 


Difirmankan, “Wahai Nuh! Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh 
keberkahan dari Kami, bagimu dan bagi semua umat (mukmin) yang 
bersamamu. Dan ada umat-umat yang Kami beri kesenangan (dalam 
kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab Kami yang pedih." 
(Hud/11: 48). 


(121-122) Setelah menerangkan kisah Nabi Nuh dan kaumnya, kebinasa- 
an yang dialami orang-orang yang mengingkari seruan rasul dan kemenangan 
yang diperoleh orang-orang yang beriman, Allah lalu mengarahkan firman- 
Nya ini kepada Nabi M uhammad dan kaum Muslimin. Allah mengingatkan 
bahwa peristiwa di atas hendaklah menjadi iktibar atau pelajaran. Umat 
manusia seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad dan menerima 
seruannya. Bila mereka mengingkarinya, maka hal yang sama dapat terjadi 
pada mereka. Allah mampu melaksanakan ancaman-Nya apabila Dia 
menghendaki. Akan tetapi, Allah masih memberi kesempatan kepada umat 
manusia, karena Ia M aha Pengasih dan M aha Penyayang. 


Kesimpulan 

1. Kaum Nabi Nuh mengingkari seruan Nabi Nuh yang diutus kepada 
mereka. M ereka tidak mau beriman dan bertakwa kepada A lah. 

2. Setiap rasul dalam menyampaikan agama Allah tidak meminta upah 
kepada siapa pun. Mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah di 
akhirat nanti. 

3. Menurut kaum Nabi Nuh, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh 
hanyalah orang miskin yang ingin memperoleh sesuatu darinya. M ereka 
baru mau beriman jika orang-orang itu disingkirkan dari sekeliling Nabi 
Nuh. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Nuh karena 
tolok ukur kemuliaan manusia hanyalah takwanya. 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 117 


4. Kaum Nabi Nuh mengancam Nabi Nuh agar menghentikan dakwahnya. 
Jika Nabi Nuh tidak menghentikannya, mereka akan merajam atau 
menyiksanya. 

5. Nabi Nuh berdoa agar Allah memberi keputusan di antara mereka, dan 
menerapkan keadilan atas orang-orang yang menentang agama-N ya. 

6. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah dengan menyelamatkan dirinya dan 
orang-orang yang beriman bersamanya. Allah memerintahkan Nabi Nuh 
dan kaumnya untuk membuat kapal sebagai persiapan ketika azab Allah 
ditimpakan kepada orang-orang kafir. 

1. Allah juga memusnahkan orang-orang yang mengingkari seruan Nabi 
Nuh, walaupun di antara yang ingkar itu anaknya sendiri. 

8. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya itu hendaklah menjadi iktibar bagi Nabi 
M uhammad saw dan orang yang beriman, sehingga mereka tetap tabah 
dan sabar dalam melakukan dakwah, sekalipun banyak yang menentang. 
Peristiwa tersebut juga menjadi pelajaran bagi kaum kafir Mekah dan 
manusia sesudahnya agar mengikuti seruan Nabi M uhammad. 


KISAH NABI HUD DAN KAUMNYA 


s 
2 en BEA Pd aga LIA AN Lam Ser AA 2 
Ken AA. SO BeA & 
8, a KESGOK 


ot9 Cntp 3 Kan nj ” 7 
NG SPA KG son saN Se 
Kane2 In ipita 0 1103 EN Pa 


e. 2 » rd 
SAN ee MPa: Ser) 


2 PN Prau En aan ab Uut 
GAYA an Pesen One mal kel 190 
8, Gn P0 Vebar EM astatue, DL Gan 
SI Dogg Henea SIl uga | 


g 
$ 


v 
at. “351 Len AN IN TAN Ap CORP 
Ou PR Sa kale Sean 8@ Pesan Nee 
2 (3 BALA . . 1 PTK 
APA NAS Z san Ian AN Ka 
G2 ar & z r Pa 7 SEA YS Yp 
SA, 5 york PS ANAp 


Terjemah 
(123) (Kaum) "Ad telah mendustakan para rasul. (124) K etika saudara 
mereka Hud berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 


118 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(125) Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 
(126) maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (127) Dan aku 
tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari 
Tuhan seluruh alam. (128) Apakah kamu mendirikan istana-istana pada 
setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, (129) dan kamu 
membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? (130) Dan 
apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. 
(131) Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, (132) dan 
tetaplah kamu bertakwa kepada-Nya yang telah menganugerahkan 
kepadamu apa yang kamu ketahui. (133) Dia (Allah) telah 
menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, (134) dan 
kebun-kebun, dan mata air, (135) sesungguhnya aku takut kamu akan 
ditimpa azab pada hari yang besar.” (136) Mereka menjawab, “Sama saja 
bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, 
(137) (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang 
terdahulu, (138) dan kami (sama sekali) tidak akan diazab.” (139) Maka 
mereka mendustakannya (Hud), lalu Kami binasakan mereka. Sungguh, 
pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. (140) Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
Y ang Maha Perkasa, M aha Penyayang. 


Kosakata 
1. R?'in & (asy-Syu'ar#/26: 128) 


Kata r“in, dalam gira'at '? jim al-Jahdar?, dibaca rai'in dengan fatyah 
huruf ra' R“in artinya kawasan dataran tinggi, kebalikan dari dataran 
rendah. Kata #yah dalam firman Allah ini bisa berarti bangunan megah yang 
memperoleh kemasyhuran sebagai tanda kebesaran. Umumnya orang kaya 
memilih dan menetapkan kawasan dataran tinggi sebagai kapling tempat 
membangun rumahnya yang megah untuk menunjukkan dan membanggakan 
kekayaan. Kebiasaan seperti itulah yang kemudian diangkat menjadi per- 
tanyaan dalam ayat ini, pertanyaan yang terkait dengan suatu realitas 
sebenarnya. 


2. Ba'asytum »£zks, (asy-Syu' ar#/26: 130) 


Kata ini merupakan fi'il m:xi (kata kerja lampau), ba asya-yab isyu- 
ba sy(an). Dengan berbagai derivasinya disebutkan tidak kurang dari 11 kali 
dalam Al-Gur'an. Pengertiannya berbeda, tergantung siy4g al-kaltm (alur 
pembicaraan) atau gar?nah (indikator)nya. Dalam ayat ini, ba'asytum berarti 
berjalan, menyerbu, menyiksa. Penyebutannya di sini memperlihatkan ucapan 
Nabi Hud kepada kaumnya (kaum 'Ad) yang memiliki kekuatan fisik, 
apabila melakukan penyerbuan, mereka melakukannya dengan dahsyat dan 
sewenang-wenang. Kalau melakukan penyiksaan, mereka melakukannya 
dengan amat biadab dan angkuh. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 119 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Ia 
telah menyeru kaumnya agar beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi 
hanya sebagian kecil saja dari mereka yang beriman, sedang sebagian besar 
mengingkari dan menentangnya. Bahkan mereka mengancam akan 
membinasakan Nabi Nuh, seandainya ia tetap menyiarkan dakwahnya. 
Karena keingkaran itu, Allah memusnahkan mereka dengan mendatangkan 
topan dan banjir besar, sehingga mereka hancur semuanya, kecuali orang- 
orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Ayat-ayat berikut ini mengisahkan 
Nabi Hud dengan kaumnya, yaitu kaum '? d yang datang setelah kaum Nabi 
Nuh. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum '? d juga menentang Nabi Hud, 
rasul yang diutus kepada mereka. Allah lalu menimpakan azab kepada 
mereka. 


Tafsir 

(123-124) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Hud a.s. 
kepada kaum "Ad tetapi mereka mendustakan dan mengingkari seruannya. 
'Ad adalah nama suatu kaum, yang diambil dari nama nenek moyang 
mereka yang bernama '? d. '? d adalah salah seorang keturunan Sam bin 
Nuh. Nabi Hud sendiri termasuk salah seorang keturunan '? d, yaitu Hud bin 
Abdullah bin Rabah bin Khulud bin “2 d. Itulah sebabnya di dalam ayat ini 
Nabi Hud disebut saudara dari kaum '? d, yang maksudnya Nabi Hud 
termasuk salah seorang warga kaum '? d. 

Kaum '? d bertempat tinggal di al-A Yg#f, yang sekarang dikenal dengan 
nama Sahara al-A Yg#f. Sekarang daerah ini termasuk salah satu bagian dari 
kerajaan Arab Saudi bagian selatan. Al-AYg#f terletak di sebelah utara 
Hadramaut, sebelah timur laut Yaman, sebelah selatan Nejed dan sebelah 
barat Oman. Sekarang tempat itu dinamai juga ar-Rab' al-K ha? artinya 
“tempat yang kosong” karena memang tempat itu telah kosong, tidak 
didiami orang. Dalam peta biasanya ditulis Rub' al-Kh4?, itu salah, yang 
betul Rab' bukan Rub'. 

Kaum '? d pada mulanya beragama tauhid, agama yang dianut nenek 
moyang mereka dan sesuai pula dengan fitrah manusia. Akan tetapi, setelah 
kerajaan mereka meluas dan membesar akibat penaklukan bangsa-bangsa 
lain di sekitarnya, mereka menjadi sombong dan menyembah patung-patung. 
Patung-patung yang disembah itu adalah patung-patung pemimpin mereka, 
yang pada mulanya dibuat hanya untuk menghormati dan mengenang jasa- 
jasa mereka. Namun demikian, lama-kelamaan patung itu mereka sembah. 
A da tiga buah patung yang mereka sembah, yaitu Saba', xamud, dan H #ba. 
Untuk mengembalikan mereka kepada agama yang benar, Allah mengutus 
seorang rasul kepada mereka, yaitu Nabi Hud, yang termasuk salah seorang 
dari warga mereka juga. 

(125-127) Nabi Hud a.s. menyeru mereka agar menyembah Allah dan 
bertakwa kepada-Nya, serta melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 


120 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


larangan-Nya. Pada Surah Hud/11: 50-54 diterangkan bahwa Nabi Hud 
meminta kaumnya agar menyembah Allah dan tidak menyembah patung- 
patung, karena tidak ada tuhan selain Allah. Artinya bahwa tidak ada yang 
menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, berkuasa, 
membangkitkan dari kubur dan memiliki sifat-sifat ketuhanan, kecuali Allah. 
Penyembahan terhadap patung-patung itu adalah perbuatan yang mereka 
ada-adakan sendiri, tidak berdasarkan keterangan dari kitab suci dan bukti 
nyata sedikit pun. Hud juga menyatakan bahwa dia adalah rasul Allah yang 
sebenarnya. Segala yang disampaikannya itu berasal dari Allah. 

Nabi Hud menerangkan bahwa ia tidak mengharapkan upah dalam 
pekerjaannya menyeru manusia kepada agama tauhid. Upahnya semata-mata 
dari Allah yaitu pahala yang ia harapkan nanti di akhirat. 

Nabi Hud menyeru kaumnya agar memohon ampun dan bertobat kepada 
Allah. Kalau mereka berbuat demikian, niscaya Allah mengampuni dosa- 
dosa mereka, menurunkan hujan yang akan menjadikan negeri mereka 
bertambah subur, dan menambah rezeki mereka. Di samping itu, Allah akan 
menjadikan mereka semakin kuat, baik fisik maupun kekuasaan. Nabi Hud 
mengingatkan agar mereka menghentikan perbuatan dosa yang mereka 
lakukan dan memohon ampunan Allah. 


PA OA ALAN Ja IN SIK 
GA 


Ga Yg LKBN 33 


Dan (Hud berkata), “Wahai kaumku! M ohonlah ampunan kepada Tuhanmu 
lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat 
deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah 
kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.” (Hud/11: 52). 


Kaum '? d tidak mengindahkan seruan Nabi Hud, bahkan mereka me- 
nyatakan bahwa Nabi Hud tidak membawa satu kebenaran pun dalam 
dakwahnya. Mereka menegaskan untuk tidak akan meninggalkan penyem- 
bahan berhala, dan tidak mempercayai seruan Nabi Hud. Allah berfirman: 


Pa aa SEA NS Ber NON REK BK 
GAN ASUS SA PAN ia ANE 


Mereka (kaum '? d) berkata, “Wahai Hud! Engkau tidak mendatangkan 
suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan 
sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. 
(Hud/11: 53). 


M ereka menuduh bahwa Nabi Hud telah dihinggapi penyakit gila yang 
ditimpakan oleh patung-patung mereka. Allah berfirman: 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 121 


GR CA MT PAN IN PA 


Kami hanya a aaan bahwa sebagian sesembahan kami telah 
menimpakan penyakit gila atas dirimu.” (H ud/11: 54). 


(128) Hud mempertanyakan kebiasaan kaumnya mendirikan bangunan di 
puncak-puncak bukit atau di tiap jalan semata-mata untuk memperlihatkan 
kehebatan, kemegahan, dan kekayaan. Kenapa mereka tidak membangunnya 
berdasarkan kemanfaatan dan tujuan positif lainnya. 

Kaum '2? d memang telah memiliki peradaban yang tinggi menurut 
ukuran zamannya. Mereka telah sanggup mendirikan negara yang kuat, 
daerah-daerah dan kota-kota yang teratur, beserta bangunan-bangunannya 
yang megah. Pembangunan itu bukanlah untuk tujuan yang baik, tetapi 
semata-mata untuk memperlihatkan kekayaan mereka. 

Belum ada ahli sejarah yang dapat memastikan masa kejayaan kerajaan 
kaum '? d itu. Ada yang memperkirakan kerajaan kaum '? d semasa dengan 
kerajaan Babilonia, yaitu kira-kira 2000 tahun sebelum M asehi. Akan tetapi, 
hal ini tidak sesuai dengan kenyataan karena Nabi Hud diutus kepada kaum 
2 Gg sebelum Nabi Ibrahim diutus ke Babilonia, yaitu pada zaman 
Nebukadnezar. 

(129) Ayat ini menerangkan peringatan Hud kepada kaumnya yang 
membangun istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan maksud ingin 
hidup abadi di dunia, padahal sesungguhnya hanya A Ilah Y ang M ahakuasa. 

Sejarah membuktikan bahwa '? d telah mampu membangun perusahaan- 
perusahaan, menggali logam dalam bumi, dan membuat kanal-kanal untuk 
irigasi yang teratur. Dengan adanya irigasi yang teratur itu, bumi mereka 
menjadi subur sehingga kemakmuran mereka semakin meningkat. M ereka 
mendirikan kota Iram dengan tiang yang tinggi dan megah sebagai ibu kota 
kerajaan mereka. Pendirinya bernama Syaddad bin '? d, salah seorang raja 
mereka. Di sekeliling kota ini, mereka dirikan benteng-benteng yang kuat 
untuk mempertahankannya dari serangan musuh. 

Kemakmuran dan kekuatan yang mereka miliki itu membuat mereka 
menjadi sombong dan takabur. Mereka mengira bahwa keadaan mereka 
yang demikian itu akan kekal selama-lamanya. Mereka membangkang 
kepada Allah dengan menyembah berhala dan berbuat semena-mena. Allah 
berfirman: 


IN LG GIN BEAN AI Ba SN Kn GCG 


LN yA GL 


Ea BG PE AON Ip AAN 


Maka adapun kaum "Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa 
(mengindahkan) kebenaran dan mereka berkata, “Siapakah yang lebih 


122 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


hebat kekuatannya dari kami?” Tidakkah mereka memperhatikan bahwa 
sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka. Dia lebih hebat kekuatan- 
Nya dari mereka? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda (kebesaran) 
Kami. (Fujjilat/41: 15). 


(130) Ayat ini menerangkan perilaku kaum ? d yang kasar dan kejam. 
Apabila menyiksa musuh, mereka melakukannya dengan kejam tanpa rasa 
belas kasihan sedikit pun. Mereka dianugerahi tubuh yang kuat, tinggi, dan 
perkasa. Watak mereka sesuai pula dengan tubuh yang perkasa itu. Dengan 
kekuatan yang ada, mereka menyerang negeri-negeri lain hingga sampai ke 
negeri Syam dan Irak. Dalam peperangan, mereka menindak dan memper- 
lakukan musuh-musuh secara kejam. 

(131-132) Melihat sikap yang demikian itu, Nabi Hud mengingatkan 
mereka agar bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah. Nabi Hud 
mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan Allah 
kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka mensyukuri nikmat itu 
agar Allah menambahnya dengan nikmat yang lebih banyak lagi dan lebih 
tinggi nilainya. 

(133-134) Di antara nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kaum “Ad 
ialah binatang-binatang ternak yang dapat mereka manfaatkan, dan anak 
keturunan yang dapat menyambung generasi dan penerus cita-cita mereka. 
Mereka juga dianugerahi kebun-kebun yang indah, yang ditumbuhi oleh 
tumbuh-tumbuhan yang amat berguna bagi mereka. Demikian pula air yang 
dapat mengairi bumi sebagai hasil irigasi yang telah mereka buat semuanya 
dengan pertolongan A Ilah. 

(135) Nabi Hud menyampaikan kepada mereka bahwa semua yang 
diperoleh itu merupakan nikmat dari Allah. Ia khawatir nikmat-nikmat yang 
tak terhingga yang mereka peroleh itu akan dicabut atau dihentikan, sebagai 
azab dari Allah atas keingkaran dan kesombongan mereka. Apakah mereka 
tidak takut terjadi yang demikian? Menurut sunah Allah, Dia akan 
menambah nikmat kepada orang yang mensyukuri nikmat-N ya dan akan 
mengazab orang yang mengingkarinya. 

(136) Ayat ini menerangkan bahwa kaum '? d tetap tidak mengindahkan 
seruan Nabi Hud, bahkan mereka berkata, “M enurut pendapat kami sama 
saja engkau berikan peringatan atau tidak, kami tetap pada pendirian kami. 
Kami tidak mau lagi mendengar kata-katamu, dan tidak akan mundur sedikit 
pun dari pendirian kami.” 

(137-138) Selanjutnya mereka mengatakan bahwa agama yang mereka 
anut adalah agama nenek moyang yang telah diwariskan kepada mereka. 
M ereka yakin tidak akan diazab karena mengikuti agama nenek moyang itu. 

Pada ayat yang lain diterangkan bahwa Hud menantang kaumnya yang 
semakin ingkar itu dengan menyeru mereka agar melakukan usaha untuk 
membunuhnya dilakukan bersama-sama. Hud juga menyuruh mereka untuk 
mengikutkan dewa-dewa yang mereka sembah, seandainya mereka benar- 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 123 


benar percaya akan kemampuan dewa-dewa itu melakukan sesuatu yang 
mereka inginkan. Seakan-akan Hud berkata kepada mereka, “Bersatulah 
kamu sekalian dengan dewa-dewa yang kamu sembah itu untuk membunuhku, 
dan laksanakanlah pembunuhan itu sekarang juga, jangan ditangguhkan lagi. 
Aku tidak takut sedikit pun dibunuh karena aku bertawakal kepada Allah, 
Tuhanku dan Tuhanmu yang sebenarnya. Makhluk apa pun yang ada di 
bumi ini selalu dijaga, dipelihara, dan dikuasai oleh Allah dan perkataan- 
Nya selalu benar dan lurus.” 

Tantangan yang dikemukakan Hud kepada kaumnya adalah bukti bahwa 
dia seorang rasul yang diutus Allah. Andaikata ia bukan seorang rasul, dia 
tidak akan berani melakukan tantangan yang demikian terhadap kaumnya 
yang lebih kuat tubuhnya dan lebih kejam sifatnya. 

(139) Ayat ini menerangkan bahwa kaum '? d tetap durhaka dan tidak 
mengindahkan seruan Nabi Hud. Dalam firman-Nya yang lain, Nabi Hud 
mengancam kaumnya dengan mengatakan bahwa jika mereka tetap ingkar, 
mereka akan dihancurkan oleh Allah dan menggantinya dengan kaum yang 
lain, yang akan berkuasa dan menjadi cikal-bakal bagi generasi-generasi 
mendatang. Sedangkan mereka tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan 
sedikit pun kepada A Ilah. Allah berfirman: 


21 


Ta AN SE SME an TAS 
Base KSEI 


Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah Menambah 
kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku 
akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat 
mendatangkan mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku 
M aha Pemelihara segala sesuatu.” (H ud/11: 57). 


Di antara kaum '? d ini ada yang beriman kepada Nabi Hud, tetapi 
sebagian besar dari mereka tetap ingkar. Kaum '? d yang tidak beriman ini 
dimusnahkan A Ilah dengan mendatangkan angin yang sangat dingin, hingga 
mereka mati bergelimpangan, kota-kota dan negeri mereka roboh dan 
Krn dalam tanah, sebagaimana firman A Ilah: 


Y oa tp 


naas SANA brg cs KA ALE, 


.. ag Yao, Theo ak ep 2. »- AI Ie 
Ban Bd Telor Da era PA SBU 2A 
Sedangkan kaum '? d, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang 
sangat dingin, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh 
malam delapan hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum '? d pada 


124 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang 
telah kosong (lapuk). Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih 
tersisa di antara mereka? (Al-! #ggah/69: 6-8). 


Kaum ' yang tidak beriman dan dibinasakan Allah itu disebut “Ad al-, It 
(2 d yang pertama). Adapun orang-orang yang beriman dan diselamatkan 
Allah bersama-sama dengan Nabi Hud disebut '? d af-x4niyah ("? d yang 
kedua). 

Di antara mereka yang beriman ini ada yang pindah bersama Nabi Hud 
ke sebelah selatan, yakni Hadramaut. Sampai sekarang di daerah itu masih 
ada kota yang bernama M adinah Gabri Hud, yang terletak sebelah timur kota 
Tariem, salah satu kota terbesar di Hadramaut. Di Madinah Gabri Hd ini 
terdapat sebuah kuburan yang bernama Gabri Hd, yang diabadikan sampai 
sekarang, untuk menjadi bukti atas kebenaran kisah Hud yang tersebut di 
dalam Al-@ur'an. 

Sekalipun negeri kaum '? d terpendam di dalam tanah akibat azab Allah, 
namun masih ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah didiami manusia 
yang berkebudayaan tinggi. Dalam Al-Gur'an banyak ayat yang menyuruh 
orang mengadakan perjalanan di muka bumi untuk memperhatikan bekas- 
bekas pemukiman penduduk yang telah dibinasakan oleh Allah, di antaranya 
kaum Hud, untuk dijadikan sebagai pelajaran. 

Pada abad ke-20 datang ke sana ekspedisi yang dipimpin oleh sarjana- 
sarjana Barat, di antaranya yang dipimpin oleh H. St. John Philby, yang 
dapat mengadakan ekspedisi ke ar-Rub' al-K hali atas izin Raja Arab Saudi, 
Abdul Aziz Alu Su'ud. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Heart of 
Arabia. Seorang sarjana Belanda, Van der Mulen, juga pernah memimpin 
ekspedisi ke sekitar ar-Rab' al-K hal?, dan menulis sebuah buku berjudul 
Hadramaut. 

Kisah Nabi Hud dan kaumnya hanya disebut dalam Al-Our'an, tidak 
terdapat pada kitab-kitab Samawi yang lain. Pada kisah kaum Hud itu 
terdapat pelajaran bagi kaum M uslimin, karena mereka yang dibinasakan itu 
adalah mereka yang tidak beriman. 

(140) Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Tuhan M uhammad adalah 
Tuhan Y ang M ahakuasa dalam mengambil pembalasan dari orang-orang yang 
durhaka, dan rahmat-N ya dilimpahkan kepada hamba-hamba-N ya yang beriman. 


Kesimpulan 

1. Nabi Hud diutus Allah sebagai rasul-Nya kepada kaum '? d untuk 
menyeru mereka agar bertakwa kepada Allah dan mengikuti seruannya. 

2. Nabi Hud termasuk salah seorang warga kaum 'Ad yang mempunyai 
hubungan keturunan dengan mereka. 

3. Kaum '? d telah dikaruniai Allah kemampuan membangun negerinya 
menjadi makmur, membangun irigasi yang teratur, serta tubuh yang kuat 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 125 


dan perkasa. Mereka mampu membangun gedung-gedung dan istana- 
istana yang megah di negerinya. 

4. Mereka tetap mengingkari seruan Hud, bahkan mereka menyatakan 
bahwa Hud telah mengidap penyakit gila yang disebabkan kemarahan 
dewa-dewa mereka. 

5. Allah menimpakan kepada mereka azab dan malapetaka yang dahsyat 
berupa angin kencang yang sangat dingin dan menghancurkan mereka 
dan kota-kota kediaman mereka. Adapun orang yang beriman 
diselamatkan A Ilah. 

6. Kisah Nabi Hud dan kaumnya dapat menjadi pelajaran bagi orang 
beriman agar mereka tidak ditimpa azab seperti azab yang telah 
menimpa kaum 'Ad. 


KISAH NABI SALEH DAN KAUMNYA 


G3 yo 2 Ld 250 #1 4 AYAPA, Eat 23 AAA 
Ay, KAS V9 Anonaga long Ky YA 

& ra AA Ae adan Y At Apa 

HAN EPA rr Sonya sa Ketoei 
(do Ga, 2 


Aga Fa Eos SO Pena CEen Gala 
Iu pan DA ANA PA 


Oya 
2 Cap aL TA Eos - 2na Pak KAN 
4 Ga Pa Par 


-A . 4 Kd - 4 “ ' 2 AA ag Kata 
Wb aka JE DO Hana LS YAN KE FAN 
3 
Td 


(Led (413 y 


2 
2 Pa 38K 3 1G E 2. 2G On 3 94 4 
Oatsp MANA PIA 19 Dp Pn ad HAN, 
Pn 


11 Z dan 5 Ld Kd . . 
AAN TAN LA 1 Ba Na la ta Tan 
Ga ALAN TANA 2 
KG A35, Ih Oku 
Terjemah 


(141) Kaum Samud telah mendustakan para rasul. (142) K etika saudara 
mereka Saleh berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 
(143) Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 
(144) maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (145) Dan aku 


126 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku 
hanyalah dari Tuhan seluruh alam. (146) Apakah kamu (mengira) akan 
dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman, (147) di dalam 
kebun-kebun dan mata air, (148) dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon 
kurma yang mayangnya lembut. (149) Dan kamu pahat dengan terampil 
sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah: (150) maka 
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku: (151) dan janganlah kamu 
menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, (152) yang berbuat 
kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.” (153) M ereka berkata, 
“Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir, (154) engkau 
hanyalah manusia seperti kami: maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika 
engkau termasuk orang yang benar.” (155) Dia (Saleh) menjawab, “Ini 
seekor unta betina, yang berhak mendapatkan (giliran) minum, dan kamu 
juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. (156) Dan 
jangan kamu menyentuhnya (unta itu) dengan sesuatu kejahatan, nanti kamu 
akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.” (157) Kemudian mereka 
membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal, (158) maka mereka ditimpa 
azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), 
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (159) Dan sungguh, Tuhanmu, 
Dialah Y ang M aha Perkasa, Maha Penyayang. 


Kosakata 
1. HacIm «2 (asy-Syu'ar4/26: 148) 


Kata dengan huruf dasar ha', «ad, dan mim disebutkan dua kali dalam 
Al-Our'an. Pertama di Surah ? 4n#20: 112, dan kedua dalam ayat ini. Hax?m 
merupakan kata sifat bagi a- al'u sebelumnya. Kata terakhir ini berarti buah 
(al-£famar) atau mayang pohon kurma. M ayang atau buah kurma inilah yang 
disifati hax?m untuk menggambarkan bahwa mayang atau buah pohon kurma 
yang mereka miliki terlihat lembut dan tersusun rapi. Kata hax?m dengan arti 
lembut, sesuai dengan pendapat Imam Gat#dah yang memaknainya dengan 
al-layyin (lembut). 


2. TanYitun of (asy-Syu'ar4/26: 148) 


TanYitun merupakan fi'il musi" dari nafata-yanYitu-naft(an) yang 
berarti mengukir atau memahat. Memahat merupakan keterampilan atau 
keahlian kaum Samud pada zamannya. Penggunaan fi'il muxtri" dalam 
konteks menggambarkan keterampilan kaum Samud dalam hal memahat, 
untuk memperlihatkan bahwa mereka telah memiliki budaya memahat, 
terutama gunung-gunung batu untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat 
tinggal. Mereka telah menguasai teknologi tepat guna dalam membangun 
rumah-rumah tempat tinggal dengan jalan memahat gunung-gunung batu, 
sesuai dengan perkembangan budaya mereka waktu itu. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 127 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengisahkan Nabi Hud dengan kaum 
'Ad. Mereka mendustakan dan mengingkari seruan Nabi Hud. Oleh karena 
itu, mereka ditimpa malapetaka yang dahsyat, sehingga mereka hancur-lebur 
semuanya, kecuali orang-orang yang beriman. Pada ayat-ayat ini dikisahkan 
pula Nabi Saleh dan kaum Samud. Sebagaimana kaum '? d mendustakan 
Nabi Hud, kaum Samud juga mendustakan Nabi Saleh. Akhirnya mereka 
ditimpa malapetaka yang dahsyat dan mereka hancur-lebur. 


Tafsir 

(141) Ayat ini menerangkan bahwa kaum Samud telah mendustakan 
rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh (al-A'r4#f/7: 73-79). Nabi 
Saleh termasuk salah seorang keturunan dari seorang yang bernama xamud. 
Dengan perkataan lain bahwa Nabi Saleh dengan kaum Samud sama-sama 
berasal dari keturunan xamyd. M enurut suatu riwayat, samud adalah anak 
kandung '? d, sedang menurut riwayat yang lain, xamud adalah saudara 
sepupu dari '2 d. Sekalipun ada perbedaan demikian, namun dapat 
ditetapkan bahwa antara kaum Samud dengan kaum '? d masih mempunyai 
hubungan yang dekat. xamud adalah putra dari Auj bin Aram bin Sam bin 
Nuh. 

Kaum Samud bertempat tinggal di kota ! ijr (Madtin & HiY) sampai ke 
W #dil @ur4& yaitu tempat yang terletak antara Hejaz dan Syam, di sebelah 
tenggara negeri Madyan. Peninggalan mereka sampai sekarang masih 
terdapat di daerah ini, yang pada umumnya dapat menunjukkan bagaimana 
kekuasaan mereka dahulu dan betapa kemakmuran yang telah mereka capai. 
Periode kehidupan mereka setelah periode kaum '2 d dan pengutusan Nabi 
Saleh kepada kaum Samud ini adalah sebelum pengutusan Nabi Ibrahim 
kepada bangsa Babilonia (lihat kosakata Samud dalam Tafsir ini). 

(142-145) Nabi Saleh menyeru kaum Samud untuk kembali pada agama 
tauhid dan bertakwa kepada Allah. Semula mereka beriman kepada Allah, 
kemudian menjadi kafir dan menyembah berhala yang mereka persekutukan 
dengan-Nya. Untuk mengembalikan mereka kepada agama tauhid, Allah 
mengutus Nabi Saleh kepada mereka. Nabi Saleh menyeru kaumnya agar 
bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan- 
Nya, serta mengakui bahwa Nabi Saleh adalah rasul yang diutus Allah 
kepada mereka. 

Dalam Surah Hud diterangkan bahwa Nabi Saleh menyeru kaumnya agar 
beriman pada agama tauhid. Pokok dakwahnya ialah menyembah Allah 
dalam arti bahwa hanya Allah yang harus disembah, bukan patung-patung 
yang mereka buat. Untuk menguatkan dakwahnya, Nabi Saleh menyampai- 
kan alasan bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang menciptakan mereka, 
memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan menjadikan mereka 
para saudagar, gembala, pengusaha, dan pemakmur bumi, sebagaimana 
firman Allah: 


128 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


PPI Io 2. 2 ” 5 

SANG #51 NA Sabah KIA AL AJE Sa BE TIK 
4g t: » 22 Len ne 

SENIN P3 


Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 
“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia 
telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, 
karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada- 
Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memper- 
kenankan (doa hamba-Nya)”. (Hud/11: 61). 


Nabi Saleh menjelaskan alasannya, yaitu bahwa Allah telah menciptakan 
mereka dari bumi yaitu dari tanah. Ini adalah suatu hal yang nyata bagi 
mereka, tidak dapat mereka ingkari. Nabi Saleh juga mengatakan bawah 
Allah telah menjadikan mereka pemakmur bumi. Ini merupakan kenyataan 
juga bagi mereka. Mereka memang telah memakmurkan bumi dengan 
memanfaatkan sumber-sumber air, membangun irigasi yang berfungsi 
mengatur distribusi air, sampai tanah mereka menjadi subur, tanaman 
mereka tumbuh dan berbuah, dan ternak mereka hidup dengan baik. M ereka 
juga telah mengeluarkan logam dari dalam tanah yang bermanfaat bagi 
perusahaan dan perniagaan. Dengan demikian, mereka telah mengolah dan 
memakmurkan bumi, dan inilah suatu hal nyata yang mereka jalani setiap 
hari. 

Nabi Saleh menerangkan bahwa dia tidak akan meminta upah sedikit pun 
kepada mereka. Dia hanya mengharapkan upah dari Allah yang meng- 
utusnya. 

(146-149) Nabi Saleh mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang 
telah dilimpahkan kepada mereka, yaitu: 

1. Mereka hidup dengan aman di negeri mereka, bebas dari gangguan 
musuh, dan memperoleh kebahagiaan serta ketenteraman hidup. 

2. Mereka mempunyai tanah pertanian yang subur, binatang ternak yang 
banyak, dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk 
membuat kanal-kanal irigasi yang teratur. Mereka hidup sebagai petani, 
penggembala, saudagar, dan penggali logam dari dalam tanah. Oleh 
karena itu, negeri mereka menjadi indah, dipenuhi tanaman yang 
menyenangkan mata orang yang memandangnya. Bahkan di antara 
mereka ada yang mengatakan bahwa negeri merekalah sebenarnya surga 
yang dijanjikan A Ilah. 

3. Mereka diberi kemampuan memahat gunung batu untuk dijadikan 
tempat tinggal. 

Itulah berbagai nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kaum 
Samud. M ereka seharusnya mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah 
itu, tetapi semakin hari mereka semakin sombong. Mereka merasa bahwa 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 129 


kebahagiaan dan kenikmatan itu hanya karena usaha mereka sendiri, bukan 
karena nikmat Allah. Oleh karena itu, mereka tidak percaya akan adanya hari 
Kiamat. Hidup yang sebenarnya menurut mereka adalah hidup di dunia ini 
dan mereka menginginkan agar kekal di dunia. 

Kaum Samud tidak lagi memikirkan bagaimana nasib mereka nanti, 
seandainya pada suatu waktu, Allah secara tiba-tiba mencabut semua 
kebahagiaan dan kemakmuran mereka dan menukarnya dengan malapetaka 
yang dahsyat. Semua itu bisa dilakukan Allah karena keingkaran dan 
kesombongan mereka sendiri. 

Ayat ini mengandung makna bagaimana dengan bekal akal yang kuat 
maka manusia dapat memahat batu gunung untuk dijadikan tempat tinggal 
sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Samud. Pada saat ini, teknologi alat- 
alat pemahat sudah berkembang dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan mereka, antara lain untuk memotong dan membelah batu gunung 
yang keras. Peralatan-peralatan tersebut sepenuhnya digerakkan oleh tenaga 
mesin atau robot. Bahkan manusia telah mampu menciptakan teknologi 
pemahatan super-canggih di mana objek dipotong atau dibelah dengan sinar 
laser. Hasilnya sangat halus dan tepat. Dengan alat mutakhir ini, batuan 
granit yang sangat keras pun menjadi mudah dibelah atau dipotong. Itulah 
hasil pikiran manusia. 

(150-152) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Saleh tetap 
melaksanakan tugasnya sebagai rasul Allah. Dia menyeru kaumnya untuk 
bertakwa kepada Allah, dan mengikuti agama yang disampaikannya. Nabi 
Saleh juga mengajak mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai 
Allah dan bermanfaat bagi hidup mereka di dunia dan di akhirat, yaitu 
menyembah Allah yang telah memberikan berbagai nikmat itu kepada 
mereka. Nabi Saleh mengingatkan agar mereka tidak lagi menaati para 
pemimpin mereka yang selalu mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, dan 
kerusakan di bumi ini. 

(153) Semua yang dikemukakan Nabi Saleh kepada kaumnya, berupa 
bukti-bukti kebenaran dakwah, tidak dapat mereka bantah. Bahkan hati 
mereka mengakui kebenaran yang disampaikan kepada mereka, tetapi jiwa 
mereka yang telah rusak yang menyebabkan mereka ingkar kepada seruan 
Nabi Saleh. Oleh karena itu, mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, “Hai 
Saleh, engkau mengemukakan sesuatu kepada kami yang bertujuan agar 
kami meninggalkan agama nenek moyang kami, dan mengikuti agama yang 
engkau bawa. Cara-cara engkau menyampaikan agama itu sangat menarik 
dan memesona kami, seakan-akan engkau telah menyihir kami. Sebenarnya 
engkau telah gila dan terkena sihir, karena tuhan kami telah menimpakan 
penyakit gila kepadamu, maka tiada pantas lagi kami mendengar perkataan- 
mu dan menerima ajakanmu." 

(154-156) Kaum Samud tetap tidak percaya pada kerasulan Nabi Saleh 
karena menurut mereka, dia adalah manusia biasa seperti mereka juga. 
Seharusnya rasul yang diutus Allah itu bukan manusia biasa, tetapi malaikat 


130 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


atau makhluk yang berbeda dengan mereka. Utusan harus sanggup 
melakukan sesuatu yang ajaib dan aneh, di mana manusia tidak sanggup 
melaksanakannya. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Saleh untuk 
mendatangkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya, atau yang menunjukkan 
bahwa dia adalah benar-benar nabi yang diutus Allah kepada mereka. 

Allah memenuhi keinginan mereka dengan mendatangkan seekor unta 
betina sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh. M ereka dilarang mengganggu unta 
tersebut, dan membiarkannya makan dan minum sesukanya. Nabi Saleh 
mengancam mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan segera diazab 
Allah jika mengganggu unta itu. 

A spek-aspek kemukjizatan unta itu menurut para mufasir ialah: 

1. Unta itu keluar dari batu, sedangkan unta-unta yang lain tidak demikian. 

2. Sumber-sumber air minum penduduk dibagi dua antara unta dan 
penduduk negeri itu. Pada hari unta itu minum, penduduk tidak boleh 
mengambil air. Untuk memenuhi keperluan air minum, mereka diper- 
bolehkan memerah susu unta itu. Pada waktu giliran penduduk 
mengambil air, maka unta tidak datang untuk minum air ke tempat itu. 

3. Pada hari unta itu minum, binatang-binatang lain tidak datang ke tempat 
itu. 


Sifat luar biasa dari unta itu merupakan bukti yang nyata bagi kerasulan 
Saleh. Mereka akan dibinasakan oleh Allah, jika melanggar perintah-Nya 
tentang unta itu. 

Larangan Nabi Saleh agar mereka tidak menyentuh dan mengganggu unta 
itu tidak mereka hiraukan, bahkan mereka ingin membuktikan kebenaran 
ucapan Nabi Saleh. Oleh sebab itu, mereka ingin membunuhnya dan 
menantang apa yang telah diancamkan kepada mereka. Nabi Saleh mengata- 
kan bahwa mereka akan dibinasakan oleh Allah setelah berlalu tiga hari 
karena perbuatan membunuh unta itu. 

(157-159) Ayat ini menerangkan bahwa kaum Samud ingin membuktikan 
kebenaran ucapan Nabi Saleh, lalu mereka membunuh unta tersebut. Akan 
tetapi, setelah mereka menyembelih unta itu, terutama setelah melihat tanda- 
tanda azab Allah akan tiba, mereka menyesal. Terlebih ketika bumi mereka 
diguncang gempa serta dibarengi sambaran petir dan halilintar yang 
mengakibatkan rumah-rumah mereka rata dengan tanah. 

Di dalam Al-Our'an terdapat ayat-ayat yang menerangkan berbagai azab 
yang membinasakan mereka. Ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa 
mereka dibinasakan dengan jtigah (petir) (Fujjilat/41: 17 dan a9 
2 riyat/51: 44). Sementara ayat lain menyebutkan dengan rajfah (guncangan 
bumi yang amat keras) (al-A'r4#f/7: 78). Pada ayat yang lain disebut dengan 
taifah (suara yang amat keras dari langit) (Hud/11: 67: al-! ijr/15: 83: dan 
al-Gamar/54: 31). Ada pula yang menyebutkan bahwa mereka dihancurkan 
dengan “4giyah (kejadian yang luar biasa) (al-! #ggah/69: 5). 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 131 


Ayat-ayat ini tidaklah bertentangan karena mereka dibinasakan dengan 
petir (jZigah). Adapun guncangan bumi yang amat keras (rajfah), suara 
keras dari langit (jaifah), dan kejadian yang luar biasa (“4giyah) adalah 
gejala dan sifat dari petir. Demikian hebatnya petir itu sampai mengguncang 
bumi dan menimbulkan suara yang amat keras. Kesemuanya itu membinasa- 
kan mereka dan ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Dalam sekejap 
mata, mereka telah menjadi tubuh-tubuh yang tiada bergerak, mati dan 
tersungkur di dalam rumah mereka. Kemudian mereka lenyap dari 
permukaan bumi, tidak ada yang kelihatan lagi selain tempat tinggal mereka, 
seakan-akan mereka tidak pernah hidup dan berada di tempat itu. Karena 
mereka telah dimusnahkan Allah, maka dalam sejarah mereka termasuk 
salah satu dari bangsa Arab yang telah musnah (al-'Arab al-B #idah). 

Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman diselamatkan Allah dari azab 
itu. Mereka mengungsi ke Ramallah, salah satu kota di Palestina. Di kota ini 
terdapat kuburan Nabi Saleh yang masih dikenal sampai sekarang. Akan 
tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa kuburan Nabi Saleh berada di 
Yaman, dan ada pula yang berpendapat di Yordan. M enurut Ibnu K haldun, 
Nabi Saleh menyeru kaumnya kepada agama Allah selama dua puluh tahun 
dan ia meninggal pada umur lima puluh delapan tahun. 

N egeri-negeri kaum Samud dan bangunan-bangunan yang mereka dirikan 
sampai sekarang masih ada bekasnya. Sarjana-sarjana barat telah banyak 
berkunjung ke tempat ini. Mereka telah menulis bekas-bekas peninggalan 
kaum Samud dan rumah-rumah kediaman yang mereka pahat dari gunung- 
gunung batu itu. Di antaranya adalah C.M. Daughty yang menulis buku 
dengan judul Arabia Desserta. 

Ketika Rasulullah melewati kampung-kampung kaum Samud dalam 
perjalanan ekspedisi, yaitu Tabuk, beliau bersabda kepada para sahabat: 


Bug Da su ani kah Wp Ja YAI 
(pa al 98 Old yo) MAU Jin (Kai IS pala TIANG 


Kamu jangan masuk kampung orang-orang yang telah diazab itu, melainkan 
dengan menangis, jika tidak dengan menangis, maka janganlah kamu masuk 
kampung mereka, agar kamu tidak ditimpa azab sebagaimana yang telah 
menimpa mereka. (Riwayat asy-Syaikhan dari Ibnu 'U mar). 


Peninggalan dan bekas-bekas mereka itu diabadikan di dalam Al-Our'an 
untuk menjadi pelajaran. Banyak ayat-ayat A I-Our'an yang menyuruh orang 
agar mengadakan perjalanan di bumi, untuk memperhatikan peninggalan- 
peninggalan dan bekas-bekas kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, 
karena pembangkangan mereka terhadap perintah-Nya, seperti kaum Samud 
tersebut. Sesungguhnya Allah berbuat kebaikan kepada semua manusia, 
amat keras azab-Nya dan amat besar rahmat-N ya. 


132 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kesimpulan 

1. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud dan menyeru mereka agar 
bertakwa kepada Allah, mengikuti seruannya, menyembah hanya kepada 
Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan meninggalkan agama yang dibawa 
oleh nenek moyang mereka, tetapi mereka mendustakannya. 

2. Nabi Saleh termasuk salah seorang anggota keluarga kaum Samud. 
Mereka tinggal di dekat al-! ijr (Madtin & HiX) sampai ke Wadil Gur- 
tempat yang terletak di antara Hejaz dengan Syam. 

3. Allah telah melimpahkan rahmat kepada mereka berupa negeri yang 
aman dan sentosa, bumi yang subur dengan sumber mata air yang cukup 
untuk kebun-kebun mereka, dan minuman binatang ternak. Mereka 
diberi pengetahuan memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan 
tempat tinggal. 

4. Sekalipun Nabi Saleh telah berusaha menyeru mereka ke jalan yang 
benar, namun mereka tidak mengindahkannya, bahkan mereka meminta 
didatangkan mukjizat dan azab kepada mereka, sebagai bukti kerasulan 
Saleh. 

5. Allah mendatangkan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa seekor unta 
yang tidak boleh diganggu. Apabila unta itu diganggu, maka Allah akan 
mendatangkan malapetaka yang menghancurkan mereka. 

6. Mereka membunuh unta itu, sehingga mereka ditimpa azab berupa petir 
yang luar biasa, yang mengguncangkan bumi serta menyebabkan 
kematian dan kehancuran mereka. Adapun Nabi Saleh dan orang-orang 
yang beriman bersamanya diselamatkan Allah dari azab itu. 

1. Peristiwa yang menimpa kaum Samud itu hendaknya menjadi pelajaran 
bagi orang yang beriman. 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 133 


KISAH NABI LUT DAN KAUMNYA 


AN sn 


TR NDona IN Sae" 331p 1 


2 In ul 
FAT AG 3 23 R) 


.? 


ata at Ap Spon, : At AG 
SINGA IA KA Oh RA AOA 
9 1 »3 3 L) 
SAB BUTIRAN 
HA He ena ON 3 ATAKATIANG 
DE RAN LIA MAKA 

4 red 8 S3 pun 
daa (Ra sa ONE SNN 


na Ep 


nan AN Vs? Ga Pa? AMA KeAN herpes Ya Feel 
Yan ep One Dan : 

SEA AA YAN 9. 24 AN PEG Gea 

SPAN horni ASIN NEO 


Terjemah 

(160) Kaum Lut telah mendustakan para rasul, (161) ketika saudara 
mereka Lut berkata kepada mereka, “M engapa kamu tidak bertakwa? (162) 
Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (163) 
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (164) Dan aku tidak 
meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini, imbalanku hanyalah dari Tuhan 
seluruh alam. (165) Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara 
manusia (berbuat homoseks), (166) dan kamu tinggalkan (perempuan) yang 
diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang- 
orang yang melampaui batas.” (167) Mereka menjawab, “Wahai Lut! Jika 
engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.” (168) Dia 
(Lut) berkata, “Aku sungguh benci kepada perbuatanmu.” (169) (Lut 
berdoa), “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat) 
perbuatan yang mereka kerjakan.” (170) Lalu Kami selamatkan dia bersama 
keluarganya semua, (171) kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang 
termasuk dalam golongan yang tinggal. (172) Kemudian Kami binasakan 
yang lain. (173) Dan Kami hujani mereka (dengan hujan batu), maka betapa 
buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. 
(174) Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah), 
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (175) Dan sungguh, Tuhanmu, 
Dialah Y ang M aha Perkasa, Maha Penyayang. 


T 


134 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kosakata: 
1. Al-9 Hn JW (asy-Syu' art/26: 168) 


Kata al-gH8n adalah bentuk jamak dari al-g#? yakni orang yang sangat 
membenci dengan kebencian yang luar biasa, dari fi'il gal--yaglu-galan, 
gala'an yang berarti sangat benci. Ulama berpendapat bahwa kata tersebut 
diambil dari kata al-galwu, yakni pelemparan. Seseorang atau sesuatu yang 
menjadi objek penderita dari kata tersebut, seakan-akan dilempar terhadap 
yang bersangkutan. Dari sini kata tersebut diartikan sebagai kebencian yang 
telah mencapai puncaknya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu 
berasal dari kata al-galyu yang berarti menggoreng, seakan-akan perbuatan 
itu membakar dan menggoreng hati. Pada dasarnya, kata ini menggambarkan 
kebencian yang amat besar. 


2. "Ajuzan fi al-G birIn s2: 5 (G52x2 (asy-Syu'ar#/26: 171) 

Kata 'ajuz berarti perempuan tua, dari fi'il “ajaza-' ajuza-ya'juzu-' ujuzan, 
yang berarti jadi tua perempuan itu. Penyifatan ajuz kepada istri Nabi Lut 
yang durhaka merupakan penghinaan terhadapnya karena sebagian perempuan 
walaupun telah mencapai usia lanjut, tetap enggan dinamai perempuan tua. 
Sedangkan kata al-g#bir8n terambil dari kata gabara-yagburu-guburan, yang 
berarti masa yang lalu, diam, tinggal, sesuatu yang telah berlalu, atau diam 
bertempat tinggal setelah ditinggalkan oleh teman atau kendaraan. Kedua 
makna ini dapat menjadi makna untuk kata yang digunakan ayat ini, yakni 
istri Nabi Lut a.s, termasuk orang yang diam di tempat tinggalnya, tidak 
keluar berhijrah atau bahwa ia termasuk salah seorang yang sudah berlalu 
bersama dengan mereka yang berlalu dan mati terkena siksa. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kisah Nabi Saleh dan kaumnya, 
Samud. Nabi Saleh telah menyeru mereka agar hanya menyembah Allah 
dengan meninggalkan agama dan kepercayaan nenek moyang mereka. Akan 
tetapi, seruan Nabi Saleh ini tidak mereka indahkan, bahkan mereka mem- 
bunuh unta yang dilarang Nabi Saleh untuk diganggu. Oleh karena itu, Allah 
menimpakan malapetaka yang dahsyat berupa petir yang menghancurkan 
mereka semua, kecuali orang-orang yang beriman. Pada ayat-ayat berikut ini 
diterangkan kisah Nabi Lut dan kaumnya pula. Sebagaimana halnya dengan 
kaum Samud, kaum Nabi Lut pun telah mendustakan rasul yang diutus kepada 
mereka. Maka Allah telah menimpakan kepada mereka bencana yang dahsyat 
pula dan memusnahkan mereka semua, kecuali orang-orang yang beriman. 


Tafsir 
(160-161) Pada ayat ini diterangkan bahwa kaum Nabi Lut telah 
mendustakan seruan Nabi Lut yang diutus Allah kepada mereka. Nabi Lut 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 135 


menyeru mereka agar bertakwa kepada Allah, Tuhan Pencipta mereka 
semuanya. 

Nabi Lut adalah anak Haran bin Terah, saudara Nabi Ibrahim. Oleh karena 
itu, Lut adalah kemenakan Nabi Ibrahim. Lut beriman kepada apa yang 
disampaikan pamannya, BA sebagaimana disebut dalam firman A Ilah: 


£ » 15 Pa AL ATA (aa he 
SEGI SANG PIA aa 
Maka Lut membenarkan Tana aa Dan dia (Ibrahim) berkata, 
“Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) 


Tuhanku: sungguh, Dialah Yang Maha Perkasa, Mahabijaksana.” (al- 
'Ankabpt/29: 26). 


Nabi Lut tinggal bersama Nabi Ibrahim di kota Ur, kemudian pindah 
bersamanya ke Palestina dan melawat ke Mesir. Dari Mesir ia kembali ke 
Palestina bersama Ibrahim. M ereka kemudian berpisah, Nabi Lut pergi ke 
Sodom, sedang Ibrahim tetap di Palestina. Kota Sodom terletak di daerah 
Yordania sekarang, di pantai Buhairah (danau) Lut. Buhairah Lut ialah di 
bagian selatan Laut Mati. Jadi kota Sodom tidak berapa jauh dari Baitul 
M akdis. (Lihat kosakata “Lut”). 

(162-164) Penduduk kota Sodom (Sadum) adalah penduduk yang sangat 
buruk budi pekertinya. Mereka menyembah patung-patung di samping me- 
nyembah Allah. Oleh sebab itu, Nabi Lut menyeru mereka agar menyembah 
Allah semata, bertakwa kepada-Nya, dan mengikuti ajaran yang dibawanya. 
Sebagaimana halnya dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh, Nabi Lut 
pun telah menyampaikan kepada kaumnya bahwa ia adalah rasul yang 
benar-benar diutus kepada mereka untuk menyampaikan agama Allah. Ia 
tidak mengharapkan upah dari mereka sebagai imbalan dari seruan yang 
telah disampaikannya. Ia hanya mengharapkan upah dari Allah yang telah 
mengutusnya seperti juga para nabi yang lain. 

(165-166) Nabi Lut memberikan peringatan kepada kaumnya, yang selalu 
melakukan hubungan homoseksual, dan meninggalkan istri-istri mereka. 
Perbuatan homoseks itu mereka lakukan di muka umum, di balai-balai 
pertemuan yang disaksikan oleh orang banyak. Perbuatan mereka itu 
dianggap menganjurkan agar orang lain berbuat seperti mereka. Allah 
berfirman: 


#2» 14, A » » 7 AA “ PA 2 
aah Di : bag ai PAN tan yA 


EA 2 INA 
Oka 14 PE Ad PATRA GI 


Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia Haha kepada kaumnya, “M engapa 
kamu mengerjakan perbuatan f#fisyah (keji), padahal kamu melihatnya 
(kekejian perbuatan maksiat itu)?” Mengapa kamu mendatangi laki-laki 


136 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, 
kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (an- 
Naml/27: 54-55). 


Di samping melakukan homoseks, kaum Nabi Lut juga merampok dan 
merampas harta orang-orang yang lewat dan membawa barang-barang 
perniagaan. 

Praktek seks sejenis (homoseks dan lesbian) sangat dilarang oleh Islam. 
Praktek ini sangat tidak sehat. Perilaku seksual yang menyimpang ini 
menimbulkan banyak penyakit baru, seperti penyakit AIDS dan herpes. 
Kedua penyakit ini tidak dikenal pada beberapa generasi yang lalu. Namun 
pada saat sekarang, kedua penyakit sudah menyebar secara luas dengan 
pesatnya. 

Praktek homoseks, di samping perilaku seksual menyimpang lainnya, 
seperti berganti-ganti pasangan atau praktek pelacuran, merupakan cara 
penyebaran virus AIDS yang paling umum. Penyakit ini sebagian besar 
(9076) disebarkan dengan cara perilaku seksual yang menyimpang. Beberapa 
cara penularan AIDS lainnya adalah dengan transfusi darah yang sudah 
tercemar virus AIDS dan pemakaian jarum suntik yang tidak steril. 
Sedangkan penularan dari ibu kepada janin yang dikandungnya tidak terlalu 
besar, yaitu di bawah 1074. 

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda: 


NA Pe NN pa pian 
(Oa al ye el cp Id an GAN NN Gu TAK 


Perbuatan zina tidak sekali-kali muncul pada suatu kaum, sehingga mereka 
melakukannya dengan terang-terangan, kecuali mereka akan ditimpa 
penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya yang belum ada pada umat 
sebelumnya. (Riwayat Ibnu M Hah dari Ibnu Umar) 


Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa saat manusia mulai melakukan 
perilaku seksual yang tidak normal, maka akan muncul penyakit baru yang 
belum pernah ada sebelumnya, dan menyebar di antara umat manusia. Saat 
ini, kita baru mengerti apa yang dimaksudkan hadis itu, yang diucapkan 
Nabi Muhammad saw sekitar 1400 tahun yang lalu. 

(167) Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Lut, bahkan 
mereka mengancam akan membunuh dan mengusir Lut dan orang-orang 
yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka makin hari makin 
bertambah dan mereka menantang Nabi Lut agar mendatangkan azab yang 
diancamkan itu. 

(168) Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya bahwa ia lepas tangan dari 
perbuatan kaumnya dan sangat benci kepada perbuatan itu. Nabi Lut yakin 
bahwa ancaman apa pun yang diberikan kaumnya, tidak akan dapat 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 137 


memudaratkannya, karena semuanya itu adalah dari Allah dan atas 
kehendak-N ya. 

(169) Nabi Lut berdoa kepada Allah agar ia dan keluarganya dilepaskan 
dari azab yang akan menimpa kaumnya akibat perbuatan-perbuatan mereka 
yang keji itu. Ia juga memohon agar dijauhkan dari azab Allah, baik di dunia 
maupun di akhirat. 

(170-171) Allah mengabulkan doa Nabi Lut dengan mendatangkan 
malapetaka kepada kaumnya yang ingkar. Allah menyelamatkan Lut dan 
keluarganya kecuali istrinya yang durhaka. Dalam ayat ini tidak diterangkan 
kejadian yang terjadi sebelum malapetaka menimpa kaum Nabi Lut. Akan 
tetapi, pada surah yang lain diterangkan bahwa sebelum azab itu datang, 
Allah mengutus kepada Nabi Lut malaikat yang menyamar sebagai pemuda 
tampan, untuk membinasakan mereka. Sebelum datang kepada mereka, 
malaikat tersebut mampir lebih dahulu di rumah Ibrahim. Allah berfirman: 


Po ATAP AAA ANA PA LS 
D KA DELETE EA SALE AI 
Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah urusanmu yang penting, wahai para 


utusan?” (Mereka) menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum 
yang berdosa.” (al-! ijr/15: 57-58). 


Setelah para malaikat yang berupa pemuda-pemuda tampan itu sampai ke 
rumah Nabi Lut, maka penduduk Sodom lalu mendatangi rumahnya. M ereka 
bermaksud hendak melakukan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Lut 
itu. Nabi Lut berusaha melarang mereka berbuat demikian dengan menawar- 
kan putri-putrinya (perempuan penduduk kota itu) untuk mereka nikahi. 
Nabi Lut berkata kepada mereka bahwa putri-putrinya itu adalah suci bagi 
mereka dan dia meminta agar tidak menyentuh tamu-tamunya. Nabi Lut 
mencela mereka dengan mengatakan bahwa apakah tidak ada seorang pun 
yang berakal di antara mereka. Firman A Ilah: 


GI one GT s4 US LN LA NA ya» BKD Pn KA Te 
IA yan MN PIR ITE AAA 

£, .G Ist 2» Pe ta L 2. do Ge 23 -A T.P 

KI AAN JP Yan! Iyasa SI 
Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu 
melakukan perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putri 
(negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan 


janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah 
di antaramu orang yang pandai?” (Hud/11: 78). 


Penduduk Sodom menolak tawaran Nabi Lut dengan mengatakan bahwa 
mereka tidak berkehendak sedikit pun kepada putri-putrinya. M ereka tetap 
membangkang. 


138 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Kemudian malaikat-malaikat itu memperkenalkan diri kepada Nabi Lut 
dan mengatakan bahwa mereka diutus Allah untuk membinasakan penduduk 
Sodom yang durhaka. Penduduk Sodom itu tidak akan dapat berbuat apa-apa 
terhadap Nabi Lut. 

Tatkala penduduk Sodom menyerbu rumah Nabi Lut, Allah menjadikan 
mereka tidak dapat melihat Nabi Lut dan malaikat-malaikat itu. Kemudian 
Allah memerintahkan kepada Nabi Lut agar meninggalkan kota Sodom di 
malam hari, bersama dengan keluarganya, selain istrinya karena akan 
dibinasakan bersama penduduk Sodom. 

Allah memerintahkan agar pada waktu meninggalkan Sodom, tidak 
seorang pun di antara mereka menoleh ke belakang. M ereka lalu melaksana- 
kan perintah itu. Allah berfirman: 


Ta SI IN Gaga Aa UE CN SIEISULALG 


- Sae TER SEA AAA MAYA 


Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah 
para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu 
pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun 
di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya 
dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat 
terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu 
sudah dekat?” (Hud/11: 81). 


(172-173) Setelah tiba waktu yang dijanjikan, Allah menghujani dengan 
amat dahsyat penduduk Sodom dengan batu dari tanah liat yang membatu, 
dan negeri mereka ditelungkupkan oleh Allah. Dengan demikian, hancurlah 
penduduk kota Sodom beserta kotanya. Allah berfirman: 


Ba aan pa rar 
Ore Lp #1 EN pap Lb TA ta Sep KAA 


M aka ketika keputusan K ami datang, K ami aneka negeri kaum 
Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang 
terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari 
orang yang zalim. (Hud/11: 82-83). 


Tidak lama setelah kaum Nabi Lut hancur, negeri mereka lalu digenangi 
air. Akhir-akhir ini telah ditemukan bekas-bekas kota Sodom yaitu di pantai 
BuYairah Lut, di bagian selatan Laut Mati (al-Bayrul M ayyit). Adapun Nabi 
Lut dan pengikutnya pindah ke Zoar, sebuah kota tua di Kanaan. 


JUZz 19 26. ASY -SYU'AR? ' 139 


(174) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Lut dan 
keluarganya, kecuali istrinya, serta membinasakan orang-orang durhaka itu. 
Ini merupakan bukti nyata atas kebenaran Nabi Lut sebagai rasul yang diutus 
Allah kepada penduduk Sodom. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang 
memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan itu, sehingga 
sedikit sekali di antara mereka yang beriman dan mengikuti rasul-N ya. 

(175) Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan sangat keras 
pembalasan-N ya kepada para hamba-Nya yang ingkar. Dia M aha Penyayang 
kepada hamba-Nya, dan kasih sayang-Nya itu adalah tetap, tidak pernah 
putus. 


Kesimpulan 

1. Allah mengutus Nabi Lut kepada penduduk kota Sodom untuk 
menyampaikan agama Allah kepada mereka. 

2. Pokok-pokok agama yang disampaikan Nabi Lut itu ialah agar 
menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak mempersekutukan-N ya 
dengan sesuatu yang lain, melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan 
menghentikan larangan-larangan-N ya. 

3. Nabi Lut menyatakan bahwa ia adalah rasul yang diutus Allah kepada 
mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan meminta upah sedikit pun atas 
seruan yang disampaikannya. Upahnya hanyalah dari Allah yang 
mengutusnya. 

4. Penduduk kota Sodom mempunyai kebiasaan yang buruk dan keji, yaitu 
mempersekutukan Allah, melakukan homoseksual di muka umum, dan 
suka merampok. 

5, Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Lut. Oleh karena itu, 
mereka ditimpa malapetaka berupa hujan batu dan Tuhan membalikkan 
negeri mereka, sehingga yang atas menjadi bagian yang bawah. Kisah 
Nabi Lut dan penduduk Sodom diterangkan Allah agar menjadi 
pelajaran bagi manusia. 


140 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


KISAH NABI SYUAIB DAN KAUMNYA 


P PAT ONG ap AAA INN AP COP SA 
SU A Dat Kanney Naa 253035 
PAKSA 
KAM NN RA MEA TES S 2 
NA 
EA ea ANA KA PON EL ANA LP 
PAMA KATA Pen eat 2 3 yaa 
PK akan ogb 2 BNN PAI Hy An 

SN Saha 
Terjemah 


(176) Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul: (177) ketika 
Syuaib berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? (178) 
Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (179) 
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku: (180) dan aku tidak 
meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu: imbalanku hanyalah dari 
Tuhan seluruh alam. (181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 
merugikan orang lain: (182) dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 
(183) Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak- 
haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi: (184) dan bertakwalah 
kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang ter- 
dahulu.” (185) Mereka berkata, “Engkau tidak lain hanyalah orang-orang 
yang kena sihir, (186) dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan 
sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. 
(187) Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau 
termasuk orang-orang yang benar." (188) Dia (Syuaib) berkata, “Tuhanku 
lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (189) Kemudian mereka 
mendustakannya (Syuaib), lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 141 


Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. (190) Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah, tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. (191) Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah 
yang M aha Perkasa, M aha Penyayang. 


Kosakata: 
1. Aj Xab al-Aikah SV DEA (asy-Syu'ar2/26: 176) 

Berbicara tentang “AjYitb al-Aikah” tentu tidak bisa lepas dari 
pembicaraan tentang Syuaib dan M adyan. Kata “aikah” umumnya diartikan 
para mufasir dengan “hutan,” ada pula yang mengartikan “lembah, wadi.” 
Al-M u'jam al-M ufafras li Alf48 al-Gur'4n al-K arm mengartikan kata aikah 
sebagai pohon belukar. Tentu letaknya di Madyan, tempat Nabi Syuaib 
diutus. Aj Y4bul Aikah ialah suatu masyarakat Nabi Syuaib, tempat tinggal 
mereka di daerah pepohonan yang lebat. Akan tetapi, arti ini tidak begitu 
penting. Kedua kata ini di dalam al-Gur'an terdapat dalam al-! ijr/15: 78, 
asy-Syu' ar#/26: 176, & 4d/38: 13 dan 94/50: 14. 

Dalam Surah al-! ijr/15: 78, mereka dilukiskan sebagai orang-orang 
zalim atau durjana. Ayat yang agak terinci mengenai ini terdapat dalam asy- 
Syu'ar#/26: 176-191. Dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa para penghuni 
hutan itu telah mendustakan nabi-nabi mereka, termasuk Nabi Syuaib, yang 
memperkenalkan diri kepada mereka tanpa mengharapkan imbalan, 
mengajak bertakwa kepada Allah dan mau menaatinya. Mereka adalah 
masyarakat pedagang yang suka menipu. Syuaib mengingatkan mereka agar 
jangan bertindak merugikan orang lain, mengecoh dalam berdagang, 
memalsukan dagangan dan mempermainkan timbangan dan sukatan. Akan 
tetapi, mereka berbalik menuduh Syuaib sudah kena sihir, pendusta, dan dia 
tidak berbeda dengan mereka, manusia biasa. Dia ditantang agar 
membuktikan kenabiannya dengan menjatuhkan kepingan-kepingan dari 
langit, seperti halnya dengan Nabi M uhammad yang menghadapi tantangan 
Ouraisy (al-Isr#/17: 92). Para penghuni hutan itu kemudian mengalami 
bencana yang membinasakan mereka. (Lihat juga Kosakata “Syuaib” dan 
“Madyan”) 


2. Al-Jibillah al-Awwal?n 3301 ala (asy-Syu'ar4/26: 184) 


Al-Jibillah al-awwal?n artinya umat terdahulu. Akar katanya (jim-ba'- 
lam) arti dasarnya adalah berkumpulnya sesuatu dan meninggi. Dari sini 
muncul kata “jabal” artinya gunung. Jika kita mendengar kata gunung maka 
yang terbenak dalam hati kita ialah sesuatu yang besar, tinggi, kekar. Al- 
Jabal atau jibill juga diartikan dengan kelompok manusia yang banyak 
(Lihat Surah Y 4s?n/36: 62). Al-Jabal diartikan juga dengan karakter atau 
sifat yang ada pada seseorang yang sulit untuk diubah sebagaimana sulitnya 


142 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


mengalihkan gunung. Jika dikatakan: Fulan Jabal artinya si Fulan 
mempunyai pendirian yang kokoh bagaikan gunung. 

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Nabi Syuaib kepada kaumnya agar 
mereka bertakwa kepada Allah yang menciptakan mereka dan Yang 
menciptakan kaum sebelum mereka. Dengan melihat arti dasar dari kata ini 
bisa dibayangkan bahwa kaum sebelum mereka terdiri dari umat yang 
banyak dengan perawakan mereka yang besar dan kekar. Mereka 
mempunyai watak dan karakter yang sulit untuk diubah. 


3. A8- ullah Aa (asy-Syu'ar#/26: 189) 


Kata a8-$ullah jamaknya Sulal-$ilal berarti awan, dari fi'il Salla-yasallu- 
Sal#atan, yang berarti teduh, redup, mendung, berawan. Siksa hari berawan 
yang disebut dalam ayat 189 Surah asy-Syu'art di atas adalah siksa yang 
bersumber dari awan berupa guntur dan kilat yang sahut-menyahut, sehingga 
memorak-porandakan bangunan dan membinasakan orang-orang kafir. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tingkah laku jelek penduduk Sodom, 
kaum Nabi Lut. Mereka suka merampok, menyamun, dan melakukan 
perbuatan homoseks di bumi. Sekalipun Nabi Lut telah berusaha menyeru 
mereka ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, 
mereka tetap ingkar kepada Nabi Lut. Oleh karena itu, Allah menimpakan 
kepada mereka malapetaka yang dahsyat berupa hujan batu dan 
membalikkan negeri mereka. 

Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tingkah laku penduduk M adyan, 
kaum Syuaib. Mereka suka mengurangi timbangan dan takaran dalam 
berjual beli, menurunkan harga barang agar mereka dapat membeli dengan 
murah, serta suka berbuat onar dan kerusakan di bumi. Kepada mereka 
diutus Nabi Syuaib untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Akan 
tetapi, mereka tetap ingkar sehingga Allah membinasakan mereka dengan 
sambaran petir yang dahsyat. 


Tafsir 

(176-177) Ayat ini menerangkan bahwa penduduk M adyan, yang disebut 
juga kabilah M adyan, telah mendustakan Nabi Syuaib yang menyeru mereka 
agar bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan 
meninggalkan larangan-Nya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa tindakan 
penduduk Madyan itu sama hukumnya dengan mendustakan para rasul, 
karena mendustakan seorang rasul sama artinya dengan mendustakan semua 
rasul yang diutus Allah. Menurut Ibnu Kasir, penduduk M adyan dan Aikah 
adalah satu kabilah. Hanya di dalam Al-9ur'an kadangkala mereka 
diungkapkan sebagai penduduk Madyan dan kadangkala disebut sebagai 
penduduk A ikah. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 143 


Kabilah Madyan adalah satu kabilah yang mendiami daerah di sekitar 
Teluk Agabah dan tempat sebelah utaranya. Madyan ialah eponim dari 
nenek moyang mereka, Madyan. Madyan adalah salah seorang putra Nabi 
Ibrahim. Kehidupan mereka pada waktu itu sejahtera. Mereka berbahagia, 
dan berkedudukan sebagai saudagar. Kota yang terbesar di daerah M adyan 
ini pun dinamai pula Madyan. Kota ini terletak di tengah-tengah daerah 
Madyan di pantai timur Laut Merah segaris lintang dengan Tabuk. Yang 
dimaksud dengan penduduk Aikah pada ayat di atas adalah penduduk 
M adyan. 

Sebagian mufasir berpendapat bahwa Nabi Syuaib diutus setelah Nabi 
M usa. Sebagian yang lain mengatakan sebaliknya, yaitu sebelum pengutusan 
Nabi M usa. 

(178-180) Syuaib menyeru penduduk Madyan, seperti yang telah 
dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Ia menerangkan kepada mereka 
bahwa tugasnya tidaklah untuk mencari harta kekayaan, kekuasaan, atau 
keuntungan duniawi. Oleh karena itu, ia tidak akan mengambil upah dari 
mereka untuk seruannya itu. Upahnya akan diberikan Allah yang telah 
mengutusnya. 

Dalam Surah Hud/11 diterangkan pula bahwa Syuaib mengajak kaumnya 
agar mereka hanya menyembah Allah. Allah berfirman: 


aa CAN, LAN AE CA MAL 


Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia 
berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain 
Dia. (Hud/11: 84). 


(181-184) Di samping menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, 
penduduk Madyan juga berbuat dosa dan melakukan kejahatan lain, di 
antaranya: 

1. Mengurangi timbangan dan takaran pada waktu menjual dan minta 
dilebihkan pada waktu membeli. 

2. Menurunkan harga barang-barang agar mereka dapat membeli barang- 
barang itu dengan harga yang amat rendah. 

3. Membuat onar dan kerusakan di bumi. 


Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk 
menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk 
menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun 
membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah 
perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di 
bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi 
mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Allah 
berfirman: 


144 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


In YA Ag AG NC $ Ga 4 KENA KE IN 


Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu ie kamu orang yang 
beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.” (Hud/11: 86). 


Yang dimaksud dengan sisa keuntungan dari Allah (bagiyyatull #h) ialah 
keuntungan yang halal dalam perdagangan sesudah menyempurnakan 
takaran dan timbangan. 

Syuaib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu 
bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluk- 
Nya. Oleh karena itu, mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu, 
dan takut kepada azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang 
berbuat kejahatan. Dialah yang menciptakan segala yang ada, termasuk 
mereka. Diciptakan-Nya dari tidak ada kepada ada untuk mengadakan 
kemaslahatan di bumi. Allah pernah menciptakan orang-orang yang mem- 
punyai kekuatan dan kemampuan yang lebih kuat dan besar dari mereka, 
serta mempunyai harta dan kekayaan yang lebih banyak, seperti kaum Hud 
yang pernah mereka katakan sebagai kaum yang lebih kuat dan perkasa dari 
mereka. Karena kezaliman dan kejahatan umat-umat dahulu itu, Allah 
mengazab dan menimpakan malapetaka yang besar kepada mereka. 

(185-187) Sekalipun Syuaib telah mengingatkan kaumnya, tetapi mereka 
tetap ingkar dan kafir. Bahkan mereka mencela Syuaib dan memandang 
ringan ancaman Allah yang disampaikan kepada mereka dengan menyatakan 
bahwa: pertama, Syuaib termasuk salah seorang yang kena sihir, yang 
mengatakan dan melakukan sesuatu hanya berdasarkan khayalan dan angan- 
angan belaka. Syuaib seorang manusia biasa seperti mereka, tidak memiliki 
kelebihan apa pun dari mereka, dan bahkan ia seorang yang rusak akalnya. 

Mereka mendustakan Syuaib, dan tidak percaya sedikit pun bahwa dia 
adalah rasul Allah yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, mereka 
mengingkari Nabi Syuaib, menghalangi orang lain mendatanginya, dan 
mengancam orang-orang yang beriman kepadanya. Akan tetapi, Syuaib terus 
menasihati dan mengingatkan mereka. Syuaib adalah nabi yang sangat pintar 
berdebat dengan kaumnya. Dalil-dalil dan argumennya amat kuat, sehingga 
para mufasir menjulukinya dengan Khtib al-Anbiyt (ahli pidato di antara 
para nabi). 

Namun demikian, penduduk M adyan tetap membangkang dan menyang- 
kal seruan Syuaib. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa mereka tidak 
paham apa yang dikatakannya, padahal seruan itu sudah jelas dan terang. 
Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Syuaib orang lemah, seakan- 
akan mereka mengira bahwa kekuatanlah yang menjadi ukuran kebenaran 
dan keadilan. Kadang-kadang mereka mengancam akan membunuh Syuaib, 
dan mengusir para pengikutnya yang beriman dari negeri itu apabila Syuaib 
dan orang-orang yang beriman itu tidak kembali kepada agama mereka. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 145 


Kaum Syuaib juga mengingatkan masyarakat bahwa mereka akan merugi 
kalau mengikuti agama Syuaib karena melarang mereka mengurangi takaran 
dan timbangan. M ereka merasa heran kepada Syuaib yang melarang mereka 
menyembah sembahan nenek moyang mereka, dan berbuat apa yang mereka 
sukai terhadap harta mereka. Mereka mencela Syuaib tentang kesalahan- 
kesalahan yang telah diperbuatnya. Mereka mengejek dengan sinis salat 
yang dikerjakan Syuaib. Allah berfirman: 


M ereka berkata, “Wahai Syuaib! Kesan agamamu yang Ken agar 
kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang 
kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? 
Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan 
pandai.” (Hud/11: 87). 


DEAL 233, TA YON ee) 2 Lane ra 


Mereka berkata, “Wahai Syuaib! Kami tidak banyak AAN tentang apa 
yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau 
seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu 
kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang 
berpengaruh di lingkungan kami.” (Hud/11: 91). 


Kedua, Jika Syuaib benar-benar seorang nabi dan rasul Allah, maka ia 
diminta untuk menurunkan kepada mereka (kaum Syuaib) gumpalan- 
gumpalan dari langit, sebagaimana yang telah diancamkannya. Sikap kaum 
Syuaib ini sama dengan sikap kaum Ouraisy ketika menentang Nabi 
Muhammad agar beliau memancarkan air dari bumi untuk mereka, 
mendatangkan sebuah kebun dan kurma serta anggur yang indah, 
mendatangkan azab dengan menjatuhkan kepingan-kepingan dari langit yang 
menimpa mereka, atau mendatangkan sebuah rumah emas dan sebagainya. 
(Baca Surah al-Isr#/17: 90-93). 

(188) Ungkapan ayat ini merupakan jawaban Syuaib terhadap peng- 
ingkaran dan penantangan kaumnya dengan mengatakan bahwa ia tidak 
diutus untuk menjadikan mereka beriman dengan memasukkan iman ke 
dalam hati mereka. Ia juga tidak bertugas menghisab amal perbuatan 
mereka, serta menghukum dan menimpakan azab kepada mereka. Tugasnya 
hanya menyampaikan agama Allah kepada kaumnya. Adapun menjadikan 


146 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


seseorang itu beriman, menghisab perbuatan manusia, dan menimpakan azab 
adalah hak Allah semata, karena Dia adalah Yang Mahakuasa dan lebih 
mengetahui segala perbuatan manusia. 

(189) Karena penduduk Madyan tetap membangkang, Syuaib mengan- 
cam dengan menyuruh mereka menunggu azab yang akan didatangkan 
Allah. Pada waktu yang dijanjikan Allah, datanglah malapetaka yang 
dahsyat menimpa mereka. Pada hari itu, mereka merasakan terik panas yang 
sangat menyesakkan napas. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong 
mereka dari keadaan yang demikian, apakah berupa naungan rumah, ataupun 
air yang dapat diminum, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka ke luar ke 
tanah lapang dan bernaung di bawah segumpal awan yang menyejukkan. 
Dalam keadaan demikian, turunlah azab Allah berupa sambaran petir yang 
dahsyat yang ke luar dari gumpalan awan itu, dengan suara yang keras, dan 
menyebabkan bumi berguncang. Mereka semua mati tersungkur dengan 
muka tertelungkup ke tanah. Keadaan mereka itu seperti keadaan kaum Nabi 
Saleh yang ditimpa azab Allah sebelumnya. Adapun Nabi Syuaib dan orang- 
orang yang beriman diselamatkan Allah dari azab itu. 

(190) Semua kejadian yang terdapat dalam kisah Syuaib dan kaumnya, 
yaitu kehancuran penduduk Madyan yang mengingkari seruan Syuaib dan 
penyelamatan orang-orang yang beriman dari sambaran petir dan gempa, 
merupakan bukti atas kebenaran Syuaib sebagai rasul Allah. Sekalipun 
demikian, orang-orang musyrik M ekah serta manusia yang tidak mau meng- 
ambil pelajaran daripadanya, tetap tidak beriman kepada Nabi M uhammad. 

(191) Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang menunjukkan manusia 
kepada jalan yang benar, yang dapat mengangkat manusia ke tempat yang 
mulia dan terpuji, adalah Tuhan Y ang M ahaadil, M ahakeras tuntutan-N ya, 
dan M ahakekal rahmat-N ya terhadap orang-orang yang beriman. 


Kesimpulan 

1. Allah telah mengutus Nabi Syuaib kepada penduduk Madyan untuk 
menyampaikan agama Allah kepada mereka. 

2. Pokok-pokok seruan Nabi Syuaib ialah: 

a. Agar kaumnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, meninggalkan 
penyembahan kepada selain-N ya. 

b. Meninggalkan perbuatan yang tidak baik seperti mengurangi takaran 
dan timbangan, serta menurunkan harga barang-barang agar mereka 
dapat membeli dengan murah, untuk dijual dengan harga mahal. 

c. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. 

d. Tidak membuat kebinasaan di bumi, seperti menyamun, merampok, 
membunuh, mencuri, dan lain-lain. 

3. Sekalipun Syuaib telah berusaha menyeru kaumnya, namun mereka 
tetap tidak beriman, bahkan menentang Syuaib dengan mengatakan: 

a. Syuaib adalah orang yang kena sihir. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 147 


b. Kalau benar ia seorang rasul Allah, ia diminta untuk menurunkan 
azab yang dijanjikan itu kepada mereka. 

4, Karena mereka tetap ingkar dan kafir, maka Allah membinasakan 
mereka dengan sambaran petir yang dahsyat dan mematikan mereka 
semuanya. Adapun Syuaib dan orang-orang yang beriman diselamatkan 
Allah dari azab itu. 

5. Kisah Syuaib dan kaumnya hendaklah menjadi iktibar dan pelajaran bagi 
manusia, agar mereka beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-N ya, 
sehingga mereka tidak ditimpa azab seperti yang dialami orang-orang 
dahulu itu. 


AL-0OUR'AN WAHYU DARI ALLAH 


3 B3 aan ISU Mba LlU Len, 23 SAT 
Gan OA HAK Olfnha al Lana 
/ ” 


P 
NU AAA 
Dog bp 
Terjemah 


(192) Dan sungguh, (Al-Our'an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan 
seluruh alam, (193) Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), 
(194) ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang 
memberi peringatan, (195) dengan bahasa Arab yang jelas. (196) Dan 
sungguh, (Al-Gur'an) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. 
(197) Apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama 
Bani Israil mengetahuinya? (198) Dan seandainya (Al-Our'an) itu Kami 
turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, (199) lalu dia 
membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir): niscaya mereka tidak 
juga akan beriman kepadanya. (200) Demikianlah, Kami masukkan (sifat 
dusta dan ingkar) ke dalam hati orang-orang yang berdosa, (201) mereka 
tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih, 


148 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(202) maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka 
tidak menyadarinya, (203) lalu mereka berkata, “Apakah kami diberi 
penangguhan waktu?" 


Kosakata 
1. Bilisin 'Arabiy M ub?n On ena oluk (asy-Syu'art/26: 195) 


Kata lisin diambil dari fi'il Iasina- -yalsanu- lasanan berarti fasih lidahnya. 
Jamaknya adalah alsinah berarti lidah, bahasa. Kata 'araby berarti bangsa 
Arab yang sebenarnya, diambil dari fi'il aruba-ya'rubu-'arabatan-'uruban- 
'araban yang berarti berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Lisin al-'arab 
artinya bahasa Arab. Kata lisan yang diiringi oleh kata sifat 'arabiy sehingga 
menjadi listn 'arabiy mengandung pengertian khusus, yaitu bahasa Al- 
Our'an. Pengertian ini dapat ditemukan antara lain dalam Surah an- 
NaXl/16:103, asy-Syu'art/26:195 dan al-A Yg#f/46:12. Jadi pengertian bi 
lisan “arabiyyin mub?n adalah dengan bahasa Arab yang jelas, atau dengan 
bahasa Al-Our'an yang jelas. 


2. 'Ulamt (ale (asy-Syu'ar#/26: 197) 


Kata “ulamt adalah bentuk jamak dari kata “al3m yang terambil dari akar 
kata yang berarti mengetahui secara jelas. Oleh karena itu, semua kata yang 
terbentuk oleh huruf-huruf 'ain, lam, dan mim, selalu menunjuk kepada 
kejelasan, seperti 'alam/bendera, 'alam/alam raya atau makhluk yang 
memiliki rasa atau kecerdasan, alamah/alamat. 

Banyak pakar agama seperti Ibnu 'Asyur dan a-? abtabt? memahami 
kata 'ulamt dalam arti yang mendalami ilmu agama. A -? abtab:#? menulis 
bahwa mereka itu adalah yang mengenal Allah dengan nama, sifat, dan 
perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka 
menjadi tenang, keraguan dan kegelisahan menjadi sirna, dan tampak pula 
dampaknya dalam kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan 
ucapan mereka. ? #hir bin 'Asyur menulis bahwa yang dimaksud dengan 
ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syariat. 

Sayyid @u'b mengatakan, “Ulama adalah mereka yang memperhatikan 
kitab yang menakjubkan itu (Al-Our'an). Oleh karena itu, mereka mengenal 
Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka mengenal-Nya melalui 
hasil ciptaan-Nya, mereka menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya, 
serta merasakan hakikat kebesaran-Nya dengan melihat hakikat kepada-Nya 
serta bertakwa sebenar-sebenarnya." 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kisah beberapa orang rasul dengan 
kaumnya dan disebutkan bahwa orang-orang yang mendurhakai mereka 
akan dibinasakan Allah. Adapun para rasul dan orang-orang yang beriman 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 149 


diselamatkan Allah. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bahwa Al-Our'an 
yang memuat kisah para nabi dan umatnya itu benar-benar berasal dari 
Allah. Al-Gur'an diturunkan kepada hamba-Nya, Muhammad saw, dengan 
perantaraan malaikat Jibril, memakai bahasa Arab, berisi kabar gembira 
yang disampaikan kepada hamba-hamba-N ya yang mau bertakwa. 


Tafsir 

(192-195) Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa Al-Gur'an yang 
diturunkan kepada Muhammad adalah kitab suci yang berasal dari Tuhan 
semesta alam. Diturunkan kepada Muhammad secara berangsur-angsur 
dengan perantaraan Jibril, malaikat yang bertugas membawa wahyu kepada 
para rasul. Al-Our'an itu ditanamkan ke dalam hati Muhammad, maksudnya 
ialah Al-Gur'an itu dibacakan oleh Jibril sedemikian rupa sehingga Nabi 
M uhammad memahami betul arti dan maksudnya. Dengan pemahaman dan 
pengertian yang demikian, maka Nabi Muhammad mudah menyampaikan 
kepada umatnya dan umatnya mudah pula menerimanya. 

Sebagai contoh, ketika Surah al-An' tm yang ayatnya berjumlah 165 ayat 
dan Surah Yusuf sebanyak 111 ayat diturunkan sekaligus, Rasulullah 
langsung menerima dan menghafalnya. Ini bukti bahwa Al-Our'an telah 
dihunjamkan ke hati Rasul oleh malaikat dengan lisannya. 

Allah menerangkan bahwa Al-O9ur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab 
yang jelas dan fasih serta gaya bahasa yang indah. Di dalamnya terdapat pula 
ayat-ayat yang menantang orang-orang musyrik M ekah agar membuat ayat- 
ayat yang lain seperti ayat-ayat Al-Gur'an itu, kalau mereka tidak percaya 
bahwa Al-Our'an itu diturunkan dari Allah dan hanyalah buatan Muhammad 
sendiri. Akan tetapi, mereka tidak mampu menandinginya, walaupun dengan 
membuat satu surah pun yang sefasih dan seindah gaya bahasa Al-9ur'an. 
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi orang-orang musyrik M ekah itu 
untuk mengatakan bahwa AI-Our'an itu hanyalah buatan Muhammad semata. 
Tegasnya, kendati Al-Gur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, yakni 
bahasa mereka sendiri, tetapi mereka tidak mampu menandingi ayat-ayatnya. 
Kalau Muhammad dapat membuat Al-Gur'an, tentu menurut logikanya, 
mereka juga dapat membuatnya, karena sama-sama bangsa Arab dan sama- 
sama berbahasa Arab. 

M ereka memahami ayat-ayat Al-Our'an itu, mengetahui keindahan gaya 
bahasanya, dan meyakini bahwa Al-Our'an itu bukan bersumber dari 
manusia. Mereka mengetahui betul sampai di mana batas kemampuan 
manusia, namun mereka tetap tidak mau beriman kepadanya karena sifat 
takabur dan keingkaran yang berurat dan berakar pada diri mereka. 

(196) Ayat ini menerangkan bahwa Al-Gur'an yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad itu telah diisyaratkan dalam kitab-kitab Allah yang 
diturunkan kepada para rasul-Nya terdahulu. Dalam ayat yang lain Allah 
berfirman: 


150 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


SANA AA Teng Aan apa NE SN 


P YA GAN 22 ye Pp ba RL 
rena PI nalAra Haag 


Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, “Wahai Bani Israil! 
Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang 
turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang 
rasul yang akan datang setelahku, yang namanya A hmad (M uhammad).” (ai - 
taff/61: 6). 


Di samping adanya isyarat-isyarat akan turun-Nya Al-Our'an dalam 
kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu, juga telah ada 
nubuat-nubuat tentang akan diutusnya Nabi Muhammad. Sekalipun kitab 
Taurat yang sekarang telah dicampuri tangan-tangan manusia, ada yang 
ditambah, dikurangi, dan sebagainya, namun masih terdapat ayat-ayat yang 
menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan 
membawa syariat yang sempurna. Firman A Ilah: 


INA 22 2 Ke 2S SES NG: IN SALIM 
aah agus, 73 Ta 22X ENYA PE YO j2 21, 
Ga » 1 na VGA AE SAY TE ee: 25 


2223 LA 24 CI Haa POR CITA ANI Pe 
Be 47 Kiko ika ena Pen 2 ena sana sara 


(Y aitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca 
tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 
ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan 
mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi 
mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan 
membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 
A dapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolong- 
nya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (AI- 
Our'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (al-A "7477: 157) 


(197) Ayat ini menerangkan bahwa di samping diberitakan dalam T aurat 
dan Injil, kedatangan dan kenabian M uhammad saw itu juga ditegaskan oleh 
ulama-ulama Yahudi yang hidup di Madinah pada waktu itu. Mereka 
mengatakan bahwa sebenarnya terdapat di dalam Taurat dan Injil isyarat- 
isyarat atau keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad. Oleh karena 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' Isi 


itu, banyak orang-orang musyrik Mekah yang pergi ke M edinah menemui 
ulama-ulama Y ahudi untuk menanyakan berita-berita tentang Nabi M uhammad. 

A f£aa' labi menerangkan dari Ibnu 'Abbis bahwa orang-orang musyrik 
Mekah pernah mengutus utusan ke Madinah menemui pendeta-pendeta 
Yahudi untuk meminta keterangan tentang M uhammad. M ereka menjawab, 
“Ini masa kedatangannya”, dan mereka menyebutkan sifat-sifatnya. 

(198-199) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa walaupun bukti-bukti 
kenabian Muhammad sudah diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu, dan 
hal ini diakui oleh ulama-ulama Y ahudi, serta diketahui oleh orang-orang 
musyrik M ekah dari para pemimpin Y ahudi, namun orang-orang musyrik itu 
tidak akan beriman, walau buku atau kitab suci apa pun yang dikemukakan 
kepada mereka. Seakan-akan Allah mencela sikap mereka itu dengan 
mengatakan, “Kami telah menurunkan Al-Our'an itu dalam bahasa Arab 
yang jelas dan gaya bahasa yang indah kepada seseorang dari bangsa Arab, 
tepatnya dari suku Guraisy yang berpengaruh di Mekah, dan mereka telah 
mengetahui pula dari orang-orang Yahudi di Madinah tentang kenabian 
Muhammad itu, namun mereka tetap tidak beriman. Maka andaikata Al- 
Our'an itu diturunkan kepada seseorang dari golongan bukan Arab yang 
tidak pandai berbahasa Arab, tetapi dengan kehendak Allah orang itu dapat 
membacakannya dengan fasih kepada orang-orang musyrik Mekah itu, 
mereka itu tidak juga akan beriman kepadanya. Di sisi lain, kalau pun 
kejadian yang semacam itu terjadi, hal itu merupakan kejadian yang luar 
biasa." 

Ayat ini merupakan hiburan yang dapat menenteramkan dan menyejuk- 
kan hati Muhammad yang telah digundahkan oleh sikap orang-orang 
musyrik yang selalu menantang dan mendustakan seruannya. 

(200-201) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah memasukkan ke 
dalam hati orang-orang musyrik M ekah yang ingkar itu kemampuan untuk 
memahami ayat-ayat Al-Our'an dan merasakan keindahan gaya bahasanya. 
Dengan demikian, mereka yakin bahwa Al-Our'an itu datang dari Tuhan, 
bukan buatan manusia. Akan tetapi, mereka mengingkari Al-Our'an itu, dan 
mendustakan nabi yang membawanya. K eingkaran mereka itu semakin kuat, 
tidak tergoyahkan oleh apa pun. Nafsu mengingkari Nabi dan menantangnya 
itu menyebabkan mereka melakukan perbuatan dosa, dan mereka hanya akan 
berhenti apabila azab itu telah menimpa mereka. Pada ayat yang lain Allah 
berfirman: 


aa Lyon » 2 Ig 
-. 


2» at ma EA s7, Ag C2: 2 
GATAL ar SN AAN D2 


Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, 
padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (an-Naml/27: 
14). 


152 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


(202-203) Dalam keadaan demikian, tanpa mereka sadari, datanglah azab 
kepada mereka secara tiba-tiba dan tidak diketahui dari mana datangnya. 
Ketika itu, barulah mereka sadar akan perbuatan mereka selama ini. M ereka 
mengeluh dan mengharap agar ditangguhkan kedatangan azab itu, sehingga 
mereka dapat mengerjakan amal saleh, beriman, dan taat kepada Allah dan 
rasul-Nya. Meskipun telah mengetahui bahwa permintaan itu tidak akan 
dikabulkan Allah, namun mereka mencoba-coba untuk meminta, sekadar 
mengurangi kepedihan azab yang sedang mereka alami. 


Kesimpulan 

1. Al-Our'an benar-benar berasal dari Allah, diturunkan kepada Nabi 
Muhammad dengan perantaraan Jibril secara berangsur-angsur dalam 
bahasa Arab yang jelas. 

2. Kitab-kitab yang terdahulu telah mengisyaratkan kenabian M uhammad 
dengan Al-Our'an sebagai kitabnya. Hal ini diakui oleh pemimpin- 
pemimpin Y ahudi yang berada di M adinah waktu itu. 


3. Orang-orang kafir dan musyrik terkunci hatinya untuk menerima 
Al-Gur'an. Keterangan apa pun yang dikemukakan, mereka tetap tidak 
akan beriman. 

AZAB BAGI ORANG YANG MENGINGKARI 
PERINGATAN ALLAH 
eta rd nye 

PALA AA ALI, PPA AOA AKA SE 

V6 Land Elena D Urea MRI II Tae Dugerrud Ulas 

74 PN ay 33 


FI RA Ona 


— #7 
8, £ nd 2. Pat 4 
LX Ge bedak PELAT RKA WA Neha KSAU 
TNI AI TRI Pi ojiy aan kerna 
Terjemah 


(204) Bukankah mereka yang meminta agar azab Kami dipercepat? (205) 
M aka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka Kami berikan kenikmatan 
hidup beberapa tahun, (206) kemudian datang kepada mereka azab yang 
diancamkan kepada mereka, (207) niscaya tidak berguna bagi mereka 
kenikmatan yang mereka rasakan. (208) Dan Kami tidak membinasakan 
sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan 
kepadanya: (209) untuk (menjadi) peringatan. Dan Kami tidak berlaku 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 153 


zalim. (210) Dan (Al-Our'an) itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. 
(211) Dan tidaklah pantas bagi mereka (Al-Our'an itu), dan mereka pun tidak 
akan sanggup. (212) Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka 
dijauhkan. 


Kosakata: Lama' zulun na (asy-Syu'ar#/26: 212) 


Kata ma'zulun adalah isim maf'ul yang berarti dijauhkan, diambil dari 
fi'il “azala-ya'zilu-'azlan yang berarti memisahkan. Lam adalah Yarf tauk?d, 
sehingga makna lama'zulun adalah benar-benar dijauhkan atau dipisahkan. 
Maksud kata lama'zulun dalam Surah asy-Syu'ar#/26: 212 di atas adalah 
bahwa setan berbentuk manusia atau jin dijauhkan dari ikut campur tangan 
terhadap AI-@ur'an karena adanya pemeliharaan dari Allah. Dengan demikian, 
Al-Gur'an tidak tersentuh oleh kesesatan dan kesalahan, atau campur tangan 
setan dan manusia. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu ditegaskan bahwa Al-Our'an adalah benar-benar 
bersumber dari Allah, dan orang-orang yang tidak meyakininya akan diazab. 
Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mem- 
perhatikan peringatan Allah niscaya akan menerima azab meskipun 
kedatangannya ditangguhkan. Allah menegaskan bahwa tidak ada satu umat 
pun yang dibinasakan kecuali telah datang kepada mereka orang-orang yang 
membawa peringatan dan mereka menolaknya. 


Tafsir 

(204) Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik M ekah pernah 
mengejek Nabi Muhammad dengan menanyakan kapan azab yang dijanjikan 
itu akan menimpa mereka. Pertanyaan mereka itu dijawab Allah melalui ayat 
ini dengan mengatakan, “Apakah mereka minta dipercepat datangnya azab 
yang Kami janjikan itu?” Sebenarnya mereka tidak perlu menanyakan kapan 
azab yang diancamkan Allah itu datang. Mereka cukup memperhatikan 
malapetaka yang telah menimpa umat-umat dahulu yang telah mendustakan 
para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Padahal umat-umat dahulu itu 
adalah umat yang gagah perkasa dan mempunyai kemampuan untuk 
memakmurkan negara mereka, tetapi tidak seorang pun di antara mereka 
yang sanggup mengelakkan diri dari azab Allah. 

(205-207) Ibnu Ab? ! #tim menukil riwayat tentang asbab nuzul ayat ini 
dari Abu Y ahsam bahwa Rasulullah terlihat dalam keadaan bingung, kemu- 
dian para sahabat bertanya kepadanya apa sebab beliau bingung. Rasulullah 
menjawab bahwa beliau melihat musuh-musuhnya sesudah beliau wafat dari 
umatnya sendiri, maka turunlah ayat 205 Surah asy-Syu' art, dan kebingungan 
Rasul akhirnya sirna. 


154 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Melalui ayat-ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang musyrik 
Mekah tentang azab-Nya dengan berfirman, “Hai orang-orang musyrik, 
apakah kamu ingin mengalami nasib seperti yang dialami oleh umat-umat 
terdahulu? Mereka telah diberi kesenangan hidup, kekuatan tubuh, dan 
kesanggupan memakmurkan negeri mereka. Mereka mengira bahwa 
kebahagiaan, kemakmuran, dan kekuasaan yang diperoleh itu dapat 
mengelakkan mereka dari azab Allah. Kenyataannya tidak demikian. M ereka 
tetap merasakan azab yang sangat pedih. Demikian pedihnya azab itu 
seakan-akan mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kesenangan di 
dunia.” Allah berfirman: 


Bo pg KG 
KT NIII, or 
Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya yang 


hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) 
pada waktu sore atau pagi hari. (an-N &zi' 44/79: 46). 


(208-209) Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak akan membinasakan 
suatu kota atau negeri, kecuali setelah diutus kepada mereka para rasul yang 
menyampaikan berita gembira, peringatan atau janji, dan ancaman. Para 
rasul itu juga menyampaikan pelajaran kepada mereka dan menunjukkan 
jalan yang lurus menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Dengan 
pengutusan para rasul itu, berarti Allah telah menunjukkan rasa kasih sayang 
kepada para hamba-Nya yang mau mengikuti jalan lurus yang telah 
dibentangkan. Orang-orang yang menolak ajaran para rasul itu berarti telah 
menganiaya diri sendiri dan bersedia menerima azab Allah. Mereka di azab 
bukan karena Allah zalim terhadap mereka, tetapi karena mereka meng- 
ingkari nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan-N ya kepada mereka dengan 
menyembah sesuatu selain-N ya. Allah berfirman: 


oh Aa 0 “2 ALA 
Ya va TN Sana 


... Tetapi K ami tidak akan menyiksa sebelum K ami mengutus seorang rasul. 
(al-1sr#/17: 15). 


Dan firman Allah : 
TAN Cara MAP Ne Pil Yoder Dea PEKAKA OTO SALA 
an RI 2 "AN 2 


Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia 
mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat K ami 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 155 


kepada mereka: dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) 
negeri: kecuali penduduknya melakukan kezaliman. (al-@aj aj/28: 59). 


(210-212) Ayat ini membantah tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik 
Mekah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang tukang 
sihir dan tukang ramal. Allah mengatakan bahwa Al-9uran bukanlah 
ramalan atau sihir yang berasal dari setan yang menerima dan mendengar 
ucapan malaikat ketika sedang menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah. 

Ada tiga hal yang menunjukkan bahwa Al-Gur'an bukan berasal dari 
setan, yaitu: 

1. Isi Al-Gur'an bertentangan dengan kehendak setan. K alau setan berusaha 
agar manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan 
mereka dari petunjuk Allah, adapun Al-Our'an memerintahkan manusia 
mengerjakan perbuatan yang makruf dan mencegah yang mungkar. 

2. Setan sendiri tidak mau menerima A I-Our'an, apalagi menyampaikannya 
kepada orang lain. 

3. Setan dijauhkan dari mendengar AI-Our'an yang disampaikan M alaikat 
Jibril kepada Muhammad, atau mendengarkan Al-Gur'an yang sedang 
dibaca hamba Allah karena Al-Our'an dijaga Allah dari setan. 


Kesimpulan 

1. Orang kafir dan musyrik baru mau beriman setelah azab ditimpakan 
kepada mereka dengan tiba-tiba, tetapi penyesalan di kala itu tidak ada 
gunanya. 

2. Allah tidak mengazab hamba-Nya kecuali mereka yang menolak dakwah 
yang disampaikan para rasul-N ya. 

3. Allah tiada bermaksud menganiaya orang-orang musyrik itu, tetapi 
merekalah yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan 
cara mengingkari nikmat Allah. 

4. Orang-orang musyrik itu menuduh bahwa setanlah yang menurunkan 
Al-Gur'an kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, mereka menyadari 
bahwa setan itu tidak sanggup mendengar AI-Our'an, apalagi menurun- 
kannya. 


156 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


DAKWAH KEPADA KERABAT DEKAT 


5) 


It 49 , AED A0 IKA AA LIL Cola LN AN Ketan 

DPN) BPA NY DLL ARe say PNJAN Kap 
HA Ka en, KO, LINI AL GA 

s5 Kh an 2 Ig Len Pong AAA alot) 


IL »9 T leo & 3» er Hat A02 7 ara AAA LK 

AI IS LENSA HA JS OLI 
4 

PAV AAA 


NA 2 CA GE At ha KAA 
SAN AS One Ie 
Terjemah 


(213) Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan selain Allah, 
nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. (214) Dan berilah peringatan 
kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat, (215) dan 
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti mu. 
(216) Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah 
(Muhammad), “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa 
yang kamu kerjakan”. (217) Dan bertakwalah kepada (Allah) Yang 
M ahaperkasa, Maha Penyayang, (218) Y ang melihat engkau ketika engkau 
berdiri (untuk salat), (219) dan (melihat) perubahan gerakan badanmu di 
antara orang-orang yang sujud. (220) Sungguh, Dia Maha M endengar, Maha 
M engetahui. 


Kosakata: 
1. "Asy3rataka EX -&s (asy-Syu'ar#/26: 214) 


Kata 'asy?rah (keluarga) terbentuk dari kata “asyara-ya' syiru-' asy3rah. 
Kata ini terambil dari kata “asyrah yang berarti bilangan sepuluh. 
Penyebutan keluarga dalam bahasa Arab dengan kata 'asy?rah ini memiliki 
relevansi. Disebut “asy8rah ar-rajuli (keluarga seseorang) karena dengan 
keluarga itu ia memperbanyak diri. Maksudnya, keluarga baginya memiliki 
kedudukan bilangan yang sempurna, yaitu 'asyrah atau sepuluh. Jadi, kata 
'asy'rah digunakan untuk menyebut sekelompok kerabat yang dengannya 
seseorang memperbanyak diri. Dari kata ini diambil kata 'asy?r yang berarti 
suami atau istri, serta setiap kerabat baik dekat atau jauh. Dari kata itu pula 
diambil kata mu'#syarah yang berarti pergaulan dalam rumah tangga, 
sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, “Dan bergaullah dengan 
mereka menurut cara yang patut....” (an-Nis#/4: 19) M aksud kata 'asy3rah 
di dalam surah ini adalah keluarga. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 157 


2. Tagallubaka SLS (asy-Syu'ar4/26: 219) 


Kata tagallub terbentuk dari kata tagallaba-yatagallabu-tagalluban yang 
berarti berbolak-balik. Ia terambil dari kata galaba-yaglibu-galban yang 
berarti membalik. Kalimat galaba al-ar«a berarti membalik tanah (memba- 
jak). Kata galbun secara spiritual berarti hati, dan ia disebut demikian karena 
hati tidak bisa berada dalam satu kondisi. Kata galbun secara fisik berarti 
jantung, disebut demikian karena jantung selalu berdenyut-denyut. Kata 
tagallub berikut derivasinya disebutkan di dalam AI-Our'an sebanyak 7 kali, 
dan keseluruhannya berkisar pada makna menjelajah dan berbolak-balik. Di 
antaranya adalah firman Allah Ta'ala, “Kami melihat wajahmu (M uhammad) 
sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat 
yang engkau senangi.” (al-Bagarah/2: 144) Maksud kata tagallab di sini 
adalah gerak naik turun di dalam sujud. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan hiburan Allah kepada Nabi 
M uhammad yang telah dikecewakan oleh sikap kaumnya dalam menanggapi 
dakwah yang disampaikannya dengan mengatakan bahwa memang demikian 
sikap orang-orang musyrik itu terhadap dakwah yang disampaikan kepada 
mereka. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bahwa Rasulullah 
diperintahkan untuk tidak menyeru selain kepada Allah, menyampaikan 
dakwah kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat, bersikap lemah-lembut 
kepada orang yang beriman, dan bertawakal kepada-Nya. 


Tafsir 

(213) Ayat ini melarang Nabi Muhammad dan umatnya menyembah 
tuhan-tuhan selain Allah. Mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan 
Yang Maha Esa, ikhlas dalam ketaatan dan ketundukan kepada-Nya. 
M enyembah tuhan-tuhan yang lain di samping menyembah Allah menjadi 
penyebab seseorang ditimpa azab neraka. 

(214) A lah memerintahkan Nabi M uhammad agar menyampaikan agama 
kepada para kerabatnya, dan menyampaikan janji dan ancaman Allah 
terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukan-N ya. 

Diriwayatkan oleh al-Bukhir3, Muslim, dan perawi lainnya dari Abu 
Hurairah bahwa ia berkata, “Tatkala ayat ini turun, Rasulullah lalu 
memanggil orang-orang Guraisy untuk berkumpul di Bukit dafa. Di antara 
mereka ada yang datang sendiri, dan ada yang mengirimkan wakilnya. 
Setelah berkumpul, lalu Rasulullah berkhutbah, "Wahai kaum Ouraisy, 
selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai 
kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. 
Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ai, selamatkanlah dirimu dari api neraka, 
maka sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat 
dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Hai Bani Oujai, selamatkanlah 


158 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan 
memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Hai Bani 
Abdul Manif, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku 
tidak mempunyai kesanggupan untuk memberi mudarat dan tidak pula 
memberi manfaat kepadamu, ketahuilah aku hanya dapat menghubungi 
karibku di dunia ini saja'.” 

Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam, ketika Nabi Muhammad 
mulai melaksanakan dakwahnya. Beliau mula-mula diperintahkan A Ilah agar 
menyeru keluarganya yang terdekat. Setelah itu secara berangsur-angsur 
menyeru masyarakat sekitarnya, dan akhirnya kepada seluruh manusia. 

(215) Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad agar berlaku ramah 
dan rendah hati kepada orang-orang yang baru saja beriman dan menerima 
seruannya, jangan sekali-kali berlaku sombong, agar hati mereka tertarik, 
rasa kasih sayang sesama mukmin terjalin, dan mereka juga mencintainya. 
Dengan demikian, dakwah hendaknya selalu dilakukan dengan rendah hati 
dan etika yang baik. Allah berfirman: 


Ai » Z Ia £ , 2 
2972 A2 PL BLN LA KLT LC AT IL ag TAK, 
HE UNRI AAN ABS Ea HA Lp 


5 » VOL EY 10 Gpetn yen LP 022 LT 2 
KAN CAN NT KTAPAN Wa TEYaIn arya ai 
Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah 
mencintai orang yang bertawakal. (2 li “Imr4n/3: 159) 


(216) Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dalam 
melakukan dakwahnya, yaitu jika keluarga dekat, karib kerabat tidak 
mengindahkan seruannya, hendaklah ia mengatakan kepada mereka bahwa 
ia berlepas diri dari kedurhakaan dan keingkaran mereka. Allah mengancam 
sikap dan tindakan mereka itu dengan azab yang sangat pedih sebagai 
balasan dari perbuatan mereka. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan 
diri dari azab Allah pada hari akhirat. Harta, anak, dan keluarga tidak lagi 
berguna sedikit pun untuk melepaskan diri dari azab Allah. Hanya orang 
yang menghadap Allah dengan iman dan amal salehlah yang dapat terhindar 
dari azab Allah. 

(217-220) Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad jika 
ia telah melaksanakan perintah Allah menyampaikan agama-N ya kepada 
orang-orang Mekah, tetapi mereka tidak mengindahkan seruan, maka 
hendaklah ia bertawakal dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya. 
Hanya Allah yang sanggup membela Nabi dari segala tipu daya musuh, dan 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 159 


menolongnya dari segala macam bencana yang akan menimpa. Hanya Allah 
yang melimpahkan rahmat, dan mengetahui segala perbuatan dan gerak- 
gerik hamba-Nya. Allah melihat Nabi ketika melakukan salat Tahajud, 
rukuk, sujud, dan mengimami orang-orang yang sujud.” Kata “sujud” dalam 
ayat ini maksudnya ialah orang-orang yang salat. Allah menyebut orang- 
orang yang salat dengan orang-orang yang sujud adalah untuk menunjukkan 
bahwa pada waktu sujud itulah seorang hamba paling dekat dengan 
Tuhannya. 

Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad bahwa Dia M aha M endengar 
segala tutur dan percakapan beliau, dan Maha M engetahui perbuatan Nabi, 
baik yang beliau nyatakan ataupun yang tidak, dan Dia mengetahui segala isi 
hati beliau. Allah M ahakuasa memberi pembalasan kepada beliau dengan 
seadil-adilnya. 


Kesimpulan 
1. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah adalah dengan tidak 
menyekutukan-N ya dengan sesuatu pun. 


2. Menyeru manusia ke jalan Allah dimulai dari kerabat yang dekat, 
kemudian kerabat yang jauh dan akhirnya seluruh manusia. 

3. Larangan berlaku sombong kepada orang-orang yang beriman, dan 
rendah hati kepada mereka menimbulkan berkasih sayang dan tolong- 
menolong. 

4. Apabila manusia yang diseru itu tidak mengindahkan seruan itu, 


hendaklah urusan mereka diserahkan kepada Allah. Allah-lah yang akan 
menetapkan hukuman bagi mereka. 


PERINGATAN KEPADA PARA PENYAIR 


2 2g 


aa Hata ena Vagag Yola naa PLAN 


Terjemah 
(221) Maukah Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu 
turun? (222) Mereka (setan) turun kepada setiap pendusta yang banyak 


160 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


berdosa, (223) mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan 
kebanyakan mereka orang-orang pendusta. (224) Dan penyair-penyair itu 
diikuti oleh orang-orang yang sesat. (225) Tidakkah engkau melihat bahwa 
mereka mengembara di setiap lembah, (226) dan bahwa mereka mengatakan 
apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? (227) kecuali orang-orang 
(penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak 
mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena 
menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak 
akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. 


Kosakata 
1. Asy-Syu'ar# sIx4ll (asy-Syu'ar#/26: 224) 


K ata asy-syu'art adalah jamak dari kata sytir yang berarti penyair. K ata 
ini terambil dari kata sya'ura-yasy'uru-syu' Ur yang berarti mengetahui 
secara cermat. Ia bisa juga terambil dari kata sya'run yang berarti rambut. 
Kata syi'r (syair) secara harfiah berarti pengetahuan yang cermat atau detail. 
Secara terminologis berarti ucapan yang bersajak dan mengikuti pola 
tertentu. Seseorang disebut sytir (penyair) karena ia mengetahui hal-hal 
yang detail secara cermat, lalu ia mengungkapkannya kepada orang lain. 
Kata sya' #ir berarti tempat ibadah atau tanda dalam haji dan hewan kurban 
yang dibawa ke Baitul Haram. Hewan ini disebut demikian karena 
dihilangkan sebagian rambutnya pada tempat penyembelihannya. A dapun 
maksud kata syu'ar4 di dalam ayat ini adalah para penyair yang kebanyakan 
di antara mereka mengumbar kata-kata bohong, dan biasanya perkataan 
mereka itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. 


2. Yahimun Osixss (asy-Syu'ar/26: 225) 


Kata yah?mun terbentuk dari kata h#ma-yah?mu-haimanah. Ia terambil 
dari kata al-huyam yang berarti gila. Kata hayyim dan mahyum berarti unta 
yang terkena penyakit di kepalanya. Kata al-htim berarti orang yang 
linglung. Jadi, kata htma ar-rajul berarti orang itu pergi tanpa tujuan seperti 
orang yang linglung. Dalam ayat ini, kata ini dijadikan Allah sebagai 
perumpamaan tentang kepandaian mereka untuk memuji suatu kaum dengan 
ucapan yang tidak benar, dan mengecam kaum lain dengan ucapan bohong 
dan palsu. Ibnu “Abbts berkata, “Maksudnya, mereka tenggelam dalam 
setiap perkara lagwu (sia-sia).” 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah memerintahkan 
Rasulullah untuk tidak menyekutukan-N ya, menyeru kerabatnya, dan tetap 
tawakal jika mereka ingkar. Pada ayat-ayat berikut ini ditegaskan bahwa 
setan-setan turun kepada setiap pendusta, dan Al-Our'an tidak diturunkan 
kepada mereka, tetapi kepada M uhammad, Rasulullah. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 161 


Tafsir 
(221-223) Allah menerangkan kebiasaan dan kepercayaan bangsa Arab 

Jahiliah dengan bentuk pertanyaan kepada manusia sehingga mereka dapat 

menilai dengan membedakan antara kebenaran wahyu dan kedustaan 

tukang-tukang ramal. Pertanyaan itu ialah: Wahai manusia, apakah akan A ku 
nyatakan kepada kamu sekalian suatu berita yang bila kamu ketahui akan 
bermanfaat bagimu dan memurnikan ketaatan dan ketundukanmu kepada 

Allah, dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia, dalam membedakan 

dan menilai kebenaran wali-wali Allah dan kawan-kawan setan dan kepada 

siapa setan itu pulang balik berusaha mencari-cari dan mendengarkan seruan 
suatu berita. 

Kemudian Allah sendiri menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan 
bagaimana setan-setan menyampaikan bisikan-bisikan kepada tukang ramal 
dan bagaimana tukang ramal menyampaikan bisikan itu kepada manusia 
yang datang kepadanya, yaitu: 

1. Setan-setan itu datang berulang-ulang kepada orang-orang yang suka 
berdusta, berbohong, banyak melakukan perbuatan dosa, dan mengaku 
sebagai tukang ramal. Kepada mereka, setan membisikkan pikiran- 
pikiran yang tidak ada artinya dan khayalan-khayalan yang pada 
umumnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

2. Setan juga membisikkan kepada para peramal itu informasi yang 
dicarinya, kemudian mereka menyampaikan kepada orang-orang yang 
datang kepada mereka sebagai hasil ramalannya. Hasil ramalan itu 
diyakini sebagai suatu kebenaran oleh orang-orang yang percaya 
kepadanya. 


Ayat-ayat ini seakan-akan menyuruh manusia membandingkan sendiri 
proses penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad dan isinya dengan 
proses penyampaian bisikan setan kepada tukang ramal, yang kemudian 
mereka sampaikan pula kepada orang-orang yang percaya kepada ramalan 
itu. Dengan membandingkan antara wahyu dan ramalan, mereka akan 
melihat dengan jelas perbedaannya. 

Wahyu bukan sekadar bisikan-bisikan yang tidak ada maknanya, tetapi 
merupakan petunjuk bagi manusia yang ingin hidup bahagia di dunia dan 
akhirat. Wahyu dapat dibuktikan kebenarannya, baik dari sisi logika, budi 
pekerti yang mulia, maupun dari sisi adat kebiasaan, sedangkan ramalan 
tidak demikian. Ramalan tidak sama dengan akal pikiran yang benar, apalagi 
bila ditinjau dari sisi budi pekerti yang mulia dan adat kebiasaan yang baik. 
Yang menyampaikan wahyu Allah adalah M alaikat Jibril, dan penerimanya 
ialah Nabi Muhammad, orang yang dapat dipercaya dan dikenal berbudi 
pekerti yang baik. Adapun tukang-tukang ramal kebanyakan pendusta dan 
pembohong, tidak bermoral baik, dan tidak disukai masyarakat, mengaku 
dirinya sebagai tukang ramal setelah mendapatkan bisikan-bisikan setan. 


162 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


Ayat ini menolak dakwaan orang-orang musyrik M ekah yang menuduh 
bahwa Al-Our'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukanlah 
sesuatu yang benar, tetapi berasal dari bisikan-bisikan setan. Allah 
membersihkan nama baik Rasul-Nya dari berbagai tuduhan yang mereka 
ada-adakan itu, dengan menyatakan bahwa Al-Our'an yang diturunkan 
kepada Muhammad adalah wahyu Allah yang disampaikan kepadanya 
dengan perantaraan malaikat Jibril, bukan dari setan. 

Mendatangi para peramal termasuk adat kebiasaan dan kepercayaan 
orang-orang Arab Jahiliah. Biasanya mereka mendatangi para peramal untuk 
menanyakan sesuatu yang belum mereka ketahui, seperti tentang nasib di 
masa depan, jodoh putri mereka, perkiraan hasil usaha yang akan mereka 
usahakan, dan sebagainya. Di samping itu, para peramal kadang-kadang 
berfungsi sebagai seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. 
Apa yang diramalkan para peramal itu biasanya tidak benar. Apabila yang 
diramalkan itu benar-benar terjadi, itu hanyalah suatu kebetulan saja. 
Rasulullah telah mengingatkan bahwa mendatangi peramal merupakan 
perbuatan dosa, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis: 


(ati 0 plan yaa tp JA Gani S0 SJ Ie 56 Is Uta Aa 


Barang siapa mendatangi peramal dan menanyakan sesuatu, maka salatnya 
empat puluh malam tidak akan diterima (Riwayat A mad dan Muslim dari 
tafiyyah). 


Riwayat lain menyebutkan: 


SIA UE 3 aa FB IA Ea as Te A3 
Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, dan dia mempercayai 
terhadap apa yang dikatakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad. (Riwayat AYmad dan al-! #kim dari 
Abu Hurairah) 


(224) Ayat ini menerangkan bahwa para penyair pada waktu itu sering 
diikuti orang-orang yang sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus serta 
cenderung kepada perbuatan yang merusak. Sedangkan pengikut-pengikut 
Nabi Muhammad bukanlah demikian. Mereka banyak beribadah terutama 
salat dan selalu bersikap zuhud. 

(225-226) Ayat ini menerangkan jalan-jalan sesat yang telah ditempuh 
oleh para penyair dalam menyusun syairnya, yaitu: 

1. Para penyair itu membuat syair tanpa tujuan yang jelas. Kadang-kadang 
mereka memuji sesuatu yang pernah mereka cela, mengagungkan 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 163 


sesuatu yang pernah mereka hina, dan mengakui sesuatu yang pernah 
mereka ingkari kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa tujuan 
mereka membuat syair bukan untuk mencari kebenaran atau menyatakan 
sesuatu yang benar. Dalam menyusun syair-syair itu, mereka hanya 
berpegang pada khayalan. Semakin banyak khayalan dan angan-angan 
mereka, semakin baik pula syair yang mereka buat. Kesesatan ahli syair 
itu hanya diikuti oleh orang-orang yang sesat pula, tidak akan diikuti 
oleh orang-orang yang suka mencari kebenaran. 

2. Para ahli syair itu sering mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. 
M ereka menganjurkan agar manusia pemurah dan suka memberi, tetapi 
mereka sendiri bakhil dan kikir. Mereka sering mengarang syair untuk 
menyinggung kehormatan orang lain, seperti mencela, mencaci-maki, 
dan sebagainya, karena sesuatu sebab yang kecil saja. Sebaliknya, 
mereka sering pula mengagungkan dan memuji-muji seseorang karena 
sebab yang kecil pula. 


Demikianlah ciri-ciri penyair yang dicela oleh Allah. Akan tetapi, ada 
pula penyair yang baik budi pekertinya, dan cukup luas ilmu pengetahuan- 
nya. Syairnya mendorong semangat orang lain untuk berbuat baik, dan 
mengandung butir-butir hikmah, nasihat, dan pelajaran. Di antaranya adalah 
syair Umayyah bin Ab? aj-talt, sebagaimana sebagai berikut ini: 


TG em BO Aa Ie PA ES AG GI 2 aa AN Wana Ma PN Na 
PE TAN PAP AA GO ME ERP, AA toa Lau Hose Sa ya, Ha £... 
Sa Eh SAGIU aa JUS Up SAI da JU I E a l a ui 

(em atg Pm dna 


Dari "Amr bin asy-Syir?d, dari bapaknya, bahwa ia berkata, “Pada suatu hari 
aku memboncengkan Rasulullah, maka beliau menanyakan kepadaku, 
"Apakah engkau menghafal beberapa bait syair Umayyah bin Ab? aj-talt?' 
Aku menjawab, 'Ada'. Rasulullah berkata, “Bacalah segera”. Maka aku 
membacakan satu bait. Rasulullah berkata, “Bacalah segera”. Maka aku 
membacakannya satu bait lagi. Rasulullah berkata, “Lanjutkanlah'. Aku 
melanjutkannya hingga seratus bait.” (Riwayat M uslim) 


Sikap Rasulullah terhadap syair Umayyah bin Ab? aj-talt ini menunjuk- 
kan bahwa beliau menyukai syair dan para penyair, asalkan penyair itu orang 
yang berakhlak, bercita-cita luhur, dan syair-syairnya banyak mengandung 
butir-butir hikmah. Tidak seperti para penyair dan syair-syair yang sifat- 
sifatnya disebutkan pada ayat-ayat yang lalu (ayat 221-226). Para penyair 
dan syair-syair seperti itulah yang dicela dan dilarang oleh Rasulullah. 

(227) Ayat ini menerangkan bahwa syair dan penyair yang baik dan 
bermanfaat itu ialah yang mempunyai sifat-sifat di bawah ini: 


164 26. ASY-SYU'AR? ' JUZ 19 


1. Beriman kepada Allah. 

2. Beramal saleh. 

3. Menyebut dan mengagungkan nama Allah, sehingga menambah 
kemantapan imannya kepada kebesaran dan keesaan-N ya. 

4, Mendorong orang-orang yang beriman untuk berjihad, menegakkan 
agama Allah, melepaskan diri dari penganiayaan orang-orang yang 
memusuhi mereka dan agama-Nya. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jar?r a-? abar? dan Ibnu Ab? Syaibah bahwa 
tatkala ayat di atas turun, datanglah ! assin bin xx4bit, "Abdullth bin 
Rawzihah, dan Ka'ab bin Mik menghadap Rasulullah. Mereka dalam 
keadaan menangis dan menyesali diri karena mereka termasuk para penyair. 
Maka Rasulullah membacakan ayat ini (asy-Syu'art/26: 227) kepada mereka. 

Sejak permulaan surah ini, Allah telah menerangkan dalil-dalil akal 
tentang kekuasaan dan kebesaran-Nya melalui kisah para nabi terdahulu 
dengan umatnya yang dapat menghibur Rasulullah yang sedang gundah 
karena sikap kaumnya. Kisah-kisah itu juga menerangkan bukti-bukti 
kebenaran para nabi yang diutus-Nya, perbedaan tukang ramal dengan 
Rasulullah, membandingkan para penyair dan syair yang buruk dengan para 
penyair dan syair yang terpuji. Surah ini ditutup dengan peringatan keras 
yang ditujukan kepada orang-orang yang menentang agama Allah bahwa 
mereka kelak akan tahu tempat kembali mereka, yaitu neraka yang tidak 
terbayangkan pedih siksaannya. 


Kesimpulan 

1. Setan sering datang dan pergi kepada para peramal untuk membisikkan 
khayalan-khayalan yang salah, agar disampaikan kepada manusia, 
sehingga mereka menjadi sesat. 

2. Nabi Muhammad bukanlah tukang ramal. Yang disampaikannya ialah 
wahyu Allah, sedang yang disampaikan peramal ialah bisikan-bisikan 
setan serta khayalan kosong. 

3. Penyair dan syair itu ada yang sesat dan ada pula yang baik, yang dapat 
mendorong semangat beragama. 

Aspek kesesatan para ahli syair ialah: 

a. Mereka senang memerintahkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. 

b. Syairnya berisi pemujaan berhala, kemaksiatan, kemewahan, dan 
lain-lain. 

Sedang penyair dan syair yang benar ialah: 

a. Beriman kepada Allah. 

b. Syair itu mengagungkan Asma Allah. 

Cc. Beramal saleh. 

d. Syair itu mendorong orang untuk beriman, beramal, dan berjihad. 

4. Memperingatkan manusia agar selalu mengikuti agama yang 
disampaikan para rasul. Jika tidak, mereka akan kekal di dalam neraka. 


JUZz 19 26. ASY-SYU'AR? ' 165 


PENUTUP 


Sebagian besar ayat pada surah asy-Syu'art menerangkan kisah para 
nabi dengan umatnya masing-masing. Mereka menderita akibat sikap 
permusuhan kaumnya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka mendapat 
kemenangan, dan lawan-lawan mereka mendapat kehancuran. 

Kisah-kisah ini diceritakan Allah untuk menghibur hati Rasulullah dan 
kaum Muslimin, karena kelak mereka akan mendapatkan kemenangan 
sebagaimana yang dialami para rasul zaman dahulu itu. 


166 27. AN-NAML JUZ 19 


SURAH AN-NAML 


PENGANTAR 


Surah an-Naml terdiri dari 93 ayat, termasuk kelompok surah M akkiyyah 
dan diturunkan sesudah surah asy-Syu'ar#. Dinamai dengan an-Naml karena 
pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan an-naml (semut), di mana raja semut 
mengatakan kepada anak buahnya, agar masuk ke sarangnya masing-masing 
supaya jangan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya yang akan melalui 
tempat itu. Mendengar perintah raja semut kepada anak buahnya, Nabi 
Sulaiman tersenyum dan takjub atas keteraturan, keharmonisan, dan 
kedisiplinan kerajaan semut itu. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah 
Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya 
kepadanya berupa kerajaan, kekayaan, memahami ucapan-ucapan binatang, 
mempunyai tentara yang terdiri atas jin, manusia, dan burung, serta berbagai 
karunia lainnya. Nabi Sulaiman yang telah diberi Allah hikmah yang besar 
itu tidak merasa takabur dan sombong, sebagai seorang hamba Allah, mohon 
agar Allah memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. 

Allah menceritakan tentang semut dalam surah ini, agar manusia 
mengambil pelajaran dari kehidupannya. Semut adalah binatang yang hidup 
berkelompok di dalam tanah, membuat liang dan ruang yang bertingkat- 
tingkat sebagai rumah dan gudang tempat menyimpan makanan sebagai 
persiapan menghadapi musim dingin. Rakyat semut mempunyai organisasi 
dan kerja sama yang baik. Kerapian dan kedisiplinan yang terdapat dalam 
kerajaan semut ini, dinyatakan Allah dalam ayat ini dengan menerangkan 
bagaimana rakyat semut mencari perlindungan dengan segera agar jangan 
terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, setelah menerima peringatan 
dari rajanya. 

Secara tidak langsung, Allah mengingatkan manusia agar berusaha untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemaslahatan bersama, dan sebagainya. 
Dengan mengisahkan Nabi Sulaiman dalam surah ini, Allah mengisyaratkan 
hari depan dan kebesaran Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Sulaiman 
sebagai seorang nabi, rasul, dan raja yang dianugerahi kerajaan yang besar, 
begitu pula Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, rasul, dan kepala negara 
yang ummi dan miskin akan berhasil membawa dan memimpin umatnya ke 
jalan Allah. 


Pokok-pokok Isinya 

1. Keimanan: 
Al-Gur'an adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. 
Keesaan dan kekuasaan Allah yang tidak memerlukan sekutu-sekutu 
dalam mengatur alam ini: hanya Allah-lah yang tahu tentang hal-hal yang 
gaib, adanya hari kebangkitan bukanlah suatu dongengan. 


JUZ 19 21. AN-NAML 167 


2. Kisah-kisah: 
Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman dengan semut, burung hud-hud, 
dan Ratu Saba's kisah Nabi Saleh dengan kaumnya: kisah Nabi Lut 
dengan kaumnya. 

3. Lain-lain: 
Ciri-ciri orang-orang mukmin: Al-Our'an menjelaskan apa yang 
diperselisihkan Bani Israil: hanya orang-orang mukmin yang dapat 
menerima petunjuk dari kejadian-kejadian sebelum datangnya hari 
Kiamat dan keadaan orang-orang yang beriman waktu itu: Allah 
menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya memuji dan menyembah A Ilah 
saja dan membaca Al-Gur'an, Allah akan memperlihatkan kepada kaum 
musyrikin akan kebenaran ayat-ayat-N ya. 


HUBUNGAN SURAH ASY-SYU'ARA' 
DENGAN SURAH AN-NAML 


1. Surah an-Naml melengkapi Surah asy-Syu' art dengan menambahkan ke 
dalamnya kisah nabi-nabi yang tidak terdapat dalam Surah asy-Syu' ar: 
yaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. 

2. Pada Surah an-Naml terdapat tambahan-tambahan uraian mengenai 
kisah Nabi Lut dan Nabi M usa yang sudah dikisahkan dalam Surah Asy 
Syu'art. 

3. Masing-masing dari kedua surah ini memuat sifat-sifat Al-Our'an dan 
menerangkan bahwa AI-Our'an benar-benar diturunkan dari sisi A Ilah. 

4, Kedua surah ini sama-sama menghibur hati Nabi Muhammad saw yang 
mengalami bermacam-macam penderitaan dan permusuhan dari 
kaumnya. 


168 27. AN-NAML JUZ 19 


SURAH AN-NAML 


Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, M aha Penyayang 


AL-0UR'AN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP 


Naa Hun MPD 
SA osis sa san re 
se 7 RON Ona bang Ciryar AA 1 YAN 
SPAN AA Fa SAN asa 
Terjemah 


(1) ? &sfn. Inilah ayat-ayat Al-Our'an, dan Kitab yang jelas, (2) petunjuk 
dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, (3) (yaitu) orang-orang 
yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini 
adanya akhirat. (4) Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada 
akhirat, Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka 
(yang buruk), sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. (5) M ereka 
itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk (di dunia) dan mereka 
di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. (6) Dan sesungguhnya 
engkau (M uhammad) benar-benar telah diberi Al-Our'an dari sisi (Allah) 
Y ang M ahabijaksana, M aha M engetahui. 


Kosakata: 
1. Kittb M ubtn «-s SUS (an-Naml/27: 1) 

Kata kittb terbentuk dari kata kataba-yaktubu-kit#ban yang berarti 
menulis. Jadi, kata kittb berarti tulisan atau kitab. Kata al-K it#o merupakan 
salah satu nama populer Al-@ur'an, di samping nama Al-9ur'an itu sendiri. 
K ita tahu bahwa Allah memelihara Al-Our'an melalui tulisan yang tercermin 
dalam nama Al-K itab (Tulisan), dan melalui bacaan yang tercermin dalam 
nama Al-Gur'an (Bacaan). Kata al-mub?n adalah kata sifat dari kata abana- 
yubinu-ibtnatan yang berarti menjelaskan. Ia terambil dari kata bana-yabinu- 
bainan yang berarti jelas dan berbeda dari yang lain. M aksud dari Kitab yang 


JUZ 19 21. AN-NAML 169 


Menjelaskan di sini adalah Al-Gur'an yang menjelaskan perintah dan 
larangan Allah, dan lain-lain. 


2. Busyrzcs,: (an-Naml/27: 2) 


Kata busyrt memiliki akar kata basyar yang berarti kulit. Manusia 
disebut dengan kata basyar karena yang tampak dari manusia adalah 
kulitnya. Kalimat b#syara ar-rajulu imra'atahu berarti laki-laki itu mencari 
kesenangan dari kulit istrinya (menggaulinya). Kata busyrt atau bisytrah 
berarti setiap berita yang benar dan mengakibatkan kulit di wajah menjadi 
berubah. Kabar gembira disebut dengan kata busyrt karena bila jiwa 
gembira maka darah mengalir lancar hingga ke kulit seperti air yang 
mengalir di dalam pohon. Kata ini lebih banyak digunakan untuk berita yang 
baik, namun terkadang digunakan pula untuk berita yang buruk, 
sebagaimana firman Allah, “Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira 
yaitu azab yang pedih.” (2 Ii “Imrin/3: 21). Adapun maksud kata busyr- di 
sini adalah kabar gembira. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat akhir surah yang lalu ditegaskan tentang peringatan A Ilah 
kepada para penyair agar mereka berhati-hati dalam menggubah karya, dan 
jangan hanya mengikuti khayalan tanpa berisi makna yang menggugah orang 
untuk berbuat kebajikan. Pada ayat-ayat berikut ini dinyatakan bahwa Al-Our'an 
merupakan wahyu Allah yang jelas. Kandungan isinya dapat dijadikan 
sebagai pedoman hidup dan merupakan kabar gembira bagi orang mukmin. 


Tafsir 

(1) Awal surah ini menjelaskan bahwa Al-Our'an adalah wahyu Allah 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nabi dan rasul yang terakhir. 
Ayat-ayat Al-Our'an diturunkan melalui perantaraan malaikat J ibril. 

Ayat-ayat ini memberikan penjelasan dan keterangan bagi orang yang 
berpikir bahwa Al-Gur'an benar-benar kitab yang diturunkan Allah kepada 
Nabi Muhammad. Ia bukan kata-kata tipuan atau hasil rekayasa Nabi 
M uhammad, dan bukan pula ciptaan salah seorang makhluk Allah. M anusia 
dan jin tidak mungkin dapat membuat Al-Gur'an atau menyamainya, 
meskipun keduanya bekerja sama untuk itu. 

M aksud dari kalimat “Kitab yang menjelaskan” adalah AI-@Gur'an. Dalam 
ayat ini berkumpul dua nama dari Al-9ur'an itu, yaitu “Al-Our'an” (yang 
dibaca) dan “al-Kittb” (yang dituliskan). Dua buah nama yang mempunyai 
arti dan maksud yang sama. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman: 

,) 


KAN 2 AN PE 3 


Alif Lim Rx (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sem- 
purna) yaitu (ayat-ayat) Al-Our'an yang memberi penjelasan. (al-! ijr/15: 1) 


170 27. AN-NAML JUZ 19 


Ayat-ayat Al-Our'an memberi penjelasan tentang arti ayat-ayatnya, 
karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang saling menjelaskan. M aksudnya 
ialah ada ayat yang membahas satu persoalan secara rinci dan menjelaskan 
maksud ayat lain yang mengandung persoalan yang sama, tetapi turun secara 
global. Ayat-ayat Al-Our'an juga memberi penjelasan tentang tujuan-tujuan 
penurunannya, seperti hukum-hukum yang terkait dengan halal dan haram, 
janji dan ancaman, serta perintah dan larangan. Kesemuanya itu dijadikan 
pedoman hidup di dunia sebagai jalan mencapai kebahagiaan hidup di 
akhirat kelak. 

(2) Al-Gur'an itu sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang 
yang beriman. Petunjuk yang merupakan hidayah Allah, sehingga manusia 
menjadi yakin dan mau beriman. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat 
memperoleh dan menikmati hidayah dari Allah, meskipun Al-Our'an 
diturunkan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan batil bagi 
manusia seluruhnya, saka dalam firman A Ilah: 


MBA SN G3 PALA TAG Sad NAN BLS 


Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-9ur'an, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 
itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil)... (al-B agarah/2: 185). 


Hanya orang-orang yang beriman dan yang mempunyai kesediaan dalam 
dirinya untuk beriman saja yang dapat menikmati petunjuk Al-Our'an. Bagi 
orang-orang yang beriman, AI-@ur'an menambah petunjuk dan hidayah yang 
sudah ada, sehingga bertambah pula iman dan amal perbuatannya dalam 
melaksanakan ajaran Islam yang juga bersumber pada Al-Our'an. Dengan 
demikian, iman seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan 
amalnya. Hal ini disebutkan Allah dalam firman-N ya: 


On ASUS AN TI (SANGE 


.. Adapun orang-orang yang sa maka surah ini menambah imannya, 
dan mereka merasa gembira. (at-T aubah/9: 124). 


M ereka merasa gembira karena mendapat berita tentang limpahan rahmat 
dan keridaan Allah. Surga juga tersedia bagi mereka sebagai tempat tinggal, 
yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. 

(3) Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang mukmin, yaitu: 

1. Mendirikan salat, yaitu menunaikan salat wajib dengan menyempurnakan 
rukun dan syaratnya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Salat 
dikerjakan dengan segala ketulusan hati, kekhusyukan, dan kerendahan 
hati di hadapan Allah. Salat dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang 
keji dan mungkar karena salat dapat menghilangkan sifat-sifat jiwa yang 


JUZ 19 21. AN-NAML 171 


negatif. Salat merupakan unsur yang membentuk ketakwaan di samping 

iman kepada yang gaib. Kekhusyukan dalam melaksanakan salat menjadi 

salah satu syarat untuk menjadi orang mukmin yang sejati. 

Kedudukan salat dalam Islam antara lain adalah: 

a. Sebagai tiang agama, tanpa salat agama akan runtuh. 

b. Sebagai kewajiban pertama dari Allah sebelum kewajiban-kewajiban 
ibadah lainnya. Perintah wajib ini diterima langsung oleh Nabi 
Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril sebagaimana yang 
disebutkan dalam kisah Isrt M i'r4. 

c. Salat merupakan amal yang pertama-tama diperhitungkan (hisab) 
pada hari Kiamat nanti. Kalau baik salatnya, maka semua amal 
lainnya akan baik pula. Sebaliknya, kalau salatnya rusak, maka 
semua amal lainnya ikut rusak. 

2. Menunaikan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 

lima. Membayar zakat itu wajib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah Nabi 
M uhammad wafat, telah memerangi orang-orang yang tidak mau mem- 
bayar zakat. Padahal zakat itu merupakan suatu kewajiban yang berhu- 
bungan dengan harta. Dengan zakat, orang-orang mukmin membersihkan 
jiwa mereka dari sifat kikir dan tamak. Kedua sifat ini dapat 
menimbulkan fitnah (keonaran) bagi pemilik harta. 
Harta adalah rezeki dari Allah yang wajib disyukuri dengan menunaikan 
Zakat, sebagai cara untuk menyucikannya. Pada harta tersebut ada bagian 
yang menjadi hak orang-orang miskin. Bagi orang-orang miskin zakat 
dapat membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat dengki dan iri hati 
kepada orang-orang kaya. Dengan demikian, hubungan baik antara si 
kaya dan si miskin dalam masyarakat akan tetap terjaga dan kesenjangan 
antara keduanya bisa dikurangi. 

3. Yakin akan adanya hari akhirat, maksudnya ialah yakin akan adanya 
hidup setelah mati. Semua orang akan kembali menghadap Allah untuk 
diperhitungkan amal baik dan buruknya. Keduanya akan dibalas dengan 
balasan yang setimpal. 


Dengan demikian, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa 
yang diperbuatnya selama hidup di dunia. Ini berarti bahwa manusia 
diciptakan Allah di dunia bukanlah tanpa tujuan atau sia-sia belaka. Allah 
mengingatkan hal ini dalam firman-N ya: 


LA AG ae nee an EN, 21 
Ogan JLN al ee 3 behisal 


Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main 
(tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada 
K ami? (al-M u'minyun/23: 115). 


172 27. AN-NAML JUZ 19 


(4) Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan beberapa sikap orang- 
orang mukmin yang memperoleh petunjuk dan hidayah dari Allah. Ayat ini 
menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir, yang tidak mau 
beriman kepada adanya hari akhirat, dan akibat yang akan mereka rasakan. 

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat adalah 
mereka yang tidak yakin akan adanya hari Kiamat, tidak yakin bahwa semua 
manusia akan kembali kepada Allah melalui kematian, tidak yakin akan 
dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tidak percaya akan 
adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal 
buruk. 

Mereka hidup di dunia tanpa mengekang hawa nafsu, dan amat cinta 
kepada kenikmatan duniawi, seakan-akan hidup di dunia ini satu-satunya 
kehidupan bagi mereka. M ereka tidak mengenal halal dan haram, serta tidak 
memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku tersebut mereka 
anggap baik. Padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran setan 
yang sesat lagi menyesatkan. Dengan demikian, mereka pun hidup dan 
bergelimang dalam kesesatan. Hal ini adalah balasan bagi mereka karena 
keingkarannya itu. 

(5) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka akan menerima 
siksa yang buruk di dunia dan di akhirat. Hal ini merupakan ancaman Allah 
terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat itu. Ayat 
ini juga merupakan peringatan bagi seluruh manusia. 

Siksa di dunia dapat terjadi dengan adanya bermacam-macam bencana 
alam seperti banjir, gempa bumi, peperangan yang membawa korban 
manusia dan harta benda, dan lain-lain. Siksaan dunia ini juga dapat berupa 
siksaan batin atau jiwa yang dialami secara perorangan, meskipun di antara 
mereka ada yang sudah memenuhi berbagai kebutuhan hidup dunianya, 
bahkan ada yang sudah lebih dari cukup. Namun demikian, hidupnya tidak 
bahagia dan selalu resah, jiwa mereka kosong, serta tidak punya tujuan hidup 
karena tidak percaya pada hari akhirat. 

Dalam kehidupan hari akhirat nanti, mereka sangat merugi dan menjadi 
penghuni neraka selamanya. M asing-masing menerima balasan siksa yang 
setimpal sesuai dengan amal buruk mereka. Karena pedihnya siksaan 
tersebut, mereka lalu memohon keringanan dari malaikat penjaga neraka 
agar tidak disiksa meskipun hanya sehari. Hal ini disebutkan Allah dalam 
firman-N ya: 


SES 2 LA ia pon uh Pe UNA 
NI Gee IE KANE KA ANE, 
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga 
neraka Jahanam, “M ohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan 
azab atas kami sehari saja." (al-M u'min/40: 49). 


JUZ 19 21. AN-NAML 173 


(6) Dalam ayat ini, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk 
memberitahukan bahwa Al-Gur'an diturunkan kepada beliau dengan 
perantaraan M alaikat Jibril untuk dipahami, dihafal, dan diajarkan kepada 
umatnya serta dilaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Al-Gur'an 
bukanlah ciptaan Nabi ditegaskan dalam firman-N ya: 


H IBI OSIS Os La TO ALA 


Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (M uhammad) tidak sesat dan tidak 
(pula) keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Our'an) menurut 
keinginannya. Tidak lain (Al-Gur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. (an- 
Najm/53: 1-5). 


Jelaslah bahwa Al-Our'an dari Allah Y ang M ahabijaksana dalam segala 
tindakan terhadap makhluk-Nya, Maha Mengetahui keadaan mereka dan 
apa-apa yang baik bagi mereka. Beritanya adalah benar dan hukum-Nya 
adalah adil, sebagaimana A Ilah telah berfirman: 


pe 2553 
Yag3 IR POA IA 


Dan telah sempurna firman Tuhanmu (AI-Our'an) dengan benar dan adil. (al- 
An' #m/6: 115). 


Kesimpulan 

1. Al-Ouran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 
M uhammad dengan perantaraan M alaikat Jibril untuk menjadi petunjuk 
dan pedoman hidup bagi manusia. Namun demikian, hanya orang 
mukmin saja yang mau memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan 
di dunia dan akhirat. 

2. Sifat-sifat orang mukmin antara lain melaksanakan salat, mengeluarkan 
Zakat, dan percaya adanya hari akhirat. 

3. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat menganggap 
perbuatan-perbuatan buruk yang mereka kerjakan itu baik. Akibatnya, 
mereka selalu berada dalam kesesatan di dunia ini. 

4. Mereka akan merugi di akhirat karena dimasukkan ke dalam neraka 
yang sangat pedih siksaannya. 


174 27. AN-NAML JUZ 19 


PENGANGKATAN MUSA SEBAGAI NABI 


PNBP NAK KESAN 


235 LOOP, 327 Sa 5 GOR 2 Sp 
KAA PENA TAN Haa san 
(4 Senayan Catok Ki 


300 Kat 894 Lake 


TENIS ep BINA SAR KE 
LAYAN 


sg Piton SME AAA, 
(AN BEN ian HeyA 2 


"da 


Ot 3 
Terjemah 


(7) (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya, “Sungguh, aku 
melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan 
membawa suluh api (obor) kepadamu agar kamu dapat berdiang 
(menghangatkan badan dekat api).” (8) Maka ketika dia tiba di sana (tempat 
api itu), dia diseru, “Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, 
dan orang-orang yang berada di sekitarnya. M ahasuci Allah, Tuhan seluruh 
alam.” (9) (Allah berfirman), “Wahai Musa! Sesungguhnya Aku adalah 
Allah, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (10) dan lemparkanlah 
tongkatmu!” Maka ketika (tongkat itu menjadi ular dan) M usa melihatnya 
bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke 
belakang tanpa menoleh. “Wahai Musa! Jangan takut! Sesungguhnya di 
hadapan-K u, para rasul tidak perlu takut, (11) kecuali orang yang berlaku 
zalim yang kemudian mengubah (dirinya) dengan kebaikan setelah kejahatan 
(bertobat): maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. (12) 
Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar menjadi 
putih (bersinar) tanpa cacat. (Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan macam 
mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir'aun dan kaumnya. M ereka 
benar-benar orang-orang yang fasik.” 


Kosakata: 
1. Bisyihtbin Oabas 3 bless (an-Naml/27: 7) 


Syih4b berasal dari kata syahaba yang berarti cahaya api yang menyala. 
Meteor disebut dengan syihtb karena memercikkan cahaya api yang 
menyala. Dalam Al-Gur'an, kata syih#b terulang sebanyak empat kali (al- 


JUZ 19 21. AN-NAML 175 


' ijr/15: 18, an-Naml/27: 7, aj-t4#ff1t/37: 10 dan al-Jinn/72: 9). Semuanya 
menunjuk pada cahaya api atau sesuatu yang mengeluarkan api yang 
menyala. Asy-Syihbah adalah warna putih yang bercampur dengan warna 
hitam seperti bintang yang bercampur dengan awan yang hitam. 

Sedangkan kata gabas berasal dari kata gabasa, igtabasa yang arti 
awalnya adalah mengambil, menyalakan bara api, atau sepotong kayu yang 
telah terbakar dan menyala bara apinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa 
ketika Nabi Musa dan keluarganya tersesat dalam sebuah perjalanan pada 
malam yang sangat dingin dan gelap gulita, Nabi M usa melihat “sepercik api 
yang menyala” (syihtb gabas) di kejauhan. Untuk itu, Musa bermaksud 
mendatangi sumber cahaya tersebut dan berpesan kepada keluarganya untuk 
tetap tinggal di tempat tersebut. Musa berharap dengan mendatangi asal 
cahaya itu, ia bisa mendapatkan berita atau jalan keluar dari kesesatan 
tersebut. Akan tetapi, saat Nabi Musa sampai ke tempat tersebut dan 
bermaksud mengambil cahaya api itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara 
panggilan di balik cahaya itu. Panggilan tersebut adalah seruan Allah. 


2. Tis'a? ya HW gs (an-Nam!/27: 12) 


Kata tis'ah adalah kata yang menunjukkan bilangan yang sudah dikenal 
yaitu angka atau jumlah sembilan. Sedangkan #y4# adalah bentuk jamak dari 
kata #yah yang berarti tanda atau bukti yang jelas. Ayat ini menunjukkan 
kepada jumlah ayat atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi M usa, 
dua di antaranya disebutkan dalam ayat ini, yaitu: (1) tongkat Nabi M usa 
yang dapat berubah menjadi ular yang besar, (2) memasukkan tangan ke 
dalam ketiaknya melalui leher baju kemudian bisa mengeluarkan sinar atau 
cahaya yang putih dan terang seperti sinar matahari, (3) terbelahnya laut, (4) 
wabah kutu, (5) wabah katak, (6) topan yang melanda daerah tersebut, (7) 
wabah belalang, (8) darah, dan (9) kekeringan (lihat tafsir Surah al-Isr#/17: 
101). Kesembilan mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa 
sebagai bukti kerasulannya dan mempertegas bahwa Musa adalah utusan 
Allah yang mengemban risalah untuk disebarkan kepada umatnya. Adapun 
yang dihadapi Nabi M usa adalah Fir'aun dan kaumnya. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menegaskan bahwa Al-Our'an merupakan wahyu 
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berfungsi sebagai 
pedoman hidup bagi setiap mukmin di dunia demi meraih kebahagiaan di 
akhirat. Ayat-ayat berikut ini menginformasikan tentang pengangkatan M usa 
sebagai nabi dan pemberian beberapa mukjizat sebagai bukti kenabiannya. 


Tafsir 
(7) Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perintah agar 
beliau menyampaikan kepada umatnya kisah Nabi Musa ketika dalam 


176 27. AN-NAML JUZ 19 


perjalanan dari Madyan untuk kembali ke Mesir dengan disertai oleh 
keluarganya. Perjalanan ini dilakukan setelah M usa menyelesaikan waktu 
yang telah ditentukan, sebagaimana yang disepakati antara M usa dengan 
mertuanya. Hal ini disebutkan A Ilah dalam firman-N ya: 


non 20 
. 


JA, .. PAN aa Tea 23 172 Aa 21. - NN naa 2 
Fa Aye bb, SEN ikan AL UAN Tia es Lb 
Se yan bia 4 ON Ana Pa p LN Age oa 
GAN PE 3 5 YES KE Giaa Sl AI BEE ul 


M aka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia 
berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata 
kepada keluarganya, “Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, 
mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) 
api itu atau (membawa) sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan 
badan." (al-@aj aj/28: 29). 


Waktu yang ditentukan itu adalah hasil perjanjian antara Musa dengan 
mertuanya ketika menetapkan mahar perkawinannya, yaitu bekerja meng- 
gembalakan kambing mertuanya selama delapan tahun atau disempurnakan 
menjadi sepuluh tahun. Sepuluh tahun menunjukkan kegigihan dan 
kesungguhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarganya dalam ayat 
di atas adalah istrinya, tanpa ada orang lain. 

Dalam perjalanan pada malam yang sangat gelap dan dingin itu, M usa 
tersesat. Ketika melihat dari kejauhan ada nyala api, Musa berpesan agar 
keluarganya tetap di tempat tersebut, sedang dia akan pergi ke tempat api itu. 
la berharap memperoleh penunjuk jalan, sehingga tidak tersesat lagi. 
Menurutnya, adanya api berarti ada orang di sekitar tempat mereka berada. 
Selain itu, Nabi Musa berharap agar dapat membawakan keluarganya api, 
yang disulut dari sumber api yang terlihat olehnya. Dengan nyala api itu, dia 
dan keluarganya tentu dapat berdiam menghangatkan badan dari kedinginan 
yang mencekam itu. 

(8-9) Ketika Musa datang mendekat ke arah api itu, ternyata yang 
disangkanya api itu bukan seperti api yang biasa dilihatnya, tetapi cahaya 
yang memancar dari sejenis tumbuh-tumbuhan rambut berwarna hijau yang 
melilit dan menjuntai pada sebuah dahan kayu. Cahaya yang terpancar dari 
pohon itu bersinar cemerlang, sedang dahan pohon itu tetap hijau dan segar, 
tidak terbakar atau layu. 

M usa tidak menemukan seorang pun di tempat itu, sehingga ia merasa 
heran dan tercengang melihat keadaan yang demikian. Ia bermaksud hendak 
memetik sebagian dari nyala api itu dari dahan yang condong kepadanya. 
Waktu ia mencoba menyulut nyala api itu, Musa merasa takut. Dalam 
keadaan yang demikian, tiba-tiba ia diseru oleh satu suara yang datangnya 
dari arah pohon itu. Suara yang menyeru itu menyatakan bahwa yang berada 


JUZ 19 21. AN-NAML 177 


di dekat api itu pasti diberkahi, yaitu M usa dan para malaikat. Pernyataan itu 
merupakan salam dan penghormatan dari Allah kepada Nabi M usa sebagai- 
mana salam para malaikat kepada Nabi Ibrahim dalam firman-Nya: 


- Ka / 2 
c SN SLTA, Ana 


Rahmat Allah dan berkat-Nya, dicurahkan atas kamu wahai ahlulbait. 
(Hud/11: 73) 


'Abdullih bin “Abbts menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“diberkahi” di sini ialah yang disucikan Allah. Menurutnya, yang kelihatan 
oleh Nabi Musa seperti api itu bukanlah api, melainkan cahaya yang 
menyala-nyala seperti api. Cahaya itu adalah cahaya Tuhan Semesta Alam. 
Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Abu 'Ubaidah dari Abu 
M ysa al-A sy'ar? bahwa Nabi M uhammad bersabda: 


JAN JR ag 533 Telah Oaaby AS ARV ES 
Aa) Dah DIAN WES JA Uta JAN JS AN JAS ON Ja 
(eka otg) LA ga pai HI 


Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah itu tidur, Dia 
menurunkan dan menaikkan timbangan, amal malam hari diangkat ke 
hadapan-N ya sebelum siang, dan amal siang sebelum malam, dan tabir-Nya 
adalah cahaya. Andaikata Ia membuka tabir-Nya, pasti kesucian cahaya 
wajah-N ya membakar segala sesuatu yang tercapai oleh pandangan-N ya di 
antara ciptaan-Nya. (Riwayat M uslim) 


Peristiwa itu terjadi ketika M usa sampai di tempat yang diberkahi, yaitu 


lembah suci yang bernama Lembah ? uwa, sebagaimana yang disebutkan 
dalam firman-N ya: 


Pen MANGA, Ba 33 


. Dia diseru dari (arah) pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, 
di sebidang tanah yang diberkahi.... (al-@aj aj/28: 30). 


Dan firman Allah yang berbunyi: 


SELANG 


Ketika Tuhan memanggilnya (Musa) di lembah suci yaitu Lembah ? uwa. 
(an-N zi4/79: 16). 


178 27. AN-NAML JUZ 19 


Seruan Allah yang didengar Musa di lembah suci ? uwa ini merupakan 
wahyu pengangkatan Nabi Musa sebagai rasul. Ia diutus Allah untuk 
menyampaikan risalah kepada Fir'aun di M esir, dengan dibekali bermacam- 
macam mukjizat. 

M usa berhadapan langsung dengan Allah ketika menerima wahyu, tetapi 
M usa tidak dapat melihat-Nya, karena terhalang oleh tabir berupa cahaya. 
Penerimaan wahyu semacam ini merupakan salah satu macam cara penyam- 
paian wahyu Allah kepada para nabi-Nya. Hal ini disebut Allah dalam 
firman-N ya: 


LP Yz - 235 - Kera PA Ta rate 2 
doi By 2 2 Pas daa Ibentsbaba PI eh 2 TAPE 
#UGL 


Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara 
kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau 
dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin- 
Nya apa yang Dia kehendaki.... (asy-Syyra/42: 51). 


Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam yang berbuat menurut apa yang 
dikehendaki-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai-N ya. Dia 
M ahaagung dan M ahatinggi dari seluruh makhluk-N ya. Y ang didengar M usa 
itu ialah suara firman Allah. Hal ini dinyatakan Allah dalam ayat kesembilan 
bahwa yang menyeru dan memanggilnya ialah Allah, bukan suara makhluk. 
Allah Mahaperkasa atas segala sesuatu, Mahabijaksana dalam firman dan 
perbuatan-N ya. 

(10-11) Ayat ini adalah rentetan pembicaraan langsung antara Allah dan 
M usa di lembah suci ?' uwa. Setelah Musa diangkat sebagai nabi dan rasul, 
Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat yang dipegang 
tangan kanannya. 

Ketika tongkat itu dilemparkan, M usa melihatnya bergerak-gerak seperti 
seekor jimn, yaitu sejenis ular yang sangat gesit geraknya. Tidak terlintas di 
hati Musa sedikit pun bahwa tongkatnya itu akan berubah menjadi ular, 
padahal dengan tongkat itu M usa dapat mengambil manfaat dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai penggembala kambing. Hal ini dinyatakan Allah dalam 
firman-Nya: 


LA FN EN sp db 


Dia (Musa) berkata, “Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku 
merontokkan (daun-daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, dan 
bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.” (“ #1420: 18). 


JUZ 19 21. AN-NAML 179 


Ketika Musa melihat tongkatnya menjadi ular, dia lari berbalik ke 
belakang tanpa menoleh, karena merasa sangat ketakutan. Pada saat itu, 
Allah berfirman kepada M usa agar jangan takut, karena sesungguhnya orang 
yang diangkat menjadi rasul tidak patut takut di hadapan-N ya. Seruan Allah 
ini didahului dengan perintah untuk datang ke hadapan-Nya dan dijamin 
keamanannya. M aka Allah menegaskan dengan firman-N ya: 


s2 ay, 


Aa METE gan 


."Wahai Musa! Kemarilah dan jangan takut. AN EA engkau 
termasuk orang yang aman. (Al-@ajaj/28: 31). 


Selain itu, Allah memerintahkan M usa untuk memegang ular tersebut 
agar menjadi tongkat kembali. Ini merupakan mukjizat yang pertama bagi 
M usa. Firman Allah: 


ln Pa IT 


JA Ea RELA TAN GIE 


Dia (Allah) berfirman, “Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan me- 
ngembalikannya kepada keadaannya semula. (“ 4n420: 21). 


Adapun orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berbuat 
zalim, yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim itu bisa 
terhadap diri sendiri, orang lain, maupun makhluk-makhluk A Ilah lain. 

Orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, tidak akan berbuat 
zalim lagi, kemudian mengiringinya dengan perbuatan baik, tidak perlu takut 
menghadapi Allah. Hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka dan juga 
bagi seluruh umat manusia, sebagaimana perilaku para tukang sihir Fir'aun 
yang beriman kepada M usa sebagai utusan Allah. Siapa saja yang berbuat 
dosa, kemudian menghentikan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut dan 
bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hal ini ditegaskan Allah 
dalam firman-N ya: 


at seen 


Ye Ki s3 Got Ld 
BAL tan, PN Kara KAN FATE 


Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan 
berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. (“ 41420: 82). 


Dan firman-Nya lagi: 
2 Aya YG Ly TES 9G 20 
(23 GA laa pa 5 AYAT ALI bp aga Ta AB 
Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia 


memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah 
M aha Pengampun, M aha Penyayang. (an-N is#/4: 110). 


180 27. AN-NAML JUZ 19 


(12) Pada ayat ini, Allah menunjukkan kekuasaan-Nya yang lain, setelah 
menunjukkan kekuasaan-Nya mengubah benda mati yang berada di tangan 
M usa menjadi makhluk hidup berupa ular. Kemudian Musa diperintahkan 
untuk memasukkan tangannya ke ketiak, melalui belahan leher bajunya. 
Ketika dikeluarkan, tangan itu mengeluarkan cahaya berwarna putih cemer- 
lang. Ini merupakan mukjizat kedua M usa. 

Dua macam mukjizat M usa ini merupakan bagian dari sembilan mukjizat 
yang diberikan Allah kepadanya. M ukjizat ini menjadi bukti kepada Fir'aun 
dan kaumnya bahwa Musa adalah utusan Allah untuk mengajak ke jalan 
yang benar dan diridai-Nya. Jumlah mukjizat Musa yang sembilan itu 
ditegaskan A Ilah dalam firman-N ya: 


Yeh Nya YAN oa 
SA HA sep Ll) 
Dan sungguh, K ami telah memberikan kepada M usa sembilan mukjizat yang 
nyata. (al-1sr#/17: 101). 


Musa diutus Allah dengan bermacam-macam kejadian yang luar biasa 
untuk menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang fasik, melampaui batas fitrah 
manusia. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan dibenarkan 
pengakuannya ini oleh kaumnya. Hal ini disebutkan Allah dalam firman- 
Nya: 

222,2 rena an 
SE OLTI 


(Seraya) berkata, “A kulah tuhanmu yang paling tinggi.” (an-N &i' 4/79: 24). 


Kesimpulan 
1. Dalam perjalanan dari Madyan ke M esir, sesampai di lembah suci ? uwa, 
Musa menerima wahyu langsung dari Allah, dari balik tabir tanpa 
perantara malaikat. Musa diangkat dan dipilih menjadi rasul, yang 
selanjutnya akan disuruh mengajak dan menyeru Fir'aun serta kaumnya 
kejalan yang benar yang diridai Allah. 
2. Dua di antara sembilan mukjizat Nabi M usa adalah: 
a. Tongkat yang selalu dibawanya dalam menggembalakan kambing 
yang dapat berubah menjadi ular. 
b. Tangannya dapat bersinar putih cemerlang kalau dimasukkan ke 
dalam ketiaknya melalui belahan leher bajunya. 
3. Jika orang yang zalim bertobat dan beramal saleh, Allah akan 
mengampuni dan menghapus dosa-dosa mereka. 


JUZ 19 21. AN-NAML 181 


KESOMBONGAN FIR'AUN 


PALA JAN TG del B0 8G NN abg AN a30, Ahh 
CAN KE S WA Pen MN GO RA AAA 


t 2 


AAN ak AA NA PAN NA 
Obama KIE AS FE YAN LA 


Terjemah 

(13) Maka ketika mukjizat-mukjizat Kami yang terang itu sampai kepada 
mereka, mereka berkata, “Ini sihir yang nyata.” (14) Dan mereka 
mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati 
mereka meyakini (kebenaran)nya. M aka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berbuat kerusakan. 


Kosakata: Istaiganath# (EX. (an-N aml/27: 14) 


Kata istaigana terambil dari kata aigana yang kata dasarnya adalah 
yagana berarti mengetahui sesuatu dengan pasti dan nyata. Kata yag#n 
merupakan tingkatan tertinggi dari sifat mengetahui selain kata ma'rifah. 
Kata yag?n menunjukkan kepada pengetahuan yang mendalam dan kepastian 
yang jelas serta mantap. Ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keyakinan 
Fir'aun bersama kaumnya ketika menyaksikan apa yang diperlihatkan M usa 
dengan mukjizatnya. Dalam hati kecil mereka sebetulnya terdapat 
“keyakinan yang kuat" bahwa apa yang dibawa oleh Musa adalah suatu 
kebenaran dari Allah, tetapi kesombongan dan keangkuhan sifat mereka 
menutupi keyakinan itu. Mereka enggan untuk mengakui kebenaran risalah 
M usa. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Musa telah diberi dua 
dari sembilan mukjizat yang akan diberikan-Nya. Dengan dua mukjizat itu, 
Musa diperintahkan menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah menerangkan sikap dan tingkah laku Fir'aun beserta 
kaumnya, sewaktu M usa datang untuk mengajak mereka beriman kepada 
Allah. Musa datang dengan membawa bukti-bukti berupa mukjizat yang 
membenarkan kerasulannya. 


Tafsir 

(13) Ketika Musa berhadapan dengannya, Fir'aun mengaku bahwa 
dirinya adalah tuhan. Fir'aun minta bukti kepada M usa bahwa ia benar-benar 
utusan A Ilah. M usa sebagai utusan Allah memberi bukti dengan melempar- 
kan tongkatnya yang kemudian menjadi ular yang bergerak dengan gesit, 
kemudian memasukkan tangannya ke ketiaknya melalui belahan leher 


182 27. AN-NAML JUZ 19 


bajunya, lalu dikeluarkan maka tangannya menjadi putih bersinar cemerlang 
bagi orang-orang yang melihatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa kedua bukti 
di atas sangat jelas menjadi saksi nyata bahwa Musa benar-benar utusan 
Allah. Akan tetapi, mereka mengingkari bukti-bukti tersebut dan berkata 
bahwa hal itu adalah sihir semata. 

(14) Mereka mendustakan bukti-bukti tersebut dengan perkataan, 
sedangkan di dalam hati kecil, mereka membenarkan bahwa M usa utusan 
Allah. Mereka ingkar karena hati mereka dipenuhi sifat zalim dan rasa 
sombong, akibatnya mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Sikap mereka 
yang takabur, sombong, dan tinggi hati ditegaskan Allah dalam firman-N ya: 


BEN 


.. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. (al- 
M u'minyn/23: 46). 


Hal ini merupakan peringatan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. 
Mereka diseru untuk memperhatikan akibat yang dialami Fir'aun dan 
kaumnya, yaitu binasa tenggelam di laut, sebagaimana A Ilah berfirman: 


. 212 


BNI TENA DI AAN 


Maka Kami hukum sebagian di antara mereka, lalu Kami tenggelamkan 
mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Kami dan 
melalaikan ayat-ayat K ami. (al-A “74#f/7: 136). 


Ayat di atas juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang 
mendustakan Nabi Muhammad. M ereka akan menerima akibat yang sama 
seperti orang-orang dahulu yang mendustakan ajaran-ajaran Allah. 


Kesimpulan 

Fir'aun dan kaumnya adalah orang yang mendustakan ajaran Allah 
dengan penuh kesombongan. Sebenarnya, mereka yakin bahwa ajaran yang 
diserukan Nabi M usa itu benar. Mereka akan menerima hukuman Allah di 
dunia maupun di akhirat. 


JUZ 19 21. AN-NAML 183 


ANUGERAH ALLAH KEPADA NABI DAUD 
DAN NABI SULAIMAN 


AAU ANA AAU MR KP Te pt NG Kap 
AA Aa NOMAYE Wen 
PP) « pap 


Be AG yA TPA NY ti 
1 Ma Aren ja ge 2g (ta 3 
SIG AA maa HA Gea An ga yaa 

Oa 


NK S1,5 2 9. AA L) 2» AN 
Tr 1pa - LIGA OA nah 
Ar AA kd ed a33? Agan? SELAI P Sy 2. 7, 54, 17 


a 


Ketan Pune ana aer Aa La Peka an 6 


-N y NN PA ya - 
Oknlta SEA On: 2g 
Terjemah 

(15) Dan sungguh, Kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan 
Sulaiman: dan keduanya berkata, “Segala puji bagi Allah yang melebihkan 
kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman.” (16) Dan Sulaiman 
telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami 
telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, 
(semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” (17) Dan untuk Sulaiman 
dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka 
berbaris dengan tertib. (18) Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, 
berkatalah seekor semut, “Wahai semut-semut! M asuklah ke dalam sarang- 
sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, 
sedangkan mereka tidak menyadari.” (19) Maka dia (Sulaiman) tersenyum 
lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya 
Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-M u 
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku 
dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai: dan masukkanlah 

aku dengan rahmat-M u ke dalam golongan hamba-hamba-M u yang saleh.” 


Kosakata: ' 
1. Maniga-' air bl! 35 (an-Nami/27: 16). 


Kalimat man'ig merupakan isim 'alat dari kata na aga-yan'igu yang 
secara bahasa berarti suara-suara yang muncul melalui salah satu organ 


184 27. AN-NAML JUZ 19 


tubuh yaitu lidah, dan dapat didengar oleh telinga serta mengandung arti. 
Kalimat ntig biasanya juga digunakan untuk manusia. Oleh karena itu, para 
ahli mantig mendefinisikan manusia dengan Yayaw:n an-ntig (hewan yang 
dapat berbicara). Tetapi kata ini pun bisa digunakan untuk selain manusia 
melalui kiasan. Suara burung dalam ayat ini diungkapkan dengan kata 
mantig, karena Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa burung. Bagi 
Sulaiman, burung tersebut bersifat ntig walaupun bagi yang lain suara 
burung bersifat j mi” (diam). Artinya, bagi mereka yang tidak bisa 
memahami bahasa yang lain, dia disebut j imi” walaupun dia bisa bicara. 
Sedangkan kata air adalah bentuk jamak dari “ir yang berarti setiap sesuatu 
yang memiliki sayap yang membuatnya bisa terbang di udara. 


2. Yuza'yn 0:25 (an-Nami/27: 17) 


Asal katanya adalah waza'a yang berarti membagi dan mencukupkannya. 
Kata yuza'un menunjukkan adanya ketertiban dan kerapian walaupun ber- 
jumlah banyak. Ayat ini menerangkan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman, 
bahwa beliau memiliki pasukan dan bala tentara yang terdiri atas berbagai 
macam makhluk Allah seperti manusia, jin, dan binatang-binatang. T entara- 
nya ini walaupun bermacam-macam dan bukan seperti Sulaiman, tetapi 
semuanya ketika dikerahkan untuk melawan musuh-musuh Allah, mereka 
bersatu dan tersusun dengan rapi di bawah satu komando Nabi Sulaiman. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kisah M usa dan kaumnya meng- 
hadapi kekuasaan dan kekejaman Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. 
Untuk menghadapi Fir'aun, Nabi M usa dianugerahi Allah ilmu pengetahuan 
dan mukjizat-mukjizat, seperti tongkat dan sebagainya. Pada ayat-ayat 
berikut ini diterangkan anugerah-anugerah Allah lainnya yang dilimpahkan 
kepada Daud dan putranya, Sulaiman, seperti ilmu pengetahuan membuat 
baju besi, mengerti pembicaraan burung, semut, dan sebagainya. 


Tafsir 

(15) Ayat ini menerangkan bahwa A Ilah telah menganugerahkan kepada 
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman (putra Nabi Daud) ilmu pengetahuan, baik 
yang berhubungan dengan pengetahuan tentang Tuhan dan syariat- 
Syariatnya, maupun yang berhubungan dengan pengetahuan umum, seperti 
kemampuan dan bakat memimpin dan mengatur bangsanya. K edua nabi ini 
tidak saja memiliki pengetahuan, tetapi juga mengamalkannya dengan baik. 
Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh masing-masing 
nabi itu tidak hanya berfaedah bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi 
masyarakat dan umatnya di dunia dan di akhirat kelak. 

Karena memperoleh nikmat yang tidak terhingga dari Allah, keduanya 
mensyukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan: 


JUZ 19 21. AN-NAML 185 


Segala puji bagi Allah yang telah metesihkan kami dari kebanyakan hamba- 
hamba yang beriman. 


Sikap bersyukur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam menerima nikmat 
Allah itu merupakan sikap yang terpuji. Oleh karena itu, para ulama meng- 
anjurkan agar kaum Muslimin meneladani sikap tersebut. M ensyukuri 
nikmat berarti hamba yang menerima nikmat itu benar-benar merasakan 
bahwa yang diterimanya itu merupakan pernyataan kasih sayang Allah 
kepadanya dan merasa bahwa ia memang memerlukan nikmat Allah itu. 
Tanpa nikmat itu, ia tidak akan hidup dan merasakan kebahagiaan. Allah 
berfirman: 


Ka daasah, Aa 3 KN A3 EN, 


Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(Ibr4h3m/14: 7). 


Allah mengangkat Nabi Daud sebagai seorang kepala negara dan rasul 
Allah. Sebagai kepala negara, Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud 
segala macam ilmu yang diperlukan. Di antara keutamaan dan ilmu yang 
di karuniakan itu ialah: 

1. Allah menundukkan gunung dan burung kepada Daud. Gunung dan 
burung itu bertasbih bersama Daud pagi dan petang. Allah berfirman: 


OEKAK Kane RON VEGETASI 


Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih 
bersama dia (Daud) pada waktu petang dan pagi, dan (Kami tundukkan 
pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. M asing-masing sangat 
taat (kepada Alah). (t 4/38: 18-19). 


2. Allah menganugerahkan kepada Daud pengetahuan melunakkan besi, 
sehingga ia dapat membuat baju besi dan keperluan lain, untuk 
memperkuat pemerintahan dan kerasulannya. Allah berfirman: 


AT Lae 


Kap Ws 
... dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Saba'/34: 10). 


186 27. AN-NAML JUZ 19 


3. Allah telah menguatkan kerajaan Daud dan menganugerahinya hikmah 
dan kebijaksanaan, sehingga ia dapat menyelesaikan dengan mudah 
perselisihan dan perkara yang diajukan kepadanya. Allah berfirman: 


» PP PP » 5 3) ? 3 
si if “Aa ye ea ya BAY 63353 


Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan hikmah kepadanya 
serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. (t 4d/38: 20). 


M enurut al-Baisawi, yang dimaksud dengan firman Allah, “Dan Kami 
perkuat kerajaannya” ialah, “Kami (Allah) telah memperkuatnya dengan 
kekebalan, memenangkan peperangan, dan banyak mempunyai tentara. 


4. Allah menurunkan kepadanya kitab Zabur, sehingga beliau termasuk 
salah seorang dari empat orang rasul yang diturunkan kitab kepadanya. 
Allah berfirman: 


- aa 0.2, 


Bone geyada sena. AE 
Den Sala as yan dea Yam Ulas AI) 


“.. Dan sungguh, Kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian 
nabi-nabi atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada 
Daud.” (al-1sr#/17: 55). 


5. Allah memberikan kesanggupan kepadanya memahami pembicaraan 
burung, sebagaimana yang diterangkan pada ayat berikut. 


(16) Ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman, putra Daud, menggantikan 
bapaknya sebagai raja dan rasul Allah. M enurut Ibnu “A “iyyah, Daud adalah 
raja dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israil. Jabatan ini dipegang 
Sulaiman setelah bapaknya meninggal dunia. Karena Sulaiman menerima 
kedua jabatan itu setelah bapaknya meninggal dunia, maka disebutlah dalam 
ayat ini: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. 

Menurut al-Kalbi, Nabi Daud mempunyai 19 orang anak laki-laki. Di 
antara mereka semua, hanya Sulaiman sendiri yang mewarisi ilmu 
pengetahuan dan kesanggupan mengendalikan pemerintahan dari bapaknya. 
Oleh karena itu pula, beliau yang menggantikan bapaknya sebagai kepala 
negara. Kemudian Allah juga mengangkat Sulaiman menjadi rasul. 

M enurut Ensiklopedia A mericana, Nabi Daud diangkat menjadi raja pada 
tahun 1002 Sebelum Masehi (SM), pada waktu ia berumur 37 tahun (ia 
dilahirkan pada tahun 1039 SM ). Daud meninggal dunia pada tahun 962 SM, 
dan memerintah selama 40 tahun, yaitu 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di 
Y erusalem. 

Sebelum meninggal dunia, Daud menunjuk putranya yang bernama 
Sulaiman menjadi raja sesudahnya. Beliau meninggal setelah memberikan 


JUZ 19 21. AN-NAML 187 


nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang amat berharga kepada Sulaiman. Di 
antara nasihat dan pesan itu ialah agar melakukan ibadah kepada Allah, 
memelihara segala hukum, undang-undang, syariat, dan firman-Nya, sesuai 
dengan yang tersebut dalam Taurat M usa, serta mendirikan sebuah Haikal 
sebagai tempat beribadah kepada-Nya. Setelah Nabi Daud meninggal dunia, 
mulailah Sulaiman memegang tampuk pemerintahan yaitu pada tahun 961 
Sebelum Masehi. Sebagai seorang raja dan nabi, semua nasihat dan pesan 
Nabi Daud itu dilaksanakan dengan baik, sehingga kerajaan menjadi stabil 
dan mantap di tangannya, sampai beliau meninggal dunia. (Lihat “David”, 
Encyclopaedia A mericana, Jilid 8, hlm. 526). 

Di samping mewarisi kerajaan, ilmu pengetahuan, kenabian, dan kitab 
Zabur dari bapaknya, Sulaiman juga dianugerahi Allah dengan beberapa 
keutamaan yang lain. Oleh karena itu, dia bersyukur kepada Allah dengan 
mengatakan, “Wahai sekalian manusia, Allah telah menganugerahkan 
kepada kami pengertian dan pengetahuan tentang suara burung dan diberi 
segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya semua benar-benar suatu 
yang nyata.” 

Nabi Sulaiman dengan kekuatan dan kesanggupan yang telah diberikan 
Allah kepadanya, dapat memahami suara-suara binatang yang lain, selain 
dari suara burung. Dalam ayat ini, dikhususkan menyebutkan bahwa 
Sulaiman memahami suara burung karena burung adalah tentara khusus 
Nabi Sulaiman yang mempunyai keistimewaan khusus pula, seperti yang 
telah dilakukan oleh burung hud-hud. 

Sebagaimana diketahui bahwa suara pada binatang merupakan bahasa 
isyarat yang berlaku di antara mereka. Suara-suara itu terdengar dalam 
bentuk dan nada yang bermacam-macam, seperti suara dalam keadaan riang 
berbeda dengan suara burung dalam keadaan ketakutan. Suara kambing 
betina yang kehilangan anaknya berlainan dengan suara dikejar atau 
diterkam binatang buas. Nabi Sulaiman mengetahui maksud suara-suara 
binatang itu dengan kekuatan perasaan dan ilmu pengetahuan yang telah 
dilimpahkan Allah kepadanya. Menurut al-Baisawi, apabila mendengar 
suara-suara burung, Nabi Sulaiman mengetahui makna dan maksud suara- 
suara itu dengan kekuatan perasaannya. 

Dalam ayat ini diterangkan pula bahwa Allah telah melimpahkan kepada 
Sulaiman segala macam kesanggupan dan segala sesuatu yang diperlukan- 
nya untuk mengendalikan pemerintahan negaranya. Dengan demikian, masa 
pemerintahan Nabi Sulaiman itu merupakan masa kejayaan Bani Israil. 

Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat “wa ytn4t min kulli syai'in” (dan 
diberi segala sesuatu yang diperlukan), maksudnya ialah Allah telah 
menganugerahkan kepada Sulaiman hikmah, harta yang berlipat ganda, 
kekuatan yang besar dan luas sebagai seorang raja, dan menundukkan jin, 
manusia, burung, dan binatang lainnya. 

Karena nikmat yang telah dilimpahkan itu, maka Nabi Sulaiman ber- 
syukur kepada Allah dengan menyatakan bahwa segala nikmat yang telah 


188 27. AN-NAML JUZ 19 


dilimpahkan kepadanya, baik yang berupa pengetahuan, pemberian, 
keutamaan, dan sebagainya adalah suatu keistimewaan yang telah diberikan 
Allah kepadanya. Dengan berbagai karunia itu, Allah telah melebihkannya 
dari manusia-manusia yang lain. 

(17) Ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman telah dapat membentuk bala 
tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk, seperti jin, manusia, 
burung, dan binatang yang lain. Bala tentara itu setiap saat dapat dikerahkan 
untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. 
Semua tentara itu berbaris rapi, bersatu, dan berkumpul di bawah 
kepemimpinannya. 

(18) Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Sulaiman berjalan 
dengan tentaranya pada suatu daerah, yang menurut Gatadah, merupakan 
suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba 
Sulaiman mendengar suara raja semut yang memerintahkan kepada 
rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing, agar tidak terinjak 
oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak 
mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil, 
sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihatnya. 

Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan 
kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengungkap- 
kan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial yang sangat terorganisasi 
ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian 
kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal 
kimia maupun visual. Otaknya terdiri atas sekitar setengah juta simpul 
syaraf, mempunyai mata yang berfungsi baik, dan sungut yang berfungsi 
sebagai hidung untuk mencium atau ujung jari untuk meraba. Tonjolan- 
tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap. 
Sedang rambut-rambut yang ada di tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan. 

Walaupun banyak organ yang dimiliki semut untuk berkomunikasi, 
namun komunikasi utama yang dilakukan adalah komunikasi kimiawi. 
M ereka berkomunikasi dengan menggunakan feromon, suatu senyawa kimia 
seperti hormon yang mengeluarkan bau dan dihasilkan oleh salah satu 
kelenjar di dalam tubuh semut itu. Dengan menggunakan hormon inilah 
semut berkomunikasi. Apabila seekor semut mengeluarkan feromon, maka 
semut lainnya akan menerimanya dengan cara mencium baunya atau 
menyentuhnya, dan bereaksi terhadapnya. 

(19) Mendengar perkataan raja semut bahwa Sulaiman dan tentaranya 
tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat 
Sulaiman tersenyum. Raja semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada 
di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka 
hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan 
tentaranya tidak melihat mereka, karena tubuh mereka amat kecil. 

Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman 
berupa kemampuan memahami percakapan raja semut itu, dan adanya 


JUZ 19 21. AN-NAML 189 


semacam anggapan baik dari raja semut terhadap Sulaiman dan bala 
tentaranya, maka Sulaiman berdoa kepada Allah, “Wahai Tuhanku Y ang 
Pemberi Rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus 
mensyukuri nikmat-M u yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada 
ibu-bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu 
mengerjakan amal-amal saleh yang Engkau ridai, dan jadikanlah aku orang 
yang berkeinginan mengerjakan amal saleh itu. Bila aku meninggal dunia, 
masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang saleh 
yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-M u.” 

Dari doa Nabi Sulaiman itu dipahami bahwa yang diminta oleh Sulaiman 
kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah 
telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi 
kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan 
duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. 

Sikap Nabi Sulaiman pada waktu menerima nikmat A Ilah itu adalah sikap 
yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum M uslimin. 
Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmat-N ya, dan 
tidak bersikap mengingkari nikmat-N ya. 


Kesimpulan 

1. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Daud dan putranya (Nabi 
Sulaiman) hikmah, ilmu pengetahuan, dan kenabian. Keduanya me- 
manjatkan syukur kepada A Ilah atas nikmat yang telah diberikan itu. 

2. Nabi Sulaiman telah mewarisi dari bapaknya kerajaan. Allah telah 
memberikan kepada Sulaiman kemampuan memahami bahasa burung 
dan menganugerahkan kepadanya segala sesuatu yang diperlukannya 
sebagai seorang raja dan rasul. 

3. Nabi Sulaiman mempunyai tentara yang terdiri dari bermacam-macam 
jenis makhluk Allah, seperti jin, manusia, burung, dan sebagainya. 
Semuanya tunduk dan patuh di bawah perintahnya. 

4, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang diberikan 
kepadanya untuk bisa memahami pembicaraan raja semut dengan anak 
buahnya dengan anggapan yang baik dari raja semut terhadapnya. 

5. Tingginya derajat seseorang di mata Allah bukan karena harta dan 
pangkatnya, tetapi karena ketakwaannya kepada A Ilah. 


190 27. AN-NAML JUZ 19 


KISAH NABI SULAIMAN DAN BURUNG HUD-HUD 


KE AAN BSA TERI 
TANPA EN Usga, KPR NN 
Ame gear an Map 
SAN AAA RE RATA 
Hm pa see ing Sa 
Oka ng ea s3 223 soms :N YAA 72 pra 
Gl bodjar J6 AA s5 Aa Oa) 
y, SPA Sinyo Knee HA 
6 Ppt PA 
Terjemah 


(20) Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “M engapa aku tidak 
melihat hud-hud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? (21) Pasti akan 
kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia 
datang kepadaku dengan alasan yang jelas.” (22) M aka tidak lama kemudian 
(datanglah hud-hud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang 
belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa 
suatu berita yang meyakinkan. (23) Sungguh, kudapati ada seorang 
perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu 
serta memiliki singgasana yang besar. (24) Aku (burung Hud) dapati dia dan 
kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah: dan setan telah 
menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, 
sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak 
mendapat petunjuk, (25) mereka (juga) tidak menyembah Allah yang 
mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang 


JUZ 19 21. AN-NAML 191 


mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. (26) 
Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai "Arsy yang 
agung.” (27) Dia (Sulaiman) berkata, “Akan kami lihat, apa kamu benar, 
atau termasuk yang berdusta. (28) Pergilah dengan (membawa) suratku ini, 
lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu 
perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.” (29) Dia (Balgis) berkata, 
“Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah 
surat yang mulia.” (30) Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, 
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, (31) 
janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri.” 


Kosakata: 
1. 'Arsyun 'A5?m es (2,5 (an-Naml/27: 23) 


'Arsy pada dasarnya berarti sesuatu yang memiliki atap. Bentuk 
jamaknya adalah “urusy. “Arsy juga diartikan dengan penutup pada 
kendaraan unta yang digunakan untuk menghalangi dari sinar matahari dan 
hujan. Tempat raja disebut juga dengan “arsy karena memiliki penutup dan 
berkedudukan lebih tinggi. Kata 'arsy memiliki pengertian kekuatan, 
kekuasaan, dan kerajaan. Allah memiliki “arsy, tetapi hakikat “arsy tersebut 
hanya Allah yang tahu. Sebagian ulama mengartikan 'arsy Allah dengan 
menunjukkan ketinggian dan kekuasaan Allah. Dalam ayat ini dijelaskan 
tentang keterangan burung hud-hud yang datang kepada Nabi Sulaiman dan 
mengabarkan bahwa ia melihat sebuah negeri yang diperintah oleh seorang 
ratu. Dia memiliki “singgasana' (“arsy) yang besar dan indah. Kebesaran 
singgasananya ini menunjukkan kerajaan yang dipimpinnya merupakan 
kerajaan yang besar dan makmur, yang ia senantiasa bersikap bijaksana 
terhadap rakyatnya. 


2. Al-Khab' «LS (an-Nami/27: 25) 


AI-K hab' merupakan bentuk ism al-maj dar (kata benda) dari fi'il mxxi 
(kata kerja lampau) khaba'a yang berarti menyembunyikan. Dengan 
demikian, al-khab' berarti “sesuatu yang tersembunyi' atau 'sesuatu yang 
terpendam.' Dalam konteks ayat di atas, yang dimaksud al-khab' adalah 
sesuatu yang tersembunyi atau terpendam, baik di langit maupun di bumi, 
yang berupa hujan di langit, tanaman-tanaman dan logam di bumi, dan 
sebagainya. Semua itu hanya Allah yang mampu menurunkan dan 
mengeluarkannya. 


Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah mengangkat Nabi 
Sulaiman sebagai raja dan rasul yang diutus kepada Bani Israil sebagai 


192 27. AN-NAML JUZ 19 


pengganti dari bapaknya, Nabi Daud, yang telah meninggal dunia. 
Diterangkan bahwa Sulaiman telah pula mewarisi kepandaian dan ilmu 
pengetahuan yang dimiliki oleh bapaknya, di samping pengetahuan yang lain 
yang dianugerahkan Allah kepadanya. Di antara pengetahuan itu ialah 
mengerti bahasa binatang-binatang, dan binatang-binatang itu juga menjadi 
tentaranya. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang percakapan 
Sulaiman dengan salah satu tentaranya, yaitu burung hud-hud. Burung hud- 
hud telah pergi tanpa seizin Sulaiman, kemudian datang dengan membawa 
berita penting yang berguna bagi Sulaiman, baik sebagai raja maupun 
sebagai seorang rasul yang diutus Allah. 


Tafsir 
(20) Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman 

memeriksa barisan tentaranya, termasuk burung hud-hud, tetapi ia tidak 

melihatnya. Dengan nada marah dan heran ia berkata, “M engapa aku tidak 

melihat burung hud-hud! Apakah aku tidak melihatnya ataukah burung hud- 

hud itu sendiri yang telah pergi tanpa minta izin kepadaku lebih dahulu?” 
Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Dari ayat ini dipahami hal-hal sebagai berikut: 

1. Nabi Sulaiman mempunyai tentara, dan di antaranya terdapat sejenis 
burung yang bernama burung hud-hud. Burung hud-hud termasuk jenis 
burung pemakan serangga, sejenis burung pelatuk. Ia mempunyai paruh 
yang panjang, berjambul di kepalanya, berekor panjang, dan berbulu 
indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang 
pada pohon-pohon kayu yang telah mati dan lapuk. 

2. Nabi Sulaiman selalu memeriksa tentaranya. Oleh karena itu, ia 
mengetahui tentaranya yang hadir dan yang tidak hadir waktu 
pemeriksaan itu. 

3. Setiap tentaranya bepergian atau melakukan sesuatu pekerjaan 
hendaklah mendapat izin dari padanya terlebih dahulu. Jika ada yang 
melanggar ketentuan ini, akan mendapat hukuman dari Sulaiman. 

4. Tentara Sulaiman patuh mengikuti segala perintahnya dan tidak pernah 
ada yang mengingkarinya. Oleh karena itu, Sulaiman merasa heran dan 
tercengang atas kepergian burung hud-hud tanpa pamit. Tidak pernah 
terjadi kejadian seperti yang demikian itu sebelumnya. Ia lalu mengancam 
burung hud-hud dengan hukuman yang berat seandainya nanti burung 
itu kembali tanpa mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima. 


(21) Ayat ini menerangkan ancaman Nabi Sulaiman kepada burung hud- 
hud yang pergi tanpa pamit. Ia berkata, “Seandainya burung hud-hud 
kembali nanti, tanpa mengemukakan alasan yang kuat atas kepergiannya 
dengan tidak minta izin itu, maka aku akan menyiksanya dengan mencabut 
bulu-bulunya, sehingga ia tidak dapat terbang lagi atau akan kusembelih. 
Salah satu dari dua hukuman itu akan aku laksanakan terhadapnya, agar 


JUZ 19 21. AN-NAML 193 


dapat menjadi pelajaran bagi yang lain yang bertindak seperti burung hud- 
hud itu." 

Dari ayat ini dipahami bahwa jika burung hud-hud itu dapat mengemuka- 
kan alasan-alasan kepergiannya tanpa pamit dan alasan-alasan itu dapat 
diyakini kebenarannya, maka Sulaiman tidak akan melaksanakan hukuman 
yang telah diancamkan itu. 

(22) Tidak berapa lama setelah ancaman hukuman untuk burung hud-hud 
itu dikeluarkan, burung itu pun datang. Sulaiman lalu menanyakan sebab- 
sebab kepergian burung hud-hud yang tanpa pamit itu. 

Burung hud-hud itu menerangkan alasan kepergiannya dengan 
mengatakan bahwa ia telah pergi dan terbang mengarungi daerah yang jauh 
dan telah sampai kepada suatu negeri yang bernama Saba'. Ia mengetahui hal 
ihwal negeri itu yang Sulaiman sendiri belum mengetahuinya. Berita yang 
dibawanya itu adalah berita penting serta dapat diyakini kebenarannya. 

Burung hud-hud telah menyampaikan berita penting itu kepada Nabi 
Sulaiman sedemikian rupa, dengan kata-kata yang manis lagi hormat, enak 
didengar telinga, disertai dengan alasan-alasan yang kuat pula. Dengan 
demikian, kemarahan Sulaiman kepada burung hud-hud itu berangsur-angsur 
mereda, akhirnya hilang sama sekali. Bahkan dengan keterangan itu, Nabi 
Sulaiman telah mendapat sesuatu yang berharga, sehingga hukuman yang 
pernah diancamkannya itu tidak jadi dilaksanakan. 

Kesanggupan burung hud-hud bepergian sejauh itu dan menyampaikan 
berita penting kepada Nabi Sulaiman adalah suatu perwujudan kekuasaan 
Allah dan ilham yang ditanamkan-N ya ke dalam naluri burung hud-hud itu. 
la sanggup pergi dan terbang mengarungi daerah yang terletak antara negeri 
Palestina dan Yaman sekarang, suatu jarak yang cukup jauh, mengarungi 
daerah padang pasir yang sangat panas. Ia mengetahui dan mengerti keadaan 
negeri Saba' yang juga harus diketahui oleh Nabi Sulaiman yang bertugas 
sebagai seorang kepala negara dan sekaligus rasul Allah. Ia sanggup pula 
menyampaikan berita itu dan memberikan pengertian yang baik, sehingga 
Nabi Sulaiman langsung menanggapi berita yang dibawa burung hud-hud itu. 

Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Ia juga seorang raja yang 
bijaksana, yang mempunyai kekuasaan yang besar dan kekayaan yang 
melimpah. Ia mempunyai pengetahuan yang banyak di samping pengetahuan- 
pengetahuan lain yang mungkin hanya diberikan Allah kepadanya. Sedang 
burung hud-hud hanyalah seekor burung yang tidak mempunyai arti sama 
sekali, bila dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. 
Sekalipun demikian, burung hud-hud memiliki pengetahuan yang belum 
diketahui oleh Nabi Sulaiman. Pengetahuan itu sangat dibutuhkan Nabi 
Sulaiman dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja, terutama dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Dalam 
menghadapi burung hud-hud sebagai sumber dan pembawa berita penting, 
Nabi Sulaiman mampu bersikap wajar, sebagai seorang hamba A Ilah. 


194 27. AN-NAML JUZ 19 


Kisah Nabi Sulaiman dan burung hud-hud ini hendaknya menjadi tamsil 
dan ibarat bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang telah mengaku 
dirinya beriman kepada Allah. Seseorang hendaknya jangan merasa 
sombong dan takabur karena pengetahuan, kekuasaan, dan kekayaan yang 
telah diberikan Allah kepadanya. Semua yang diberikan itu walau berapa 
pun banyaknya menurut dugaannya, namun yang diperoleh itu hanyalah 
sedikit sekali bila dibanding dengan pengetahuan, kekuasaan, dan kekayaan 
Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap rendah, enteng, dan 
hina sesuatu atau seseorang. Mungkin Allah telah memberikan kepada 
seseorang yang dianggap hina dan rendah itu, apa yang tidak dipunyai oleh 
orang lain, yang mungkin diperlukan untuk suatu kepentingan, sebagaimana 
yang telah dianugerahkan-Nya kepada burung hud-hud. Allah Maha 
Pengasih lagi M aha Penyayang dan memuliakan manusia. Oleh karena itu, 
hendaklah manusia hidup berkasih-kasihan, tolong-menolong, dan hormat- 
menghormati antara sesama manusia. Tirulah sikap Nabi Sulaiman kepada 
burung hud-hud, yang selalu mengasihi dan menghormatinya, meskipun 
hanya seekor burung. 

(23) Ayat ini menerangkan bahwa burung hud-hud menyampaikan kepada 
Nabi Sulaiman berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya 
selama dalam perjalanan ke negeri Saba'. Sebuah negeri yang besar dan kaya 
raya serta diperintah oleh seorang ratu yang cantik dan mempunyai 
singgasana yang besar lagi indah. 

Dalam ayat ini dipahami bahwa ada tiga hal mengenai negeri Saba' yang 
disampaikan oleh burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman: 

1. Negeri Saba' itu diperintah oleh seorang ratu yang cantik, dan 
memerintah negerinya dengan baik dan bijaksana. 

2. Ratu itu memerintah dengan tegas dan bijaksana karena dilengkapi 
dengan segala sesuatu yang diperlukan dalam pemerintahan, seperti harta 
dan kekayaan, tentara yang kuat, dan sebagainya. 

3. Ratu mempunyai singgasana yang indah lagi besar, yang menunjukkan 
kebesaran dan pengaruh kekuasaannya, baik terhadap rakyat maupun 
terhadap negeri-negeri yang berada di sekitarnya. 


Menurut sejarah, Saba' adalah ibu kota kerajaan Saba' atau Sabaiyah. 
Kerajaan Saba' atau Sabaiyah ini didirikan oleh Saba' bin Yasyjub bin 
Ya'rub bin Gay #n yang menjadi cikal-bakal penduduk Y aman kurang lebih 
tahun 955 Sebelum Masehi di Yaman. Nama kota Saba' terambil dari nama 
Saba' bin Y asyjub, begitu juga nama kerajaan Saba' atau Sabaiyah. 

Kaum Saba' termasyhur di dalam sejarah sebagai orang-orang yang 
bergerak dalam bidang perniagaan. Jalan-jalan perniagaan laut dan darat 
bertemu di negeri Yaman itu. Barang perniagaan itu dibawa dari timur jauh 
(Indonesia, Malaysia, India, dan Cina) ke Eropa melalui Persia, Y aman, 
Suriah, dan Mesir. Dengan demikian, daerah Yaman merupakan sebuah 
mata rantai perniagaan yang menghubungkan kawasan timur dengan 


JUZ 19 21. AN-NAML 195 


kawasan barat. Kaum Saba' memegang peranan yang besar dalam 
melancarkan perniagaan itu. Negeri Yaman mempunyai armada laut dan 
kafilah-kafilah darat untuk mengangkut perniagaan itu, sedang kota Ma'rib 
pada waktu itu merupakan kota internasional. Barang-barang yang 
diperniagakan ialah hasil bumi dan barang-barang dari Timur Jauh, ditambah 
dengan hasil bumi negeri Yaman yang melimpah ruah, karena memang 
daerah Yaman adalah daerah yang amat makmur. Pada waktu kembali dari 
Eropa, M esir, dan Suriah, saudagar-saudagar itu membawa tekstil ke Timur. 

Kemakmuran negeri Yaman disebabkan adanya bendungan-bendungan 
air yang dibangun oleh raja-raja Sabaiyah. Di antaranya sebuah bendungan 
raksasa di kota Ma'rib yang dikenal dengan bendungan Ma'rib. Dengan 
adanya bendungan Marrib ini, kaum Saba' dapat mengadakan irigasi yang 
teratur, sehingga daerah Y aman menjadi subur, dan mengeluarkan hasil yang 
melimpah. Al-Gur'an sendiri menyebutkan bahwa kesuburan negeri Y aman 
itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. 

Adapun wanita atau ratu yang memerintah kaum Saba' yang disebutkan 
dalam ayat itu menurut budaya Arab disebut Balgis. M asa pemerintahannya 
semasa dengan pemerintahan Nabi Sulaiman. Ia adalah putri dari Syurahil 
yang juga berasal dari keturunan Ya'rub bin Gay mn. Sekalipun Balgis 
adalah seorang wanita, namun ia sanggup membawa rakyat Saba' kepada 
kemakmuran dan ketenteraman. Ia adalah seorang yang dicintai oleh 
rakyatnya. Dalam sejarah dikenal dengan sebutan M Hikatus Saba' (Ratu 
Saba', The Gueen of Sheba). 

Kejayaan kerajaan Saba' bertahan cukup lama. Kemudian mereka 
berpaling dari seruan Tuhan dan mendustakan para rasul dan tidak 
mensyukuri nikmat-Nya, bahkan tenggelam dalam segala macam 
kenikmatan dan kemewahan hidup. Oleh karena itu, Tuhan menghancurkan 
mereka dengan air bah yang amat besar akibat runtuhnya Saddu 
(Bendungan) Ma'rib yang tadinya menjadi sumber kemakmuran negeri 
mereka. Dengan runtuhnya Bendungan Marrib ini dan terjadinya air bah 
yang amat besar itu, maka hancurlah kota Ma'rib, dan robohlah kerajaan 
Sabaiyah. (Lihat Surah Saba'/34: 15-17). 

(24) Burung hud-hud menerangkan kepada Nabi Sulaiman tentang agama 
yang dianut oleh kaum Saba'. Dalam penyampaian berita itu, tampak burung 
hud-hud telah membandingkan agama dan perbuatan-perbuatan penduduk 
negeri Saba' itu, dengan kepercayaan dan agama yang diyakininya sebagai 
agama yang benar. 

Hud-hud mengatakan bahwa dia mendapati raja putri itu bersama 
kaumnya menyembah matahari sebagai tuhan, dan mengerjakan pekerjaan- 
pekerjaan maksiat yang bertentangan dengan agama yang benar. Mereka 
melakukan yang demikian itu karena setan telah berhasil memperdaya 
mereka. Setan telah menjadikan pikiran dan pandangan mereka terhadap 
perbuatan buruk yang dilarang Allah sebagai hal yang baik dan indah. 
M ereka tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran dan agama yang dibawa para rasul 


196 27. AN-NAML JUZ 19 


dahulu. Mereka tidak lagi sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Oleh 
karena itu, mereka tidak mendapat petunjuk. 

(25) Setan telah dapat memalingkan mereka dari keyakinan akan 
kekuasaan dan keesaan Allah, sehingga mereka tidak menyembah kepada- 
Nya. Mereka tidak lagi mempercayai bahwa Allah mengetahui segala yang 
tersembunyi di langit dan di bumi, Dialah Allah yang menciptakan segala 
sesuatu, seperti tumbuh-tumbuhan dan barang-barang logam yang 
tersembunyi di dalam bumi dan di dalam laut. 

(26) Selanjutnya hud-hud mengatakan bahwa sebenarnya Allah-lah yang 
berhak disembah. Dialah yang mempunyai 'Arasy yang besar, mempunyai 
kekuasaan yang mutlak, dan tak ada sesuatu pun yang dapat mengatasinya. 

Nabi Sulaiman heran dan tercengang mendengar keterangan dan 
tanggapan burung hud-hud itu. Kenapa burung itu sanggup dalam waktu 
yang singkat mengetahui keadaan negeri Saba', tata cara pemerintahannya, 
kekayaan dan pengaruhnya, dan mengetahui pula agama yang mereka anut. 
Burung hud-hud juga tahu dan meyakini kekuasaan dan keesaan Allah, 
mengakui bahwa tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semata, tidak 
ada yang lain. Ia juga mengetahui bahwa menyembah matahari adalah 
kepercayaan yang batil, dan mengetahui pula bentuk perbuatan yang baik 
dan tidak baik menurut agama. Dari ayat ini dipahami bahwa berdasar 
pengetahuan dan pengalamannya di negeri Saba', seakan-akan burung hud- 
hud itu menganjurkan kepada Nabi Sulaiman agar beliau segera menyeru 
Ratu Balgis dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah dan mengikuti 
seruan Nabi Sulaiman. 

(27) Mendengar keterangan burung hud-hud yang jelas dan meyakinkan 
itu, maka Nabi Sulaiman menangguhkan hukuman yang telah diancamkan 
kepada burung itu. Nabi Sulaiman kemudian berkata, “Hai burung hud-hud, 
kami telah mendengar semua keteranganmu dan memperhatikannya. Namun 
demikian, kami tetap akan menguji kamu, apakah keterangan yang kamu 
berikan itu benar atau dusta?” 

(28) Untuk menguji kebenaran burung hud-hud itu, Nabi Sulaiman 
memerintahkannya untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balgis. Ia juga 
diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana reaksi dan sikap Ratu Balgis 
membaca surat yang dibawanya. 

Hud-hud pun membawa surat Nabi Sulaiman itu. Setelah ia melemparkan 
surat itu kepada Ratu Balgis, lalu ia bersembunyi dan memperhatikan sikap 
Ratu Balgis terhadap isi surat itu, sesuai dengan yang diperintahkan 
Sulaiman. 

(29-30) Setelah Ratu Balgis membaca surat Nabi Sulaiman yang 
disampaikan burung hud-hud itu, ia pun mengumpulkan pemuka-pemuka 
kaumnya dan mengadakan persidangan. Dalam persidangan itu, Ratu Balgis 
menyampaikan isi surat tersebut dan meminta pertimbangan kepada yang 
hadir, “Wahai pemimpin kaumku, aku telah menerima surat yang mulia dan 
berarti dikirimkan oleh seseorang yang mulia pula.” 


JUZ 19 21. AN-NAML 197 


Dalam ayat ini diterangkan bahwa Ratu Balgis merundingkan dan 
memusyawarahkan isi surat Sulaiman dengan pemuka-pemuka kaumnya. 
Sekalipun yang melakukan permusyawaratan itu adalah Ratu Balgis dan 
pemuka-pemuka kaumnya yang belum beriman, tetapi tindakan Ratu Balgis 
itu disebut Allah dalam firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip 
musyawarah itu adalah prinsip yang diajarkan Allah kepada manusia dalam 
menghadapi persoalan-persoalan yang mereka alami dalam kehidupan 
mereka. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukannya, maka tindakan itu 
adalah tindakan yang dipuji Allah. 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa surat Sulaiman yang dikirimkan kepada 
Ratu Balgis itu disebut kittbun karPm (surat yang mulia). Hal ini 
menunjukkan bahwa surat Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia dan 
berharga karena: 

1. Surat itu ditulis dalam bahasa yang baik dan memakai stempel sebagai 
tanda surat resmi. 

2. Surat itu berasal dari Sulaiman, sebagai seorang raja sekaligus nabi. 

3. Surat tersebut dimulai dengan Bismill#hir Rafmnir Rafm. 


Menurut suatu riwayat, surat Sulaiman tersebut merupakan surat yang 
pertama kali dimulai dengan basmalah. Cara membuat surat seperti yang 
dilakukan Nabi Sulaiman ini adalah cara yang baik untuk dicontoh oleh 
setiap kaum M uslimin ketika membuat surat. 

Ada beberapa hal yang terjadi berkat keistimewaan surat Sulaiman, di 
antaranya ialah: 

1. Surat itu disampaikan burung hud-hud dalam waktu yang singkat kepada 
Ratu Saba'. 

2. Kemampuan burung hud-hud menerima pesan dan menangkap pem- 
bicaraan dalam perundingan Ratu Saba' dengan pembesar-pembesarnya. 

3. Surat itu dapat pula dimengerti dan dipahami oleh penduduk negeri 
Saba'. 

4. Para utusan pemuka kaum Saba' dapat menyatakan pendapat mereka 
dengan bebas. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka 
mengemukakan pendapat masing-masing. Dengan demikian, hasil 
perundingan itu adalah hasil yang sesuai dengan pikiran dan pendapat 
rakyat negeri Saba'. 


(31) Ayat ini menerangkan isi surat Nabi Sulaiman, yaitu agar Ratu Saba' 
dan kaumnya tidak bersikap sombong dan angkuh. Nabi Sulaiman 
mengharap agar mereka datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan 
menyerah diri kepada Allah yang Asma-Nya telah dijadikan pembuka kata 
dalam suratnya. Jangan mereka sekali-kali menentang agama Allah itu. Dari 
surat Sulaiman itu dipahami bahwa hanya itulah yang diminta oleh 
Sulaiman, yaitu agar mereka segera beriman kepada Allah, dan ia tidak 
menuntut sesuatu yang lain. 


198 27. AN-NAML JUZ 19 


Kesimpulan 

1. Nabi Sulaiman selalu memeriksa tentaranya, yang terdiri atas manusia, 
jin, dan binatang. Tidak seorang pun yang boleh meninggalkan 
tempatnya sebelum mendapat izin darinya, kecuali jika ia dapat 
mengemukakan alasan yang benar ketika kembali nanti. 

2. Burung hud-hud termasuk salah satu tentara Sulaiman. Pada suatu 
waktu, ia pergi tanpa pamit pada Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, 
Sulaiman marah dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, jika ia 
kembali nanti. 

3. Setelah burung hud-hud datang, ia langsung menghadap Nabi Sulaiman 
dan melaporkan hasil perjalanannya ke negeri Saba', yang diperintah 
oleh ratu, rakyat mereka menyembah matahari, dan Ratu Balgis 
melaksanakan prinsip musyawarah dalam pemerintahannya. 

4. Nabi Sulaiman menguji kebenaran ucapan hud-hud itu dengan 
memerintahkannya kembali lagi ke negeri Saba' membawa suratnya 
untuk ratu Balgis. 

5. Ratu Balgis memusyawarahkan surat Sulaiman itu dengan pemimpin- 
pemimpin kaumnya. 

6. Surat Sulaiman yang dikirim kepada Ratu Balgis itu dimulai dengan 
Bismillt#hir Raymamnir Rax?m. Isinya mengajak Ratu Balgis beserta 
rakyatnya mengikuti agama Allah dan meninggalkan agama yang 
menyembah matahari. 

1. Sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman ternyata masih memerlukan bantuan 
burung hud-hud untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal ini 
memberi pelajaran bahwa seseorang tidak boleh sombong dan 
membanggakan diri dengan jabatannya. 


JUZ 19 21. AN-NAML 199 


NABI SULAIMAN DAN RATU SABA' 


p) 
& 2 AA (" 2 ... P w par v “wu Da . 
PAN oh seks PARA wa 
IpP #3 hat 3 P3 Ro wi NA 33 "4 3 
S6 Hidbotas ANN SAN GAS 


AL “e 9) 
INA EA oa 3 Nenen ci 
UR 643 CA 2 2 ATA Pe 
Seal, Kebo Gada Dad saia 
kn Ker tak 22 A3 P sa Lee 
Yaa Ag Si ISS SR 3 eat 


Pe 


an Pa Aa nana Z aan 2 at We 5 aa ant 4 
la 524 Tara BK HS KE Bok 3 
aan 2 PI 3 NAN LYA na 164 AN (GA 
Nan KG EN EGAN PE 
“ 
5, sg LA sa hp 0 3 en 
Kan 1 Ka - 5 z7 | P A 
Ara KEESNE Uae SEN Maa 
» # 
pa 27 Ke 2. Ka 274 YANG Pi PAI 
PALA AD 0 Lhab ? 
Ag 030 2 KE Gerard LE AN SN R3 03 
Resnu A5 AAS ala GAN 20 
P 
(3 CEK, Hain PA a13, na 
- P p) 
Gx Lah Tah 


Terjemah 
(32) Dia (Balgis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku 
pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu 


200 27. AN-NAML JUZ 19 


perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).” (33) M ereka menjawab, 
“Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), 
tetapi keputusan berada di tanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang 
akan engkau perintahkan.” (34) Dia (Balgis) berkata, “Sesungguhnya raja- 
raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, 
dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina: dan demikian yang 
akan mereka perbuat. (35) Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada 
mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang 
akan dibawa kembali oleh para utusan itu.” (36) Maka ketika para (utusan 
itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, “Apakah kamu akan 
memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik 
daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga 
dengan hadiahmu. (37) Kembalilah kepada mereka! Sungguh, Kami pasti 
akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu 
melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu (Saba') secara 
terhina dan mereka akan menjadi (tawanan) yang hina dina.” (38) Dia 
(Sulaiman) berkata, “Wahai para pembesar! Siapakah di antara kamu yang 
sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang 
kepadaku menyerahkan diri?” (39) "Ifrit dari golongan jin berkata, “Akulah 
yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat 
dudukmu: dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.” (40) 
Seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab berkata, “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka ketika dia 
(Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 
“Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (nikmat-N ya). Barang siapa bersyukur, maka sesungguh- 
nya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa 
ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya, Mahamulia.” (41) Dia 
(Sulaiman) berkata, “Ubahlah untuknya singgasananya: kita akan melihat 
apakah dia (Balgis) mengenal: atau tidak mengenalnya lagi.” (42) Maka 
ketika dia (Balgis) datang, ditanyakanlah (kepadanya), “Serupa inikah 
singgasanamu?” Dia (Balgis) menjawab, “Seakan-akan itulah dia.” (Dan 
dia Balgis berkata), “Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami 
adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (43) Dan 
kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya (untuk melahirkan 
keislamannya), sesungguhnya dia (Balgis) dahulu termasuk orang-orang 
kafir. (44) Dikatakan kepadanya (Balgis), “Masuklah ke dalam istana. 
Maka ketika dia (Balgis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air 
yang besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) 
berkata, “Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca.” Dia 
(Balgis) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap 
diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh 
alam." 


JUZ 19 21. AN-NAML 201 


Kosakata: 
1. Sulaimin OK (an-Nami/27: 36) 


Sulaiman telah dikaruniai berbagai macam keajaiban oleh Allah— ilmu 
gaib, pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung (an-Naml/27: 17), 
dan dapat mengerti bahasa hewan (an-Naml/27: 16, 19), dapat mencairkan 
tembaga (Saba'/34: 12), mengendalikan angin (al-Anbiyt/21: 81, & 4/38: 
36), dan setan-setan para penyelam, mungkin untuk membawakan mutiara 
dari dasar laut serta pekerja bangunan (al-Anbiy#/21: 82, € 40/38: 37), dan 
bakat seninya yang tinggi mempekerjakan jin membuat gedung-gedung 
sesuai dengan kehendaknya, patung-patung dan bokor besar, kolam dan 
periuk untuk memasak (Saba'/34: 13). 

Kebanyakan kisah Nabi Sulaiman dalam Al-@ur'an terdapat dalam Surah 
an-Naml/27, di samping beberapa surah lagi (al-B agarah/2: 102: al-A n' tm/6: 
84: al-Anbiy#/21: 78, 79, 81: an-Naml/27: 15, 16, 17, 30, 36, 44, 78, 79, 81, 
Saba'/34: 12, € 40/38: 30, 34). 

Seperti halnya dengan Daud, Sulaiman mempunyai kecerdasan dan 
kedudukan yang sama dengan bapaknya atau hampir sama, sebagai seorang 
nabi dan raja. Ia telah dikaruniai Allah kearifan dan ilmu (al-A nbiy#/21: 79), 
sebagai hamba yang baik, taat, dan selalu bertobat kepada-Nya (4 1J/38: 30). 
Dialah yang mendapat ilmu, kenabian, dan mewarisi kerajaan dari Daud, 
bapaknya, di luar anak-anaknya yang lain (an-Naml/27:16). Sungguhpun 
begitu, di samping memohonkan ampun untuk dirinya, Sulaiman juga 
memohon kepada Allah agar dianugerahi kerajaan yang tak seorang pun 
dapat menguasai seperti itu sesudahnya (4 40/38: 34). Betapa tidak, Allah 
sudah memberikan beberapa kelebihan kepadanya dan kepada bapaknya, dan 
mereka pun mengakui bahwa Allah mengutamakan mereka di atas 
kebanyakan hamba-Nya (an-Naml/27: 15-16). Begitu banyak nikmat Allah 
yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman, termasuk kemampuannya 
menguasai bahasa hewan yang tidak diberikan kepada yang lain. 

Sulaiman di dalam Alkitab dikenal dengan Raja Salomo (Solomon). 
Peranannya sebagai nabi dan raja serta kearifan dan kecerdasannya sudah 
terlihat dan terbukti semasa ia masih dalam usia anak kecil, seperti ketika 
Daud dan Sulaiman menjatuhkan putusan hukum dalam peristiwa sengketa 
pemilik kebun dengan penggembala kambing (al-A nbiy#/21: 78). 

M alam itu ada sekelompok kambing yang mungkin lepas dari pengawas- 
an gembalanya, memasuki ladang orang. Kebun itu berupa tanaman anggur 
yang sedang berbuah. M alam itu segerombolan kambing tiba-tiba datang dan 
memakan habis buah anggur dan merusak kebun itu. Pemilik tanaman 
datang mengadu kepada Daud sang raja. Dalam keputusannya, Daud 
memberikan kambing-kambing itu kepada pemilik kebun, sebagai ganti rugi 
atas kerusakan tanaman itu. 

Dalam ayat berikutnya, “Kami memberi pengertian kepada Sulaiman,” 
menurut Ibnu 'Abb4s, bahwa Sulaiman menawarkan keputusan yang 


202 27. AN-NAML JUZ 19 


menurut pendapatnya lebih baik dan lebih adil buat pelanggaran semacam 
itu. Pemilik kebun cukup menahan kambing-kambing itu selama waktu 
tertentu untuk dimanfaatkan— mengambil hasil susu, bulu, dan anak-anak 
domba kalau ada— kemudian mengembalikan ternak itu kepada pemiliknya, 
sementara sang gembala memanfaatkan hasil tanamannya. Cara ini 
dipandang lebih tepat dan adil. Dalam hal ini, Sulaiman dapat membedakan 
antara modal pokok dengan penghasilan. Daud pun setuju dengan keputusan 
anaknya kendati ia hanya anak kecil, yang tanpa segan-segan menyampai- 
kan pendapatnya itu. Betapapun juga, Sulaiman adalah calon nabi ketika itu, 
yang tentu sudah mendapat bimbingan Tuhan, seperti halnya dengan Y usuf 
anak Y akub dulu ketika menafsirkan mimpi raja di M esir. 

Sulaiman adalah anak Daud dari ibu Batsyeba seperti disebutkan dalam 
Perjanjian Lama (Il Samuel 12: 24). Dalam literatur gereja, Sulaiman 
disebutkan lahir tahun Ussher 1033 Pra Masehi. Dari anak-anak Daud yang 
lebih tua, hanya Sulaiman dengan segala bawaan, watak, penampilan, dan 
sifat-sifat pribadinya yang patut menjadi penggantinya (I Raja-raja 1). Tetapi 
sebelum itu, sesudah Daud berusia lanjut dan lemah, Adonia (A donijah), 
anaknya yang lebih tua, mengumumkan diri sebagai raja, tetapi Daud 
meminta Sulaiman yang harus menggantikannya. Dalam pertarungan dua 
bersaudara lain ibu itu, dengan bantuan Nabi Natan, Imam Zadok dan 
Batsyeba ibunya, A donia dapat dikalahkan, dan Sulaiman disuruh oleh Daud 
pergi ke Gihon untuk diurapi dan diumumkan sebagai raja (I Raja-raja 1: 
28-53). Maka ia menggantikan ayahnya sebagai raja dalam usia muda 
sekali, dan berkuasa di Kanaan selama empat puluh tahun. Selama 
pemerintahannya itu, keadaan negeri aman dan damai— sesuai dengan 
namanya, yang berarti “aman” dan “damai.” Oleh karenanya, perdagangan 
di dalam dan hubungan dengan luar negeri pun mencapai kemajuan yang 
luar biasa. 

Dalam sejarah Bani Israil, kerajaan Sulaiman inilah yang memberi 
kekayaan terbesar dan kerajaannya pun menjadi yang terkaya. Raja 
Sulaiman juga adalah seorang arsitek bangunan yang besar, dan karena itu 
pula, dalam program pembangunannya yang luas dan telah mencapai 
puncaknya, ia membangun kuil yang pertama di Yerusalem, yang juga 
dikenal dengan nama Kuil Sulaiman, atau Haikal Sulaiman. 

Sulaiman berkuasa dari Sungai Furat (Efrat) sampai Palestina dan 
perbatasan M esir, dan ia dipandang sebagai raja Israel terbesar yang pernah 
ada (I Raja-Raja 4: 21-34), kendati ada juga yang menyebutkan, bahwa 
kerajaan Daud dan Sulaiman tidak lebih dari Teluk Ailah (Elat), Palestina, 
Yordania, Suria dan Libanon sampai di Furat saja. Bahkan Ratu Saba' 
(Bibel, Syeba, Sheba) di Yaman, mengakui kekuasaannya, yang di dalam al- 
Our'an dilukiskan begitu indah dan penuh tamsil (an-Naml/27: 22-44: 
(40/38: 15-21). 

Kisahnya berawal dari ketika suatu hari Sulaiman memeriksa burung- 
burung, tetapi ia tidak melihat burung hud-hud. Kalau dia menghilang tanpa 


JUZ 19 21. AN-NAML 203 


alasan yang jelas, Sulaiman mengancam burung itu akan dijatuhi hukuman 
berat atau akan dibunuh. Tetapi tak lama kemudian ia datang dan 
melaporkan bahwa dia baru kembali dari kota Saba' di Yaman, sebuah 
kerajaan besar yang diperintah oleh seorang ratu, dengan singgasana yang 
sangat megah. Dia dan rakyatnya menyembah matahari. 

Sulaiman ingin menguji, laporannya itu benar atau bohong. Ia menulis 
surat kepada ratu itu dan dibawa oleh hud-hud, supaya dilayangkan kepada 
sang ratu, dan tinggalkan. Surat itu berisi: “Dari Sulaiman, Bismill-hir- 
Raymanir-Ray?m.” Sulaiman meminta agar Ratu Saba' jangan menyom- 
bongkan diri dan datang menyerahkan diri kepadanya. Ratu lalu berunding 
dengan stafnya yang sebagian mau bertahan, karena merasa kerajaannya 
lebih kuat dan beranggapan bahwa kekuatan itu sanggup menghadapi siapa 
saja. Akan tetapi, Ratu yang arif melihat lebih baik ia dan staf kerajaannya 
datang sendiri menghadap Sulaiman. Sebelumnya, ia mengirim berbagai 
hadiah, tetapi Sulaiman menolaknya dan mengancam akan mendatangi 
kerajaan itu dengan kekuatan pasukan yang besar. 

Sebelum kedatangan Ratu Saba', Sulaiman meminta kepada yang hadir, 
siapakah di antara mereka yang sanggup membawakan singgasana ratu itu 
kepadanya. Ifrit menjawab bahwa ia sanggup membawanya sebelum 
Sulaiman berdiri dari kursinya, dan yang seorang lagi yang sudah mengerti 
tentang Kitab (Taurat dan Zabur) mengatakan bahwa dia akan membawa 
singgasana itu sebelum Sulaiman mengedipkan mata. Kemudian Ratu Saba' 
dan rombongannya berangkat dengan membawa sendiri aneka macam 
hadiah. 

Istana Sulaiman yang sudah dipersiapkan untuk menyambutnya, memang 
terlihat dalam lukisan lembut yang sangat indah dan megah. Ratu Saba' 
penyembah matahari itu— yang dalam tradisi Arab biasa disebut bernama 
Balgis— ketika dipersilakan memasuki istana, ia berjalan sambil menarik 
gaunnya yang panjang sedikit ke atas, sehingga kedua betisnya terlihat. Ia 
berbuat begitu, karena dikira lantai istana yang berkilauan itu digenangi air. 
Melihat yang demikian Sulaiman berkata, mungkin sambil tersenyum 
mengejek, “Tidak apa-apa, biasa. Lantai ini berlapis kaca.” Alangkah 
malunya Sang Ratu! Selama ini ia membanggakan istananya yang dikiranya 
sudah tak ada lagi istana di dunia yang dapat menandinginya. Suatu sindiran 
halus untuk menundukkan kesombongan Sang Ratu karena kekayaannya 
selama ini, dan sekaligus menjadi pelajaran baginya bahwa di atas segala 
kekuasaan di dunia, masih ada kekuasaan Tertinggi, masih ada Tuhan yang 
Mahakuasa. Saat itu ia berkata, “O Tuhan! Sekarang aku berserah diri 
bersama Sulaiman dan tunduk kepada Tuhan semesta alam.” (an-N aml/27: 
20-44). 

Dalam Alkitab, setelah Ratu Syeba (Saba') mendengar tentang Salomo 
(Sulaiman), berhubung dengan nama Tuhan, Ratu hendak mengujinya 
dengan teka-teki, dan datang dengan pasukan pengiring yang sangat besar, 
membawa hadiah yang banyak sekali berupa emas, batu permata yang 


204 27. AN-NAML JUZ 19 


mahal-mahal, rempah-rempah, dan sebagainya. Setelah sampai, Ratu 
mengatakan segala yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Salomo 
menjawab segala pertanyaan Ratu itu. Baginya tak ada yang tersembunyi (I 
Raja-raja 10, dan II Tawarikh 9). 

Dalam Surah &4d/38: 34-35, Tuhan hendak menguji Sulaiman dengan 
meletakkan sesosok tubuh tanpa nyawa di atas singgasananya, yang 
ditafsirkan bahwa betapa pun besar kekuasaan manusia di dunia, hanyalah 
seperti tubuh tanpa nyawa, kecuali bila ia dihayati oleh roh Tuhan. K endati 
kekuasaan Sulaiman sudah begitu besar hampir atas segalanya, ia meminta 
kerajaan yang tak seorang pun dapat menguasai sesudahnya. Akan tetapi, 
kemudian ia bertobat dan memohon ampun. 

Jika Sulaiman dituduh terlibat dalam praktek sihir, tentu ini tuduhan yang 
mengada-ada dari pihak musuhnya, termasuk setan-setan yang selalu 
menggodanya agar ia menjadi kafir, menjadi pesihir, dan menyembah 
berhala. Akan tetapi, Sulaiman tak sampai terjerumus ke dalam perangkap 
setan dan teman-temannya yang tertarik pada ilmu-ilmu klenik, sihir, jimat, 
dan semacamnya. Y ang demikian ini lalu dihubung-hubungkan kepada Raja 
Sulaiman dan kekuasaannya dalam berbagai ilmu yang dianggap ajaib itu. 
Mereka lalu mengira Sulaiman juga menguasai ilmu sihir dan melakukan 
praktek sihir. “M ereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa 
kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, 
mereka mengajarkan sihir kepada manusia ...” (al-Bagarah/2: 102). Lihat 
juga kosakata “Harut” dan “M arut”. 

Hal ini sepintas lalu seolah hampir sama dengan yang terdapat dalam 
Perjanjian Lama, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan filosofis yang sangat 
mendasar. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa Salomo telah jatuh 
ke dalam penyembahan berhala. Ia mencintai perempuan-perempuan asing, 
padahal Tuhan telah melarang orang Israel bergaul dengan mereka dan 
“mereka pun janganlah bergaul dengan kamu,” sebab mereka akan membuat 
hati orang Israel condong kepada tuhan-tuhan mereka, dan hati Salomo 
sudah “terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari 
kaum bangsawan dan 300 gundik. “Pada waktu Salomo sudah tua, istri- 
istrinya mencondongkan hatinya kepada tuhan-tuhan lain, sehingga dia tidak 
sepenuh hati terpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud, ayahnya.” 
Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mendirikan bukit- 
bukit untuk dewa-dewa sembahan... Tuhan berfirman kepada Salomo, “Oleh 
karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian 
dan segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepadamu, maka 
sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari padamu, dan akan 
memberikannya kepada hambamu.”" (I Raja-Raja, 11: 1-13). 

Dalam cerita lain, konon Nabi Sulaiman belajar ilmu sihirnya dari 
Mambres, pesihir Mesir terkenal, dan Pythagoras mendapatkan ilmu 
batinnya dari Nabi Sulaiman. Dongeng-dongeng yang bukan-bukan tentang 
Nabi Sulaiman dalam kepustakaan berbahasa Arab dan Persia setelah itu 


JUZ 19 21. AN-NAML 205 


banyak sekali, bahkan dalam sebagian tafsir al-Gur'an pun. M ungkin secara 
tidak sadar terimbas oleh pengaruh Talmud— cerita-cerita tradisi Y ahudi, 
dan M idrash— kitab penjelasan tentang Perjanjian Lama menurut penafsiran 
Y ahudi. Sumber-sumber yang berasal dari tradisi semacam itu biasa disebut 
Israiliyat (Judaica). Kitab-kitab tafsir al-Gur'an yang mengandung pikiran- 
pikiran semacam ini, jika tidak menyebut sumbernya, dapat dikatakan telah 
kemasukan unsur-unsur Israliyat. Masih banyak legenda dan cerita fantastik 
lainnya yang masuk ke dalam kategori ini. 

Dalam buku-buku referensi disebutkan bahwa Sulaiman, Salomo, atau 
Solomon, hidup sekitar tahun 1033-931 Sebelum Masehi. Ia mewarisi 
bapaknya, Daud, yang juga disebut raja. Secara tradisi, yang sudah tentu 
termasuk juga Perjanjian Lama, ia dipandang sebagai Raja Israil terbesar dan 
sebagai tokoh yang luar biasa. Dia mempertahankan negeri-negeri yang 
dikuasainya dengan kekuatan militer dan membentuk koloni-koloni Israel di 
luar perbatasan kerajaannya. Dia memperkuat kerajaannya, dan memperluas 
pengaruhnya dengan sejumlah negeri lain. Kebijakan dan kecerdasannya, 
kemampuannya meramal masa depan, dan menghadapi berbagai macam 
sihir, sering melampaui kemampuan imajinasi biasa. Pada hari tuanya ia 
mendapat reputasi oleh kearifannya yang khas karena dipercaya telah 
menulis kitab-kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung dalam 
Perjanjian Lama dan 'Hikmat Salomo" atau 'Wisdom of Solomon' (I Raja- 
raja 4: 29-34). Ada beberapa di antaranya yang dianggap Apocrypha.' 

Di kalangan sufi ia sering ditampilkan dalam cerita-cerita dalam bentuk 
metafora, untuk mengungkapkan perumpamaan, terutama karena kemam- 
puannya mengendalikan angin dan jin. Begitu juga dalam buku Seribu Satu 
Malam jin banyak berperan, yang erat hubungannya dengan cincin Nabi 
Sulaiman dan cerita-cerita jimat, terutama karena ia dapat memerintah jin 
dan berhadapan dengan para pesihir. Nama dan ketokohannya telah menjadi 
lambang segala macam cerita ajaib, dibawa oleh tukang-tukang cerita yang 
imajinatif. 


Kematian Nabi Sulaiman 

M engenai kematian Salomo, Perjanjian Lama menuturkan bahwa sesudah 
dia memerintah di Y erusalem atas seluruh Israel selama empat puluh tahun, 
ia “mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia 
dikuburkan di kota Daud, ayahnya. M aka Rehabeam, anaknya, menjadi raja 
menggantikan dia.” (I Raja-Raja 11: 42-43). 

Di dalam Al-Our'an, kematian Nabi Sulaiman disebutkan sepintas dalam 
sebuah ayat pendek, “Maka, tatkala Kami sudah menentukan kematian 
baginya, tak ada yang menunjukkan kematiannya kepada mereka kecuali 





" Apokrifa (Apocrypha) berisi empat belas kitab dari Bibel Septuagint yang oleh 
kalangan Protestan dianggap tidak sah, dan seluruhnya ditolak oleh agama Yahudi, 
tetapi ada sebelas di antaranya diterima sepenuhnya oleh Gereja Katolik. 


206 27. AN-NAML JUZ 19 


rayap yang menggerogoti tongkatnya. Sesudah itu ia tersungkur... 
(Saba'/34: 14). 

Keterangan dalam Al-Gur'an hanya menyebutkan sekali dalam satu ayat 
pendek mengenai kematian Sulaiman, yang baru diketahui setelah 
sekumpulan rayap menggerogoti tongkatnya dan ia tersungkur jatuh. K etika 
itulah sekelompok jin yang bekerja untuk Sulaiman merasa lepas dari 
siksaan bekerja di bawah pengawasannya, karena jin-jin itu menganggap 
pekerjaan itu sebagai hukuman bagi mereka (Saba'/34: 14). 

Ayat pendek itu oleh beberapa mufasir telah direntang panjang lebar 
dengan mengutip hadis-hadis yang oleh kalangan ulama dinilai lemah dan 
dari sumber yang tidak jelas. Salah satunya, misalnya, dikatakan bahwa Nabi 
Sulaiman meninggal di tongkatnya itu baru diketahui sesudah satu tahun 
kemudian. Ibnu Kasir pun mengkritik pernyataan serupa itu dan dinilainya 
aneh sekali. Ibnu Kasir mengemukakan beberapa dalil, antara lain, bahwa 
tak mungkin istri-istrinya selama itu tidak tahu, padahal ada beberapa hari 
raya suci yang menurut syariat M usa harus dipatuhi, dan yang seharusnya 
dihadiri oleh Nabi Sulaiman. 


2. "Pt is (an-Naml/27: 39) 


Kata yang terambil dari (“ain-fa'-ra') mempunyai banyak arti antara lain: 
warna, tumbuhan, kuat/keras, zaman, dan sesuatu bentuk pada hewan. Arti 
yang tepat untuk kata “ifr?t pada ayat ini adalah yang ketiga. Para ahli tafsir 
mengembalikan arti 'ifr?t kepada beberapa arti yaitu: yang kuat, keras, jahat, 
melampaui batas, atau cerdik. Dari arti yang disebutkan tadi maka 'Ifr't 
adalah makhluk jin yang mempunyai sifat kokoh, kuat, keras, dan cerdik 
yang mampu melakukan upaya yang menakjubkan karena kekuatannya yang 
tidak mungkin dilakukan oleh manusia. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan peristiwa Nabi Sulaiman dengan 
burung hud-hud yang pergi ke negeri Saba' tanpa meminta izin lebih dahulu. 
Karena burung hud-hud dapat membuktikan kepada Nabi Sulaiman bahwa 
kepergiannya itu adalah untuk urusan yang penting dan bermanfaat bagi 
Sulaiman sendiri, baik sebagai seorang raja maupun sebagai seorang rasul 
Allah, maka Sulaiman tidak menghukumnya. 

Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan pula karunia lain yang telah 
dilimpahkan Allah kepada Nabi Sulaiman, yang merupakan keistimewaan 
Nabi Sulaiman. Keistimewaan itu ialah bahwa ia dapat memindahkan 
singgasana Ratu Saba' dengan perantaraan seorang yang berilmu dalam 
waktu sekejap mata saja, dan mempunyai istana yang terbuat dari kaca. 
Kedua karunia itu dapat menundukkan Ratu Saba' dan pembesar- 
pembesarnya, sehingga mereka mau mengindahkan seruan Sulaiman agar 
meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama A Ilah. 


JUZ 19 21. AN-NAML 207 


Tafsir 

(32) Ayat ini menerangkan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip musyawa- 
rah di negeri Saba'. Sekalipun Ratu Balgis telah mempunyai pendapat sendiri 
dalam menanggapi isi surat Sulaiman, tetapi ia masih memusyawarahkannya 
dengan para pembesarnya. Ia berkata kepada mereka, “Wahai para 
pemimpin rakyatku yang bijaksana, kemukakanlah pendapat dan tanggapan 
kalian terhadap isi surat Sulaiman yang telah disampaikannya kepadaku. 
Aku tak akan melaksanakan suatu keputusan, kecuali yang telah kita 
sepakati bersama.” 

(33) M endengar perkataan Ratu Balgis, di antara pembesar kerajaan Saba' 
ada yang merasa tersinggung dengan isi surat Sulaiman. M ereka merasa 
dihina oleh isi surat itu, seakan-akan mereka diperintahkan oleh Sulaiman 
tunduk dan patuh kepadanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang 
terpandang, berilmu pengetahuan, dan disegani oleh negeri-negeri tetangga. 
Mereka berkata, “Wahai ratu kami, kami yang hadir ini, semuanya adalah 
orang-orang yang terpandang, mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam 
peperangan, serta mempunyai perlengkapan yang cukup memadai. Namun 
demikian, segala keputusan kami serahkan kepadamu. Kami telah siap 
melakukan semua yang engkau perintahkan. Pikirkanlah dengan sebaik- 
baiknya keputusan yang akan engkau ambil.” 

(34-35) Ayat ini menerangkan kebijaksanaan Ratu Balgis dalam meng- 
hadapi sikap kaumnya terhadap isi surat Sulaiman. Ia tidak terpengaruh 
sikap sombong dan merasa diri kuat sebagaimana yang tercermin dari 
ucapan-ucapan para petinggi kerajaannya. Ratu Balgis berkata, “Wahai 
kaumku, ini adalah surat dari seorang raja. Jika kita menentang dan 
memeranginya, mungkin kita menang dan mungkin pula kita kalah. 
Seandainya kita kalah, maka raja dan tentaranya itu akan merusak negeri 
kita, membinasakan dan menghancurkan semua yang telah kita bangun 
selama ini. Pada umumnya sikap dan tabiat raja-raja terhadap musuhnya 
sama, suka menindas dan membunuh secara kejam musuh-musuh yang 
dikalahkannya, serta merusak kota-kota dan menghina pembesar-pembesar 
negeri yang telah ditaklukkannya." 

Ratu Balgis melanjutkan pembicaraannya, “Untuk menghindarkan semua 
kejadian yang tidak diinginkan itu, aku mempunyai pikiran yang jika dilak- 
sanakan akan membawa keuntungan bagi kita semua. Caranya ialah kita 
berusaha melunakkan hati Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah 
kepadanya. Hadiah itu akan diantarkan oleh orang-orang yang berilmu 
pengetahuan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dengan pasti keadaan 
mereka dengan perantaraan utusan-utusan kita itu. Setelah itu, kita tetapkan 
bersama tindakan yang tepat yang akan kita laksanakan dalam menghadapi 
Sulaiman.” Para pembesar negeri Saba' menyetujui pendapat yang 
dikemukakan oleh ratu mereka. 

(36-37) Maka berangkatlah rombongan utusan Ratu Balgis menghadap 
Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah yang tidak ternilai harganya. 


208 27. AN-NAML JUZ 19 


Setelah para utusan itu menghadap Sulaiman maka ia berkata kepada 
mereka, “Hai para utusan Ratu Balgis, apakah kamu bermaksud memberikan 
harta-hartamu kepadaku. Aku tidak akan mencari dan meminta kesenangan 
dan kekayaan duniawi. Aku hanya menginginkan kamu semua beserta 
rakyatmu mengikuti agamaku dam menyembah Allah semata, Tuhan Y ang 
Maha Esa, tidak menyembah matahari, sebagaimana yang kamu lakukan. 
Allah telah menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang tak terhingga 
banyaknya seperti nikmat kenabian, ilmu pengetahuan, dan kerajaan yang 
besar. Karena nikmat itu aku dapat menguasai jin, berbicara dengan 
binatang-binatang, menguasai angin dan banyak lagi pengetahuan yang telah 
dianugerahkan Allah kepadaku. Jika aku bandingkan nikmat yang aku 
peroleh dengan nikmat yang kamu peroleh, maka nikmat yang kamu peroleh 
itu tidak ada artinya bagiku sedikit pun. Karena kamu tidak mengetahui 
agama Allah, maka kamu anggap bahwa harta yang banyak dan kesenangan 
duniawi itu dapat memuaskan hatimu. Bagiku harta itu tidak ada artinya dan 
tidak akan memuaskan hatiku. Kesenangan dan kebahagiaan yang aku cari 
ialah kesenangan dan kebahagiaan yang abadi, sesuai dengan yang 
dijanjikan A Ilah kepada hamba-hamba-N ya yang saleh." 

Selanjutnya Sulaiman menyatakan kepada para utusan Ratu Balgis, “Jika 
kamu sekalian tidak memenuhi seruanku, maka kembalilah kamu kepada 
kaummu. Kami akan datang membawa pasukan tentara yang lengkap yang 
terdiri atas manusia, jin, dan binatang-binatang yang kamu tidak akan 
sanggup melawannya. Kami akan mengusir setiap orang yang menghalangi 
tentaraku dari negeri dan kampung halaman mereka, dan mereka akan 
dijadikan orang-orang yang hina, sebagai tawanan atau dijadikan budak.” 

(38) Setelah para utusan itu kembali ke negerinya, mereka menyampai- 
kan kepada Ratu Balgis apa yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman dengan 
suratnya. Sulaiman meminta mereka agar menyambut seruannya untuk 
beriman kepada Allah. Mereka juga menyampaikan keadaan masyarakat 
yang dipimpin oleh Sulaiman, serta keadaan bala tentara dan kekayaannya. 
Oleh karena itu, Ratu Balgis mengambil keputusan untuk pergi sendiri ke 
Y erusalem menemui Sulaiman dengan membawa hadiah yang lebih bernilai. 

Setelah Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balgis akan berkunjung ke 
negerinya, maka ia membuat sebuah istana yang besar dan megah yang 
lantainya terbuat dari kaca. Dengan membuat istana yang demikian, ia ingin 
memperlihatkan kepada Ratu Balgis sesuatu yang belum pernah dilihatnya. 

Untuk menyambut kedatangan Ratu Balgis, Sulaiman ingin memperlihat- 
kan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, dan kekuasaan 
yang telah dilimpahkan-N ya, agar Ratu Balgis dan kaumnya beriman kepada 
Allah. Beliau bermaksud membawa singgasana Ratu Balgis yang ada di 
negerinya ke Yerusalem dalam waktu yang singkat dan akan dijadikan 
tempat duduk Ratu Balgis di istananya yang baru dibuatnya pada waktu 
kedatangan Ratu Saba' itu. 


JUZ 19 21. AN-NAML 209 


Sulaiman mengatakan maksudnya itu kepada para pembesarnya, “Wahai 
para pembesarku, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa 
singgasana Ratu Balgis yang ada di negerinya ke tempat ini, sebelum 
rombongan mereka sampai ke sini?” 

(39) M endengar permintaan Sulaiman, Ifrit (termasuk golongan jin) yang 
cerdik menjawab, “Aku akan datang kepadamu membawa singgasana itu 
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu dan aku benar-benar sanggup 
melaksanakannya dan kesanggupanku itu dapat dibuktikan.” Y ang dimaksud 
dengan “sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu” ialah sebelum 
Sulaiman meninggalkan tempat itu. Beliau biasanya meninggalkan tempat 
itu sebelum tengah hari. 

(40) Sulaiman belum puas dengan kesanggupan Ifrit. Ia ingin agar 
singgasana itu sampai dalam waktu yang lebih singkat lagi. Lalu ia meminta 
kepada yang hadir di hadapannya untuk melaksanakannya. Maka seorang 
yang telah memperoleh ilmu dari al-K itab menjawab, “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu dalam waktu sekejap mata saja.” Apa yang 
dikatakan orang itu terbukti, dan singgasana Ratu Balgis itu telah berada di 
hadapan Sulaiman. A da pendapat yang mengatakan orang itu ialah al-K hixir. 
Ada pula yang mengatakan malaikat, dan ada pula yang mengatakan ia 
adalah Asif bin Bargiya. 

Melihat peristiwa yang terjadi hanya dalam sekejap mata, maka Nabi 
Sulaiman berkata, “Ini termasuk karunia yang telah dilimpahkan Tuhan 
kepadaku. Dengan karunia itu aku diujinya, apakah aku termasuk orang- 
orang yang mensyukuri karunia Tuhan atau termasuk orang-orang yang 
mengingkarinya.” Dari sikap Nabi Sulaiman itu tampak kekuatan iman dan 
kewaspadaannya. Ia tidak mudah diperdaya oleh karunia apa pun yang 
diberikan kepadanya, karena semua karunia itu, baik berupa kebahagiaan 
atau kesengsaraan, semuanya merupakan ujian Tuhan kepada hamba-hamba- 
Nya. 

Sulaiman mengucapkan yang demikian itu karena sangat yakin bahwa 
barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka faedah mensyukuri 
nikmat Allah itu akan kembali kepada dirinya sendiri, karena Allah akan 
menambah lagi nikmat-nikmat itu. Sebaliknya, orang yang mengingkari 
nikmat Allah maka dosa keingkarannya itu juga akan kembali kepadanya. 
Dia akan disiksa oleh Allah karena keingkaran itu. 

Selanjutnya Sulaiman mengatakan, “Bahwa Tuhan yang disembah itu 
adalah Tuhan Y ang M ahakaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari makhluk- 
Nya, tetapi makhluklah yang memerlukan-Nya. Tuhan yang disembah itu 
adalah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya ketika 
membalas kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.” 

Sikap Nabi Sulaiman dalam menerima nikmat Allah adalah sikap yang 
harus dijadikan contoh teladan oleh setiap muslim. Sikap demikian itu akan 
menghilangkan sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri seseorang. Ia 
juga akan menghilangkan rasa putus asa dan rendah diri bagi orang yang 


210 27. AN-NAML JUZ 19 


sedang dalam keadaan sengsara dan menderita, karena dia mengetahui 
semuanya itu adalah cobaan dan ujian dari Tuhan kepada para hamba-Nya. 

(41) Sulaiman memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin kaumnya, 
agar mengubah bentuk dari singgasana Balgis yang telah sampai di 
hadapannya. Ia ingin melihat, apakah Ratu Balgis mengetahui, atau tidak, 
bahwa yang didudukinya itu adalah singgasananya. 

Dengan cara yang demikian itu, diharapkan agar Ratu Balgis bertambah 
yakin bahwa Sulaiman adalah rasul Allah. Ia tidak mengharapkan sesuatu 
selain keimanan Ratu Balgis dan kaumnya. 

(42) Setelah Ratu Balgis datang, Sulaiman bertanya kepadanya, “A pakah 
seperti ini singgasanamu?” Balgis menjawab, “Benar, singgasana ini mirip 
sekali dengan singgasanaku.” Menurut M uj4#hid, Ratu Balgis mengetahui 
bahwa singgasana itu adalah singgasananya, karena ada tanda-tanda yang 
menunjukkan bahwa singgasana itu kepunyaannya. Akan tetapi, dia merasa 
heran mengapa singgasana itu berada di istana Sulaiman. 

Melihat kenyataan itu dan dihubungkan dengan pengetahuannya tentang 
burung hud-hud, maka Balgis berkata, “Sebenarnya telah diberikan kepada 
kami, sebelum terjadinya mukjizat ini, pengetahuan bahwa Tuhan yang 
berhak disembah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia Mahakuasa, 
demikian pula tentang burung hud-hud, sebagai burung yang luar biasa yang 
dengan kekuasaan Tuhan telah dapat menghubungkan negeri kami dengan 
negerimu dan juga dengan memperhatikan berita-berita yang kami terima 
dari para utusan kami. Semua itu menunjukkan bahwa engkau, wahai 
Sulaiman, benar-benar seorang rasul Allah yang diutus kepada kami untuk 
menyampaikan agama-N ya." 

Selanjutnya Balgis berkata, “Kami bersama-sama dengan kaum kami 
menyatakan beriman kepada engkau. Kami akan meninggalkan agama kami 
yang selama ini kami anut. Engkau tidak perlu lagi mengemukakan kepada 
kami mukjizat yang lain, karena kami telah beriman.” 

(43) Ayat ini menerangkan bahwa Ratu Balgis belum mau menerima 
Islam sebelumnya karena pemuka-pemuka kaumnya yang kafir menyembah 
matahari. Dia khawatir kalau-kalau kaumnya akan mengucilkannya. Setelah 
berhadapan dengan Sulaiman, barulah ia berani menyatakan keislamannya 
dan berani pula menyatakan isi hatinya. 

(44) M enurut satu riwayat, setelah Nabi Sulaiman mengetahui dari Allah 
akan kedatangan Ratu Balgis ke negerinya, maka ia memerintahkan 
kaumnya membuat suatu istana yang besar dan indah. Lantainya terbuat dari 
kaca yang mengkilap yang mudah memantulkan cahaya. Di bawah lantai 
kaca itu, terdapat kolam yang berisikan macam-macam ikan, dan air kolam 
itu seakan-akan mengalir seperti sungai. 

Pada waktu kedatangan Ratu Balgis, Nabi Sulaiman menerimanya di 
istana yang baru itu dan mempersilakannya masuk. Ratu Balgis heran dan 
terkejut waktu memasuki istana Sulaiman itu. Menurut penglihatannya, ada 
sungai yang terbentang yang harus dilaluinya untuk menemui Sulaiman. 


JUZ 19 21. AN-NAML 211 


Oleh karena itu, ia menyingkapkan kainnya, sehingga tampaklah kedua 
betisnya. Melihat yang demikian itu Sulaiman berkata, “Apa yang kau lihat 
itu bukanlah air atau sungai, tetapi lantai kaca yang di bawahnya ada air 
mengalir.” M endengar ucapan Sulaiman itu Ratu Balgis segera menurunkan 
kainnya dan mengakui dalam hati bahwa istana Sulaiman lebih besar dan 
lebih bagus dari istananya. 

Kemudian Nabi Sulaiman mengajak Balgis agar menganut agama Islam, 
dan menerangkan kesesatan menyembah matahari. Seruan Sulaiman itu 
diterima dengan baik oleh Balgis. Ia menyesali kekafirannya selama ini 
karena dengan demikian berarti dia berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. 
Balgis juga menyatakan bahwa dia bersedia berserah diri bersama Sulaiman 
kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kepada-Nya dia beribadah dengan 
seikhlas-ikhlasnya. 


Kesimpulan 

1. Ratu Balgis bermusyawarah dengan para pemimpin kaumnya untuk 
membahas surat Sulaiman yang dikirim kepadanya. Mereka merasa 
tersinggung dengan isi surat Sulaiman itu, tetapi mereka tidak ingin 
berselisih pendapat dengan ratu mereka. 

2. Ratu Balgis mengirim utusan kepada Sulaiman untuk mengetahui 
keadaan Sulaiman dan kerajaannya, dengan membawa hadiah dan harta 
yang berharga untuk melunakkan hatinya. 

3. Sulaiman menolak hadiah Ratu Balgis dan menyatakan kepada para 
utusan itu bahwa yang dimintanya ialah agar Ratu Balgis dan kaumnya 
beriman kepada Allah. Seandainya mereka tidak mengindahkan seruan 
itu, maka Sulaiman akan datang dengan tentaranya menaklukkan negeri 
Saba'. 

4. Setelah utusan itu menyampaikan pesan Sulaiman kepadanya, Ratu 
Balgis memutuskan akan mengunjungi kerajaan Sulaiman dan ia akan 
menyampaikan maksudnya kepada Nabi Sulaiman. 

5. Sebelum kedatangan Ratu Balgis, Nabi Sulaiman membuat istana megah 
yang lantainya dari kaca dan mendatangkan singgasana Ratu Balgis 
dengan sekejap mata. Hal ini dilakukan agar Ratu Balgis mempercayai 
dakwah dan kerasulannya. 

6. Setelah Ratu Balgis sampai di kerajaan Sulaiman dan melihat istana 
Sulaiman serta singgasananya sendiri yang telah tiba di tempat itu, ia 
menyatakan beriman kepada Allah dan taat kepada Nabi Sulaiman. Ratu 
Balgis menyatakan bahwa sebelumnya ia telah beriman, tetapi karena 
khawatir terhadap reaksi kaumnya, maka ia menunda keimanannya. 


212 27. AN-NAML JUZ 19 


PELAJARAN DARI KEINGKARAN 
KAUM NABI SALEH 


Ga MAN Saha v9 2x 1 Hye Ja At 13ge3 £ pia tajiaa ca 
3 te, 7 Fa .2 LNG ey Casa sa 2035) 21 
AN 284 3 BAAK P0eDA, NS, FA YI 


hd Pa 


ega Aa Na AA 35 ae bnbotea p3 iga 
Ghost kaya dusta 


7 Pr N 5 
Tan sa peang PA 


Elya 


Ke No Aa TA AKI AN 


. 


7 8 TLVA 224 23, PA AAR ANA P 
» Vga Lagi na 2 eh so peyuya PG Ia 
2G 1, 2 Pd Mp3 w - a 
AR AN 1 Ak NG 1 artian PAKAN 3 

Terjemah 


(45) Dan sungguh, Kami telah mengutus kepada (kaum) Samud saudara 
mereka yaitu Saleh (yang menyeru), “Sembahlah Allah!” Tetapi tiba-tiba 
mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan. (46) Dia (Saleh) berkata, 
“Wahai kaumku! M engapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum 
(kamu meminta) kebaikan? M engapa kamu tidak memohon ampunan kepada 
Allah, agar kamu mendapat rahmat?” (47) Mereka menjawab, “Kami 
mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang 
bersamamu." Dia (Saleh) berkata, “Nasibmu ada pada Allah (bukan kami 
yang menjadi sebab), tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji.” (48) Dan 
di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi, 
mereka tidak melakukan perbaikan. (49) Mereka berkata, “Bersumpahlah 
kamu dengan (nama) Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama 
keluarganya pada malam hari, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli 
warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan 
sungguh, kita orang yang benar.” (50) Dan mereka membuat tipu daya, dan 
Kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. (51) Maka 
perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa Kami 
membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. (52) Maka itulah 
rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang- 


JUZ 19 21. AN-NAML 213 


orang yang mengetahui. (53) Dan Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman dan mereka selalu bertakwa. 


Kosakata: ' 
1. YayyarntBika &L Ubi (an-Naml/27: 47). 


Kata i ayyarnz berasal dari taayyarntz Huruf ta' (S) dalam proses i'IH 
diganti dengan 'a' (-5), lalu “a' yang pertama di-idgam-kan ke “a' yang kedua. 
Untuk menghidupkan kalimat yang ada, ditambahkan hamzah wajal 
sehingga menjadi i “ayyarnt | “ayyarnt bika berarti: kami mendapat nasib 
yang malang disebabkan kamu. Kata i “ayyarn# diambil dari kata air yang 
artinya burung. Orang Arab Jahiliah selalu mengaitkan nasib mereka dengan 
burung. Jika ada burung yang terbang ke kanan, maka nasibnya akan baik, 
dan jika ke kiri akan buruk. Sikap seperti ini dinamakan ta 'ayyur atau 
““yarah. Lalu kata ini diucapkan untuk mengungkapkan nasib buruk. 

Dalam konteks ayat di atas, ucapan ini diungkapkan oleh sekelompok 
orang yang masih ragu mengikuti dakwah Nabi Saleh. Mereka beranggapan 
bahwa nasib buruk yang mereka alami karena faktor Nabi Saleh dan para 
pengikutnya. Itu adalah tuduhan tak berdasar dari sekelompok orang yang 
hendak mencari kambing hitam atas nasib buruk yang dialaminya. Oleh 
karenanya, Nabi Saleh lalu membantah tuduhan itu dengan mengatakan, 
“Nasibmu ada di sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu 
kaum yang diuji.” Ujian itu, menurut Gat#dah, berupa ketaatan dan 
kemaksiatan. 


2, Tis'ah Rah” J3, 1x5 (an-Nami/27: 48). 


Tis'ah rah berarti sembilan orang. Bisa juga diartikan tis'ah nafar yaitu 
sembilan kelompok, sebagaimana dikatakan Ibnu Kasir. Kata rah" digunakan 
untuk kelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh. Akan tetapi, 
ada juga yang mengatakan sampai 40 orang. 

Dalam konteks ayat di atas, sembilan orang itu adalah para pembesar dan 
pemimpin kaum Samud yang melakukan kerusakan di bumi. M enurut as- 
Suddi, seperti diriwayatkannya dari Ibnu Malik dari Ibnu “Abbzs, 
kesembilan pembesar Samud itu adalah Da' ma, Du'aim, Harma, Huraim, 
Dab, dawab, Rayyab, Musi', dan @idar bin Salif. Mereka selalu berbuat 
kerusakan tanpa pernah berbuat kebaikan. Orang-orang inilah yang berusaha 
melakukan makar untuk membunuh Nabi Saleh. Hanya saja sebelum 
rencana mereka kesampaian, Allah terlebih dahulu membinasakan mereka 
beserta kaumnya. 


Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kisah Nabi Sulaiman 
dengan Ratu Balgis. Sulaiman sebagai seorang rasul Allah dan kepala negara 


214 27. AN-NAML JUZ 19 


yang dapat memakmurkan rakyatnya, menyeru Ratu Balgis, seorang ratu 
yang menyembah matahari. Ratu Balgis dan rakyatnya menerima seruan 
Sulaiman setelah melihat kepemimpinan dan bukti-bukti kerasulannya. 

Pada ayat-ayat ini diterangkan pula kisah Nabi Saleh yang diutus Allah 
kepada kaum Samud. Sekalipun Nabi Saleh bukan seorang raja seperti Nabi 
Sulaiman, tetapi ia adalah seorang nabi yang berani mengemukakan 
kebenaran kepada kaumnya, walaupun kaum Samud telah berhasil memak- 
murkan negerinya, mempunyai bentuk tubuh yang perkasa, dan mempunyai 
sifat yang bengis dan kejam. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari kaum 
Samud yang mematuhi seruan Nabi Saleh. Sebagian besar dari mereka 
mengingkarinya. Oleh karena itu, Allah menimpakan malapetaka yang 
dahsyat kepada mereka akibat keingkaran itu. 


Tafsir 
(45) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengutus Nabi Saleh 
kepada kaum Samud yang berdiam di al-! ijr, suatu daerah pegunungan batu 
yang terletak antara Wadil Ourt dan Syam. Nabi Saleh masih termasuk 
keturunan Samud, sehingga berarti ia diutus kepada kaumnya sendiri. Nabi 
Saleh menyeru kaumnya yang menyembah sesuatu di samping Allah atau 
menyekutukan-N ya, agar hanya menyembah Allah saja, Tuhan Yang Maha 
Esa. Dalam menanggapi seruan Saleh itu, maka kaumnya terbagi dua: 
1. Sebagian kecil dari mereka memenuhi seruannya dengan meninggalkan 
penyembahan berhala dan hanya menyembah Tuhan Y ang Maha Esa. 
2. Sebagian besar dari mereka tetap ingkar bahkan mengancam dan 
menentang Nabi Saleh. 


Di antara kedua golongan di atas itu terjadi perdebatan dan permusuhan. 
Masing-masing golongan menuduh bahwa agama yang dianut lawannya 
adalah agama yang batil. Bahkan golongan yang mengakui dirinya kuat, dan 
mempunyai pengikut yang lebih banyak, bertambah-tambah kezaliman 
mereka, dan menentang Nabi Saleh dengan membunuh unta yang sudah 
dilarang untuk dibunuh. Mereka juga meminta agar disegerakan turunnya 
azab kepada mereka, seandainya ia adalah benar-benar rasul yang diutus 
Allah. 

A Ilah berfirman: 


naa 2 da ve Ao LoL LL 11 
Ga ES NASA AN AAA ASN 
as 


Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhannya. Mereka berkata, “Wahai Saleh! Buktikanlah ancaman 
kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul." (al-A“r4#f/7: 77) 


JUZ 19 21. AN-NAML 215 


(46) Melihat sikap dan tantangan kaumnya, Nabi Saleh mengatakan 
kepada mereka, “Wahai kaum kerabatku, mengapa kamu sekalian ingin azab 
disegerakan datang menimpamu, sebelum kamu beriman dan mengerjakan 
kebaikan. Mengapa kamu sekalian tidak segera beriman dan tetap dalam 
kekafiran? Padahal keimananmu itu dapat mendatangkan pahala dan 
kebahagiaan abadi bagimu. Sedangkan kekafiran itu akan mengakibatkan 
dosa dan azab yang kekal di akhirat nanti.” 

Selanjutnya Nabi Saleh menyeru agar kaumnya segera mohon ampun 
kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dengan demikian, dosa-dosa mereka 
akan diampuni Allah dan rahmat yang telah diberikan-Nya ditambah lagi 
dengan rahmat yang lebih besar lagi. 

(47) Kaum Samud yang ingkar itu menjawab seruan Nabi Saleh dengan 
mengatakan bahwa mereka merasa sial dengan seruan Nabi Saleh dan orang- 
orang yang beriman kepadanya. Semenjak Nabi Saleh menyeru mereka agar 
meninggalkan tuhan-tuhan mereka dan hanya menyembah Tuhan Yang 
M aha Esa, mereka telah ditimpa pelbagai malapetaka, seperti tidak turunnya 
hujan yang menyebabkan kekeringan dan lain-lain. Mereka percaya akan 
terus ditimpa bencana karena kemarahan tuhan-tuhan mereka akibat 
perbuatan Nabi Saleh itu. Tanda-tanda kesialan dan kedatangan bencana itu 
tampak pada setiap kali mereka melempar dan mengejuti burung, yang 
memberi tanda ramalan nasib mereka, burung itu memperlihatkan tanda- 
tanda yang tidak baik kepada mereka. 

M ereka menjawab demikian karena kebodohan dan kepercayaan mereka 
kepada takhayul dan lain-lain. Sebagaimana orang-orang primitif yang 
percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda di 
alam ini, di samping kekuatan gaib yang ada pada Allah sendiri, demikian 
pula halnya kaum Samud. Salah satu kepercayaan dan adat kebiasaan kaum 
Samud ialah apabila mereka dalam perjalanan jauh menemui burung-burung 
dari kanan ke arah kiri, mereka gembira. Hal yang demikian mengisyaratkan 
bahwa mereka boleh meneruskan perjalanan. Sebaliknya jika burung itu 
terbang dan lari dari kiri menuju ke arah kanan, hal itu menandakan bahwa 
ada musibah jika mereka tetap melakukan perjalanan jauh. 

Nabi Saleh menjawab pernyataan kaumnya itu dengan mengatakan 
bahwa sesungguhnya apa saja yang menimpa mereka, apakah baik atau 
buruk, bahagia atau sengsara, adalah ketentuan Allah dan itulah gaxa dan 
gadarnya. Tiada seorang pun yang dapat mengubah gaxa dan gadar Allah itu. 
Jika Dia menghendaki, Dia akan memberikan rezeki. Jika Dia menghendaki, 
mereka tidak akan diberi-Nya rezeki sedikit pun. Ia beserta pengikut- 
pengikutnya tidak kuasa sedikit pun mendatangkan kesialan atau 
keberuntungan kepada mereka. 

Kemudian Nabi Saleh menerangkan bahwa kesialan itu merupakan ujian 
dari Tuhan kepada mereka, apakah mereka mau mengikuti seruannya dan 
tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan terlarang yang biasa dikerjakan, 
atau tidak mau mengikutinya. 


216 27. AN-NAML JUZ 19 


(48) Ayat ini menerangkan sebab-sebab banyak timbul kebinasaan di 
dalam negeri mereka karena di dalam kota Hijr itu terdapat sembilan orang 
yang suka berbuat kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang sembilan 
orang itu adalah anak dari para bangsawan yang berkuasa di negeri itu. 
Segala perbuatan baik atau buruk dapat mereka lakukan dengan leluasa dan 
tidak seorang pun dapat menghalanginya. Perbuatan-perbuatan jahat yang 
mereka lakukan itu selalu dilindungi dan dibela oleh orang tua mereka yang 
berkuasa di negeri itu. Dengan demikian, orang yang sembilan itu menjadi 
sumber perbuatan buruk dan angkara murka. 

Ada beberapa riwayat yang menerangkan nama-nama dari orang yang 
sembilan itu, seperti yang diterangkan oleh al-Gaznawi, Ibnu IsY4g, 
Zamakhsyari, al-M awardi, dan sebagainya. M asing-masing mereka menge- 
mukakan nama-nama yang berbeda. Akan tetapi, yang penting dari 
semuanya itu ialah bahwa kerusakan dan perbuatan dosa yang dilakukan 
oleh sembilan penjahat itu diketahui dan direstui oleh pembesar-pembesar 
negeri Samud. Karena berasal dari kaum bangsawan yang berkuasa di negeri 
itu, mereka mempunyai pengaruh yang amat besar kepada kaum Samud. 

(49) Ayat ini menerangkan perbuatan makar yang sedang dirundingkan 
oleh sembilan orang itu, setelah mereka melakukan perbuatan terlarang 
dengan membunuh unta yang dilarang oleh Nabi Saleh untuk dibunuh. 
M ereka menerima ancaman dari Nabi Saleh bahwa mereka akan dibinasakan 
Allah dalam waktu tiga hari setelah unta itu terbunuh. 

Di antara mereka ada yang berkata, “Marilah kita semua bersumpah 
dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan membunuh Nabi Saleh dengan 
pengikut-pengikutnya pada suatu malam. Kemudian kita katakan kepada 
keluarganya yang terbunuh itu esok harinya, bahwa kita tidak tahu-menahu 
tentang peristiwa itu, dan mustahil kita melakukan perbuatan aniaya 
terhadap keluarga sendiri. Kita katakan juga kepadanya bahwa kita semua 
adalah orang-orang yang benar.” 

(50) Allah menerangkan bahwa rencana perbuatan makar dan tipu daya 
yang dibuat oleh kaum Samud adalah untuk membunuh Nabi Saleh dan 
orang-orang yang beriman besertanya. Akan tetapi, mereka lupa bahwa 
Allah mempunyai rencana dan kehendak yang tidak dapat mereka halangi 
sedikit pun, sesuai dengan sunah-N ya, yaitu Dia akan menimpakan azab dan 
siksa kepada orang-orang yang mengingkari seruan para rasul yang diutus- 
Nya. Di dunia mereka akan ditimpa malapetaka yang datang tanpa mereka 
sadari, sedang di akhirat nanti mereka akan menemui azab yang pedih. 

(51) Ayat ini menyuruh kaum Muslimin agar memikirkan kisah Nabi 
Saleh dan kaumnya. Kepada kaum Nabi Saleh ini, Allah menimpakan azab 
yang menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya ('azb isti'i 4). Azab 
itu sebagai akibat kedurhakaan mereka kepada Nabi Saleh, dan tipu daya 
mereka untuk membinasakan nabi itu dan orang-orang yang beriman 
besertanya. Mereka dibinasakan Allah dengan sambaran petir yang dahsyat 
yang tiada terkira. Sesuai dengan sunatullah, maka malapetaka dan azab itu 


JUZ 19 21. AN-NAML 217 


akan ditimpakan pula kepada orang-orang musyrik Mekah, seandainya 
mereka tetap ingkar dan menentang seruan Nabi M uhammad 

Ada riwayat menerangkan bahwa Nabi Saleh membuat suatu masjid di 
salah satu lembah di al-! ijr. Beliau biasa mengerjakan salat di masjid itu. 
Setelah ia menyampaikan ancaman Allah, maka beliau dan keluarganya 
beserta orang-orang yang beriman dengannya pergi ke masjid itu. Karena 
kepergiannya itu, kaumnya berunding dan memutuskan untuk membunuh 
Nabi Saleh sebelum hari yang ketiga dari hari yang dijanjikannya. Maka 
pergilah beberapa orang kaumnya ke lembah masjid untuk melaksanakan 
rencana itu. Akan tetapi, dalam perjalanan mereka ditimpa batu besar 
sebelum sempat melaksanakan maksudnya itu. Kaumnya yang lain 
dibinasakan Allah dengan sambaran petir. Nabi Saleh dan pengikut- 
pengikutnya terlepas dan selamat dari azab itu. 

(52) Ayat ini menerangkan akibat yang dialami oleh kaum Samud dan 
negeri mereka. Karena sambaran petir yang dahsyat itu, mereka mati di 
rumah-rumah mereka. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri 
dan merawat bangkai-bangkai mereka, karena semuanya telah mati. 
Bangkai-bangkai itu membusuk dan lebur bersama tanah. Bekas rumah dan 
negeri mereka itu dapat disaksikan oleh para musafir, sebagai dokumentasi 
atas kebenaran cerita Al-Our'an tentang kaum Samud yang telah dihancurkan 
Allah akibat keingkaran dan kedurhakaan mereka kepada Nabi Saleh yang 
menyeru mereka kepada agama Allah. 

Dalam kisah yang diterangkan Allah pada ayat-ayat ini, yang telah 
disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya, benar-benar terdapat 
pengajaran dan iktibar bagi manusia. Ayat ini mengingatkan sunatullah yang 
pasti berlaku bagi orang-orang yang mengingkari perintah-perintah A Ilah 
dan yang senantiasa mengerjakan larangan-N ya termasuk di dalamnya kaum 
musyrik M ekah. 

(53) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Saleh 
dan orang-orang yang beriman bersamanya dari malapetaka yang besar itu. 
Allah menyelamatkan mereka karena tidak mau mengerjakan perbuatan 
yang menimbulkan kemarahan Allah yang mengakibatkan mereka ditimpa 
siksa-Nya. Mereka memelihara diri dari kemurkaan Allah dengan menger- 
jakan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-N ya. 

Ayat ini mengisyaratkan kepada Nabi M uhammad dan orang-orang yang 
beriman bahwa orang-orang musyrik Mekah akan menerima azab dan 
malapetaka seperti yang diterima oleh umat-umat dahulu seandainya mereka 
tetap tidak beriman. Allah akan menyelamatkan Muhammad saw beserta 
orang-orang yang beriman, sebagaimana Dia telah menyelamatkan Nabi 
Saleh dan kaumnya. Orang-orang musyrik Mekah yang tetap dalam 
kemusyrikannya akan dihancurkan A Ilah. 

Setelah kehancuran kaumnya, maka Nabi Saleh dan orang-orang yang 
beriman pergi ke suatu tempat yang bernama Ramallah di Palestina, dan 
menetap di negeri itu. Sampai sekarang masih terdapat kuburan Nabi Saleh 


218 27. AN-NAML JUZ 19 


di dekat kota Ramallah itu. Kuburan ini juga merupakan dokumentasi bagi 
peristiwa Nabi Saleh dan kaumnya. 


Kesimpulan 

1. Allah menerangkan bahwa Nabi Saleh telah diutus kepada kaum Samud, 
yang merupakan kabilahnya sendiri, untuk menyampaikan agama Allah 
kepada mereka. Kebanyakan kaumnya mengingkari seruannya, dan 
sebagian kecil menerimanya. Kedua golongan ini saling bertentangan 
dan bermusuhan. 

2. Kaum Nabi Saleh minta disegerakan azab yang dijanjikan Allah kepada 
mereka, sedang mereka tetap membangkang dan takabur. 

3. Kaum Samud menuduh bahwa kedatangan Nabi Saleh, telah membawa 
kesialan kepada mereka. 

4. Allah menerangkan bahwa di antara sebab-sebab timbulnya kebinasaan 
negeri kaum Samud ialah karena adanya sembilan orang anak pemuka- 
pemuka kaumnya yang telah berbuat kebinasaan. 

5. Kaum Samud telah merencanakan perbuatan makar membinasakan Nabi 
Saleh, setelah mereka membunuh unta yang dilarang Nabi Saleh untuk 
diganggu, apalagi dibunuh. 

6. Kepada umat-umat yang dahulu telah berlaku sunatullah, yaitu mereka 
yang tidak beriman dan tetap membangkang kepada seruan Tuhan yang 
disampaikan oleh rasul, mereka akan dihancurkan Tuhan setelah diberi 
peringatan dan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar lebih 
dahulu. 

1. Kepada kaum Samud yang tidak beriman dan membangkang, A Ilah telah 
menimpakan malapetaka yang dahsyat berupa sambaran petir yang 
memusnahkan mereka semuanya. 

8. Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman memikirkan 
peristiwa Nabi Saleh dan kaumnya dan menjadikannya sebagai pelajaran 
dan iktibar. 

9. Kemenangan Nabi Saleh yang diceritakan ini merupakan isyarat akan 
kemenangan Rasulullah yang sedang menghadapi orang-orang kafir 
M ekah yang selalu menentang dakwahnya. 


JUZ 19 21. AN-NAML 219 


PERBUATAN CABUL KAUM LUT 


33 an Doa yee Ot A0 Gn ap PH Tn 220 ANA 
AA ANAK NY 
Pata YK GEA Opa Ga 
ta ad “ 

SEE ANA HERE GAN ap 
Terjemah 


(54) Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, 
“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fwXisyah (keji), padahal kamu 
melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?” (55) Mengapa kamu 
mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat( mu), bukan (mendatangi) 
perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 
perbuatanmu). (56) Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, 
“Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu: sesungguhnya mereka adalah 
orang-orang yang (menganggap dirinya) suci.” (57) M aka Kami selamatkan 
dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk 
orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (58) Dan Kami hujani mereka 
dengan hujan (batu), maka sangat buruklah hujan (yang ditimpakan) pada 
orang-orang yang diberi peringatan itu (tetapi tidak mengindahkan). (59) 
Katakanlah (M uhammad), “Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas 
hamba-hamba-N ya yang dipilih-N ya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah 
apa yang mereka persekutukan (dengan Dia)?” 


Kosakata: 
1. Syahwah min Dyuni an-Nis£ s1 035 24 3,45 (an-Nami/27: 55). 


Syahwah min djni an-nist berarti: nafsu birahi kepada selain perempuan. 
Dalam konteks ayat di atas, ungkapan ini ditujukan kepada kaum Nabi Lut, 
yaitu penduduk negeri Sodom, yang lebih memilih sesama jenis daripada 
lain jenis untuk melakukan hubungan seks. Perilaku seperti ini disebut 
homoseksual atau berhubungan intim sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki 
atau perempuan dengan perempuan. Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak 
mau melakukan perbuatan itu diejek dengan sebutan unzsun yata ahharun 
(manusia yang mengaku dirinya suci). Perilaku menyimpang ini pulalah 
yang menyebabkan A Ilah menurunkan azab. 


220 27. AN-NAML JUZ 19 


2. A-Gabien 148 (an-Nam!/27: 57). 


Min al-gzbir?n berarti: termasuk di antara orang yang tertinggal atau 
dibinasakan. Dalam konteks ayat di atas, ungkapan ini ditujukan kepada istri 
Nabi Lut yang tidak mau mengikuti seruannya. Ketika Allah menurunkan 
azab yang menyebabkan kebinasaan kepada kelompok homoseksual, maka 
Allah menyelamatkan para pengikut setia Nabi Lut. Istri Nabi Lut termasuk 
yang ditakdirkan oleh Allah menerima kebinasaan, karena tidak mau 
mengikuti ajakan suaminya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keingkaran dan perbuatan 
dosa yang dilakukan oleh kaum Samud. M ereka menentang Nabi Saleh yang 
telah diutus Allah kepada mereka, dengan meminta agar disegerakan 
datangnya azab yang diancamkan kepada mereka. Bahkan mereka telah 
merencanakan suatu makar untuk membunuh Nabi Saleh. Akan tetapi, usaha 
mereka itu tidak berhasil karena azab Allah telah lebih dahulu menimpa 
mereka. Pada ayat-ayat ini diterangkan perbuatan keji yang biasa dikerjakan 
oleh kaum Lut yaitu mengerjakan perbuatan homoseksual, dan melakukan- 
nya di depan umum. Kaum Samud dan kaum Lut dihancurkan karena 
kedurhakaan mereka. 


Tafsir 
(54) Ayat ini menerangkan kebejatan moral kaum Lut. Oleh karena itu, 

Lut memperingatkan mereka dengan keras, agar mereka menghentikan 

perbuatannya. Perbuatan kaum Lut itu ialah: 

1. Mereka melakukan perbuatan homoseksual, padahal mereka mengetahui 
bahwa perbuatan itu terlarang. 

2. Perbuatan homoseksual itu mereka lakukan di muka umum, pada 
berbagai pertemuan, seakan-akan mereka menganjurkan agar orang lain 
melakukannya pula. 

3. Bila mereka tidak dapat melakukan perbuatan itu pada seseorang dengan 
sukarela, mereka memaksanya. Oleh karena itu, kalau ada tamu-tamu 
yang singgah di negeri mereka, maka mereka berusaha agar tamu-tamu 
itu mau mengikuti kehendak mereka. Jika tamu-tamu itu enggan melaku- 
kannya, maka mereka akan memaksanya. 


(55) Ayat ini menerangkan bahwa tindakan dan perbuatan kaum Lut itu 
bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia yang terdiri atas 
laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perempuan dan laki-laki, maka 
manusia akan dapat membentuk keluarga dan terjalinlah hubungan kasih 
sayang antara anggota keluarga itu, seperti hubungan cinta antara suami dan 
istri, hubungan cinta kasih sayang antara orang tua dengan anak dan anggota 


JUZ 19 21. AN-NAML 221 


keluarga yang lain. Dengan demikian barulah dirasakan hidup itu berarti. 
Allah berfirman: 


AAN Ea aa Pee De TA LA AE AED KAA EN ANA 
SE ISU SA 33 KI GET 33 

AAA 2.1 Ka Nge 

GE MI 154 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-N ya ialah Dia menciptakan pasangan- 
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-R um/30: 21). 


Kenyataan inilah yang diingkari oleh kaum Lut, seakan-akan mereka 
tidak percaya kepada kebenaran hukum Allah. Oleh karena itu, Lut 
mengatakan kepada mereka, “Hai kaumku, sebenarnya dengan perbuatan 
yang demikian itu, kamu adalah orang-orang yang tidak mau mengetahui 
tujuan Tuhan menciptakan manusia yang terdiri atas laki-laki dan 
perempuan. Kamu tidak mengetahui kedudukanmu dalam masyarakat, dan 
tidak mengetahui pula rencana yang besar yang akan menimpa manusia dan 
kemanusiaan, seandainya kamu tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
demikian itu.” 

(56) Mendengar pernyataan Lut itu, kaumnya menjadi marah, dan 
seakan-akan tidak memahami sedikit pun apa yang dimaksud dengan 
peringatan Lut. Oleh karena itu, mereka mengancam Lut dengan perkataan, 
“Mari kita usir Lut dan keluarganya dari negeri kita ini, karena ia melarang 
kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kita senangi selama ini.” 
Mereka beranggapan bahwa Lut dan keluarganya dapat hidup aman dan 
tenteram dalam negeri mereka karena kebaikan hati dan belas kasihan 
mereka belaka. Mereka berpendapat bahwa jika kemurahan dan belas 
kasihan itu tidak lagi mereka berikan terhadap Lut dan keluarganya, tentu ia 
akan menjadi sengsara. Inilah yang mereka maksud dengan perintah 
mengusir Lut. 

Mereka mengejek dengan mengatakan bahwa Lut dan pengikutnya itu 
orang-orang yang bersih, sehingga tidak mau melakukan perbuatan- 
perbuatan yang mereka lakukan, karena menganggapnya kotor. 

(57-58) Karena kaum Lut tetap ingkar dan mengerjakan perbuatan- 
perbuatan yang melampaui batas, maka Allah membinasakan mereka dan 
menyelamatkan Lut dan orang-orang yang besertanya, kecuali istrinya. 
Istrinya termasuk orang-orang yang ingkar, sehingga ia tinggal bersama- 
sama kaumnya yang ingkar. Dia pun ikut tertimpa malapetaka yang dahsyat. 

Azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Lut itu berupa hujan batu yang 
berasal dari tanah liat yang keras. Keadaan mereka yang sedang terkena azab 


222 27. AN-NAML JUZ 19 


itu sangat mengerikan. Demikianlah balasan yang diterima oleh orang-orang 
yang durhaka. 

(59) Ayat ini memerintahkan kepada Nabi M uhammad dan umatnya, agar 
mengucapkan puji-pujian yang tertera dalam ayat ini. Puji-pujian itu ialah 
al-famdulillth, segala puji diperuntukkan hanya untuk Allah yang telah 
mengutus para rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang 
dimenangkan-N ya atas semua agama yang ada, walaupun orang-orang kafir 
dan orang-orang musyrik tidak menyenangi kemenangan itu. Agama yang 
dibawa para Nabi itu adalah agama yang benar. Keselamatan dan 
kesejahteraan agar dilimpahkan Allah kepada para rasul yang diutus-Nya 
dan atas hamba-hamba-Nya yang benar-benar beriman. Ayat ini senada 
dengan ayat yang lain: 


pd PPN An mi Ae INA EL ata Nemu 2 
BIN DL Ge ah Gara BEAN 3 ta 
(Da? 
OGAN 
Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka 


katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah 
Tuhan seluruh alam. (aj-t #f4t/37: 180-182). 


Ayat ini merupakan pengajaran yang baik, dan budi pekerti yang tinggi. 
Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar orang-orang yang beriman 
mengakhiri segala perbuatannya, seperti bicara, menulis kitab, dan 
sebagainya dengan memuji A Ilah dan bersalawat kepada rasul. 

Kemudian ayat ini menyuruh manusia berpikir dan membandingkan 
mana yang terbaik antara Allah dengan sesuatu yang mereka persekutukan 
dengan-Nya. Sekalipun menurut lahirnya ayat ini menyuruh manusia agar 
memperbandingkan Allah dengan berhala-berhala, tetapi maksudnya ialah 
bahwa dengan keterangan dan bukti yang telah dikemukakan, seandainya 
orang-orang kafir mau menggunakan pikirannya, tentulah mereka sampai 
kepada kesimpulan bahwa Allah-lah yang berhak disembah, bukan berhala- 
berhala yang tidak mampu berbuat sesuatu itu. 

Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah membaca ayat ini, maka beliau 
mengucapkan: 


TANTE Sogok ta “Te ah PN PNP ee DRA appa Na - 
Y PETRA LAI, 0 ai Lan el, Jend 231 Jera ly ra 
fr or de 02 el elo) Lo pala 


Bahkan Allah lebih baik, lebih kekal, lebih agung, dan lebih mulia daripada 
apa yang mereka sekutukan. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui (Riwayat al-Baihag? dari “AI? bin al-! usain) 


JUZ 19 21. AN-NAML 223 


Kesimpulan 

1. Kaum Lut telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu mereka 
melakukan perbuatan homoseksual di hadapan umum, dan di balai-balai 
pertemuan agar orang lain melakukannya pula. 

2. Perbuatan kaum Lut yang melakukan homoseksual itu adalah perbuatan 
yang mengakibatkan kehancuran jenis manusia, dan bertentangan 
dengan hukum-hukum Allah, yang mensyariatkan perkawinan. 

3. Akibat seruan Lut itu, kaumnya mengancam dan mengusirnya dari 
negeri itu, jika ia tetap melakukan dakwahnya. 

4. Allah menghancurkan kaum Lut karena kedurhakaannya, termasuk 
istrinya yang durhaka. 

5. Allah menganjurkan untuk mengucapkan al-famdulill4h untuk menun- 


jukkan bahwa Allah di atas segala-galanya. 


1/29: 1-44 


S2 
Se 
DO. 
co 
YO 
3 
5S — 
LT, 
z0 
—- 
Tx 


AL-ANKAB, 





JUZ 20 21. AN-NAML 221 


Juz 20 
BUKTI-BUKTI KEKUASAAN DAN KEESAAN ALLAH 


ATM “5 yi Petatrad 


AE eOa Page NA ND AN pnya NAGA 
Kana oran Apa ENG 


AGNES. 5 Asap an Lil SAE 
was aa NYA A Wajar) 
Kar (KAI TAN A aa ya AN Gaon Lia “3 AA 


La 


du 2g Cd D1 Eg dg, Pa Pn 
2 PN ab Chae! SAN NAN 

“5 2 8 Tan AOA TA 
3 Ci Rok Ba PERANG Kan Gaal) 
Pa aa “Aa j3 Kagas TA ag eta 2 TSS 
Lani AANG CA Kekal, Rei paragakaas mara Tea) 
“2 182 

Or 

Terjemah 


(60) Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang 
menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
kebun-kebun yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu 
menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari 
kebenaran). (61) Bukankah Dia (Allah) yang telah menjadikan bumi sebagai 
tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang 
menjadikan gunung-gunung untuk (mengokohkan)nya dan yang menjadikan 
suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. (62) Bukankah Dia 
(Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia 
berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu 
(manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat. (63) 
Bukankah Dia (Allah) yang memberi petunjuk kepada kamu dalam 
kegelapan di daratan dan lautan dan yang mendatangkan angin sebagai kabar 
gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada 
tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka 
persekutukan. (64) Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan (makhluk) dari 


FAN 


Kep 


228 21. AN-NAML JUZ 20 


permulaannya, kemudian mengulanginya (lagi) dan yang memberikan rezeki 
kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Katakanlah, “Kemukakanlah bukti kebenaranmu, jika kamu orang 
yang benar." 


Kosakata: 
1. Garzran 151,3 (an-Nami /27: 61) 


Secara etimologis, gartran semakna dengan kata maskan yang berarti 
tempat tinggal atau kediaman. Dalam konteks ayat di atas, Allah 
menegaskan bahwa diri-Nya yang telah menjadikan bumi sebagai gar#ran 
atau tempat tinggal/kediaman yang nyaman bagi manusia, termasuk bagi 
orang-orang yang mengingkari keberadaan-Nya. Dengan penegasan ini, 
diharapkan orang-orang yang mengingkari keberadaan-Nya akan insaf dan 
kemudian beriman kepada-Nya. 


2. Khulafz al-are 25Y! suk (an-Naml/27: 62) 


Khulaf- al-ar« terdiri dari dua kata, khulaft (jamak dari khal'fah) yang 
bermakna wakil-wakil dan al-ar« yang berarti bumi. Dengan demikian, 
khulaft al-ar« bermakna wakil-wakil di bumi. Sedang maksud manusia 
dijadikan sebagai khulaft al-ar« dalam konteks ayat di atas, adalah bahwa 
manusia dijadikan berkuasa untuk mengatur dan mengolah bumi. Dan yang 
menjadikan manusia sebagai khulaft al-ar« tak lain adalah Allah. Karena 
itu, setiap orang harus selalu ingat pada-Nya. Namun ternyata, seperti 
diisyaratkan oleh ayat di atas, hanya sedikit yang mengingat-N ya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang perbuatan kaum 
Nabi Lut yang banyak melakukan homoseks yaitu laki-laki melakukan 
hubungan seks dengan sesama laki-laki padahal sudah diberi tahu bahwa 
perbuatan itu adalah kotor dan terlarang. Mereka tetap melakukannya di 
depan umum untuk menunjukkan sikap menentang terhadap agama yang 
dibawa Nabi Lut. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut jika 
masih melaksanakan dakwahnya. Maka Allah menunjukkan kekuasaan-N ya 
dengan menghancurkan kaum Nabi Lut karena kedurhakaan mereka. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah secara dialogis menjelaskan kekuasaan dan 
keesaan-Nya dalam penciptaan langit dan bumi, menjadikan bumi tempat 
berdiam yang nyaman bagi manusia, memperkenankan doa para hamba-N ya, 
dan lain-lain. 


Tafsir 
(60) Pada ayat ini, Allah melontarkan beberapa pertanyaan yang menggu- 
gah perhatian mereka terhadap keberadaan-N ya, dengan memperhatikan hal- 


JUZ 20 21. AN-NAML 229 


hal penting yang ada di sekeliling mereka. Pertanyaan itu berkisar pada 
siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isi yang terdapat di 
dalamnya, dan yang menurunkan air hujan dari langit untuk manusia lalu 
dengan sebab air hujan tumbuhlah kebun-kebun yang indah, yang manusia 
sendiri sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. 

Ayat ini perlu mendapat perhatian terutama oleh mereka yang sering 
mengadakan perjalanan keliling sebagai wisatawan atau lainnya, ketika 
melihat pemandangan yang indah, seperti kebun raya, kebun binatang, 
aguarium, berbagai pameran hasil industri pertanian, pertekstilan, dan 
sebagainya. M ereka harus memandang keindahan alam yang di depan dan di 
sekelilingnya sebagai cermin yang menampakkan segala keindahan, ke 
agungan, dan kesempurnaan Allah. Dengan mengamalkan cara yang 
demikian itu, maka ingatan manusia akan selalu tertuju kepada Allah. 
Dengan demikian, ketika manusia melihat setiap makhluk, pasti ia akan 
mengingat Khaliknya. Bila hal itu telah menjadi kebiasaan, maka ia akan 
merasakan ketauhidan yang murni, bersih dari segala unsur kemusyrikan. 
Maka pertanyaan tersebut patut dilanjutkan dengan pertanyaan kedua: 
“Apakah di samping Allah ada tuhan yang lain?” Tentu saja jawabannya 
adalah: “Tidak, sebab hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak di 
sembah." 

Sebenarnya orang-orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang 
yang menyimpang dari kebenaran. Sebab, jika mereka ditanya, “Siapakah 
yang menurunkan air hujan dari langit yang kemudian menghidupkan 
dengan air itu bumi yang tadinya mati,” mereka menjawab, “Allah” sesuai 
pi firman-Nya: 


PAN PAN ENG Tee Ld GREAT RAP 


Dan jika kamu bertanya kepada mereka, “Siapakah yang menurunkan air 
dari langit lalu dengan (air) itu dihidupkannya bumi yang sudah mati?” Pasti 
mereka akan menjawab, “Allah.” (al-“A nkabut/29: 63) 


Orang-orang penyembah berhala itu sebenarnya mengakui bahwa berhala 
mereka tidak dapat menurunkan air hujan yang menjadi penyebab 
kemakmuran bumi, tetapi mengapa mereka tetap juga menyembahnya. 
Jawaban mereka itu hanya karena mengikuti kebiasaan nenek moyang 
mereka, walaupun tidak sejalan dengan logika orang yang berpikiran sehat. 

(61) Pada ayat ini, Allah mengemukakan pertanyaan yang kedua dalam 
rangka mengungkapkan kesesatan penyembah-penyembah berhala. 
Ditanyakan bahwa apakah yang layak disembah itu berhala-berhala yang 
tidak memberi manfaat dan mudarat, ataukah Tuhan yang telah menjadikan 
bumi sebagai tempat kediaman bagi manusia dan hewan-hewan, Tuhan yang 
menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya untuk menjadi sumber 
minuman manusia dan hewan peliharaan, serta untuk menyiram tanaman, 


230 21. AN-NAML JUZ 20 


Tuhan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi yang 
banyak mengandung manfaat dengan adanya hutan-hutan di atasnya dan 
berbagai logam dan mineral di dalamnya, dan Tuhan yang menjadikan 
pemisah antara air laut yang asin dengan sungai yang membawa air tawar ke 
muaranya. Air sungai yang tawar itu setelah sampai di laut tidak langsung 
menjadi asin. Dalam merenungkan semua kejadian alam itu apakah masih 
ada terbesit pikiran adanya tuhan selain Allah? Sebenarnya mereka itu tidak 
mengetahui nilai keagungan Allah Maha Pencipta, sehingga menyamakan- 
Nya dengan berhala-berhala yang sama sekali tidak memberi manfaat dan 
mudarat itu. 

Menurut kajian ilmiah, bumi pada ayat ini dapat dipahami sebagai 
daratan. Secara umum, daratan merupakan tempat berdiam manusia. Sungai- 
sungai yang ada di daratan selalu terletak pada bagian terendah permukaan 
bumi, yang merupakan celah antara gunung-gunung dan dataran-dataran 
yang lebih tinggi. Kemudian, laut-laut terpisah antara satu dengan yang lain 
karena adanya daratan pemisah seperti semenanjung, pulau-pulau, atau 
karena sebaran geografis benua-benua. Penyebaran dan bentuk daratan serta 
pulau-pulau di muka bumi ini umumnya dianggap terjadi dengan sendirinya 
yang merupakan bagian atau akibat dari proses alam, pada hakikatnya adalah 
atas kehendak Allah. 

Ayat ini menjelaskan mengenai keadaan bumi yang layak untuk dihuni 
oleh makhluk manusia. Tentunya ini berhubungan erat dengan penciptaan 
langit dan bumi yang begitu sempurna. Seandainya sedikit saja terjadi 
perubahan pada “lintasan” matahari dan bulan terhadap bumi, atau berubah 
bentuknya, atau berubah salah satu unsurnya, atau berubah kecepatan 
berputar pada porosnya, atau berubah perputarannya mengelilingi matahari, 
atau berubahnya perputaran bulan di sekelilingnya, maka bumi ini pasti tidak 
akan kokoh dan tidak akan layak dihuni untuk suatu kehidupan. 

(62) Pada ayat ini, Allah mengemukakan pertanyaan yang ketiga dalam 
rangka menyingkapkan tabir kesesatan penyembah berhala. Kedua per- 
tanyaan sebelumnya mengenai bidang materi, sedang pertanyaan ketiga ini 
menyangkut kerohanian. Pertanyaan ini berkisar pada siapakah yang 
mengabulkan permohonan orang yang berada dalam kesulitan, apabila ia 
berdoa kepada-Nya. Seperti penumpang sebuah kapal di tengah laut yang 
sedang diserang badai angin topan yang dahsyat, yang hampir tenggelam, 
kemudian ia berdoa memohon keselamatan kepada Allah. Apakah berhala 
yang dapat menyelamatkannya dari bahaya maut, ataukah Allah sendiri? 
Lalu siapakah yang menjadikan manusia sebagai seorang khalifah di muka 
bumi? Adakah tuhan selain Allah yang dapat mengemudikan dan mengatur 
segala sesuatu di muka bumi ini? Hanya sedikit sekali manusia yang mau 
mengingat-N ya. 

(63) Pada ayat ini, Allah mengemukakan pertanyaan keempat dalam 
rangka mengungkapkan tabir kesesatan penyembah berhala. Pertanyaan ini 
berkisar tentang siapakah yang memimpin manusia dalam perjalanan yang 


JUZ 20 21. AN-NAML 231 


gelap di daratan dan lautan ketika mereka tersesat dari jalan yang benar? 
Bukankah Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit yang dijadikan 
petunjuk jalan, sebagaimana tersebut dalam firman-N ya: 


PIA IP IN 3 


Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadi- 
kannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.(al-A n' tm/6: 97) 


Dapatkah berhala-berhala yang mereka sembah itu memberi petunjuk 
kepada mereka dalam kegelapan di darat dan di laut? Tentunya tidak. Kalau 
begitu, mengapa mereka disembah? Siapa pulakah yang mendatangkan 
angin pembawa kabar gembira bagi para petani sebelum turun hujan yang 
merupakan rahmat besar dari Tuhan? Dapatkah berhala-berhala itu berbuat 
seperti demikian? Apakah di samping Allah ada tuhan yang lain? M ahasuci 
lagi M ahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan dengan-N ya. 

(64) Pada ayat ini, Allah mengemukakan pertanyaan yang kelima dalam 
rangka memperlihatkan keadilan dan keesaan-Nya, yaitu siapakah yang 
menciptakan manusia dari awal sampai terciptanya bentuk yang seindah- 
indahnya, kemudian mematikannya bila Dia kehendaki, lalu menghidupkan- 
nya kembali pada hari Kiamat setelah menjadi tulang-belulang? Siapakah 
yang memberikan rezeki kepada manusia dari langit dan bumi dengan 
menurunkan air hujan dari langit yang menyebabkan kesuburan tanah yang 
menumbuhkan tanam-tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh manusia 
dan binatang ternak? Apakah di samping Allah ada lagi tuhan yang lain? 

Setelah mengemukakan lima pertanyaan di atas, yang seharusnya dipikir- 
kan secara mendalam hingga menjadi bukti tentang kekuasaan dan keesaan- 
Nya, Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya menanyakan kepada orang- 
orang penyembah berhala itu alasan dan bukti-bukti kebenaran sesembahan 
mereka, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang yang 
beriman.” 

Demikian cara Al-Gur'an mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
jawabannya harus dicari sendiri oleh manusia. Pertama, air yang turun ke 
bumi sehingga timbul kehidupan berupa kebun-kebun yang indah. K edua, 
menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang menyenangkan dengan 
adanya sungai, gunung, danau, dan laut. Ketiga, manusia dijadikan khalifah 
di bumi, yaitu sebagai penguasa dan wakil Tuhan untuk melaksanakan 
hukum-Nya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk yang paling tinggi 
yang diciptakan Allah melakukan perjalanan di darat maupun pelayaran di 
laut untuk menyebarkan dakwah hukum-hukum Tuhan. Y ang terakhir yaitu 
meskipun manusia jika sampai pada waktunya meninggal dunia dan dikubur 
di bumi sehingga jasadnya hancur dan menjadi tanah, tetapi pada hari 
Kiamat ia dibangkitkan kembali. Demikianlah kekuasaan Allah. 


232 21. AN-NAML JUZ 20 


Kesimpulan 

1. Untuk menjelaskan tabir kesesatan orang-orang musyrik penyembah 
berhala, Allah mengemukakan lima buah pertanyaan dalam lima ayat 
berturut-turut. Apabila pertanyaan-pertanyaan itu diperhatikan, pasti 
menjadi bukti atas kekuasaan dan keesaan Allah dan semua bentuk 
kemusyrikan akan lenyap. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan 
air hujan yang menyebabkan kesuburan di bumi? 

b. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, 
menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, gunung-gunung untuk 
mengokohkannya, dan menjadikan pemisah antara air asin di laut 
dan air tawar dari sungai? 

c. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan 
bila ia berdoa, dan yang menghilangkan kesusahan, serta yang 
menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi? 

d. Siapakah yang menunjukkan jalan kepada musafir yang tersesat 
dalam kegelapan di daratan dan lautan, serta siapa pulakah yang 
mendatangkan angin sebagai kabar gembira akan turunnya hujan 
yang dianggap sebagai rahmat yang besar? 

e. Siapakah yang menciptakan manusia pertama kali, kemudian 
mengembalikan ke bentuk semula setelah jasadnya hancur dan siapa 
pula yang memberi rezeki dari langit dan bumi? 

2. Lima buah pertanyaan itu diakhiri dengan pertanyaan yang merupakan 
inti dari semua pertanyaan, yaitu apakah di samping Allah ada tuhan 
yang lain? 

3. Nabi Muhammad disuruh Allah untuk menantang orang-orang musyrik 
penyembah berhala, bila mereka mengakui dirinya sebagai orang-orang 
yang benar, hendaklah mereka menunjukkan bukti-bukti kebenaran 
mereka dalam penyembahan berhala-berhala itu. 

4. Salah satu metode pembelajaran dan peringatan Al-Gur'an adalah 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar manusia berusaha mencari 
jawaban-jawabannya secara cermat. 


JUZ 20 21. AN-NAML 233 


HANYA ALLAH YANG MENGETAHUI 
HAL-HAL GAIB 


rd 
Oa ahh Ga La NG AN R3 w| 
3 LA 
Terjemah 


(65) Katakanlah (M uhammad), “Tidak ada sesuatu pun di langit dan di 
bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak 
mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.” (66) Bahkan pengetahuan 
mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana). Bahkan mereka ragu-ragu 
tentangnya (akhirat itu). Bahkan mereka buta tentang itu. 


NA EAA marga aren 9 


-. 


Kosakata: 
1. Iddtraka 5315! (an-Naml/27: 66) 


Iddtraka bermakna mengetahui. Dalam konteks ayat di atas, idd-raka 
dimaksudkan sebagai sindiran kepada sekelompok orang yang mendakwah- 
kan diri mengetahui tentang realitas alam akhirat. Padahal sebenarnya, 
mereka tidak pernah sampai pada pengetahuan tentang hal itu karena mereka 
meragukannya. Apalagi mereka memang buta sama sekali terhadap hal 
tersebut karena mereka tidak percaya adanya Allah dan akhirat. 


2. 'Amyn 2,42 (an-Nami/27: 66) 


'Amun bermakna buta. Dalam konteks ayat di atas, kata “amun 
dimaksudkan sebagai bantahan dari Allah pada sekelompok orang yang 
mengaku mengetahui perihal akhirat, padahal sesungguhnya mereka buta 
atau tidak punya pengetahuan sama sekali tentang akhirat. Itulah kesom- 
bongan orang-orang yang tidak mempercayai hakikat Allah dan hari akhirat. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mengemukakan dalil-dalil kekuasaan dan 
keesaan-N ya di alam semesta ini dengan menunjukkan berbagai nikmat yang 
diberikan kepada makhluk-Nya, baik nikmat itu berupa air hujan, bumi 
sebagai tempat hidup dan menjadikan manusia sebagai khalifah dan 
sebagainya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan keluasan ilmu, 
kekuasaan, dan keesaan-Nya, yaitu suatu ketentuan bahwa hanya Allah saja 
yang mengetahui yang gaib, baik di langit maupun di bumi. 


Tafsir 
(65) Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya 
menerangkan kepada orang-orang musyrik M ekah bahwa tidak ada seorang 


234 21. AN-NAML JUZ 20 


pun yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit maupun di bumi 
selain Allah, sesuai dengan firman-N ya: 


PN Ar: NS 


Dan kunci-kunci semua yang gaib -N pada-Nya, tidak ada yang mengetahui 
selain Dia. (al-A n' tm/6: 59) 


Dan firman-Nya pula: 
8 » N 


OS PE ii Seeangugenaani 


. 


» Pa z1 


tx» Ta AI 42 La Pr 


Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Manah dar Dia yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak 
ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di 
bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 
M engenal. (Lugmm/31: 34) 


Maksud perkara gaib di sini ialah persoalan-persoalan yang ada 
hubungannya dengan keadaan dan kehidupan di akhirat dan persoalan- 
persoalan di dunia yang berada dalam lingkungan hidup manusia dan dapat 
dirasakan tetapi di luar kemampuan manusia mencapainya. Diriwayatkan 
dari M asrug dari “Aisyah beliau berkata: 


KA Ga dg ab aga Ba aa SIB AN 5 AL 3 
PAG NA SN Yg JA NA da Ta nama g 
(emo ety0) 2 y YA 

Dari "Aisyah r.a., beliau berkata, “Barang siapa yang beranggapan bahwa 
Nabi Muhammad saw mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka ia 
telah berdusta besar terhadap Allah, karena Allah menyatakan, 'K atakan, 


tidak ada yang tahu tentang kegaiban langit dan bumi kecuali Allah'.” 
(Riwayat M uslim) 


Pada ayat ini disebutkan salah satu di antara yang gaib itu ialah mereka 
tidak mengetahui bila akan dibangkitkan dari kubur pada hari Kiamat, 
karena kiamat itu datangnya secara tiba-tiba sesuai dengan firman A Ilah: 


JUZ 20 21. AN-NAML 239 


Io 


AI D3 Ag 253 KN IA ES 


Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari Kiamat yang datang 
kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? (az- 
Zukhruf/43: 66) 


(66) Pada ayat ini, Allah menerangkan kejahilan mereka tentang hari 
Kiamat. Terdapat dua pendapat dalam memahami ayat ini. Pertama, 
sesungguhnya pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak menyeluruh. 
Kedua, pengetahuan mereka tentang kiamat sangat sempurna, tetapi ketika 
tidak melihatnya dengan mata kepala di dunia, mereka mengingkarinya. 
Bukan saja mereka tidak percaya dan tidak mengetahui kapan akan 
terjadinya kiamat, malahan mereka sangat ragu-ragu yang akhirnya menjurus 
kepada keadaan buta sama sekali tentang hari Kiamat. Dalil apa pun yang 
ditunjukkan kepada mereka tentang akan datangnya hari Kiamat, tetap 
mereka tolak. 

Soal keimanan terhadap akan datangnya kiamat itu sangat perlu dimiliki 
oleh setiap orang yang ingin mendidik dirinya supaya menjadi manusia yang 
jujur dan bertanggung jawab. Bilamana ia yakin akan mendapat pemeriksaan 
terhadap dirinya pada hari Kiamat, maka ia akan selalu mengekang hawa 
nafsunya dari setiap penyelewengan dan keangkaramurkaan. Negara dan 
seluruh warga negaranya tidak akan dirugikan oleh semua sikap dan tingkah 
lakunya. Semua kebijaksanaannya menjurus ke arah keamanan kesejahteraan 
dan kebahagiaan bersama. Agama merupakan unsur mutlak dalam pem- 
bangunan bangsa. 


Kesimpulan 

1. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah sendiri. 

2. Orang-orang yang kafir sangat meragukan tentang akan datangnya 
Kiamat. K eragu-raguan itu menjurus ke arah kebutaan mata hati. 

3. Iman akan hari akhirat seharusnya memberi pengaruh nyata pada 
terbentuknya kejujuran dalam kehidupan. 


236 21. AN-NAML JUZ 20 


KEINGKARAN ORANG KAFIR 
TERHADAP HARI KEBANGKITAN 


Pi 
3 IL AYA 3 Bag 


CAN AP, HORAS EN ENG sa ae NG 
PIN APEL Soga Aa 2 p33a Gan 


ea Pada 


2 A2 naga za 23? 23 aa? 
5 Hse SKA PA Ipa Aoa Ton YAA ca 
Ta 2. ya Ap 7 “ da A5, d, «ai na ar seb BA 


?, Para 1 


AS lg SEAENAA Ka YA Oa 
ena lag AAN Lt TPA ADA 


Terjemah 

(67) Dan orang-orang yang kafir berkata, “Setelah kita menjadi tanah dan 
(begitu pula) nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan (dari 
kubur)?” (68) Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini (hari 
kebangkitan), kami dan nenek moyang kami. Sebenarnya ini hanyalah 
dongeng orang-orang terdahulu.” (69) Katakanlah (Muhammad), “Ber- 
jalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang berdosa. (70) Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan 
janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka." (71) 
Dan mereka (orang kafir) berkata, “Kapankah datangnya janji (azab) itu, jika 
kamu orang yang benar.” (72) Katakaniah (Muhammad), “Boleh jadi 
sebagian dari (azab) yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai 
kepadamu.” (73) Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia 
(yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mensyukuri(nya). (74) Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang 
disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. (75) Dan 
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan 
(tercatat) dalam Kitab yang jelas (LauY M aYfuz). 


Kosakata: 


1. Radifa 5) (an-Naml/27: 72 ) 


Radifa secara bahasa bermakna membonceng atau mengikuti. Dalam 
konteks ayat di atas, radifa diartikan dengan hampir datang atau hampir tiba. 


JUZ 20 21. AN-NAML 231 


Kata ini merupakan jawaban atas kecongkakan orang-orang kafir yang 
menantang Nabi Muhammad dengan menyatakan, “Bilakah datangnya azab 
itu jika kamu memang orang-orang yang benar.” Atas tantangan ini, Allah 
memberi jawaban bahwa azab itu sebentar lagi datang atau tiba. M enurut 
para mufasir, yang dimaksud azab dalam hal ini tak lain adalah kekalahan 
mereka di Perang Badar. 


2. Tukinnu £Sf (an-Naml/27: 74) 


Tukinnu bermakna menyembunyikan. Dalam konteks ayat di atas, Allah 
sedang menjelaskan bahwa Dia mengetahui apa pun yang disembunyikan 
orang-orang kafir di dalam hati mereka. Kata ini juga ingin menjelaskan 
kemahatahuan Allah tentang segala hal yang tersembunyi (gaib) maupun 
terlihat, baik di bumi maupun di langit. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan orang-orang kafir 
yang sangat meragukan datangnya kiamat bahkan keragu-raguan itu telah 
menimbulkan kebutaan mata hati mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
menjelaskan kembali sikap orang-orang yang mengingkari kebangkitan 
semua manusia dari kuburnya masing-masing, setelah mereka menjadi tanah 
dan hanya tinggal tulang belulang. Mereka memandang berita-berita soal 
kebangkitan itu hanya sebagai dongengan-dongengan yang turun-temurun 
disampaikan dari nenek moyang. 


Tafsir 

(67) Pada ayat ini, Allah menerangkan keingkaran orang-orang kafir 
terhadap hari Kebangkitan dari kubur. Mereka berkata, “Apakah setelah kita 
mati dan menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, akan dikeluar- 
kan kembali dalam keadaan hidup dari kubur?” Pertanyaan mereka itu 
diucapkan secara sinis yang menunjukkan seolah-olah peristiwa itu mustahil 
akan terjadi, seperti tercantum dalam firman A Ilah: 


22 Para bodo AG MAA At Cd 4 AA z- 
ar AE 3 ISG) 3 USS 51312 IG, 
Dan mereka berkata, “Apabila kami telah menjadi tulang-belulang dan 


benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan 
kembali sebagai makhluk yang baru?” (al-Isr#/17: 49) 


(68) Pada ayat ini, Allah menerangkan alasan orang-orang kafir yang 
mengingkari hari Kebangkitan dengan ucapan mereka bahwa sesungguhnya 
mereka selalu diberi ancaman seperti itu sejak nenek moyang mereka 
dahulu. Itu tidak lain hanya dongengan orang dahulu kala yang sama sekali 
tidak berdasarkan kenyataan. 


238 21. AN-NAML JUZ 20 


(69) Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi M uhammad saw agar memberi 
nasihat dan petunjuk kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. 
Nabi saw menyuruh mereka untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan 
memperhatikan bagaimana nasib orang-orang yang berdosa di antara umat- 
umat terdahulu yang mendustakan Allah dan para rasul yang diutus-Nya. 
Bagaimana umat-umat itu telah mengalami kehancuran sebagai akibat 
kekafiran mereka kepada Allah dan hari Kebangkitan. Hendaknya peristiwa- 
peristiwa itu menjadi pelajaran bagi mereka. Akan tetapi, mereka tetap saja 
dalam keingkaran, sehingga mereka akan mengalami kehancuran, 
berdasarkan sunatullah yang tetap berlaku. 

(70) Pada ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan Allah supaya berlaku 
sabar dan tenang menghadapi bermacam-macam tantangan dan cemoohan 
dari orang-orang kafir itu. Nabi dilarang bersedih hati dan putus asa 
menghadapi tipu daya mereka karena Allah pasti memberi pertolongan 
sehingga agama Islam akan tersebar luas ke seluruh pelosok bumi, walaupun 
orang-orang kafir tidak menyukainya, seperti tercantum dalam firman-N ya: 


P4 p IYA Pan 25 21.2 # |) P Ao A13 KANG, 
Ir IN TE ES 22 SIA 5 IN SANTA 
Prana 

2 , & 1 

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Our'an) dan 


agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang- 
orang musyrik tidak menyukai. (at-Taubah/9: 33) 


(71) Pada ayat ini diterangkan bahwa orang-orang Ouraisy tidak saja 
mengingkari hari Kebangkitan, bahkan mereka menantang dengan menyuruh 
Nabi Muhammad mendatangkan azab yang diancamkan kepada mereka. 
Tantangan itu menunjukkan sikap mereka yang benar-benar mendustakan 
adanya hari Kebangkitan. Bahkan, mereka mengemukakan tuntutan kepada 
Nabi Muhammad untuk mempercepat datangnya ancaman Allah dengan 
ucapan mereka, “Bilakah datangnya azab yang kamu ancamkan kepada kami 
jika memang kamu orang-orang yang bisa dipercaya?” 

(72) Nabi Muhammad disuruh Allah menjawab pertanyaan orang-orang 
Ouraisy itu dengan mengatakan bahwa azab yang mereka tunggu-tunggu dan 
ingin disegerakan itu sebentar lagi pasti akan datang. Secara kenyataan, azab 
itu muncul berupa kebinasaan dan kekalahan yang akan mereka alami waktu 
Perang Badar. Sebanyak 70 orang di antara pemimpin mereka, termasuk 
Abu Jahal, terbunuh dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. 

(73) Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa azab yang mereka minta 
disegerakan itu tidak diturunkan karena Ia benar-benar mempunyai karunia 
besar untuk manusia. Allah yang M aha Penyantun tidak segera menurunkan 
azab-Nya, bahkan sebaliknya memberi kesempatan kepada mereka untuk 
bertobat dan menyadari kesesatan mereka sehingga dengan penuh kesadaran 


JUZ 20 21. AN-NAML 239 


menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi-Nya. Kesempatan untuk 
bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran itu adalah karunia yang besar, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Hal ini tersebut pula dalam 
firman-N ya: 

PIL TAK KUE TK NI AN Tar Tae 
LA KA SI PI FI NN 
..Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi 

kebanyakan manusia tidak bersyukur. (al-Bagarah/2: 243) 


(74) Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia benar-benar mengetahui 
apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka nyatakan. 
Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan tentang permusuhan mereka 
terhadap Rasulullah dan apa yang mereka nyatakan dalam perbuatan dan 
tipu muslihat. Allah akan memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan 
mereka itu. Hal ini sesuai dengan firman-N ya: 


G P. 2G 2 KRL » AO Oricetan te, IP 
MEN IN IE PA AA SAN ANA SN 
Sama saja (bagi Allah), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan 
siapa yang berterus-terang dengannya: dan siapa yang bersembunyi pada 
malam hari dan yang berjalan pada siang hari. (ar-Ra'd/13: 10) 


(75) Pada ayat ini diterangkan bahwa semua yang gaib yang terjadi di 
langit dan bumi telah dicatat di LauY M aXfyz, sesuai dengan firman-N ya: 
pn YAA NS PRATAMA na T AT EK TOL AT 
KAN FE SSB UN AN CAN 
Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di 
bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah K itab (LauX 


MaxfuS). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. (al- 
| ajj/22: 70) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang kafir mengingkari bahwa setelah mati dan menjadi tanah, 
mereka akan dibangkitkan Allah dari kubur pada hari Kiamat. Mereka 
menganggap peristiwa kebangkitan itu adalah dongeng yang mereka 
dengar dari nenek moyang mereka sejak dahulu kala. 

2. Untuk membuktikan kebenaran berita tentang hari Kebangkitan, mereka 
disuruh melakukan perjalanan di muka bumi untuk melihat nasib umat- 
umat terdahulu yang telah dimusnahkan Allah karena mengingkari hari 
Kebangkitan. 

3. Allah menyuruh Nabi Muhammad bersabar, tidak bersedih hati meng- 
hadapi cemoohan dan tipu daya orang-orang kafir. 


240 21. AN-NAML JUZ 20 


4. Orang-orang kafir menantang agar azab Allah yang diancamkan kepada 
mereka untuk segera diturunkan. 

5. Allah tidak segera menurunkan azab kepada orang-orang kafir M ekah 
karena Dia memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Hal ini 
menunjukkan adanya karunia besar yang diberikan Allah kepada 
manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. 

6. Allah Maha M engetahui apa yang disembunyikan dalam hati dan apa 
yang dinyatakan. Apa yang terjadi pada makhluk, baik di langit maupun 
di bumi, tercatat di Lau Maffyz. Oleh karena itu, kita wajib meng- 


imaninya. 
BUKTI KEBENARAN RISALAH 
NABI MUHAMMAD SAW 
SA aa KEREN NAN 
SPO Ob BAB JAGA FO GEN al 222 JG Jala NAN An) 


Ne PET ANA AAA NASA SA pal 2g 225 
aa , Aa Aa ia 
2S AAN An a3 PARA LINI AAN AA TN LA 
Upah, NASA Ka LAI Rea NON GUA 
Sp 3) ” y. 8 Nae 


2 On LAU Pari Iala asa AMA 
ONE ATU KN Tengadasn) ANA, AN) 


Nag 


NO Lt w53 42 aa Kenang A2 aa 
KK ANA agan HN AN Sa aed 
AAN 

Woger 


Terjemah 

(76) Sungguh Al-Our'an ini menjelaskan kepada Bani Israil sebagian 
besar dari (perkara) yang mereka perselisihkan. (77) Dan sungguh, (A I- 
Our'an) itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. (78) Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan (perkara) di antara 
mereka dengan hukum-Nya, dan Dia Mahaperkasa, Maha M engetahui. (79) 
M aka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau (M uhammad) berada di 
atas kebenaran yang nyata. (80) Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan 
orang yang mati dapat mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang yang 
tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka telah berpaling ke belakang. 
(81) Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari 
kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, 
kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka 


JUZ 20 21. AN-NAML 241 


berserah diri. 82) Dan apabila perkataan (ketentuan masa kehancuran alam) 
telah berlaku atas mereka, Kami keluarkan makhluk bergerak yang 
bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia 
dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat K ami. 


Kosakata: 
1, AI-! agg al-M ub'n 5x1 GSJI (an-NamI/27: 79) 


Kata al-Yagg adalah bentuk majdar dari Yagga-yaYuggu-Yaggan atau 
Yagga-yaYiggu-Yaggan yang arti aslinya adalah lawan dari batil, yaitu benar. 

Al-lifthan? menyebutkan bahwa makna dari kata al-Yagg ialah sesuai. 
Pengarang kitab M ag3yis al-L ugah menyebutkan bahwa makna dari al-xagg 
adalah kekukuhan sesuatu dan kebenarannya. K etiga makna ini mempunyai 
hubungan yang erat. Sebab, suatu berita misalnya, dapat dinyatakan benar 
apabila sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang sesungguhnya. 
Kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan disebut sesuatu yang benar, dan 
setelah jelas kebenarannya maka kukuhlah berita tersebut. 

Kata al-mub'n adalah isim f-il dari abina-yub?nu-ibnatan, yang berarti 
yang nyata, yang terang. Dengan demikian, maka makna dari al-Yagg al- 
mub3n adalah kebenaran yang nyata. 


2. Al-Gaul JsiN (an-Nami/27: 82) 


Kata al-gaul adalah majdar dari g#a-yagulu-gaulan yang berarti 
perkataan. Banyak ulama mengartikan kata al-gaul dalam ayat 82 Surah an- 
Nami adalah hari Kiamat. Penamaan kiamat sebagai gaul yang secara harfiah 
berarti perkataan/ucapan adalah sebagai isyarat bahwa ketika itu jika ada 
yang berbicara, maka bahan pembicaraan dan ucapannya hanya persoalan 
kiamat. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan tentang keingkaran orang 
kafir terhadap hari Kebangkitan, bahkan mereka menganggap pembicaraan 
tentang hari Kebangkitan itu hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu yang 
tidak berdasar sama sekali. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan 
bahwa Al-Our'an yang diturunkan-N ya kepada Nabi M uhammad mengisah- 
kan Bani Israil dan berbagai persoalan yang mereka perselisihkan. Al-Our'an 
berfungsi sebagai petunjuk dan memberi rahmat kepada orang-orang beriman. 


Tafsir 
(76-77) Pada kedua ayat ini, Allah menerangkan keistimewaan A I-Our'an 
sebagai mukjizat terbesar Nabi M uhammad, yaitu: 
1. Al-Guran memberi kepastian kepada Bani Israil tentang berbagai hal 
yang telah mereka perselisihkan terutama yang terkait dengan Isa al- 


242 21. AN-NAML JUZ 20 


Masih putra Maryam. Sebagian Ahli Kitab ada yang menganggapnya 
sebagai tuhan, ada pula yang memandangnya sebagai anak Allah, dan ada 
pula yang menganggapnya sebagai oknum ketiga dalam trinitas. A da pula 
yang memandangnya sebagai nabi palsu, sebagaimana ibunya, Maryam, 
dituduh telah melakukan perbuatan zina. 

2. Al-Guran benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman ka- 
rena mengandung berbagai dalil dan bukti yang menunjukkan kebenaran 
tauhid yang menjadi inti risalah para nabi. AI-Our'an juga berisi hukum- 
hukum yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk 
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini meyakinkan 
orang yang membaca A I-Our'an bahwa kitab ini benar merupakan wahyu 
dari A Ilah. 

3. Al-Gur'an juga merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. M eskipun 
Nabi Muhammad itu seorang umm? yang tidak dapat membaca dan 
menulis, dan belum pernah bergaul dengan pemuka-pemuka Ahli Kitab 
sebelum menjadi rasul, tetapi karena AI-Gur'an adalah firman Allah yang 
diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ia berisi lengkap tentang 
kisah-kisah dari para nabi dan umat terdahulu sebagaimana diuraikan 
dalam kitab Taurat dan Injil. 


Perselisihan pendapat di kalangan Ahli Kitab memang sudah sangat 
mendalam dan menyangkut hal-hal yang prinsip seperti pendapat tentang 
trinitas, adanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. A da juga yang menganggap 
bahwa Isa al-Masih sebagai nabi palsu, nabi terakhir adalah Yusya dan 
sebagainya. 

Jika para Ahli Kitab mempelajari kitab mereka dengan jujur, dan 
sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran tanpa sentimen kebangsaan atau 
kesukuan, niscaya mereka akan mendapat kesimpulan bahwa nabi yang 
diisyaratkan dalam Kitab Taurat tidak lain adalah Nabi Muhammad karena 
sifat-sifat yang disebutkan dalam Kitab Taurat memang sama dengan sifat- 
sifatnya. Akan tetapi, karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani 
Israil, mereka sukar menerima kebenaran itu. Dalam kitab Perjanjian Lama, 
kitab Ulangan (Deuteronomium 18: 18) disebutkan demikian, “Bahwa Aku 
(Tuhan) akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala 
saudaranya, yang seperti engkau (Musa), dan Aku akan memberi segala 
firman-Ku dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan kepadanya segala 
yang Kusuruh akan dia. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak mau 
mendengar segala firman-K u, yang akan dikatakan olehnya dengan nama- 
Ku, niscaya Aku menuntutnya kelak kepada orang itu." 

Isyarat dari kitab Ulangan itu mengandung pengertian bahwa nabi yang 
akan diutus Allah setelah Nabi Musa itu ialah dari saudara-saudara Bani 
Israil, yaitu Bani Ismail atau bangsa Arab, sebab Israil atau Yakub dan 
Ismail adalah sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Ismail adalah putra 


JUZ 20 21. AN-NAML 243 


Ibrahim dan Y akub adalah putra Ishak, yang juga putra Ibrahim. Nabi yang 
akan diutus adalah seperti M usa. 

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Al-Our'an yang telah diturunkan 
kepada Nabi Muhammad menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar dari 
persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan. Jika mereka sadar dan insaf 
serta menjauhkan diri dari ajakan hawa nafsu dan sentimen kesukuan, 
mereka akan merasakan hak dan kemurnian ajaran Al-Gur'an itu. Akan 
tetapi, karena terhalang oleh ketakaburan, mereka tetap menolaknya, padahal 
sudah jelas tampak dalil-dalil kebenarannya. 

(78) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia akan menyelesaikan 
semua persoalan yang diperselisihkan Bani Israil dengan keputusan-Nya 
yang adil lagi bijaksana. Dengan demikian, yang batil akan mendapat azab, 
dan yang benar akan diberi pahala sesuai dengan amalnya, karena Allah 
adalah Tuhan Y ang M ahaperkasa lagi M aha M engetahui. 

(79) Setelah menerangkan sifat-sifat-Nya Y ang M ahaperkasa lagi M aha 
M engetahui, Allah memerintahkan Rasul supaya bertawakal sepenuhnya dan 
menyerahkan semua urusan kepada-Nya. Dialah yang memberi kecukupan 
dan memberi pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuh agama, karena 
M uhammad benar-benar berada di atas kebenaran yang nyata. Perintah Allah 
kepada Nabi Muhammad supaya bertawakal kepada-Nya mengandung arti 
yang dalam. Isinya melarang Nabi untuk terpengaruh apalagi putus asa 
karena melihat orang-orang kafir selalu keras kepala, tidak menghiraukan 
malahan mencemoohkan seruannya. Walaupun Nabi keras kemauannya 
untuk mengislamkan mereka, namun bila hati mereka belum dibukakan oleh 
Allah, tetap saja mereka tidak akan beriman, sesuai dengan firman-N ya: 


C2, 22 — nd» Per 35 2 Tree 
Taha Sp AN 3 


Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat 
menginginkannya. (Y usuf/12: 103) 


(80) Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Nabi M uhammad tidak di- 
tugaskan supaya menjadikan orang-orang musyrik itu beriman. Beliau hanya 
ditugaskan untuk menyampaikan seruan atau risalah dari Allah. Tidak 
termasuk wewenang beliau untuk memaksa orang kafir menjadi seorang 
mukmin. Hal tersebut berada dalam kekuasaan Allah. Nabi tidak mampu 
memasukkan petunjuk ke dalam hati orang yang sudah terkunci mati. Ayat 
ini juga menjelaskan bahwa Muhammad tidak dapat menjadikan orang- 
orang yang mati itu mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang tuli 
mendengar panggilan, terlebih lagi bila hati mereka telah berpaling ke 
belakang. 

Kalimat “orang-orang yang mati” dan “orang-orang yang tuli” dalam ayat 
ini adalah ungkapan metafora. Maksudnya adalah orang-orang musyrik itu 
dianggap sebagai orang yang sudah mati pikirannya, sudah tuli dan tidak 


244 21. AN-NAML JUZ 20 


dapat mendengar panggilan dan ajakan kebaikan. M ereka telah berpaling ke 
belakang. Mereka diserupakan dengan orang yang mati dan orang yang tuli 
karena semua ayat yang dibacakan kepada mereka tidak berpengaruh sama 
sekali 

Walaupun secara umum ayat ini menjelaskan bahwa orang yang telah 
mati tidak dapat mendengar seruan orang yang masih hidup, tetapi ada 
beberapa hadis yang sahih, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, yang 
menerangkan bahwa Nabi Muhammad pernah berbicara pada mayat-mayat 
kaum musyrikin yang terbunuh waktu perang Badar dan dikubur bersama- 
sama dalam sebuah sumur. Melihat hal itu, sebagian sahabat, di antaranya 
Umar bin Khattab, menyatakan keheranannya dengan bertanya mengapa 
Rasulullah berbicara dengan orang yang sudah meninggal. M enanggapi hal 
itu, Rasulullah bersabda: 


mna) NB Ana 9 HA an SA gal 
(bt sr ii os 


Kamu tidak lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang aku 
katakan, hanya saja mereka tidak dapat menjawab. (Riwayat Imam Muslim 
dari Anas bin M Hik) 


Pengertian yang terkandung dalam hadis di atas adalah bahwa orang- 
orang yang masih hidup dan mayat-mayat itu sama dapat mendengar ucapan 
Nabi. Akan tetapi, orang yang masih hidup dapat menjawab, sedangkan 
mereka tidak. Dalam beberapa hadis yang sahih diterangkan pula oleh Nabi 
bahwa bila seorang mayat telah selesai dimasukkan ke kuburnya, ia dapat 
mendengar suara sepatu atau terompah orang-orang yang mengantarnya. 

Sebagai seorang penyampai risalah Allah, Nabi tidak dapat memberi 
hidayah kepada orang-orang musyrik untuk menjadi mukmin sebagaimana 
yang terjadi dengan paman Nabi yaitu Abu “ Hib yang hingga akhir 
hidupnya tidak beriman. Firman A Ilah: 


wet, 
rian» 


2 LIAT Tara pe KU PATI 2G TE 
GIA TAN AS ba GK SI, LAN GRESS 


Sungguh, engkau (M uhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia 
kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk (al-Gajaj/28: 56) 


Tugas Nabi hanya memberi petunjuk dalam arti memberi bimbingan 
(irsyzd), memberi keterangan (bay1n), dan melaksanakannya, sebagaimana 
firman Allah: 


JUZ 20 21. AN-NAML 245 


Pa nd 


PA Me ERA SN, 
. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan 
yang lurus.(asy-Syur#42: 52) 


Pengertian hidayah pada Surah al-Gajaj/28: 56 di atas adalah “taufik”. 
Hal ini mengandung pengertian bahwa Nabi tidak mempunyai kewenangan 
untuk memberi taufik kepada manusia, walaupun terhadap orang yang 
dicintainya, misalnya Abu ” Hib. hanya Allah yang dapat memberi hidayah 
dalam arti taufik kepada orang-orang yang dikehendaki-N ya. 

Adapun hidayah pada Surah as-Syur#42: 52 bermakna “taby!n dan 
irsy4d”. Hal ini berarti bahwa Nabi mempunyai kewenangan untuk memberi 
penjelasan dengan petunjuk yang luas. 

(81) Pada ayat ini, Allah memperkuat pengertian ayat sebelumnya bahwa 
Nabi Muhammad sama sekali tidak dapat memalingkan orang-orang buta 
yang telah terkunci hatinya dari kesesatan. Mata hatinya tidak dapat diberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus karena ada hijab atau dinding yang 
menutupi pandangannya, sehingga tidak dapat melihat kebenaran sama 
sekali. Nabi Muhammad tidak dapat menjadikan seseorang dapat mendengar 
seruannya dengan pendengaran yang positif, kecuali orang-orang yang 
beriman kepada Allah, lalu berserah diri secara tulus ikhlas kepada-Nya. 

(82) Pada ayat ini, Allah menjelaskan bila kemarahan dan kemurkaan- 
Nya telah dijatuhkan kepada manusia yang durhaka, karena meninggalkan 
perintah dan mengotori kemurnian agama-N ya, maka pada saat menjelang 
datangnya hari Kiamat, binatang-binatang melata keluar dari bumi dan 
berbicara kepada mereka dengan lidah yang fasih, bahwa kebanyakan 
manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, dan tidak percaya akan 
datangnya hari Kiamat. Ucapan dari binatang melata itu mengandung 
cercaan dan peringatan yang sangat keras kepada manusia yang berada di 
sekelilingnya. Keanehan yang akan terjadi sebelum kiamat, di mana seekor 
binatang melata dapat berbicara memberi peringatan kepada orang-orang 
yang durhaka, tidak mustahil bagi Allah. Ia dapat memberi kemampuan 
kepada binatang tersebut untuk berbicara pada saat itu, sesuai dengan 
firman-Nya: 


Pn - TP ee LN 
sa AG TE 


M ereka berkata, “Allah yang telah menjadikan kami dapat bicara pasti juga 
dapat menjadikan segala sesuatu dapat berbicara.” (Fujjilat/41: 21) 


Mengenai keluarnya binatang melata dianggap sebagai masalah gaib 
karena bentuk dan sifatnya tidak disebutkan dalam Al-9ur'an. K eterangan 
mengenai hal ini hanya terdapat dalam hadis. Di antaranya adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh M uslim dari “Abdull4h bin? mr: 


246 21. AN-NAML JUZ 20 


KANE BO Lon ABE rae Dg "3 y 01. 0 ma aa TG 0 0 o- 0. 
tamala Upin lang Als AI lo Al Iga oya Lain JB ga ep MA us 
0 so goni na TR Rn au x an Sen an 0 30. 
yee! 2 lb Leg 3 SUYI Ja Ol Jis lag ale Dl lo DI Jgn) Taman Ny 
SANG klo J3 LIS L Legal, 2 Ad Bau AI Lg Aa ya 


(hat) GPS) da 
“Abdullith bin "Amr berkata, “Aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah 
saw yang tidak akan aku lupakan. Aku mendengar beliau bersabda, “Tanda- 
tanda akan (datangnya kiamat) yang pertama kali muncul adalah terbitnya 
matahari dari sebelah barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia 
di pagi hari. Manakala salah satu dari dua peristiwa ini terjadi, maka yang 


Ja H 


satu lagi segera menyusul setelahnya'.” (Riwayat M uslim) 


Kesimpulan 

1. Al-Gur'an menjelaskan kepada Bani Israil sebagian besar persoalan- 
persoalan yang mereka perselisihkan. 

2. Allah menjadikan Al-Our'an petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. 

3. Allah akan menyelesaikan pertikaian di kalangan Bani Israil dengan 
hikmat dan kekuasaan-Nya. 

4. Nabi Muhammad diperintahkan Allah supaya bertawakal kepada-Nya 
karena beliau berada di jalan yang benar. 

5. Nabi saw tidak dapat menjadikan orang-orang yang membutakan mata 
hatinya dapat memahami panggilan dakwah. Seruannya hanya didengar 
oleh orang-orang yang beriman dan berserah diri. 

6. Bukti iman kepada Al-Our'an adalah mau mendengarkan Al-Our'an 
ketika dibacakan, mengikuti segala petunjuknya, dan mengamalkannya 
dalam kehidupan. 


JUZ 20 21. AN-NAML 247 


KEADAAN HARI KIAMAT 


(d . - Ta 5 Lg. 2 

Oa Bai Rea pa PAN Ty Pa 
356467 am an 

SERA GEN ARUN 

BAU AKA AA 


ageng 23 Lu NP 


| “j 
HA dngan 2 IBI Gea 2G 
KEAGAMAAN NN 
7 Ta LA raj AYI 
onta ES AAN SA Yi 


KE TEA OR aa ra z 


Hang 


SBN Aas 
Terjemah 


(83) Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan dari setiap 
umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka 
dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok). (84) Hingga apabila mereka 
datang, Dia (Allah) berfirman, “Mengapa kamu telah mendustakan ayat- 
ayat-KU, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, atau 
apakah yang telah kamu kerjakan?” (85) Dan berlakulah perkataan (janji 
azab) atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat 
berkata.(86)Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Kami telah 
menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan (menjadikan) siang 
yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman. (87) Dan (ingatlah) pada 
hari (ketika) sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua 
mereka datang menghadap-N ya dengan merendahkan diri. (88) Dan engkau 
akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal 
ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta 
dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia M ahateliti apa yang kamu 
kerjakan. (89) Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh 
(balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari 
kejutan (yang dahsyat) pada hari itu. (90) Dan barang siapa membawa 
kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu 


248 21. AN-NAML JUZ 20 


tidak diberi balasan, melainkan (setimpal) dengan apa yang telah kamu 
kerjakan. 


Kosakata: 
1. Ai-tur ) dl (an-Nami/27: 87) 


Kata aj-jur berarti trompet, berasal dari fi'il j #ra-yajuru-jauran yang 
berarti berbunyi atau bersuara. Trompet yang dimaksud dalam ayat 87 Surah 
an-Naml adalah sangkakala yang ditiup ketika menjelang hari Kiamat. Pada 
peniupan pertama, semua yang hidup akan mati, kecuali siapa yang dikehendaki 
Allah. Sedangkan pada peniupan kedua, semua manusia akan bangkit dari 
kubur. 


2. DikhiBn -2 5 (an-Naml/27: 87) 


Kata d#khirin adalah isim fil dalam bentuk jama' yang berarti orang- 
orang yang merendahkan diri, diambil dari fi'il (kata kerja) dakhira- 
yadkharu-dakhran, yang berarti kecil, rendah, hina. Makna dzkhir?n dalam 
ayat 87 Surah an-Naml adalah orang-orang yang merendahkan diri datang 
kepada Allah setelah dibangkitkan/dihidupkan kembali di akhirat. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bukti kebenaran risalah 
Nabi Muhammad dengan keistimewaan Al-Our'an dan beliau diperintahkan 
supaya melaksanakan tugas dengan baik dan bertawakal kepada-Nya. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah menggambarkan keadaan hari Kiamat dan hari 
kebangkitan yaitu saat sangkakala ditiup. Pada saat itu, segala yang ada di 
langit dan di bumi terkejut, kecuali yang dikehendaki Allah karena mereka 
telah memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan di akhirat. 


Tafsir 

(83-84) Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan tingkah laku dan per- 
buatan orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya ketika 
mereka menyaksikan sendiri datangnya hari Kiamat. Pada hari itu, Allah 
mengumpulkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya dari setiap 
umat manusia. Setelah mereka berkumpul di Padang M ahsyar untuk dihisab, 
mereka semuanya berdiri di hadapan Allah untuk menghadapi berbagai 
pertanyaan dan pemeriksaan. 

Orang-orang kafir dan musyrik mendengar dakwaan yang sangat 
menusuk perasaan. Di antaranya adalah mengapa mereka telah mengingkari 
ayat-ayat Allah yang secara jelas memberitahukan akan adanya hari kebang- 
kitan dan hari penghisaban ini. M engapa mereka tidak memikirkan persoalan 
itu, padahal dalil-dalilnya jelas dan gamblang disampaikan oleh rasul-rasul 
kepada mereka? M engapa mereka bersikap sombong dan angkuh tidak mau 


JUZ 20 21. AN-NAML 249 


menerima keterangan para rasul itu, padahal mereka tidak memiliki 
pengetahuan yang pasti dan tidak pernah memikirkannya secara teliti dan 
sungguh-sungguh. 

(85) Ayat ini menjelaskan bahwa kemurkaan Allah kepada orang-orang 
yang ingkar itu disebabkan kezaliman mereka sendiri. Mereka tidak dapat 
berkata apa-apa untuk menolak azab yang akan menimpa mereka seperti 
tersebut dalam firman Allah: 


LN sn TN ANG Ih aa Ka 
(Danatya 533 @) SALA pl 


Inilah hari, saat mereka tidak dapat berbicara, dan tidak diizinkan kepada 
mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. (al-M ursal 4/77: 35-36) 


(86) Setelah menyampaikan berita yang sangat menakutkan tentang 
kedahsyatan hari Kiamat, maka Allah pada ayat ini mengemukakan dalil- 
dalil keesaan-N ya, tentang kepastian akan datangnya hari kebangkitan, dan 
dalil-dalil yang membenarkan Muhammad saw sebagai utusan Allah. Di 
antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang yang 
datang silih berganti. Apakah orang-orang yang mengingkari hari Kiamat itu 
tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan malam 
untuk beristirahat dari kesibukan dan kelelahan bekerja pada siang hari, 
waktu untuk berkumpul dan santai dengan keluarga di rumah masing- 
masing, dan untuk memulihkan kembali seluruh tenaga dan kekuatan guna 
melanjutkan tugas pada keesokan harinya. Hari yang terang benderang telah 
menunggu mereka untuk melanjutkan usaha mencari nafkah bagi diri dan 
keluarganya. 

Tidakkah mereka memikirkan bahwa kesemuanya diatur dan dikemudi- 
kan oleh Allah Yang Mahakuasa, yang dapat menghidupkan, mematikan, 
dan membangkitkan mereka setelah mati? Sebagaimana siang dan malam 
banyak mengandung manfaat dan faedah bagi kehidupan manusia, maka 
demikian pula diutusnya para rasul itu membawa manfaat yang besar sekali 
bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sesungguhnya pada 
kejadian-kejadian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan A Ilah bagi orang-orang 
yang beriman. 

(87) Pada ayat ini, Allah menggambarkan peristiwa kiamat secara khusus, 
yaitu pada hari peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Segala yang ada di 
langit dan di bumi terkejut, kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 
orang-orang yang beriman. Tiupan sangkakala itu terjadi dua kali, tiupan 
pertama yang diberi nama “nafkhah aj-ja'g” menyebabkan matinya semua 
makhluk selain mereka yang dikecualikan. Kemudian dengan tiupan kedua, 
mereka semuanya akan dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing, 
sebagaimana dalam firman-N ya: 


250 21. AN-NAML JUZ 20 


» 
/ 0 2s Td 


pe SA Lo. .2 ANA, 1, 253 2S 

SIB ANN AN SE DG AAN YAN 
K2 NIAS an II ATT 
Ga 


Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit 
dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki A lah. Kemudian ditiup sekali 
lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari kuburnya) 
menunggu (keputusan Allah). (az-Zumar/39 :68) 


Tiupan yang kedua ini diberi nama “nafkhah al-ba'£” artinya tiupan 
kebangkitan, seperti dalam firman-N ya: 


A2, 4 LK» BALL » da 
ANA AE ANGAS, 


Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya 
(dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya. (Y 48?n/36: 51) 


Peristiwa ini disebutkan pula dalam firman A Ilah: 


PP (3 IIA Se Lb Ka II 3 GA Ly A91 
FAO PA Ode WN on Aa 


$ 
— 


RA 
(yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan 
mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), 


pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang 
diancamkan kepada mereka. (al-M a' #ij/70: 43-44) 


(88) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa gunung-gunung yang 
sekarang kelihatannya kokoh berdiri di tempatnya, nanti pada hari Kiamat 
akan dicabut dari bumi kemudian diterbangkan bagaikan bulu di udara dan 
berjalannya awan. Firman Allah: 


Me Pay 
JJ, 
Dan gunung-gunung bagaikan bulu (yang beterbangan). (al-M a' #rij/70: 9) 


Ada dua pendapat ulama tafsir mengenai pernyataan ayat ini bahwa 
gunung-gunung akan diterbangkan di udara seperti jalannya awan, atau 
dalam ayat lain seperti bulu ditiup oleh angin. Pendapat pertama, yang 
merupakan pendapat sebagian besar mufasir, mengemukakan bahwa ayat ini 
berhubungan dengan peristiwa hari Kiamat, seperti dalam firman A Ilah: 


JUZ 20 21. AN-NAML 251 


O esa Ga PO YAA KAN 2S 


Pada hari (ketika) langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan 
(berpindah-pindah). (a-? yr/52: 9-10 ) 


Dan firman-N ya: 
CEK 23 


Dan gunung-gunung pun ea sehingga menjadi fatamorgana. (an- 
Naba'/78: 20) 


Dalam firman-N ya yang lain: 
ee pt» Gehy 
MA IN 3 SAI GEN IKA 
(Yaitu) pada hari (ketika) bumi di ganti dengan bumi yang lain dan 


(demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang 
Mahsyar) menghadap Allah Y ang M aha Esa, M ahaperkasa. (Ibr4h?m/14: 48) 


K ejadian-kejadian yang amat dahsyat ini terjadi pada hari Kiamat setelah 
tiupan sangkakala yang kedua kalinya, dimana semua manusia dibangkitkan 
dari kuburnya dan mereka menyaksikan segala macam peristiwa yang sangat 
dahsyat itu dengan sikap yang berbeda-beda. 

Pendapat yang kedua mengenai tafsir ayat 88 ini, yakni pendapat ulama 
ahli falak, menyatakan bahwa ayat ini bukan berhubungan dengan peristiwa 
hari Kiamat, tetapi dengan fenomena alam di dunia. Ayat ini mengatakan, 
“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di 
tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan.” Ia dijadikan dalil 
bahwa bumi berputar seperti planet-planet lain pada garis edar yang telah 
ditentukan, hanya saja manusia sebagai penghuni bumi tidak merasakannya. 

Alasan ulama falak, bahwa ayat 88 ini berhubungan dengan peristiwa 
sekarang dan bukan dengan peristiwa hari Kiamat, adalah: 

1. Ayat ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori ancaman atau menakut- 
nakuti dengan kedahsyatan hari Kiamat karena di belakangnya di 
sambung dengan kata-kata: (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan 
sempurna segala sesuatu. Oleh karena itu, ayat ini lebih tepat bila 
dihubungkan dengan masa sekarang, di mana manusia sebagai penghuni 
bumi menyangka bahwa bumi ini diam, demikian pula gunung-gunung 
yang berada di atas permukaannya. Padahal, bumi bersama gunung- 
gunung itu berjalan atau beredar sebagai jalannya awan. 

2. Gunung-gunung itu diterbangkan untuk dihancurkan pada hari Kiamat, 
dan terjadi bersamaan dengan kehancuran alam semesta, termasuk 


252 21. AN-NAML JUZ 20 


kematian seluruh manusia. Hanya beberapa malaikat saja yang tetap 

hidup. Jika pada hari setelah tiupan sangkakala yang pertama tidak ada 

lagi manusia yang hidup, bagaimana dapat dikatakan bahwa nanti 
mereka akan melihat gunung-gunung yang disangka diam, padahal ia 
berjalan seperti jalannya awan. 

3. Orang-orang di Padang M ahsyar yang menyaksikan gunung-gunung ber- 
jalan seperti jalannya awan, tentu sadar dan melihat dengan mata kepala 
sendiri sehingga tidak pantas dikatakan bahwa mereka menyangka 
gunung-gunung itu diam saja di tempatnya. Berlainan sekali jika 
dihubungkan dengan masa sekarang, karena memang manusia tidak 
dapat merasakan bahwa gunung-gunung itu bergerak dan berjalan di 
angkasa sebagaimana jalannya awan, karena gunung-gunung itu ikut 
bergerak bersama bumi, dan udara yang ada di sekitarnya. Dengan 
pengertian yang demikian, maka barulah cocok dengan kata-kata: 
(Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. 
Kata-kata yang indah ini tidak patut dikemukakan pada konteks hari 
Kiamat yang penuh dengan ancaman dan ketakutan terhadap kehancuran 
seluruh alam semesta. 

Demikianlah kedua pendapat tentang tafsir ayat 88 ini. Sebagian besar 
mufasir menerangkan bahwa ayat itu berhubungan dengan peristiwa hari 
Kiamat. Sebagian lagi yang terdiri dari ulama falak menerangkan bahwa ayat 
itu berhubungan dengan peristiwa sekarang, dan dijadikan dalil bahwa 
semua yang ada di atas bumi termasuk gunung-gunung bergerak, berjalan di 
angkasa sebagaimana berjalannya awan. Perbedaan penafsiran itu tidak 
mengenai pada tataran arti, namun hanya menyangkut waktu terjadinya. 
Karena kejadian ini termasuk dalam alam gaib, maka lebih baik perhatian 
manusia dititikberatkan kepada perbaikan amalnya. Oleh karena itu, pada 
akhir ayat itu dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah M aha M engetahui apa 
yang dikerjakan manusia. 

M enurut pandangan saintis, bumi merupakan planet terbesar kelima dari 
sembilan planet yang ada di tata surya. Bentuknya mirip dengan bola bundar, 
dengan keliling sekitar 12.743 km. Luas permukaan bumi diperkirakan 
sekitar 510 juta km?. Sekitar 2996 permukaan bumi adalah daratan, sedangkan 
sisanya berupa lautan. 

Bumi terdiri dari beberapa lapisan yang secara garis besar dibagi menjadi 
3 bagian. Bagian paling atas disebut kerak bumi dan ketebalannya bervariasi 
dari 0-100 km di mana ke arah kontinen makin menebal. Di bawahnya 
terdapat mantel dengan kedalaman sampai 2.900 km. Bagian paling dalam 
disebut inti bumi dengan kedalaman dari 2.900-6.370 km. Pembagian ini 
didasarkan pada analisa gelombang gempa dan masing-masing bagian 
tersebut mempunyai sifat fisis yang berbeda. Inti bumi misalnya mempunyai 
sifat fisis layaknya benda cair. Pembagian ini pada dasarnya dapat diperinci 
lebih detail. Manusia berada pada lapisan bumi bagian atas, yakni kerak 
bumi. 


JUZ 20 21. AN-NAML 253 


Sampai paruh abad 20, bidang kebumian ditandai oleh perdebatan tentang 
continental drift (kontinen yang mengapung). Mereka yang tidak setuju, 
disebut fixists, sedang yang setuju disebut mobilists. M enurut kubu mobilist, 
continental mengapung dan bergerak di atas mantel. Kalau kita melihat peta 
dunia, maka dengan amat mudah kita melihat benua Afrika dan benua 
Amerika (Selatan) bila diimpitkan, maka garis pantai keduanya relatif 
berimpit. Jadi, pada dasarnya semua benua yang ada semula berupa satu 
benua yang satu, yang disebut Pangea, kemudian pecah dan bergerak ke 
tempat yang sekarang kita lihat. Data ilmiah seperti data kemagnitan purba, 
kesamaan fosil maupun kesamaan formasi geologi mendukung teori ini. Dan 
engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, 
padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. 

Perdebatan ini terus berlangsung dan puncaknya pada tahun enam 
puluhan. Pada saat itu, terjadilah revolusi pemikiran di bidang ilmu geologi 
dan pemikiran kaum mobilists mulai diterima secara luas. Penemuan 
punggungan tengah samudra di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik yang 
didukung data geologi dan geofisika, khususnya data magnetik, 
memperlihatkan adanya pemekaran dasar samudra di mana dua lempeng 
saling bergerak menjauh. Pada lantai samudra ini, magma dengan suhu 
sangat tinggi yang berasal dari mantel bumi naik ke atas membentuk 
punggungan tengah samudra 

Dari dua konsep di atas, Apungan Benua dan Pemekaran Samudra, lahir 
konsep Tektonik Lempeng yang berkembang sangat cepat sejak tahun 1967 
dan memiliki implikasi terhadap seluruh aspek geologi termasuk gempa 
bumi, gunung api, sampai pada perkembangan cekungan hidrokarbon 
maupun endapan-endapan mineral. Teori ini mengatakan bahwa bumi bagian 
atas terdiri dari lempengan-lempengan litosfer yang terdiri dari kerak bumi 
dan mantel bagian atas yang mengapung dan bergerak di atas bagian mantel 
yang disebut astenosfer. 

Lempeng-lempeng litosfer bergerak dan saling berinteraksi satu sama 
lain. Pada tempat-tempat saling bertemu, pertemuan lempengan ini menim- 
bulkan gempa bumi. Sebagai contoh adalah Indonesia yang merupakan 
tempat pertemuan tiga lempeng: Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Bila 
dua lempeng bertemu, maka terjadi tekanan (beban) yang terus menerus, dan 
bila lempengan tidak tahan lagi menahan tekanan (beban), maka lepaslah 
beban yang telah terkumpul ratusan tahun itu, dan dikeluarkan dalam bentuk 
gempa bumi, seperti firman A Ilah: 


Ta, 2D al Te LAN UG PPP dea 2 2 422 
OERIEY ISO ITEM OUT SM BK 
Ie 9 SR ASP 

OWNER 


Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi 
telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia 


254 21. AN-NAML JUZ 20 


bertanya, “Apa yang terjadi pada bumi ini?” Pada hari itu bumi 
menyampaikan beritanya. (az-Zalzalah/99: 1-4) 


Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Beban berat yang dikeluar- 
kan dalam bentuk gempa bumi merupakan satu proses geologi yang berjalan 
bertahun-tahun. Begitu seterusnya, setiap selesai beban dilepaskan, kembali 
proses pengumpulan beban terjadi. Proses geologi atau berita geologi ini 
dapat direkam, baik secara alami maupun dengan menggunakan peralatan 
geofisika ataupun geodesi. Sebagai contoh adalah gempa-gempa yang 
beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu, peristiwa pelepasan beban 
direkam dengan baik oleh terumbu karang yang berada dekat sumber gempa. 
Pada masa modern, pelepasan energi ini terekam oleh peralatan seismograf 
(pencatat gempa) maupun peralatan geodesi yang disebut GPS (Global 
Position System). 

(89) Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan 
melaksanakan amal kebajikan, akan memperoleh balasan yang lebih baik 
dari amalnya sendiri, dan diberi tempat kediaman yang nyaman dan kekal 
dalam surga Na'8m, mereka aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada 
hari Kiamat itu. 

(90) Sebaliknya barang siapa yang menyekutukan Allah dan berbuat 
kejahatan, maka wajah mereka disungkurkan ke dalam neraka seraya 
dikatakan kepada mereka, “Kamu tidak mendapat balasan, melainkan 
setimpal dengan kemusyrikan dan kejahatan yang dahulu kamu kerjakan di 
dunia, sehingga menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah.” 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat, Allah mengumpulkan dari setiap umat segolongan 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka 
dibagi dalam kelompok-kelompok. 

2. Orang-orang kafir pada hari Kiamat ketika menerima dakwaan Allah 
atas kekafiran dan kezalimannya ketika di dunia, tidak dapat berkata 
apa-apa. 

3. Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, adanya malam hari untuk 
waktu istirahat dan siang hari yang terang-benderang agar manusia dapat 
bekerja. 

4. Pada hari ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, segala yang di langit 
dan di bumi akan terkejut dan mati, kecuali yang dikehendaki Allah. 
Setelah tiupan yang kedua, mereka semua datang menghadap Allah 
dengan merendahkan diri. 

5. Gunung-gunung disangka tetap berada di tempatnya, padahal ia bergerak 
sebagaimana awan. 

6. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh balasan 
yang lebih baik dari amalnya, dan akan aman tenteram dari kejutan yang 
dahsyat pada hari Kiamat. Sebaliknya orang-orang yang musyrik, jahat, 


JUZ 20 21. AN-NAML 255 


dan berbuat kezaliman akan disungkurkan mukanya ke dalam api 
neraka, sambil menerima cercaan yang keras. 

1. Seharusnya setiap orang beriman menyiapkan diri dengan amal saleh 
agar pada waktunya nanti tidak merugi. 


PERINTAH BERIBADAH, BERSERAH DIRI, DAN 
MEMBACA AL-0UR'AN 


Lag D3 0 nb 6D GAN AN Aan gain bang 
. # & w (AM Yui 4 
$ Dea akad Aa 
LG DIA POnBE DA 2 Pa Oa Yen, NA Sarpin en St 
Pa YEN AP Pe ». ed anta 03 PerhuanG 2149 Oa 
(YA 2139 da SA SOAP ANGKA GN9 Opak a 
5 3 31 
ba Pn AA IAI AL NI YaLAne 0 app AK 
2 2ntu 2 gi Ld AND ah Pet Perkat 3 (ORA 1, Me 3 
Sngka Gg se) Pee SAY man DP Hak 
Terjemah 


(91) Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri 
ini (Mekah) yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu 
adalah milik-Nya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, 
(92) dan agar aku membacakan Al-Our'an (kepada manusia). M aka barang 
siapa mendapat petunjuk maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk 
(kebaikan) dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah, “Sesungguhnya 
aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.” (93) Dan 
katakanlah (M uhammad), “Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (kebesaran)-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. 
Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” 


Kosakata: al-B aldah sa (an-Naml/27: 91) 


Kata al-Baldah berarti negeri. Kata tersebut berasal dari fi'il (kata kerja) 
baluda-yabludu-buludan, yang berarti diam pada suatu negeri. Kata al- 
baldah yang biasanya diartikan negeri atau kota, dalam ayat 91 Surah an- 
Naml adalah kota Mekah dan sekitarnya, yang disifati sebagai negeri yang 
telah disucikan oleh Allah. Di Mekah ada ketentuan-ketentuan yang tidak 
ada pada negeri-negeri lain seperti haramnya berburu binatang. Hal itu 
dilakukan untuk menyucikan kota ini. 


Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan hari kebangkitan 
dan memberi rincian tentang kedahsyatan hari Kiamat. Pada ayat-ayat 


256 21. AN-NAML JUZ 20 


berikut ini, Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya menegaskan kepada 
orang-orang musyrik bahwa beliau telah selesai menyampaikan seruannya 
secara lengkap dan sempurna. Setelah itu tiada lagi yang harus diperhatikan 
kecuali meneliti dan mengamalkan isi seruan itu dengan sungguh-sungguh 
dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh ketakwaan. 


Tafsir 

(91) Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya 
menyampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa beliau hanya 
disuruh Allah menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah dijadikan 
sebagai tanah Haram (Tanah Suci), diharamkan adanya pertumpahan darah 
atau berbuat kezaliman terhadap siapa pun di sana. Penyebutan negeri 
Mekah secara khusus pada ayat ini karena di sana terdapat Ka'bah, yaitu 
rumah peribadatan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini sebagai 
tempat manusia menghadap ketika salat di mana pun mereka berada, sesuai 
dengan firman-Nya: 


GI 5 EA SA AN 3 LSI 


Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah 
(Baitullah) yang di Bakah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk 
bagi seluruh alam. (? li “lmr4n/3: 96) 


Adapun yang wajib disembah hanya Allah, bukan berhala-berhala yang 
oleh diletakkan kaum musyrikin di sana, sesuai dengan firman Allah: 


Os AN AA AI (EN MS Naat 


Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), 
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar 
dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Ouraisy/106 : 3-4). 


Ini merupakan celaan yang keras kepada orang-orang kafir M ekah yang 
tidak menyembah Allah yang mempunyai Baitullah, tetapi menyembah 
berhala-berhala yang mereka tempatkan di sekitarnya. Kepunyaan Allah 
segala sesuatu, baik di langit maupun bumi, dari segi ciptaan, pemilikan, dan 
pengurusannya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itu, hanya Allah 
satu-satunya yang berhak disembah dan kepada-Nya Nabi saw diperintahkan 
supaya berserah diri dengan penuh keikhlasan dan ketauhidan yaitu jalan 
lurus atau agama Islam, sesuai dengan firman-N ya: 


y- »4 


KT HE AN REA SAI 


JUZ 20 21. AN-NAML 251 


Katakanlah (M uhammad), “Sesungguhnya T uhanku telah memberiku petun- 
juk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia 
(Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik." (al-A n' #m/6: 161) 


(92) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw 
diperintahkan supaya membacakan Al-Gur'an kepada manusia, untuk 
mengungkap makna dan rahasia yang terkandung di dalamnya, dan 
menyerap dalil-dalil tentang kekuasaan Allah yang dapat dilihat pada alam 
semesta. Dengan demikian, beliau dapat menyelami hakikat hidup yang 
sebenarnya dan menerima limpahan karunia Allah kepadanya. 

Nabi saw mengulang bacaan ayat itu beberapa puluh kali sampai terbit 
fajar. Ketika membacanya tampaklah bagi beliau beberapa rahasia yang 
terkandung di dalamnya, sehingga beliau merasakan faedah membaca ayat 
Al-@ur'an serta memahami isinya, sesuai dengan firman-N ya: 


SAI Sa TE Karna Lah B5 


Demikianlah Kami bacakan kepadamu (M uhammad) sebagian ayat-ayat dan 
peringatan yang penuh hikmah. (2 Ii “Imr4n/3: 58) 


Firman Allah yang lain: 


2 2S 


JL SA ATAS LAGI LANS 


Demikianlah, Kami telah mengutus engkau (M uhammad) kepada suatu umat 
yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan 
kepada mereka (Al-Our'an) yang Kami wahyukan kepadamu. (ar-R a'd/13: 
30) 


Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Gur'an, beriman kepada Nabi 
M uhammad, dan menerima petunjuknya, maka sungguh ia telah menempuh 
jalan lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk itu adalah untuk 
kebaikan dirinya sendiri. Akan tetapi, barang siapa yang sesat, dan 
menyeleweng dari jalan lurus yang telah dirintis oleh Nabi, maka 
kemudaratan akan dirasakan oleh mereka sendiri. Nabi saw tidak akan 
menderita kerugian apa pun sebab tugas beliau hanya sekadar memberi 
peringatan sesuai dengan firman A Ilah: 


AA 


BUNG RU SEE 


M aka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang 
memperhitungkan (amal mereka). (ar-Ra'd/13: 40) 


Dan firman Allah: 


258 21. AN-NAML JUZ 20 


5 Dn Soe TC, 

data PEP PS LSI 
Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah 
pemelihara segala sesuatu. (Hud/11: 12) 


(93) Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, yang telah 
menyampaikan kabar gembira kepada kaum Muslimin yang mengikuti 
petunjuknya, dan memberi peringatan kepada mereka yang mengingkarinya, 
untuk mengatakan bahwa segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat 
dan karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat kenabian dan kerasulan, yang 
menyebabkan datangnya nikmat-nikmat yang lain, baik kenikmatan di dunia 
maupun akhirat. 

Allah telah memberi taufik kepada Nabi untuk memikul segala beban 
dalam melaksanakan seruan agama, dalam rangka ketaatan dan kepatuhan 
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Yang telah 
menyediakan keridaan dan pahala yang besar bagi hamba-hamba-N ya yang 
tulus ikhlas. Allah telah memberikan kepada Nabi berbagai mukjizat, yang 
menunjukkan kebenaran risalah-N ya dan taufik untuk mengikuti jalan agama 
yang lurus. Rasul ingin sekali supaya umatnya membuka hati untuk dapat 
melihat bukti-bukti kebenaran. Akan tetapi, setan dan hawa nafsu telah 
sedemikian rupa mengelabui mata penglihatan mereka sehingga tidak dapat 
melihat kenyataan yang sebenarnya. 

Jika mereka masih tetap juga membangkang dan keras kepala, maka 
ingatlah bahwa semua manusia akan mati. Mereka semua pada hari Kiamat 
akan dibangkitkan dari kuburan masing-masing dan dihadapkan ke hadirat 
Allah, yang akan memeriksa semua perbuatan yang mereka lakukan di 
dunia. Di sanalah nanti Allah akan memperlihatkan kepada orang-orang 
yang membangkang tanda-tanda kebesaran-Nya. Di sana juga nanti Allah 
akan memperlihatkan kepada mereka azab-Nya yang sangat pedih, sehingga 
mereka akan mengetahuinya. Di sana jugalah nanti mereka akan mengemu- 
kakan penyesalan yang tiada terhingga atas kekafiran mereka terhadap 
risalah nabi. Penyesalan yang tiada arti dan manfaat lagi karena mereka telah 
menyia-nyiakan kesempatan dan umur yang telah lewat itu, sedang Tuhan 
tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. 


Kesimpulan 

1. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menyembah Tuhan pemilik 
Baitullah di negeri Bakkah (Mekah). Negeri Mekah dijadikan Allah 
negeri yang suci. Diharamkan padanya pertumpahan darah dan melaku- 
kan kezaliman terhadap siapa pun. 

2. Sebagai suri teladan, Nabi Muhammad saw diperintahkan Allah untuk 
menjadi hamba yang berserah diri. Allah memerintahkan Nabi-Nya 
supaya membacakan Al-Our'an kepada umatnya dengan tertib dan 
teratur. 


JUZ 20 21. AN-NAML 259 


3. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, maka ia akan merasakan 
manfaatnya. Barang siapa yang sesat, maka hal itu akan merugikan 
dirinya sendiri. Nabi saw hanya sekadar menyampaikan risalah. 

4. Nabi diperintahkan Allah untuk memuji-Nya atas rahmat dan karunia 
kenabian dan kerasulannya. Allah memberi peringatan kepada kaum 
kafir, dengan cara memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-N ya termasuk 
azab-Nya yang sangat pedih, sehingga mereka benar-benar menge- 
tahuinya. 

5. Allah tidak lalai dari apa yang dikerjakan makhluk-N ya. 


PENUTUP 


Surah an-Naml dimulai dengan menerangkan sifat-sifat Al-Gur'an yaitu 
sebagai petunjuk dan pemberi berita gembira bagi orang-orang yang 
beriman, melaksanakan salat, dan membayar zakat. Kemudian surah ini 
diakhiri dengan perintah menyembah Allah dan membacakan Al-Our'an 
kepada kaumnya dan Allah memperlihatkan kepada kaum musyrikin 
kebenaran ayat-ayat-N ya. 


260 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


SURAH AL-9AKAt 


PENGANTAR 


Surah al-Oajaj terdiri dari 88 ayat dan termasuk surah-surah M akkiyyah. 
Dinamai dengan “al-Gajaj” karena pada ayat 25 surah ini terdapat kata “al- 
gajaj” yang berarti kisah-kisah. Ayat ini menerangkan bahwa setelah Nabi 
M usa bertemu dengan seorang tokoh M adyan, ia menceritakan pengalaman- 
nya dengan Fir'aun, dan ketika dikejar dan diburu oleh kaum Fir'aun karena 
membunuh salah seorang dari bangsa Oib'i tanpa sengaja. Tokoh tersebut 
mengatakan bahwa M usa telah selamat dari pengejaran orang-orang zalim 
itu. 

Turunnya ayat 25 pada surah ini amat besar artinya bagi Nabi Muhammad 
dan para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Madinah dan menambah 
keyakinan mereka bahwa akhirnya orang-orang Islamlah yang akan menang. 
Ayat ini menunjukkan barang siapa yang berhijrah dari tempat musuh untuk 
mempertahankan keimanan, pastilah akan berhasil dalam perjuangannya 
menghadapi musuh-musuh agama. Kepastian kemenangan bagi kaum 
Muslimin itu ditegaskan pada bagian akhir surah ini yang menerangkan 
bahwa setelah hijrah ke Madinah, kaum Muslimin akan kembali ke Mekah 
sebagai pemenang dalam menegakkan agama Allah. Surah al-Gajaj ini 
adalah surah yang paling lengkap memuat cerita Nabi Musa sehingga 
menurut suatu riwayat, surah ini dinamai pula dengan Surah M usa. 


Pokok-pokok Isinya 

1. Keimanan: 
Allah menentukan segala sesuatu dan manusia harus rela menerima 
ketentuan itu. Alam adalah fana, hanya Allah saja yang kekal dan 
semuanya akan kembali kepada-Nya. Allah mengetahui isi hati manusia 
baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikannya. 

2. Kisah Fir'aun dan Nabi Musa: 
Kekejaman Fir'aun dan pertolongan serta karunia Allah kepada Bani 
Israil. Musa ketika baru lahir dilemparkan ke sungai Nil. Seorang Oib'i 
mati dibunuh oleh Musa tanpa sengaja. Musa di Madyan. Musa 
menerima perintah Allah untuk menyeru Fir'aun di Gunung Tur, serta 
kisah Karun. 

3. Lain-lain: 
Al-Gur'an menerangkan kisah dari umat-umat terdahulu sebagai bukti 
kerasulan Muhammad saw. Ahli Kitab yang beriman kepada Nabi 
M uhammad saw diberi pahala dua kali lipat. Hikmah diturunkannya A I- 
Our'an secara berangsur-angsur. Hanya Allah yang memberi taufik 
kepada hamba-hamba-Nya untuk beriman. Allah menghancurkan 
penduduk suatu negeri adalah karena kezaliman mereka. Allah tidak akan 


JUZ 20 28. AL-OAG At 261 


mengazab umatnya sebelum diutus seorang rasul kepada umat itu. 
Keadaan orang-orang kafir dan sekutu-sekutu mereka di hari Kiamat. 
Pergantian siang dan malam adalah rahmat bagi manusia. Allah 
membalas kebaikan dengan berlipat ganda, sedang kejahatan dibalas 
seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Janji Allah akan 
memenangkan Nabi M uhammad. 


MUNASABAH SURAH AN-NAML 
DENGAN SURAH AL-9AKAt 


1. Kedua surah ini sama-sama dimulai dengan huruf hijaiyah, menerangkan 
sifat-sifat Al-Gur'an, kisah Musa dalam Surah al-Gajaj diterangkan 
lebih lengkap dibandingkan dengan yang terdapat dalam Surah an-Naml. 

2. Surah an-Naml menerangkan secara global bahwa keingkaran orang- 
orang kafir terhadap hari kebangkitan itu tidak beralasan, kemudian 
dikemukakan kepada mereka persoalan-persoalan yang ada hubungan- 
nya dengan hari kebangkitan. Hal ini diterangkan lebih jelas dalam 
Surah al-Oajaj. 

3. Surah an-Naml dan Surah al-Gajaj masing-masing menerangkan ke- 
hancuran kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut akibat durhaka kepada 
Allah dan nabi-N ya. 

4. Surah an-Naml dan Surah al-Gajaj masing-masing menyebutkan balas- 
an pada hari Kiamat terhadap orang-orang yang membuat keburukan di 
dunia. 

5. Bagian akhir kedua surah ini masing-masing menyebutkan perintah 
menyembah A Ilah dan membaca ayat-ayat AI-Our'an. 


262 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


SURAH AL-9A6At 


Dengan nama Allah Y ang Maha Pengasih, M aha Penyayang 


KISAH MUSA DAN FIR'AUN 


DP YP at 37 naa 30 PIN 
LA 93 y23 :2 Ca Le Pa Tek € TN (Nat 

PA AAN SANG Ora Sa Dope 
231 EN 2 2 Au Zn, Warjagg 2 GK Tana “2 IR 421 2 
( / 2 Ady pesamsat: 3g OI Ny an 
ayo ren yeonda ba T0 — DN 
2. 32212 -2 2 15 1G 
yo eat nga 1s 


'v) 

” 27 y FA ta AAA 1 . 
SA BRA 
I5AAN kata ata 


Sun 
AP 6 PRA mwguasg 
Terjemah 


(1)? & S8n Mm. (2) Ini ayat-ayat Kitab (Al-Gur'an) yang jelas (dari 
Allah). (3) Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan 
Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. (4) Sungguh, 
Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan 
penduduknya berpecah-belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani 
Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak 
perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat 
kerusakan. (5) Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang 
tertindas di bumi (M esir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan 
menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), (6) dan Kami 
teguhkan kedudukan mereka di bumi dan Kami perlihatkan kepada Fir'aun 
dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari 
mereka. 


Kosakata: 
1. "Alt Ye (al-Gajaj/28: 4) 
Kata 'alt adalah fi'il mixi (kata kerja yang menunjukkan waktu yang 


lampau), yaitu “al #-ya' Iu-'uluwwan, yang berarti meninggi. Y ang dimaksud 
disini adalah merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Akan tetapi, 


JUZ 20 28. AL-OAG At 263 


perasaan itu bukan pada tempatnya karena ia tidak memiliki dasar bahkan 
bertentangan dengan tolok ukur yang benar, misalnya tolok ukur pertim- 
bangan akal atau agama. Seorang yang berpengaruh dalam ukuran agama 
dan akal lebih tinggi daripada orang yang bodoh. 

Dalam ayat 4 Surah al-Gajaj disebutkan bahwa Fir'aun berbuat sewenang- 
wenang di bumi karena merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. 


2. YastaXy? wu (al-Gajaj/28: 84) 


Secara bahasa yastaYy? berasal dari kata al-Yayih yang artinya hidup. 
Kemudian, kata kerjanya mendapat imbuhan alif, sin, dan ta', maka artinya 
menjadi membiarkan hidup. Penyebutan kata ini dengan makna khusus pada 
ayat ini dimaksudkan untuk memberikan isyarat bahwa kebijakan membiar- 
kan hidup bagi para wanita Y ahudi yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukannya 
bukan karena kasih sayang mereka. Sikap mereka itu ditujukan untuk 
penyiksaan terhadap para wanita itu dengan menjadikannya sebagai budak 
dan sarana pemuas seksual. 

Selain makna di atas, ada pula sebagian ulama yang memahami yastaty? 
merupakan kata yang berasal dari al-Yayt yang artinya malu. Dengan arti 
ini, mereka ingin menunjukkan bahwa Fir'aun dan tentaranya ingin 
mempermalukan para wanita Y ahudi itu dengan cara pelecehan seksual, atau 
dengan memeriksa kemaluannya untuk diketahui apakah mereka hamil atau 
tidak. Namun pendapat ini sangat lemah dan dinilai tidak populer. 


Munasabah 

Pada akhir Surah an-Naml, Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad 
membacakan Al-Our'an kepada manusia supaya mereka memperoleh 
hidayah dan terhindar dari kesesatan. Allah juga menyuruh Nabi supaya 
memuji Tuhan yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Pada 
permulaan Surah al-Gajaj Allah menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Our'an ini 
menjelaskan banyak hal, termasuk kisah Nabi Musa dan hubungannya 
dengan Fir'aun. 


Tafsir 

(1) ' - S?n Mm, lihat tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal 
Surah al-B agarah. 

(2) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa ayat-ayat yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad adalah ayat-ayat dari Al-Gur'an yang jelas dan 
mudah dipahami. Ayat-ayat itu memberikan keterangan tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan urusan agama dan mengungkap kisah umat-umat terdahulu 
yang kebenaran beritanya tidak diketahui oleh manusia di masa itu. Ini 
menunjukkan bahwa Al-Our'an bukan buatan Muhammad saw sebagaimana 
dituduhkan oleh orang-orang musyrik, karena Muhammad adalah seorang 
ummi yang tidak tahu menulis dan membaca. Beliau juga tidak pernah 


264 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


belajar kepada orang-orang pandai apalagi kepada pendeta-pendeta Ahli 
Kitab. Dari mana Nabi Muhammad dapat mengetahui kisah umat-umat yang 
hidup berabad-abad yang lalu kalau tidak dari wahyu yang telah diturunkan 
Allah kepadanya. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa ayat- 
ayat Al-Guran yang mengandung hukum-hukum dan hal-hal yang 
berhubungan dengan agama serta kisah-kisah mengenai umat-umat dahulu 
kala, adalah benar-benar wahyu dari Allah. 

(3) Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah membacakan kepada Nabi 
M uhammad dengan perantaraan Jibril ayat-ayat yang berhubungan dengan 
kisah Nabi M usa dan Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang 
beriman. Dengan memperhatikan kisah itu, di mana mereka mengetahui 
bahwa nasib orang-orang yang durhaka mendapat azab dan orang-orang 
mukmin terbebas dari penindasan orang-orang zalim, mereka bertambah 
yakin bahwa Al-Gur'an memang wahyu yang diturunkan Allah kepada 
M uhammad saw. 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa kisah Nabi Musa diceritakan khusus 
bagi kaum mukminin saja, padahal A I-Our'an diturunkan untuk semua umat 
manusia baik yang beriman maupun yang kafir. Tujuannya adalah untuk 
menjelaskan bahwa hanya orang-orang beriman yang dapat mengambil 
manfaat dari pemaparan kisah-kisah umat terdahulu karena mereka 
mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang suci, serta tidak dipengaruhi 
oleh hal-hal yang mengotori jiwa dan akal. 

A dapun orang-orang kafir dan tetap dalam kekafiran tidak akan mungkin 
mendapat manfaat daripadanya, karena mereka telah jauh terperosok ke 
dalam kemusyrikan. Hati mereka telah dikuasai oleh perasaan dengki, 
sombong, dan takabur, serta suka memperturutkan hawa nafsu, sehingga 
sulit bagi mereka menerima kebenaran yang bertentangan dengan keinginan 
dan kemauan mereka. Bagaimana pun jelasnya ayat-ayat dan bukti-bukti 
yang dikemukakan, mereka akan tetap mengingkari dan menolaknya dengan 
berbagai alasan yang dicari-cari seperti mengatakan bahwa M uhammad saw 
sudah gila atau mukjizat yang diturunkan kepadanya hanya sihir belaka. 

(4) Pada ayat ini, Allah menerangkan kisah Fir'aun yang berkuasa mutlak 
di negeri Mesir. Tidak ada satu kekuasaan pun yang lebih tinggi dari 
kekuasaannya. Apa saja yang disukai dan dikehendakinya harus terlaksana. 
Semua rakyat tunduk dan patuh di bawah perintahnya sampai dia 
mengangkat dirinya menjadi tuhan. 

Dengan kekuasaan mutlak itu, ia dapat melakukan kezaliman dan 
penganiayaan dengan sewenang-wenang. Pemerintahannya bukan berdasar 
keadilan dan akhlak yang mulia, tetapi berdasarkan kemauan dan keinginan 
semata. Politik yang dijalankannya adalah memecah belah kaumnya menjadi 
beberapa golongan. Kemudian ia menanamkan benih pertentangan dan 
permusuhan pada golongan-golongan itu agar dia tetap berkuasa terhadap 
mereka. Gerakan apa pun yang dirasakan menentang kekuasaannya harus 
dibasmi dan dikikis habis. Kalau ada berita atau isu yang mengatakan bahwa 


JUZ 20 28. AL-OAG At 265 


seseorang atau satu golongan berusaha untuk menumbangkan kekuasaannya 
atau mungkin menjadi sebab bagi kejatuhannya, pasti orang atau golongan 
itu dimusnahkannya. 

Golongan yang dianggap setia dan selalu menunjang dan mengokohkan 
singgasananya akan dimuliakan. Mereka juga diberi berbagai macam 
fasilitas dan keistimewaan agar menjadi kuat dan jaya. Fir'aun telah 
menindas Bani Israil karena dianggap golongan yang berbahaya, bila 
dibiarkan pasti akan menggerogoti pemerintahannya. Dia memperlakukan 
golongan ini dengan sewenang-wenang, direndahkan dan dihinakan, serta 
dianggap sebagai golongan budak yang tidak mempunyai hak apa-apa. 
Golongan ini bahkan dipaksa membangun piramida dan mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan kasar dan berat lainnya. Apalagi setelah ia mendengar 
dari tukang-tukang tenungnya bahwa yang akan merobohkan kekuasaannya 
ialah Bani Israil. Semenjak itu Fir'aun bertekad bulat untuk membasmi 
golongan ini. 

Selain memperlemah dan memperbudak Bani Isra'il, Fir'aun juga 
memutuskan setiap anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israil harus 
dibunuh, tanpa belas kasihan. Ia tidak mempedulikan ratap tangis ibu yang 
kehilangan anak yang dikandungnya dengan susah payah selama sembilan 
bulan dan menjadi tumpuan harapannya. 

Dengan tindakan ini, Fir'aun menyangka bahwa Bani Israil akan punah 
dengan sendirinya karena tidak ada lagi keturunan anak laki-laki yang akan 
lahir dan berkembang. A dapun anak-anak perempuan dibiarkan hidup karena 
selain dianggap lemah dan tak mampu melawan, mereka juga digunakan 
sebagai pemuas nafsu. Oleh karena itu, Allah mencap Fir'aun sebagai orang 
yang berbuat kebinasaan di muka bumi. 

Sebenarnya banyak cara lain yang tidak bertentangan dengan peri 
kemanusiaan yang dapat dilakukan Fir'aun untuk menghalangi terjadinya 
apa yang ditakutkannya itu. Akan tetapi, karena hatinya sudah keras 
membatu dan pikirannya sudah gelap, tidak ada lagi jalan yang tampak 
olehnya kecuali membasmi semua anak laki-laki Bani Israil. Fir'aun lalu 
menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri M esir untuk menyelidiki 
semua perempuan. Bila ada di antara mereka yang hamil, langsung dicatat 
dan ditunggu masa melahirkannya. Bila yang dilahirkan anak perempuan 
akan dibiarkan saja, tetapi kalau yang dilahirkan anak laki-laki langsung 
diambil untuk dibunuh. 

Apakah dengan tindakan itu Fir'aun dapat mempertahankan ke- 
kuasaannya? Pasti tidak! Karena di balik kekuasaannya itu, ada kekuasaan 
yang jauh lebih perkasa yaitu kekuasaan Allah yang tak dapat dikalahkan 
oleh siapa pun. Dialah Maha Pencipta, M ahakuasa, dan M ahaperkasa. 

Diriwayatkan oleh as-Suddi bahwa Fir'aun bermimpi melihat api datang 
ke negerinya dari Baitul Makdis. Api itu membakar rumah-rumah kaum 
Fir'aun dan membiarkan rumah-rumah Bani Israil. Fir'aun bertanya kepada 
orang-orang cerdik-pandai dan tukang-tukang tenung. Mereka menjawab 


266 28. AL-9AG Ad JUZ 20 


bahwa takwil mimpi itu ialah akan lahir seorang anak laki-laki (dari Bani 
Israil) yang akan meruntuhkan kekuasaannya di Mesir. Takwil inilah yang 
mendorong Fir'aun melakukan tindakan kejam dan ganas itu. 

(5-6) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia akan melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya kepada Bani Israil yang tertindas dan lemah itu 
dengan memberikan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan duniawi dan 
agama. Maka berkat perjuangan Bani Israil, berdirilah satu kerajaan yang 
besar dan kuat di negeri Syam dan akhirnya mereka mempunyai kekuasaan 
yang besar di Mesir yang dahulunya pernah menindas dan memperbudak 
mereka. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-N ya: 


CNG SN SMA AKA PENA 
ag 21 1 


(—20 Ani PAKA aah PAN AA) PIA KE 259 Tea 
DEA 


Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan 
bagian baratnya yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman 
Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan 
kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan 
kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. (al-A'r4#f/7: 137) 


Demikianlah, bila Allah menghendaki sesuatu, pasti terlaksana. 
Bagaimana pun kuatnya Fir'aun dengan tentara dan kekayaannya serta 
bagaimana pun lemahnya Bani Israil sampai tidak mempunyai kekuasaan 
sedikit pun bahkan selalu ditindas, dianiaya, dan dimusuhi, tetapi karena 
Allah hendak memuliakan mereka, ada saja jalan dan kesempatan bagi 
mereka untuk bangkit dan bergerak. Berkat keuletan dan kesabaran, mereka 
berhasil menguasai negeri M esir yang pernah memperbudak mereka. 

Allah memperlihatkan kepada Fir'aun apa yang selalu ditakutinya, juga 
oleh Hmm (menterinya) dan tentaranya, yaitu keruntuhan kerajaan mereka 
dengan lahirnya seorang bayi, yaitu Musa. Bayi ini luput dari pengawasan 
Fir'aun, bahkan diasuh dan dididik di istananya, serta dimanjakan dan 
dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Padahal, bayi itulah nanti, di waktu 
besarnya, yang akan menumbangkan kekuasaannya, menghancurkan 
tentaranya dan menaklukkan negaranya. Bagaimana pedihnya luka di hati 
Fir'aun ketika melihat anak yang disayangi dan dimanjakan, menantang dan 
melawan kekuasaannya. 

Kesombongan, takabur, dan keangkuhan Fir'aun memang tak ada 
gunanya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah. 
Semua tindakannya dibalas dengan tindakan yang setimpal. Di antara 
tindakan yang dilakukan oleh Fir'aun yang melampaui batas adalah: 


JUZ 20 28. AL-OAG At 267 


1. Menganggap dirinya berkuasa mutlak sehingga ia bersikap takabur dan 
sombong bahkan mendakwakan dirinya sebagai tuhan. 

2. Untuk menjamin kelanggengan kekuasaannya, dia memecah belah 
bangsanya, memusnahkan golongan yang menentangnya, membunuh 
semua bayi laki-laki Bani Israil, dan membiarkan anak-anak perempuan 
mereka hidup untuk dipekerjakan dan dijadikan sebagai gundik dan 
dayang-dayang kerajaan. 

3. Berlaku sewenang-wenang dan berbuat kerusakan di muka bumi. 

Tindakan Fir'aun itu dibalas oleh Allah dengan beberapa tindakan pula, 
yaitu: 

1. Allah membebaskan Bani Israil dari cengkeraman Fir'aun dan kaumnya 
dan menjadikan mereka pemuka dan pemimpin di dunia. 

2. Allah mewariskan kepada mereka negeri Syam dengan menjadikan 
mereka berkuasa di sana dan memberikan tempat di muka bumi. 

3. Allah memperlihatkan kepada Fir'aun, Htm, dan tentaranya 
bagaimana keruntuhan kekuasaan mereka. 


Demikianlah Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya. Suatu hal yang 
rasanya tidak mungkin, bisa terjadi yaitu tumbangnya suatu kekuasaan besar 
oleh orang-orang yang lemah, tertindas dan teraniaya. Sungguh Allah telah 
memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-N ya, membuat dan 
mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki-N ya sebagaimana tersebut 
dalam JA ya: 


PI 2 Ma 


Naa 4 2 
BUS Ea Pe AAA HA TAI SPN WLAN 4 
“3 ag AP p 

PIA A03 paka KANE 3 


Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau 
berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau 
cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 
siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang 
Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau 
M ahakuasa atas segala suatu. (? li “lmrin/3: 26) 


Kesimpulan 

1. Al-Our'an adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada 
M uhammad saw. 

2. Allah membacakan Al-Our'an dengan perantaraan Jibril kepada Nabi 
M uhammad untuk menjadi kitab suci bagi kaum mukminin. 

3. Di dalam Al-Our'an disebutkan kisah para nabi beserta kaum mereka, di 
antaranya kisah M usa dengan Fir'aun. 

4. Fir'aun bersikap takabur dan sombong. Untuk memperkuat ke- 
kuasaannya, dia memecah-belah kaumnya dan menindas sebagian dari 


268 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


5 


mereka dengan kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia juga membunuh 
setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israil. 

Allah Yang Mahakuasa tidak membiarkan kekejaman Fir'aun terus 
berlangsung terhadap Bani Israil. Mereka dilepaskan dari cengkeraman 
Fir'aun dan diberi kekuasaan di negeri Palestina. Akhirnya mereka dapat 
mengembangkan kekuasaan sampai ke negeri Mesir, sehingga Fir'aun 
dan H Hmmm melihat sendiri keruntuhan kekuasaan mereka. 


MUSA DIASUH DAN DIBESARKAN 
DI ISTANA FIR'AUN 


EL. APA Para Ann Pat AE te Ata Peta AAS, red menta 
GAN LA Ga Aean Maka SAN WC 

Td 3. 3 Lyn SALA 14 NAN Iga “0 Fr gada, g 
Gasa ON AAN eka ya ogleeg La 2931, 
SAP ANT AAN REK AA CARA AT AAN AAA 
SANG 0 PIKAT yA EU GA 
w Pr La 


Aa da LN ea NBA 
DN KA IG SEE NET BEE uya 


Td 
PL et NP AI k P Kant 2 BEAN , PRO Aek Cd 
AA Kla Sal ts ME KY ejaan NO Teman 
3 


N 


”. 


P: 1: 
3 A61 3 Ona bo Waaa 2, Ren aa 
Ja Aa 2 AN jasa AA NA 
P3 en Nan 
7 


Nela APA TA Pe LAU AP ANU DAA 
AN A09 NAN OA PA IS AA 3 BO USU AN P9 
19,13 Ap 2 Hai 


Aa Na 


Terjemah 


(7) Dan Kami ilhamkan kepada ibunya M usa, “Susuilah dia (M usa), dan 


apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai 
(Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, 
sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikan- 
nya salah seorang rasul.” (8) Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar 
(kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun 
dan H min bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (9) 
Dan istri Fir'aun berkata, “(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan 


JUZ 20 28. AL-OAG At 269 


bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat 
kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak,” sedang mereka tidak 
menyadari. (10) Dan hati ibu M usa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja 
dia menyatakannya (rahasia tentang Musa), seandainya tidak Kami 
teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman (kepada 
janji Allah). (11) Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada saudara 
perempuan Musa, “Ikutilah dia (Musa).” Maka kelihatan olehnya (M usa) 
dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya, (12) dan Kami cegah dia 
(Musa) menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) 
sebelum itu, maka berkatalah dia (saudaranya Musa), “Maukah aku 
tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan 
mereka dapat berlaku baik padanya?” (13) Maka Kami kembalikan dia 
(Musa) kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan 
agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahuinya. 


Kosakata: 
1.FilYammi «Jl & (al-Gajai/28: 7) 

Term ini terdiri dari dua kata, yaitu f? dan al-yamm. Kata pertama 
merupakan Yarf jarr atau preposisi (kata depan) yang berarti di atau pada. 
Sedang kata kedua, secara bahasa maknanya samudra atau lautan yang 
sangat besar dan luas. Penggunaan kata al-yamm ini dimaksudkan untuk 
menunjuk sungai Nil yang memang sangat panjang dan luas. Sungai ini 
dinilai sebagai sungai terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai sekitar 
6.700 km. Sungai ini memanjang dari Afrika bagian tengah sampai ke Laut 
Tengah, dan melewati beberapa negara, yaitu Tanzania, Rwanda, Burundi, 
Kenya, Zaire, Uganda, Ethiopia, Sudan, dan M esir. 

Pemilihan kata ini dengan makna sungai Nil untuk mengisyaratkan 
betapa luas dan besar sungai yang menjadi tempat M usa dilemparkan atau 
dihanyutkan, sehingga nasibnya sulit untuk diramalkan. Hal itu juga 
dimaksudkan untuk menunjukkan betapa besar tawakal atau pasrahnya si ibu 
kepada Allah, sehingga rela melemparkan anaknya ke sungai yang sangat 
panjang dan deras arusnya itu. 


2. F#rigan 4 (al-Oajai/28:10) 


Kata f#rigan terambil dari kata faraga-yafragu, yang artinya kosong 
setelah sebelumnya penuh. Makna demikian digunakan baik dalam arti 
material maupun immaterial. Suatu gelas yang tadinya penuh dengan air, 
kemudian menjadi kosong setelah airnya diminum atau tumpah. Demikian 
pula hati manusia, pada saat menghadapi suatu masalah merasakan 
kegelisahan dan kekhawatiran, kemudian menjadi tenang dan lega, kosong 
dari kerisauan karena persoalannya telah dapat diatasi. Kedua keadaan itu 


210 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


dapat digambarkan dengan kata yang berakar dari faraga. Kata ini 
dipergunakan pada ayat ini untuk menunjukkan perasaan hati ibu Musa 
setelah mengetahui bahwa putranya, M usa, ternyata selamat karena diambil 
istri Fir'aun dan diangkat sebagai anaknya. 


3. Yakfulunahu “XC (al-Gajai/28:12) 


Kata yakfuluna berasal dari kata kerja kafala-yakfulu, yang artinya 
memelihara dengan tekun dan penuh kasih sayang, yaitu sikap yang selalu 
ditunjukkan oleh seorang ibu yang merawat anak kandungnya. Kata ini 
dipergunakan dan dipilih pada ayat ini untuk menunjukkan pemeliharaan 
yang baik dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh 
seorang ibu kepada anaknya. Makna demikian sangat sesuai karena 
perempuan yang ditunjuk untuk menyusui M usa memang ibu kandungnya 
sendiri. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila saudara M usa mengemukakan 
permohonannya kepada istri Fir'aun dengan kata tersebut. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Allah akan melepaskan Bani 
Israil dari cengkeraman dan perbudakan Fir'aun yang sombong dan kejam 
dan akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini. Pada 
ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan tahap pertama dari beberapa tahap 
pembebasan itu, yaitu Musa luput dari pembunuhan yang ditetapkan oleh 
Fir'aun terhadap setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil. 
M usa bahkan sempat diasuh di istananya oleh istrinya sendiri. 


Tafsir 

(7) Ayat ini menggambarkan situasi yang sangat mencemaskan ibu M usa 
yang akan melahirkan anaknya. Ia tahu bahwa anak itu akan direnggut dari 
pangkuannya dan akan dibunuh tanpa rasa iba dan belas kasihan. Walaupun 
kelahiran Musa dapat disembunyikan, tetapi lama-kelamaan pasti akan 
diketahui oleh mata-mata Fir'aun yang banyak bertebaran di pelosok negeri, 
sehingga nasib bayinya akan sama dengan nasib bayi-bayi Bani Israil 
lainnya. Setelah melahirkan Musa, ibunya selalu merasa gelisah dan 
khawatir memikirkan nasib anaknya yang telah dikandungnya dengan susah 
payah selama sembilan bulan yang menjadi tumpuan harapan setelah bayi itu 
besar. Oleh karena itu, ia selalu memohon kepada Allah agar anaknya 
diselamatkan dari bahaya maut yang selalu mengancamnya. 

Dalam keadaan gelisah dan cemas itu, Allah mengilhamkan kepada ibu 
Musa bahwa dia tidak perlu khawatir dan cemas. Hendaklah dia tetap 
menyusui dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bila dia merasa takut 
karena ada tanda-tanda bahwa anaknya itu akan diketahui oleh Fir'aun, maka 
hendaklah ia melemparkan anak itu ke sungai Nil. Ibu M usa diperintahkan 
Allah untuk tidak merasa ragu dan khawatir, karena Dia akan menjaga dan 


JUZ 20 28. AL-OAG Ad 211 


mengembalikan M usa ke pangkuannya. Kelak anak itu akan menjadi rasul 
Allah yang akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. 

(8) Pada ayat ini dijelaskan bagaimana ibu Musa melaksanakan ilham 
yang diterimanya karena ia yakin apa yang dijanjikan Allah kepadanya pasti 
terjadi. Setelah bayi M usa dibungkus badannya dan dimasukkan ke dalam 
peti, M usa dihanyutkan ke sungai Nil dan arus sungai membawanya ke arah 
istana Fir'aun yang dibangun di tepi sungai itu. 

Salah seorang keluarga Fir'aun melihat peti itu terapung-apung dibawa 
arus sungai dan segera mengambil dan membawanya kepada istri Fir'aun. 
Setelah dibuka, ia sangat terkejut ketika melihat bahwa isi peti itu adalah 
seorang bayi. Saat itu juga timbul kasih sayang istri Fir'aun kepada bayi itu. 
Dengan cepat dibawanya bayi itu kepada Fir'aun. Tanpa ragu-ragu Fir'aun 
memerintahkan supaya bayi itu dibunuh karena takut kalau ia keturunan 
Bani Israil. Akan tetapi, istri Fir'aun membujuknya agar tidak membunuh 
bayi itu, dan mengangkatnya sebagai anak dengan harapan kelak anak itu 
akan berjasa kepada Fir'aun dan kerajaannya. Akhirnya Fir'aun mengizinkan 
anak itu diasuh dan dipelihara oleh istrinya, tanpa menyadari bahwa Allah 
menghendaki kejadian ini. 

A Ilah menghendaki apabila anak itu dewasa nanti, ia akan menjadi musuh 
Fir'aun yang paling besar dan akan menumbangkan kekuasaannya, bukan 
menjadi anak yang akan berjasa dan berbakti kepadanya. Demikianlah A Ilah 
menakdirkan keruntuhan kekuasaan Fir'aun, sebagai balasan atas kesombongan, 
kezaliman, dan kekejamannya terhadap Bani Israil. Sesungguhnya Fir'aun, 
Hmm, dan tentaranya telah berbuat kesalahan besar dengan melakukan 
kekejaman itu. Sudah sewajarnya Allah menghancurkan kekuasaan Fir'aun 
itu dengan perantaraan seorang keturunan Bani Israil yang dihinakannya. 

(9) Pada ayat ini, Allah menjelaskan jawaban istri Fir'aun untuk memper- 
tahankan bayi itu agar tidak dibunuh, karena Fir'aun khawatir kalau bayi itu 
anak seorang Bani Israil yang dikhawatirkan akan menghancurkan kekua- 
saannya. Istri Fir'aun yang telah telanjur menyayangi anak itu karena tertarik 
melihat parasnya yang rupawan mengatakan, “Janganlah engkau bunuh anak 
ini karena saya amat sayang dan tertarik kepadanya. Biarkanlah saya 
mengasuh dan mendidiknya. Dia akan menjadi penghibur hatiku dan hatimu 
di kala susah. Siapa tahu di kemudian hari dia akan berjasa kepada kita. Atau 
alangkah baiknya kalau dia kita ambil menjadi anak angkat kita, karena 
sampai sekarang kita belum dikaruniai seorang anak pun." Karena kegigihan 
istri Fir'aun dan alasan-alasan logis yang dikemukakannya, akhirnya Fir'aun 
membiarkan anak itu hidup dan diasuh sendiri oleh istrinya. 

Demikianlah takdir Allah. Dia telah menjadikan istri Fir'aun menyayangi 
anak itu dan menjadikan hati Fir'aun lunak karena rayuan istrinya sehingga 
anak itu tidak jadi dibunuh. Padahal, anak itulah kelak yang akan menentang 
Fir'aun dan akan menjadi musuhnya yang utama tanpa dia sadari sedikit pun. 

(10) Pada ayat ini, Allah menerangkan bagaimana keadaan ibu M usa 
setelah ia melemparkan anaknya ke sungai Nil untuk melaksanakan ilham 


212 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


yang diterimanya dari Allah. Walaupun tindakan yang dilakukannya 
berdasarkan ilham dari Allah dengan janji bahwa anaknya akan dikem- 
balikan kepadanya, namun ia tetap gelisah dan tidak pernah merasa tenteram 
memikirkan nasib anaknya yang telah dihanyutkan ke sungai Nil. 

Berbagai macam pertanyaan terlintas dalam pikiran ibu M usa. Kadang- 
kadang dia menyesali dirinya telah melakukan perbuatan itu. Bagaimanakah 
cara menemukan anaknya kembali? Apakah dia akan berteriak-teriak dan 
mengakui bahwa dia telah melemparkan anaknya ke sungai, kemudian minta 
tolong kepada khalayak ramai untuk mencarinya? Benar-benar hati dan 
pikirannya telah kosong. Dia telah kehilangan akal dan kesadaran sehingga 
tak dapat berpikir lagi. Akan tetapi, Allah menguatkan hatinya dan menen- 
teramkan pikirannya sehingga sadar dan percaya bahwa Allah telah 
menjanjikan akan mengembalikan anaknya ke pangkuannya dan kelak akan 
mengangkatnya menjadi rasul. 

(11-12) Walaupun ibu Musa telah melaksanakan apa yang diilhamkan 
Allah kepadanya, namun hatinya belum tenteram. Oleh sebab itu, ia 
menyuruh anak perempuannya (kakak Musa) mencari-cari berita tentang 
M usa. Lalu kakak M usa pergi mengikuti peti yang berisi M usa. Akhirnya dia 
melihat dari kejauhan peti itu telah memasuki kawasan Fir'aun dan disela- 
matkan keluarganya. M eskipun peristiwa ini disaksikan orang banyak, tetapi 
mereka tidak menyadari kehadiran M usa di antara mereka. 

Di istana orang-orang sibuk mencari siapa yang cocok menyusukan anak 
itu, karena ia menolak setiap wanita yang hendak menyusukannya. Setelah 
saudara Musa mengetahui hal ini, dia pun memberanikan diri tampil ke 
muka dan mengatakan bahwa ia mengetahui seorang wanita yang sehat dan 
banyak air susunya. Mungkin anak itu mau disusukan oleh wanita tersebut. 
Wanita itu dari keluarga baik-baik dan anak itu pasti akan dijaga dengan 
penuh perhatian dan penuh rasa kasih sayang. 

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abb1s bahwa setelah saudara M usa mengucap- 
kan kata-kata itu, lalu ibu Musa dibawa ke istana, mereka memandang 
kepadanya dengan rasa curiga dan mengemukakan pertanyaan, “Dari mana 
engkau tahu bahwa wanita itu akan menjaganya dengan baik dan akan 
menumpahkan kasih sayang terhadapnya?” Saudara M usa menjawab, “T entu 
saja ia akan berbuat demikian karena mengharapkan kesenangan hati raja 
Firaun dan mengharapkan pemberian yang banyak darinya.” Dengan 
jawaban ini hilanglah kecurigaan mereka. 

Musa kemudian dibawa kembali ke rumah ibunya. Sesampainya di 
rumah, ibunya meletakkan M usa di pangkuannya untuk disusukan. Dengan 
segera mulut Musa menangkap puting susu ibunya. Mereka yang hadir 
sangat gembira melihat hal itu dan dikirimlah utusan permaisuri raja untuk 
memberitakan hal itu. Permaisuri memanggil ibu Musa dan memberinya 
hadiah dan pemberian yang banyak serta meminta kepadanya supaya ia 
bersedia tinggal di istana untuk merawat dan mengasuh M usa. Ibu Musa 
menolak tawaran itu dengan halus dan mengatakan kepada permaisuri bahwa 


JUZ 20 28. AL-OAG At 213 


dia mempunyai suami dan anak-anak dan tidak sampai hati meninggalkan 
mereka. Dia memohon agar permaisuri mengizinkannya membawa M usa ke 
rumahnya. Permaisuri tidak merasa keberatan atas usul itu dan mengizinkan 
M usa dibawa ke rumah ibunya. Permaisuri memberinya perongkosan yang 
cukup. Di samping itu, permaisuri juga memberinya hadiah berupa uang, 
pakaian, dan lain sebagainya. Akhirnya kembalilah ibu Musa ke rumah 
membawa anak kandungnya dengan hati yang senang dan gembira. 

Allah telah menghilangkan semua kegelisahan dan kekhawatiran ibu 
M usa dan menggantinya dengan ketenteraman, kemuliaan, dan rezeki yang 
melimpah dan mengembalikan M usa untuk tinggal bersama ibunya. 

(13) Ayat ini menerangkan bahwa janji Allah kepada ibu Musa telah 
terlaksana yaitu mengembalikan M usa kepadanya supaya hatinya menjadi 
tenteram dan tidak lagi merasa sedih. Demikian pula Allah telah menepati 
janji-N ya untuk mengangkat M usa menjadi rasul, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahuinya. Siapa yang mengira bahwa seorang anak yang telah 
diincar maut karena dia anak dari Bani Israil kemudian disayangi dan diasuh 
dalam istana dengan penuh rasa cinta dan kasih dengan harapan dia akan 
berjasa bila dia dewasa. Akan tetapi, ternyata anak itu akan menjadi rasul 
dan menentang kekuasaan Fir'aun, bahkan meruntuhkan kerajaan itu sendiri. 


Kesimpulan 

1. Allah mengilhamkan kepada ibu M usa supaya menghanyutkan anaknya 
ke Sungai Nil dan menjanjikan kepadanya akan mengembalikan M usa 
ke pangkuannya dan mengangkatnya menjadi rasul. 

2. Ibu Musa merasa gelisah dan menyuruh saudara perempuan Musa 
menyelidiki bagaimana nasib anaknya itu. 

3. Sesudah Musa dihanyutkan ke sungai, ia dipungut oleh keluarga Fir'aun 
serta diasuh dan dididik di istana dengan harapan akan berjasa terhadap 
kerajaannya kelak, walaupun sebenarnya Allah menghendaki kehancuran 
Fir'aun melalui anak itu. 

4. Saudara M usa melihat anak itu diambil oleh keluarga Fir'aun dan ketika 
mereka mencari orang yang akan menyusuinya, saudara M usa 
memberitahukan kepada mereka bahwa ia kenal perempuan yang akan 
menyusui anak itu dengan penuh rasa aman dan kasih sayang. 

5. Demikianlah Allah menepati janji-N ya untuk mengembalikan M usa ke 
pangkuan ibunya. Memang janji Allah selalu benar, tetapi kebanyakan 
manusia tidak meyakininya. 


214 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


KARUNIA ALLAH KEPADA MUSA KETIKA DEWASA 


21 oa 2 TEA LA NUN Aa tan 
AAA OA & BAN G3 Aa SEN Era 


Padi 
Ten x pegat 5 ai AAN DAN, EN (ag Inatufo Je 
na 


tao dg Arah ya Ha ean ye” 2, PA 
5, sai Henna Kan NA 


4 G a46 
HE 5 1G@ ORA uw SE F 25 ea 
& baki Ska) Sea Han Agra PER 


& (kas Pa AP ea 


Apa 1 9 ea BBLR eh 2G 


Pie P4 


ag 29 25 Pp Pan 
Pe 2 NON ee32 IG nh, 


tapi 59 - 


3 


-g -£ - CA Cod - Nu 
DI DAN ELSA BINA Ia dala 
a aka Ga Ya an PN TATA AN 
SEN AAA Pay PNBP kerna 
Terjemah 


(14) Dan setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, Kami 
anugerahkan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan 
demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
(15) Dan dia (M usa) masuk ke kota (M emphis) ketika penduduknya sedang 
lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang 
berkelahi: yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang seorang 
(lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). Orang yang dari golongannya 
meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) orang yang dari 
pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia 
(M usa) berkata, “Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia (setan itu) adalah 
musuh yang jelas menyesatkan.” (16) Dia (Musa) berdoa, “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." 
Maka Dia (Allah) mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (17) Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku! 
Demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak 
akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.” (18) Karena itu, dia 
(Musa) menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu (akibat 
perbuatannya), tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak 
meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, “Engkau 


JUZ 20 28. AL-OAG At 215 


sungguh, orang yang nyata-nyata sesat.” (19) Maka ketika dia (M usa) 
hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, 
dia (musuhnya) berkata, “Wahai Musa! Apakah engkau bermaksud 
membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau 
hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri 
(ini), dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang 
yang mengadakan perdamaian." 


Kosakata: 
1. Fagas#'Alaihi «Je 215 (al-Gajai/28: 15) 


Kata ini terdiri dari empat unsur, yaitu fa' sebagai konjungsi dengan arti 
'maka', gaxt sebagai kata kerja dengan arti "melakukan' atau 'mematikan', 
'alt sebagai preposisi (kata depan) dengan arti 'atas', dan hi sebagai kata 
ganti dengan arti 'nya'. Ada dua alasan kata gaxt dengan arti mematikan 
dipilih pada ayat ini, dan bukan kata gatala (membunuh). Pertama, M usa 
memang tidak berniat untuk membunuh ketika meninju orang tersebut. Ia 
hanya ingin membela orang teraniaya yang meminta pertolongan kepadanya, 
yang ternyata berasal dari kaumnya. Kedua, M usa dikenal sebagai pemuda 
yang gagah dan kuat tenaganya, di samping dikenal pula sebagai orang yang 
tegas dan keras sikapnya. Karena kuatnya tenaga yang dimiliki, maka 
tinjunya juga sangat keras, dan orang yang ditinju tidak kuat menahannya, 
hingga akhirnya mati, walaupun M usa tidak bermaksud untuk membunuhnya. 
2. Lagawiyyun M ub:n Oa SA (al-Gajai/28: 18) 

Kata ini terdiri dari tiga unsur, yaitu Ia sebagai kata penguat, gawiyyun 
sebagai kata yang disifati, dan mub?n sebagai sifat. Gawiyyun berarti sesat. 
Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang melakukan tindakan yang 
tidak benar, tidak memakai dasar pemikiran yang tepat sebagai alasan dari 
perbuatannya, dan tidak mempunyai pandangan jauh ke depan tentang apa 
akibat dari perbuatannya. Kata ini untuk mengkritik atau mencela orang 
yang telah ditolong Musa. Dikatakan demikian, karena orang itu berani 
bertengkar dan berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya, yang 
merupakan penduduk asli M esir, memiliki banyak teman, dan pasti akan 
dibela Fir'aun. Dengan makna inilah kata sesat yang dimaksud dalam ayat 
ini, dan bukannya dalam arti kedurhakaan atau dosa. Sebab bila maknanya 
dosa, maka M usa pasti tidak akan mau menolongnya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bagaimana Allah menyelamatkan 
M usa dari pembunuhan yang diberlakukan Fir'aun kepada setiap bayi laki- 
laki keturunan Bani Israil dengan cara menghanyutkannya di sungai. M usa 
lalu dipungut oleh istri Fir'aun dan dikembalikan kepada ibunya. Pada ayat- 


216 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


ayat berikut ini dijelaskan berbagai karunia Allah kepada Nabi M usa setelah 
dewasa, seperti karunia ilmu, hikmah, dan pengampunan Allah ketika M usa 
membunuh seorang M esir tanpa disengaja. 


Tafsir 

(14) Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa setelah dewasa, Allah menga- 
runiakan kepada M usa ilmu dan hikmah karena ketaatan dan kepatuhannya 
kepada Tuhan serta kesabarannya menghadapi berbagai cobaan. Sudah 
sewajarnyalah bila M usa mengetahui dari ibunya bagaimana ia sampai dapat 
tinggal di istana keluarga raja Fir'aun, padahal ia hanya anak orang biasa 
dari Bani Israil yang selalu dihina dan diperhamba oleh Fir'aun dan kaum- 
nya. Hal ini akan menimbulkan simpati M usa kepada Bani Israil walaupun 
Fir'aun telah berjasa mendidik dan mengasuhnya semenjak kecil sampai 
menjadi seorang laki-laki dewasa yang sehat wal afiat, baik fisik maupun 
mentalnya. 

Rasa simpati kepada kerabat dan kaumnya adalah naluri yang tidak dapat 
dipisahkan dari jiwa seseorang, apalagi dari diri Musa yang setiap hari 
melihat Bani Israil ditindas dan dianiaya oleh orang-orang Oib'i penduduk 
negeri Mesir. Akan tetapi, berkat kesabaran yang dimilikinya, sebagai 
karunia Allah, ia dapat menahan hatinya sampai Allah memberikan jalan 
baginya untuk mengangkat kaumnya dari lembah kehinaan dan penderitaan. 
Karena kesabaran, kebaikan budi dan tingkah laku, serta kepatuhannya 
menjalankan ajaran agama, M usa dikaruniai Allah ilmu dan hikmah sebagai 
persiapan untuk diangkat menjadi rasul. Ia diutus untuk menyampaikan 
risalah Allah kepada kaumnya dan Fir'aun yang sangat sombong, takabur, 
dan mengangkat dirinya sebagai tuhan. 

(15) Pada suatu hari, Musa menyelinap masuk ke kota tanpa diketahui 
orang banyak, ketika orang-orang sedang tidur siang hari sesudah waktu 
Zuhur. Di sana ia melihat dua orang sedang berkelahi, yang seorang dari 
kaum Bani Israil dan seorang lagi dari penduduk asli negeri M esir yang 
dianggapnya sebagai musuh karena selalu menghina dan menganggap 
rendah golongan Bani Israil. Orang yang berasal dari Bani Israil berteriak 
meminta tolong untuk melepaskan diri dari kekejaman lawannya. 

Didorong rasa fanatik kepada kaumnya, dengan cepat M usa memburu 
orang M esir itu. Karena amarah dan tanpa memikirkan akibat perbuatannya, 
M usa memukul orang M esir itu dengan sekuat tenaga. Akibat pukulan itu, 
orang Mesir itu roboh seketika dan mati. Sebenarnya Musa tidak berniat 
sama sekali hendak membunuhnya, tetapi ternyata orang itu mati hanya 
dengan sekali pukulan saja. Musa amat menyesal atas ketelanjurannya dan 
menganggap tindakannya itu salah, tindakan yang tergopoh-gopoh. Dia 
berkata kepada dirinya sendiri bahwa perbuatannya adalah perbuatan setan 
yang selalu memperdayakan manusia agar melakukan kezaliman dan maksiat. 
Sesungguhnya ia telah terperosok masuk perangkap setan yang menjadi 
musuh manusia dan selalu berusaha untuk menyesatkannya. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 211 


(16-17) Pada ayat ini dijelaskan bahwa di saat menyadari kesalahannya, 

M usa memohon ampun kepada Tuhan, seraya berkata, “Sesungguhnya aku 
telah menganiaya diriku sendiri dengan melakukan pembunuhan terhadap 
orang yang tidak boleh dibunuh. Maka ampunilah dosaku dan janganlah 
Engkau siksa aku karena perbuatan yang tidak kusengaja itu.” Allah Y ang 
M aha Pengampun dan M aha Penyayang terhadap hamba-N ya, mengampuni 
kesalahan M usa. Dengan pengampunan itu, hati M usa menjadi tenteram dan 
bebas dari kebimbangan dan kesusahan memikirkan nasibnya karena 
melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya pengampunan itu adalah rahmat 
dan karunia Allah. Di antara karunia Allah kepada M usa disebutkan dalam 
firman-N ya: 

SIA None Pan Lho SIT Ian 

KALA KATA 
Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu Kami selamatkan engkau dari 
kesulitan (yang besar) dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan 
(yang berat). (” 4420: 40) 


Musa berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi dan tidak akan 
menjadi penolong bagi orang yang melakukan kesalahan. A palagi pertolongan 
itu akan menyebabkan penganiayaan atau pembunuhan dan mencelakakan 
diri sendiri. 

(18-19) Pengampunan Allah telah menjadikan hatinya lega dan lapang, 
tetapi bagaimana dengan penduduk asli M esir di mana ia hidup di kalangan 
mereka? Apakah mereka akan membiarkan saja bila pembunuhan itu mereka 
ketahui? Inilah yang sangat mengganggu ketenteraman hati M usa dan selalu 
menjadi beban pikirannya. Oleh sebab itu, dengan sembunyi-sembunyi 
M usa mencari informasi apakah perbuatannya itu telah diketahui orang, dan 
bila mereka telah mengetahuinya, bagaimana sikap mereka? Tindakan 
apakah yang akan mereka ambil terhadapnya? 

Ketika ia menyusuri kota itu, kelihatan olehnya orang yang ditolong 
dahulu dan berteriak lagi minta tolong agar ia membantunya sekali lagi 
melawan orang M esir yang lain. Rupanya orang yang ditolongnya dahulu itu 
kembali terlibat dalam perkelahian dengan orang Mesir lainnya. M ungkin 
orang itu meminta kepadanya supaya ia membunuh orang Mesir itu 
sebagaimana ia telah membunuh dahulu. Tergambarlah dalam otaknya 
bagaimana ia telah dosa dengan pembunuhan itu, tetapi Tuhan dengan 
rahmat dan kasih sayang-N ya, telah mengampuni kesalahannya. Apakah ia 
akan berbuat kesalahan lagi, apalagi ia telah berjanji dengan Tuhannya 
bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. 

Oleh sebab itu, Musa berkata kepada orang Israil itu bahwa ia adalah 
orang yang sesat. Akan tetapi, tergambar pula dalam pikirannya bagaimana 
nasib kaumnya yang terhina dan selalu dianiaya oleh orang-orang M esir, 
maka bangkit pulalah rasa amarahnya dan hampir saja ia menyerang orang 


218 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Mesir itu. Namun sebelum ia menyerang, orang M esir itu membentaknya 
dengan mengatakan apakah ia hendak membunuhnya seperti ia membunuh 
kawannya kemarin? Rupanya orang itu sudah mengenali wajah M usa karena 
orang-orang di kota ramai membicarakan pembunuhan itu dan pelakunya. 

Kemudian orang M esir itu membentaknya dan mengatakan, “Sesungguhnya 
engkau telah bertindak sewenang-wenang di muka bumi. Engkau bukanlah 
termasuk orang-orang yang berbuat baik.” Dengan bentakan itu, M usa sadar 
dan ingat akan janjinya bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi 
sehingga dia tidak jadi memukul orang itu. 

Menurut pendapat sebagian mufasir yang mengucapkan kata-kata 
tersebut kepada M usa bukanlah orang Mesir tetapi orang Israil yang telah 
ditolongnya, karena M usa menuduhnya sebagai orang yang sesat dan hendak 
memukulnya. 


Kesimpulan 

1. Allah menambah karunia dan kenikmatan-Nya kepada Musa ketika ia 
dewasa, yaitu dengan memberinya ilmu dan hikmah. 

2. Musa melihat dua orang sedang berkelahi, yang seorang adalah orang 
Israil, dan seorang lagi penduduk asli negeri Mesir. Orang Israil itu 
berteriak minta tolong kepadanya agar membantunya melawan orang 
Mesir itu. Terdorong oleh rasa setia kawan kepada kaumnya, Musa 
memukul orang M esir itu sehingga jatuh tersungkur dan mati seketika. 

3. Musa menyesal atas perbuatannya dan memohon ampun kepada 
Tuhannya. Allah menerima tobatnya dan mengampuninya. 

4. Ketika orang Israil yang pernah ditolongnya itu berkelahi lagi dan 
kembali meminta tolong kepada Musa supaya memukul musuhnya, 
M usa hampir saja memukul orang itu. Akan tetapi, ia telah berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatan itu. Maka M usa menolak permintaan orang 
tersebut. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 219 


MUSA MENINGGALKAN MESIR 


DA ENAS FN AS ANA 
Dn SERA 
Sato) F3 ag Ba TAN Soe 

2 ane PERAGA IN aan 
Pa LAS AS 
Anjas AAA Th NG kan 


ca 


SI TEA AE ET 


3 
“ti 
$ 

N 

A 

N 


Goa NYA NAS MEA 
"3 10 Dat In EN GEA BIS PEN Enya GA 
Can AG norak ai Gap A ALA EA 

€ PARA ana NB IG SA KA 
Terjemah 


(20) Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya 
berkata, “Wahai Musa! Sesungguhnya para pembesar negeri sedang 
berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah (dari kota 
ini), sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat 
kepadamu.” (21) Maka keluarlah dia (M usa) dari kota itu dengan rasa takut, 
waspada (kalau ada yang menyusul atau menangkapnya), dia berdoa, “Ya 
Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." (22) Dan ketika 
dia menuju ke arah negeri Madyan dia berdoa lagi, “M udah-mudahan 
Tuhanku memimpin aku kejalan yang benar." (23) Dan ketika dia sampai di 
sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang 
sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang 


280 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia 
(Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” K edua 
(perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak 
kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), 
sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." (24) Maka dia 
(Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia 
kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan 
kepadaku.” (25) Kemudian datanglah kepada M usa salah seorang dari kedua 
perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya 
ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas 
(kebaikanmu memberi minum (ternak) kami.” Ketika dia (Musa) 
mendatangi ayahnya (Syaikh Madyan) dan dia menceritakan kepadanya 
kisah (mengenai dirinya), dia (Syaikh M adyan) berkata, “Janganlah engkau 
takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” (26) Dan salah 
seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia 
sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang 
engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 
dipercaya.” (27) Dia (Syaikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku ber- 
maksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak 
perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 
delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. 
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (28) Dia 
(Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja 
dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada 
tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa 
yang kita ucapkan.” 


Kosakata: 
1. Ya'tamirun 0s, G (al-Gajaj/28: 20) 


Kata dasar kata ini adalah amara-ya'muru-amr artinya “memerintahkan”. 
Di dalam Al-Gur'an terdapat ayat, gul amara rabb? bil-gis” (katakanlah, 
“Tuhanku memerintahkan keadilan.”) (al-Ar4#f/7: 29). Dalam bentuk masdar 
misalnya attamru Allah (telah datang perintah Allah) (an-N aXl/16: 1), yaitu 
kiamat. Dari kata dasar itu terbentuk kata i'tamara "saling memerintahkan' 
atau "saling menaati", artinya “bermusyawarah”. Bentuk mux #i'-nya adalah 
yatamiru. Ya'tamirun adalah jamaknya, artinya “mereka sedang 
bermusyawarah”. Yang dimaksud dalam ayat ini (al-Oajaj/28: 20) adalah 
bahwa para pembesar Mesir sedang berembuk untuk merencanakan 
pembunuhan atas diri M usa karena ia sudah membunuh seorang penduduk 
M esir. Dari kata itu terbentuk kata mu'tamar, yaitu muktamar, kongres, atau 
sidang untuk membahas persoalan tertentu. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 281 


2. Madyan atau Midian -:x (al-Gajaj/28: 23) 


M adyan adalah negeri atau kawasan tempat Nabi Syuaib diutus Allah 
untuk mengingatkan masyarakatnya (akhahum) (al-A 'r#/7: 85) menghindari 
penyembahan berhala dan menjauhi kezaliman. Di dalam Al-Our'an kata 
Madyan sepuluh kali disebutkan dalam tujuh surah. Madyan ini yang 
menjadi tempat persinggahan Nabi Musa ketika ia lari dari Mesir karena 
diancam akan dibunuh oleh Fir'aun setelah ia membunuh orang Mesir. Di 
Madyan ini pula ia menikah dengan putri seorang pemuka setempat (al- 
Oajaj/28: 22-28). Madyan boleh jadi sama dengan M idian dalam Perjanjian 
Lama. Letak kawasan ini mungkin di Kanaan, sebelah barat Yordania dan 
Laut Mati, berbatasan dengan Semenanjung Sinai. Daerah-daerah M adyan 
ini berada di suatu jalan raya perdagangan Asia, di antara dua bangsa yang 
kaya dan sudah teratur baik atau berbudaya, seperti M esir dan M esopotamia. 
Nama tempat ini diambil dari nama anak Ibrahim, M idian (M adyan). M idian 
adalah anak Ibrahim dari istrinya yang bernama Ketura (Bibel, K eturah), 
yang dinikahi Ibrahim setelah Sara (Bibel, Sarah) meninggal. Anak Abraham 
dari perempuan ini enam orang, anak keempat bernama M idian (Kej. 25: 2 
Tawarikh I, 1: 32). Midian (Madyan) merupakan leluhur orang Arab yang 
tinggal di Sahara utara dari semenanjung Arab. Mereka memang berdarah 
Arab, dan sebagai tetangga orang-orang Kanaan, mereka sudah bercampur- 
baur ke selatan sampai ke timur pantai Teluk Ailah dan ke utara sampai ke 
perbatasan dengan Palestina. Jadi kawasan Madyan adalah sebuah eponim 
dari nama anak Abraham itu. 

Watak penduduknya berbeda-beda, ada yang keras dan banyak melakukan 
pelanggaran serta umumnya mereka adalah penyembah berhala, meskipun 
banyak juga yang ramah. Mereka adalah suku pengembara dan pedagang. 
Y itro, seorang imam di tempat itu dan mertua M usa, dan Hobab anaknya, 
bersahabat baik dengan orang-orang Israel (Bilangan 10: 29: Hakim-Hakim 
1: 16). Hubungan kekeluargaan M usa dengan orang-orang Midian (Kel. 2: 
15 ff.) sangat baik karena perkawinannya dengan putri Y itro, Zipporah (K el. 
2: 18). Tetapi sejarah Madyan kemudian tidak jelas setelah terjadi perang 
pembasmian oleh orang-orang Israel di masa M usa terhadap orang M adyan, 
dan mereka menjadi musuh orang Israel (Hakim-Hakim 4-8) dan M adyan 
kemudian menjadi hancur. 

Menurut Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada Musa agar orang 
Israel melakukan pembalasan kepada orang Midian. Kemudian Musa 
mengerahkan tiap suku kaum Israel bersenjata melakukan perang 
pembalasan Tuhan kepada orang M idian, lalu mereka berperang melawan 
M idian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada M usa. M ereka membunuh 
semua laki-laki Midian, dan mereka juga membunuh raja-raja Midian 
Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan M idian dan anak-anak 
mereka: juga segala hewan, ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. 
Segala kota kediaman serta tempat perkemahan mereka dibakar. Seluruh 


282 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


jarahan dan rampasan berupa manusia dan hewan diambil, lalu dibawa 
kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel di tempat 
perkemahan mereka di dataran M oab. (Bilangan 31: 1-12). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa M usa telah membu- 
nuh seorang penduduk asli Mesir, kaum Fir'aun, karena ingin menolong 
seorang Bani Israil. Berita mengenai pembunuhan yang pernah dilakukannya 
itu tersiar luas ke semua pelosok negeri Mesir dan akhirnya sampai ke 
telinga Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun bermusyawarah dengan para 
pembesarnya, apakah tindakan yang akan diambil terhadap M usa karena 
perbuatannya itu. Semua yang hadir mengusulkan supaya M usa dibunuh saja 
dan usul itu diterima oleh Fir'aun dan akan dilaksanakan secepat mungkin. 
Kebetulan di antara yang hadir dalam pertemuan itu ada seorang yang 
beriman dan bersimpati kepada Musa. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
menerangkan bahwa orang yang mengetahui rencana pembunuhan Musa itu 
menyampaikan kesepakatan itu kepada M usa dan menasihatinya agar segera 
meninggalkan M esir. Oleh sebab itu, berangkatlah Musa meninggalkan 
M esir menuju ke negeri M adyan yang terletak di sebelah Timur M esir. 


Tafsir 

(20) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa seorang laki-laki dari kaum 
Fir'aun, yang bersimpati kepada M usa, ikut menghadiri musyawarah yang 
diadakan Fir'aun bersama pembesar-pembesarnya. Dalam musyawarah 
diputuskan bahwa Musa harus dibunuh. Orang laki-laki yang ikut 
musyawarah tersebut datang menjumpai Musa untuk memberitahukan 
kepadanya rencana jahat itu, karena ia sangat bersimpati dan hormat 
kepadanya. Ia minta supaya M usa segera meninggalkan M esir. Kalau tidak, 
mungkin ia akan tertangkap dan dibunuh karena mereka sedang menyiapkan 
tentara rahasia untuk mengepung dan menangkapnya. Ia menyatakan kepada 
M usa semua yang dibicarakannya itu adalah benar dan ia menasihati M usa 
agar lari dengan segera. Nasihat itu benar-benar timbul dari hatinya yang 
ikhlas demi keselamatan M usa sendiri. 

(21) Mendengar nasihat yang dikemukakan oleh orang itu dan melihat 
sikapnya yang menampakkan kejujuran dan keikhlasan, dengan segera M usa 
berangkat dalam keadaan selalu waspada, karena di belakangnya beberapa 
orang tentara Fir'aun telah siap-siap untuk mengepung dan menangkapnya. 
Alangkah beratnya tekanan yang diderita M usa. Walaupun demikian, ia tetap 
berusaha menyelamatkan dirinya dan berdoa kepada Allah, “Hai Tuhanku 
Yang M ahakuasa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah 
aku dari cengkeraman kaum Fir'aun yang aniaya. Allah mengabulkan 
doanya dan menunjukkannya jalan menuju M adyan. 

Menurut riwayat, Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya supaya 
mengejar M usa sampai ke jalan-jalan kecil dan melarang mereka melalui 


JUZ 20 28. AL-OAG At 283 


jalan raya karena ia yakin bahwa M usa tidak mungkin akan menempuh jalan 
itu. 

(22) Setelah M usa mengetahui bahwa jalan yang ditempuhnya itu adalah 
jalan yang biasa dilalui orang menuju ke Madyan, ia yakin bahwa ia tidak 
akan tersesat menempuh padang pasir yang luas itu. Apalagi ia telah berdoa 
kepada Tuhannya agar selalu ditunjuki ke jalan yang lurus. Akan tetapi, 
walaupun jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan raya yang biasa dilalui 
orang, namun jarak yang harus ditempuhnya sangat jauh sekali, sedangkan 
dia tidak membawa bekal karena ia tergesa-gesa meninggalkan kota M esir. 

Diriwayatkan bahwa M usa berjalan selama delapan hari delapan malam, 
tanpa makanan dan dengan kaki telanjang. Tak ada yang bisa dimakan 
kecuali daun-daun kayu. Namun demikian, hatinya tetap tabah dan 
semangatnya tetap membaja karena ia luput dari kejaran Fir'aun. Dia telah 
selamat dari jebakan Fir'aun di waktu kecilnya, padahal banyak bayi laki- 
laki dari Bani Israil mati dibunuh, dan sekarang ia telah bebas dari kejaran 
Fir'aun di waktu ia sudah dewasa. Semua itu adalah karena rahmat dan 
lindungan Allah. Oleh karena itu, ia yakin dalam perjalanan yang jauh dan 
sulit itu, ia akan tetap berada dalam lindungan-N ya. 

(23) Pada ayat ini dijelaskan bahwa pada akhirnya sampailah M usa ke 
sebuah sumber mata air di kota Madyan. Dilihatnya di sana orang-orang 
sedang ramai berdesak-desakan mengambil air dan memberi minum 
binatang ternak mereka. Di tempat yang agak rendah, tampak olehnya dua 
orang gadis memegang dan menahan tali kambingnya yang selalu hendak 
maju ke arah orang-orang yang mengambil air karena sudah sangat haus. 
Melihat hal itu, timbullah rasa kasihan dalam hati M usa, lalu ia dekati kedua 
gadis itu hendak menanyakan mengapa tidak ikut bersama orang banyak 
mengambil air dan memberi minum kambing mereka. Keduanya menjawab, 
“Kami tidak dapat mengambil air kecuali orang-orang itu semuanya telah 
selesai mengambilnya, karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan 
dengan orang banyak. Bapak kami sudah sangat tua, sehingga tidak sanggup 
datang ke mari untuk mengambil air. Itulah sebabnya kami terpaksa 
menunggu orang-orang itu pergi dan kami hanya dapat mengambil air, jika 
ada sisa-sisa air yang ditinggalkan mereka." 

(24) Dengan cepat Musa mengambil air untuk kedua gadis itu agar 
memberi minum kambing mereka. Karena kelelahan, ia berlindung di bawah 
sebatang pohon sambil merasakan lapar dan haus karena sudah beberapa hari 
tidak makan kecuali daun-daunan. Musa berdoa kepada Allah karena ia 
sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang-N ya, untuk melenyapkan 
penderitaan yang dialaminya. 

(25) Pada ayat ini dijelaskan bagaimana akhir penderitaan yang dialami 
Musa dengan dikabulkan doanya oleh Allah. Tak disangka-sangka, 
datanglah salah seorang dari kedua gadis itu dengan agak malu-malu dan 
berkata kepada Musa bahwa ayahnya mengundang Musa datang ke 
rumahnya untuk sekadar membalas budi baik Musa yang telah menolong 


284 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


mereka mengambil air minum dan memberi minum binatang ternak mereka. 
M usa dapat memahami bahwa kedua gadis itu berasal dari keluarga orang 
baik-baik, karena melihat sikapnya yang sopan dan di waktu datang 
kepadanya dan mendengar bahwa yang mengundang datang ke rumahnya itu 
bukan dia sendiri melainkan ayahnya. Kalau gadis itu sendiri yang 
mengundang, mungkin timbul kesan yang tidak baik terhadapnya. 

Para mufasir berbeda pendapat tentang ayah gadis itu apakah dia Nabi 
Syuaib atau bukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayah kedua gadis itu 
adalah seorang pemuka agama yang saleh dan telah berusia lanjut. Adapun 
pendapat yang mengatakan bahwa ayah wanita itu adalah Nabi Syuaib tidak 
bisa diterima karena Nabi Syuaib hidup jauh sebelum Nabi M usa. 

Akhirnya berangkatlah Musa bersama gadis itu ke rumah orang tua 
mereka. Setelah sampai, Musa menceritakan kepada orang tua gadis itu 
riwayat hidupnya bersama Fir'aun, bagaimana kesombongan dan peng- 
hinaannya terhadap Bani Israil, sampai kepada keputusan dan perintah untuk 
membunuhnya, sehingga ia lari dari Mesir karena takut dibunuh. Orang tua 
itu mendengarkan cerita M usa dengan penuh perhatian. Setelah M usa selesai 
bercerita, orang tua itu berkata kepadanya, “Engkau tidak perlu merasa takut 
dan khawatir karena engkau telah lepas dari kekuasaan orang-orang zalim 
itu. Mereka tidak akan dapat menangkapmu, karena engkau telah berada di 
luar batas kerajaan mereka.” Dengan demikian, hati M usa merasa tenteram 
karena ia sudah mendapat perlindungan di rumah seorang pemuka agama 
yang besar pengaruhnya di kawasan tersebut. 

(26) Rupanya orang tua itu tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula 
mempunyai pembantu. Oleh sebab itu, yang mengurus semua urusan 
keluarga itu hanyalah kedua putrinya saja, sampai keduanya terpaksa 
menggembala kambing mereka, di samping mengurus rumah tangga. 
Terpikir oleh salah seorang putri itu untuk meminta tolong kepada M usa 
yang tampaknya amat baik sikap dan budi pekertinya dan kuat tenaganya 
menjadi pembantu di rumah ini. 

Putri itu mengusulkan kepada bapaknya agar mengangkat M usa sebagai 
pembantu mereka untuk menggembala kambing, mengambil air, dan 
sebagainya karena dia seorang yang jujur, dapat dipercaya, dan kuat 
tenaganya. Usul itu berkenan di hati bapaknya, bahkan bukan hanya ingin 
mengangkatnya sebagai pembantu, malah ia hendak mengawinkan salah satu 
putrinya dengan M usa. 

(27) Dengan segera orang tua itu mengajak Musa berbincang. Dengan 
terus terang dia mengatakan keinginannya untuk mengawinkan M usa dengan 
salah seorang putrinya. Sebagai mahar perkawinan ini, M usa harus bekerja 
menggembalakan kambing selama delapan tahun, kalau M usa menyanggupi 
bekerja sepuluh tahun maka itu lebih baik. Ini adalah tawaran yang amat 
simpatik dan amat melegakan hati Musa, sebagai seorang pelarian yang 
ingin menghindarkan diri dari maut, seorang yang belum yakin akan masa 
depannya, apakah ia akan terlunta-lunta di negeri orang, karena tidak tentu 


JUZ 20 28. AL-OAG At 285 


arah yang akan ditujunya. Apalagi yang lebih berharga dan lebih memba- 
hagiakan dari tawaran itu? Tanpa ragu-ragu M usa telah menetapkan dalam 
hatinya untuk menerima tawaran tersebut. 

Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini bahwa seorang bapak boleh 
meminta seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak 
terjadi di masa Rasulullah saw, bahkan ada di antara wanita yang menawar- 
kan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah saw atau supaya beliau 
mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya. 

Umar pernah menawarkan anaknya Hafjah (yang sudah janda) kepada 
Abu Bakar tetapi Abu Bakar hanya diam. Kemudian ditawarkan kepada 
'Ufman, tetapi 'U£man meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahu- 
kan Abu Bakar kepada Nabi. Beliau pun menenteramkan hatinya dengan 
mengatakan, “Semoga Allah akan memberikan kepada Hafjah orang yang 
lebih baik dari Abu Bakar dan "Ufman.” Kemudian Hafjah dikawini oleh 
Rasulullah. 

(28) Musa menerima tawaran itu dan berjanji kepada orang tua kedua 
gadis itu bahwa dia akan memenuhi syarat-syarat yang disepakati dan akan 
memenuhi salah satu dari dua masa yang ditawarkan, yaitu delapan atau 
sepuluh tahun. Sesudah itu tidak ada kewajiban lagi yang harus dibebankan 
kepadanya. Musa juga menyatakan bahwa Allah yang menjadi saksi atas 
kebenaran apa yang telah diikrarkan bersama. 


Kesimpulan 

1. Setelah tersebar berita bahwa M usa telah membunuh seorang penduduk 
asli Mesir, datanglah seorang dari kaum Fir'aun menemui Musa dan 
menasihatinya untuk segera lari meninggalkan Mesir karena Fir'aun 
telah memerintahkan tentaranya untuk membunuhnya sehingga M usa 
terpaksa meninggalkan M esir dengan segera. 

2. Musa melihat orang ramai mengambil air minum sementara dua orang 
gadis beserta kambing-kambing mereka menunggu kesempatan untuk 
mengambil air. Musa mendatangi kedua gadis itu dan menanyakan 
mengapa mereka tidak ikut mengambil air. Kedua gadis itu menjawab 
bahwa mereka tidak berdaya berdesak-desakan dan berebut dengan para 
laki-laki itu. 

3. Musa lalu menolong kedua gadis itu mengambil air dan memberi minum 
ternak mereka. 

4. Salah seorang dari kedua gadis itu mengatakan bahwa bapak mereka 
mengundang M usa ke rumahnya untuk menerima balasan atas jasa baik 
yang telah diberikannya. 

5. Musa memenuhi undangan itu dan menceritakan kepada orang tua itu 
semua pengalamannya sampai dia bertemu dengannya. 

6. Salah seorang dari kedua gadis itu mengajukan kepada bapaknya agar 
Musa diangkat sebagai pembantu mereka. Usul ini berkenan di hati 
orang tua itu, bahkan ia menawarkan kepada M usa supaya mengawini 


286 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


salah seorang putrinya, dengan ketentuan ia harus bekerja padanya 
selama delapan tahun. Kalau Musa mau bekerja sepuluh tahun, maka 
itulah yang paling baik. 

1. Musa menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan itu dan kawin 
dengan salah seorang putri itu. M usa menegaskan bahwa Allah-lah yang 
menjadi saksi atas keberanian ikrar yang telah sama-sama diucapkan itu. 

8. Maskawin tidak hanya berupa harta tapi bisa juga berupa jasa. 


MUSA KEMBALI KE MESIR DAN MENERIMA WAHYU 
UNTUK MENYERU FIR'AUN 


? AAS 


AEJ6 Yoga Ja SEMASA aa 
Ci AKAN AI 6355153 La 3 Haa 
San, Patra Jaa Hn ASSO 
(RAN KAL 2 Keh Sangat (P- DAA AG, 


aa: Cena #. # RINA Yati na 


pe SIGN Aas KA adal ag 2 PTAya Ea) 029 
e FE , Selbuah Pama AKAN 


Tw Tana a20 


KANAN SATA 
Terjemah 


(29) Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu 
dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. dia 
berkata kepada keluarganya, “Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku 
melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu 
dari (tempat) api itu atau (membawa) sepercik api, agar kamu dapat 
menghangatkan badan.” (30) M aka ketika dia (M usa) sampai ke (tempat) api 
itu, dia diseru dari (arah) pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang 
pohon, di sebidang tanah yang diberkahi, “Wahai Musa! Sungguh, Aku 
adalah Allah, Tuhan seluruh alam! (31) Dan lemparkanlah tongkatmu." 
Maka ketika dia (Musa) melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular 
yang (gesit), dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. (A Ilah berfirman), 
“Wahai M usa! K emarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk 
orang yang aman. (32)  Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan 


JUZ 20 28. AL-OAG At 287 


keluar putih (bercahaya) tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke 
dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan 
engkau pertunjukkan) kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, 
mereka adalah orang-orang fasik.” 


Kosakata: 
1.2 nasa 1 (al-Oajaj/28: 29) 


Kata itu terambil dari kata dasar anisa-ya'nasu/ya'nusu-anas, atau anasa- 
ya'nisu-ans, yang mengandung makna “lawan liar” berarti “jinak”. 2 nasa 
berarti terjadi antara dua pihak, jinak-menjinakkan, dekat-mendekati, yang 
diterjemahkan menjadi “melihat” karena sasaran sudah jinak dan dekat dari 
pemantau. Dalam Al-9ur'an terdapat fa'in #nastum minhum rusydan fadfa' u 
ilaihim amw-ahum (an-Nis4#/4: 6), artinya “jika kalian melihat kedewasaan 
pada mereka, maka serahkanlah harta mereka”, yaitu harta anak yatim yang 
diasuh. Dalam al-Gajai/28: 29 disebutkan #nasa min jinib al- yr ntran (ia 
melihat api di lereng Gunung Tur). Maksudnya adalah Musa ketika 
menempuh perjalanan dengan istrinya dari Madyan menuju Mesir dalam 
malam yang gelap gulita, tiba-tiba ia melihat ada api di lereng Gunung Tur. 

Dari akar kata di atas terbentuk kata ista'nasa artinya “membuat hilang 
rasa keasingan seseorang sehingga orang itu mendengar dan menoleh". 
Dalam Al-@ur'an terdapat ayat, Fatt# tasta'nisu wa tusallimy il- ahlih- (an- 
Nyr/24: 27). Maksudnya: tamu tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah 
seseorang sebelum ia memberi isyarat dengan ketukan pintu atau lainnya, 
sehingga tuan rumah “hilang keasingannya, mendengar, dan menoleh 
kepadanya." 

Terdapat akar kata lain dari #nasa di atas, yaitu anisa-ya'nasu-ans artinya 
“akrab dan lekat di hati”. Dari kata itu terbentuk kata ins (manusia) sebagai 
lawan kata “jin”. Al-lnsin adalah “manusia”, dinamakan demikian karena 
seorang kepada orang lain lekat di hati masing-masing, sehingga ia tidak 
akan bisa hidup sendirian tanpa ketergantungan kepada orang lain. 


2, Al-Bug'ah al-Mubsrakah SW KE (al-Oajai/28: 30) 


Bug'ah adalah tanah datar yang terbentuk di dalam lembah yang terdapat 
di antara dua gunung menjadi tempat air mengalir di waktu hujan. Berasal 
dari kata dasar baga'a-yabga'u bag'an artinya “pergi ke lembah”. Bug'ah 
M ubzrakah, sebagaimana dinyatakan dalam al-Gajaj/28: 30, adalah sebuah 
tanah datar di sebelah kanan lembah tempat Musa dipanggil oleh Allah 
dalam perjalanannya dari Madyan menuju Mesir. Tanah datar lembah itu 
“diberkahi”, karena tempat itu memperoleh kemuliaan sebagai tempat 
dipanggilnya Musa untuk menghadap Allah. Tempat itu juga dianggap 
“suci”, karena Musa diminta untuk menanggalkan sandalnya ketika 
menghadap Allah di sana (“ 1n#20: 12). Tempat persisnya lembah itu 


288 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


sekarang tidak diketahui karena rute perjalanan M usa juga tidak diketahui 
secara pasti. Menurut a-? aba aba'?, pemanggilan M usa oleh Allah itu tidak 
mungkin dipahami seperti manusia memanggil sesamanya. Pemanggilan itu 
mestilah dari balik hijab sesuai penegasan Allah dalam asy-Syyr442: 51, 
yaitu manusia tidak dapat melihat dan mendengar Allah seperti manusia 
melihat dan mendengar manusia lain. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Musa telah menikah dengan 
salah seorang putri pemuka agama di Madyan dengan ketentuan bahwa dia 
harus bekerja untuknya dan keluarganya selama delapan tahun dan atau 
sepuluh tahun jika M usa tidak keberatan dan ingin berbuat baik. Ayat-ayat 
berikut ini menerangkan bahwa setelah M usa bekerja di sana selama sepuluh 
tahun, timbullah keinginannya untuk kembali ke kampung halamannya, 
menemui kaum kerabatnya yang sudah lama ditinggalkannya. Dia 
memberanikan diri kembali ke M esir meskipun nasib yang akan diterimanya 
belum jelas sama sekali. Di tengah perjalanan, Musa menerima wahyu dari 
Allah dengan isyarat nyala api di Gunung Tur. 


Tafsir 

(29) Ayat ini menerangkan bahwa setelah M usa menunaikan tugasnya 
selama sepuluh tahun dengan sebaik-baiknya, dia pun pamit kepada 
mertuanya untuk kembali ke M esir, yang merupakan kampung halamannya, 
bersama istrinya. Tentu saja tidak ada alasan bagi mertuanya untuk 
menahannya karena semua ketentuan yang telah ditetapkan untuk 
mengawini anaknya sudah dipenuhi M usa. Hanya saja sebagai orang tua, ia 
tidak akan sampai hati melepaskan anak menantunya begitu saja, tanpa 
memberikan sekadar bekal di jalan. M ertuanya membekali secukupnya dan 
memberikan kepadanya beberapa ekor kambing. 

Musa lalu berangkat bersama istrinya menempuh jalan yang pernah 
ditempuhnya dahulu sewaktu dia lari dari Mesir. Di tengah jalan, dia 
berhenti di suatu tempat untuk melepaskan lelah. Karena malam telah tiba 
dan keadaan gelap gulita, maka ia mencoba menyalakan api dengan batu. 
Akan tetapi, rabuknya tidak mau menyala sehingga ia hampir putus asa 
karena ia tidak dapat mengerjakan sesuatu dalam gelap gulita itu. Udara pun 
sangat dingin sehingga dia dan keluarganya tidak akan dapat bertahan lama, 
tanpa ada api untuk berdiang. 

Dalam keadaan demikian, dari jauh dia melihat nyala api di sebelah 
kanan Gunung Tur. Dia lalu berkata kepada istrinya untuk menunggu di 
tempatnya karena ia akan pergi ke tempat api itu. Semoga orang-orang di 
sana dapat memberikan petunjuk kepadanya tentang perjalanan ini atau ia 
dapat membawa sepotong kayu penyuluh supaya mereka dapat 
menghangatkan badan dari udara dingin yang tak tertahankan. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 289 


(30) Musa berjalan ke arah api yang dilihatnya itu. Tatkala dia sudah 
berada di dekat api itu, ia diseru oleh suatu suara di lembah sebelah 
kanannya. Ia mendengar seruan yang menyatakan kepadanya bahwasanya itu 
adalah seruan Allah, Tuhan sekalian alam. Musa mendengar seruan 
Tuhannya di malam yang sunyi senyap, di lembah dalam keadaan sendiri, 
dan tak seorang pun yang menemaninya. Bagaimana M usa dapat mendengar 
Kalam Ilahi langsung dari Tuhannya? Karena hal itu adalah suatu hal yang 
gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dia telah mengilhamkan 
kepada Musa keyakinan bahwa yang berbicara dengannya adalah Tuhan 
sekalian alam. Lembah di mana Musa berdiri dijadikan tempat yang penuh 
berkah karena di sanalah M usa mendengar firman Tuhannya dan diangkat 
menjadi rasul. 

(31) Kemudian Allah memerintahkan kepada M usa supaya melemparkan 
tongkatnya. M usa dengan patuh melemparkan tongkatnya, tetapi tongkat itu 
berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan cepat dan gesit. M usa 
sangat terkejut dan merasa ngeri serta takut melihat ular itu. Dengan serta 
merta, ia lari tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang dipikirkannya 
kecuali menyelamatkan diri dari gigitan ular yang dahsyat itu. 

Di waktu itu Tuhan berseru lagi agar M usa kembali ke tempat semula dan 
jangan takut kepada ular itu. Ular itu hanyalah tongkatnya yang berubah 
menjadi ular dan tidak akan mengganggunya. Tidak ada sesuatu pun yang 
dapat mengganggu ketenteramannya. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan 
kepada Musa untuk menghadapi Fir'aun yang sombong dan takabur. Hati 
M usa merasa aman dan tenteram setelah mendengar bahwa keamanannya 
dijamin oleh A Ilah. 

(32) Kemudian Allah memerintahkan M usa supaya memasukkan tangan- 
nya ke baju. Perintah ini pun dilaksanakan M usa dengan taat dan patuh. 
Ketika ia mengeluarkan tangannya dari leher bajunya, ia melihat tangannya 
berubah menjadi putih bercahaya dan bersinar bukan karena sakit sopak atau 
yang lainnya. Musa kaget, terkejut, dan merasa takut. Akan tetapi, segera 
sesudah itu turun pula perintah Tuhan untuk menghilangkan rasa terkejut 
dan takut yang telah menguasai dirinya supaya dia mendekapkan kedua 
tangannya ke dada. 

Kemudian Allah menegaskan kepada Musa bahwa dua mukjizat yang 
diberikan kepadanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan-Nya. M usa 
diperintahkan untuk memperlihatkan kedua mukjizat itu kepada Fir'aun 
yang sombong dan fasik ketika M usa menyerunya agar dia beriman kepada 
Allah dan meninggalkan kesesatan yang dianutnya. Ketika itu, Musa 
mengerti bahwa di atas pundaknya telah dibebankan risalah yang harus 
disampaikan kepada Fir'aun dan kaumnya, serta kepada Bani Israil sendiri. 
Ini berarti bahwa dia telah menjadi rasul. Dengan demikian, apa yang 
dijanjikan Allah kepada ibu Musa bahwa putranya akan dikembalikan ke 
haribaannya telah terlaksana di waktu M usa masih kecil. Sekarang terlaksana 
pula janji Allah yang kedua bahwa Dia mengangkat M usa menjadi rasul. 


290 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Sebelum ini, yang mendorong Musa meninggalkan Madyan menuju 
M esir adalah perasaan rindu kepada kampung halaman dan sanak keluarga- 
nya. la berani melakukan hal itu karena dia berharap orang M esir telah lupa 
akan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya di masa lampau sehingga ia 
dapat memasuki Mesir secara diam-diam. Akan tetapi, ia sekarang harus 
kembali ke sana secara terang-terangan dan menentang kekuasaan Fir'aun 
yang perkasa. Dengan begitu, Fir'aun dan kaumnya pasti akan membunuh- 
nya. Dia mulai merasa khawatir terhadap dirinya kalau dia pergi sendirian. 
Hal yang lebih dikhawatirkannya adalah kalau ia terbunuh oleh Fir'aun, 
tentu risalah Tuhannya tidak akan sampai kepada kaumnya (Bani Israil). 


Kesimpulan 

1. Setelah Musa menyelesaikan tugas yang dijanjikan kepada mertuanya, 
dia pun berangkat menuju kampung halamannya di M esir. 

2. Di tengah jalan, ia berhenti di suatu tempat karena sangat lelah dan 
udara pun sangat dingin. 

3. Dari jauh ia melihat api, maka ia minta izin kepada istrinya untuk pergi 
ke tempat itu. Mudah-mudahan ia dapat kembali dengan sesuluh api 
untuk berdiang atau sekurang-kurangnya membawa berita dari orang- 
orang yang berada di dekat api itu. 

4. Tatkala dia sampai kepada suatu tempat di lereng ? ursina, ia diseru oleh 
Tuhan yang menyatakan bahwa Dialah Tuhan alam semesta. 

5. Musa diperintahkan oleh Allah melemparkan tongkatnya yang kemudian 
menjadi ular, karena itu M usa lari ketakutan. 

6. Allah memerintahkan supaya dia kembali dan tidak takut karena Ia akan 
menjamin keselamatannya. 

1. Kemudian Allah memerintahkan M usa supaya memasukkan tangannya 
ke leher bajunya. Lalu ketika ditariknya kembali, tangannya berubah 
menjadi putih cemerlang. 

8. Tuhan menegaskan kepada M usa bahwa itulah dua mukjizat yang akan 
diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya sebagai bukti kerasulannya. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 291 


NABI HARUN 
MENJADI PENDAMPING NABI MUSA 
Ta “7 MA ARA G2 AA33 32 gi vera 
KE Go EA LAS 
13. Nan aa Be Sn 032 yah 


ex tot menes 34 Kalangan 


- 


Peran 
PP Pra hd PN 212599 KANAK ar 
Kota, MAA Ius Aa Jt 


Bp NG 


COBA adan SAS 22 INA West uL Sa 


NK Sasa Li To 


SBN AR 
Terjemah . 


(33) Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh 
seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan 
membunuhku. (34) Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada 
aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 
(perkataan)ku: sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.” (35) Dia 
(Allah) berfirman, “Kami akan menguatkan engkau (membantumu) dengan 
saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, 
maka mereka tidak akan dapat mencapaimu, (berangkatlah kamu berdua) 
dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti 
kamu yang akan menang.” (36) Maka ketika M usa datang kepada mereka 
dengan (membawa) mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata, “Ini hanyalah 
sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar (yang seperti) ini 
pada nenek moyang kami dahulu.” (37) Dan dia (Musa) menjawab, 
“Tuhanku lebih mengetahui siapa yang (pantas) membawa petunjuk dari 
sisi-N ya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.” 


—N 


Kosakata: 
1. Rid'an 5, (al-Gajai/28: 34) 

Akar katanya adalah rada'a-yarda'u-rad' yang berarti 'menyokong'. Kata 
rid'un adalah kata bendanya, artinya "pengikut yang selalu menyokongnya'. 
Dalam al-Gajaj/28: 34 terdapat ayat, fa'arsilhu ma'iya rid'an yuj addigun? 
(utuslah ia bersamaku sebagai penyokong yang selalu membenarkanku). Itu 


292 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


adalah ucapan Nabi M usa yang memohon kepada Allah agar adiknya, Nabi 
Harun, dapat dijadikan pendampingnya yang setia. 


2'Axudaka 8x25 (al-Oajai/28: 35) 


Akar katanya adalah “axada-ya' «udu-'axudan yang berarti ' menyokong' 
atau 'membantu'. Al-'A «ud adalah 'penyokong' atau 'pembantu'. Al-"A «ud 
secara harfiah berarti "lengan', maksudnya adalah penyokong utama. Dalam 
Al-Gur'an terdapat ayat, wa mx kuntu muttakhizal-muxill8na “asudt (dan 
saya tidak akan mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai 
penyokong utama) (al-K ahf/18: 51). Maksudnya adalah Allah tidak akan 
menjadikan orang-orang yang sesat dan menyesatkan sebagai pembantu 
yang akan menjalankan agama-N ya. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Allah telah memberikan kepada 
Musa dua mukjizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan 
tangannya yang dapat menjadi putih cemerlang bila dimasukkan ke leher 
bajunya. Dua mukjizat itu akan diperlihatkannya kepada Fir'aun sebagai 
bukti atas kebenarannya. Ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa M usa 
merasa khawatir bila menghadapi Fir'aun sendirian dan takut kalau ia 
terbunuh, maka tidak ada lagi yang akan melanjutkan tugas kerasulannya. 
Oleh sebab itu, ia memohon kepada Tuhannya supaya saudaranya, Harun, 
diangkat menjadi pendampingnya. Permohonan ini kemudian dikabulkan 
Allah. 


Tafsir 

(33-34) Musa mengadukan kepada Tuhannya bahwa dulu dia pernah 
membunuh seorang anak muda. Hal itu telah tersiar luas di kalangan orang 
Mesir, dan Fir'aun telah menetapkan untuk membunuhnya. Hal itu sangat 
mengkhawatirkan M usa, siapa tahu setibanya di sana, Fir'aun dan kaumnya 
telah bersiap-siap untuk membunuhnya. Dengan demikian risalah yang telah 
dibebankan kepadanya menjadi terlantar. 

M usa juga mengadukan bahwa ia mempunyai seorang saudara bernama 
Harun yang lebih fasih perkataannya daripadanya, lebih pandai berdebat dan 
memberikan keterangan. Dengan kefasihannya, Harun akan dapat membela- 
nya, bila Fir'aun dan kaumnya membuat tuduhan-tuduhan yang mungkin 
memberatkannya. 

(35) Allah mengabulkan permintaan Musa dan berjanji mengangkat 
Harun menjadi rasul dan pendampingnya (wazir). Allah juga menenteram- 
kan hatinya yang selalu diliputi kekhawatiran karena beratnya beban yang 
dipikulkan kepadanya. Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan 
kepada Musa dan saudaranya kekuatan yang tak dapat dikalahkan oleh 
kekuatan apa pun di dunia apalagi kekuatan Fir'aun yang sangat terbatas. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 293 


Dengan hati yang aman dan tenteram, M usa kembali ke tempat istrinya 
yang ditinggalkannya. Dia menceritakan kepadanya semua kejadian yang 
dialaminya, yaitu dia telah diangkat Allah menjadi rasul. Mendengar cerita 
M usa, hati istrinya menjadi tenteram. M usa lalu berangkat bersama keluarganya 
menuju M esir didorong oleh cita-cita yang suci yaitu menyampaikan risalah 
Allah kepada Fir'aun dan Bani Israil. Di Mesir, Harun telah bersiap-siap 
untuk memikul risalah itu dan membantu saudaranya. 

(36) Musa lalu datang kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyeru 
mereka kepada agama tauhid dengan memberikan bukti-bukti yang nyata 
dan keterangan yang kuat dan jelas. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi 
mereka menolak kebenaran yang dikemukakannya. Akan tetapi, serta merta 
mereka menolak apa yang diucapkan oleh Musa. Ketika mereka telah 
terpojok dan tidak dapat lagi membantah kebenaran yang dibawanya, 
mereka lalu menuduh semua itu hanya sihir belaka dan mereka tidak pernah 
mendengar apa yang diucapkan M usa dari nenek moyang mereka. 

Demikianlah sikap orang-orang kafir terhadap rasul-rasul yang menyeru 
kepada agama Aa benar seperti tersebut dalam firman-Nya: 


SEA YAYArI PIApA Park AAN LAN 


Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang 
sebelum mereka, mereka (kaumnya) pasti mengatakan, “Dia itu pesihir atau 
orang gila.” (a@? triy1t/51: 52). 


(37) Tuduhan Fir'aun dan kaumnya bahwa bukti-bukti yang dikemuka- 
kan M usa hanya sihir belaka dijawabnya dengan tenang dan tidak keluar dari 
adab dan sopan santun berdebat, tanpa menuduh lawannya bahwa mereka 
telah sesat. M usa mengatakan kepada mereka bahwa Tuhannya yang lebih 
mengetahui siapa sebenarnya yang membawa petunjuk dari Allah dan siapa 
sebenarnya yang beruntung yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Di 
balik itu, dalam hatinya ia yakin sepenuhnya dialah yang benar, dialah orang 
yang beruntung dan siapa yang menentang kebenaran yang dibawanya pasti 
akan merugi dan menyesal. Jawaban ini sama dengan jawaban yang 
diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin yang menentang- 
nya, seperti tersebut dalam firman A Ilah: 


SRG 24 


GAN ET EN PAN NG 


Katakanlah (M uhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari 
langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau 
kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam 
kesesatan yang nyata. (Saba'/34: 24) 


294 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Walaupun demikian, M usa tetap menegaskan bahwa orang zalim tidak 
akan memperoleh kemenangan. Ini adalah sebagai isyarat kepada Fir'aun 
dan kaumnya bahwa mereka tidak akan menang. Mereka pasti akan kalah 
dan hancur karena mereka adalah orang-orang yang sombong dan aniaya. 


Kesimpulan 

1. Ketika Musa menerima perintah dari Allah supaya menyeru Fir'aun dan 
kaumnya kepada agama tauhid, dia mengadukan kekhawatiran karena 
dia pernah membunuh orang M esir di sana. 

2. Musa meminta kepada Allah untuk mengangkat saudaranya Harun untuk 
membantunya. Permintaan tersebut dikabulkan Allah dan Dia men- 
janjikan bahwa M usa akan diberi kekuatan. 

3. Musa menyeru Fir'aun dan kaumnya, tetapi mereka menolak dan 
menuduh bahwa apa yang dikemukakan M usa itu hanya sihir belaka. 

4. Musa menjawab tuduhan itu dengan tenang dan sopan dengan 
mengatakan bahwa hanya Allah Yang Maha Mengetahui siapa yang 
benar dan beruntung. Yang pasti orang-orang yang aniaya tidak akan 
menang. 


KESOMBONGAN FIR'AUN DAN PENGIKUTNYA 


KN Nag Ta DL 22 3 KETS LA IA S2 Maan 
EPA SA AA ak 


Pd 


ARE AAN BAN AAA 
19336 Ca - Ca frar ve? 
pia HENNA ON YO Gangaa 


AA 1122 RAMAN 2 NA 
33 ANN HA piano KENIE FEE SBI 


3200 Cupen Pn ari 


Ta EN BA sen TANGAN ss sa Ao on “237 24 KAN 
Pa aa Tere K3 7 Ka AA SN Ga PANGAN Len 30 


cai daa ama Gong 
Du KAA 
Terjemah 
(38) Dan Fir'aun berkata, “Wahai para pembesar kaumku! Aku tidak 


mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat 
untukku wahai Haman (untuk membuat batu bata), kemudian buatkanlah 


JUZ 20 28. AL-OAG At 295 


bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya M usa, 
dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta.” (39) Dan dia (Fir'aun) dan bala 
tentaranya berlaku sombong, di bumi tanpa alasan yang benar, dan 
mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami. 
(40) Maka Kami siksa dia (Fir'aun) dan bala tentaranya, lalu Kami 
lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang yang zalim. (41) Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang 
mengajak (manusia) ke neraka dan pada hari Kiamat mereka tidak akan 
ditolong. (42) Dan Kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini: 
sedangkan pada hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan 
(dari rahmat Allah). (43) Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Musa 
Kitab (Taurat) setelah Kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi 
pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran. 


Kosakata: 
1. dark -'s (al-aj ai/28: 38) 


Akar katanya adalah jaraXa-yajruYu-jartYah, artinya “suci, bersih, jelas”. 
tarraYa adalah menyatakan pendapat dengan gamblang. tarY juga bermakna 
gedung yang tinggi dan bersih, atau istana. Dalam Al-Our'an terdapat ayat, 
gla lahadkhulii-jarf(a), falammzt ra'athu Yasibathu lujjah (dikatakan 
kepadanya (Balgis), “Masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia (Balgis) 
melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar) (an-Naml/27: 44). 
la adalah Ratu Balgis yang mengunjungi Nabi Sulaiman di istananya. Ratu 
itu takjub sekali dan kemudian menyatakan keislamannya. Juga terdapat 
ayat, fa'augid 1? yt him4nu 'ala- 3ni faj'al I? jarfal la'all? aali'u il& ilthi 
mus# (Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman (untuk membuat 
batu bata), kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku 
dapat naik melihat Tuhannya M usa) (al-Gaj aj/28: 38). 


2. Al-MagbuXin 2-5! (al-Gajaj/28: 42) 


AI-M agbu8n merupakan bentuk jamak dari isim maf' ul al-magbuY yang 
berasal dari kata gabuYXa-yagbuYu yang secara bahasa berarti buruk, sebagai 
antonim dari bagus. Biasanya lafal ini diungkapkan untuk menyifati sebuah 
bentuk keburukan atau kejelekan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, 
“IttugabbiYu al-wajh", artinya: janganlah kalian berkata kepada seseorang 
bahwa dia berwajah jelek. Gabbaya All4h artinya Allah menjadikan jelek. 
Al-M agbuf berarti orang yang ditolak, dijauhkan atau dianggap jelek, Al- 
Oab?Y berarti suatu pekerjaan atau keadaan yang membuat penglihatan mata 
dan hati tidak merasa nyaman. Al-Oab'Y berarti juga ujung tulang siku. 
Dalam Al-@ur'an kalimat gabufa ini hanya terulang sekali yaitu bentuk al- 
magbur#n. 


296 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Dalam ayat ini, al-magbu?n berarti mereka akan dijauhkan dari 
kebaikan, karunia, dan rahmat A Ilah. Diceritakan sebelumnya bahwa Fir'aun 
dan kaumnya senantiasa menyombongkan diri dan berusaha untuk menye- 
satkan dan membuat kafir orang lain sehingga mereka dijuluki a'immah 
(pemimpin-pemimpin) dalam kesesatan. Oleh karena itu, pada hari Kiamat 
nanti mereka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah dan termasuk 
orang-orang yang mendapatkan laknat-Nya. Karena sikapnya, mereka pun 
termasuk kelompok magbusn (dijauhkan) dari rahmat Allah dan akan 
mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Balasan ini merupakan hal yang 
wajar dan pantas jika melihat dua kesalahan yang mereka lakukan yaitu 
kesalahan menyesatkan diri mereka dan kesalahan menyesatkan orang lain. 
Al-Magbu8n juga mengandung sebuah keadaan yang membuat orang 
merasa ingin menghindar dan menjauh. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Musa telah menyeru Fir'aun 
kepada agama tauhid, tetapi Fir'aun dan kaumnya menolak seruan itu, 
walaupun M usa telah mengemukakan bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat 
dan jelas. Bahkan mereka menuduh M usa sebagai tukang sihir dan semua 
bukti dan dalil yang dikemukakannya adalah sihir belaka. 

Ayat-ayat berikut ini menjelaskan penegasan Fir'aun kepada kaumnya 
bahwa dia belum pernah menginformasikan kepada mereka ada tuhan selain 
dia, karena hanya dialah tuhan tertinggi. Kemudian dia memerintahkan 
kepada wazirnya H mn supaya membangun sebuah menara yang tinggi 
agar ia dapat melihat Tuhan M usa. Karena kesombongan dan ketakaburan- 
nya, Allah menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut bersama tentaranya, dan 
melaknatinya. 


Tafsir 

(38) Ayat ini menerangkan bahwa setelah kehabisan alasan dan dalil 
untuk membantah keterangan M usa dan bukti-bukti yang dikemukakannya, 
Fir'aun memerintahkan kepada kaumnya supaya jangan percaya kepada 
berita dusta yang dikemukakan M usa. Selama ini tidak ada seorang pun yang 
berani mendakwahkan bahwa ada Tuhan selain dia. Semenjak dahulu selama 
Mesir diperintah oleh Fir'aun, yang silih berganti, tak seorang pun yang 
mengingkari bahwa Fir'aun adalah tuhan-tuhan yang berkuasa di muka 
bumi. Mata hati rakyat dikelabui dengan dongeng dan khurafat yang 
menyatakan bahwa manusia harus tunduk kepada kekuasaan Fir'aun. Dia 
selalu melakukan tindakan yang kejam dan bengis terhadap orang yang 
berani mengingkari kekuasaannya sebagai tuhan dengan menyiksa dan me- 
menjarakan bahkan membunuhnya. Hal ini disebutkan dalam firman A Ilah: 


JUZ 20 28. AL-OAG At 291 


Kemudian dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru 
(memanggil kaumnya). (Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling 
tinggi." (an-N &i' #/79: 23-24) 


Firman Allah: 
ah CAK AA UU - 27 TN 
KAN Aa BEN PEN SAS JP 


Dia (Fir'aun) berkata, “Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, 
pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara.” (asy-Syu'art/26: 29) 


Imam Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa Fir'aun mendakwakan 
dirinya sebagai tuhan maksudnya bukan dia yang menciptakan langit, bumi, 
lautan, gunung-gunung, dan manusia seluruhnya karena hal itu tidak akan 
dapat diterima oleh akal. Maksudnya adalah supaya orang memperhambakan 
diri kepadanya. Dia hanya menolak adanya tuhan yang harus dipatuhi dan di 
sembah selain dia. 

Lalu Fir'aun memerintahkan kepada wazirnya, H tmn, supaya menyala- 
kan api yang besar untuk membuat batu bata yang banyak dan mendirikan 
bangunan yang tinggi supaya dia dapat naik ke langit melihat Tuhan yang 
didakwahkan M usa. Fir'aun lalu menegaskan bahwa M usa adalah pembohong 
besar. Senada dengan ini, Allah berfirman: 


-. Po” 2 Aa. 


ANE Ena TA KEK AYaA Oa AF Iredeng aan PU NT 


(NP Ia TA LL LA MS Seng LAPAN AT 
Aa Ain OA IMA AN AA AA an) 


- -..—. 2 Fa 5 uu, L Pd 

OEEN GE IA 

Dan Fir'aun berkata, “Wahai H iman! Buatkanlah untukku sebuah bangunan 
yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, agar 
aku dapat melihat Tuhannya M usa, tetapi aku tetap memandangnya seorang 
pendusta.” Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan 


buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan (yang benar): dan tipu daya Fir'aun 
itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. (G #fir/40: 36-37) 


(39-40) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa Fir'aun dan tentaranya 
sangat sombong dan takabur. Fir'aun menganggap dan mengaku hanya 
dialah penguasa yang mutlak di muka bumi. Siapa saja yang menantangnya 
dianggap salah dan durhaka. Kalau dikatakan kepadanya ada Tuhan yang 
lebih besar daripada kekuasaannya, Fir'aun menjadi kalap, dan tak dapat lagi 
menguasai dirinya, seperti memerintahkan dengan segera membuat suatu hal 


298 28. AL-9AG Ad JUZ 20 


yang mustahil, seperti membuat bangunan setinggi langit agar dia dapat 
berhadapan dengan Tuhan Y ang M ahakuasa lagi M ahaperkasa. 

Fir'aun dan kaumnya mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, 
tidak akan diperhitungkan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia, 
dan tidak ada yang akan menyiksa bila mereka melakukan kezaliman dan 
kekejaman. Memang demikianlah kepercayaan mereka karena pengaruh 
kesombongan dan ketakaburan itu. Mereka membuat piramida yang besar 
untuk kuburan mereka yang diisi dengan perabot yang lengkap dan serba 
mewah serta pakaian dan perhiasan yang indah-indah, untuk dinikmati 
sesudah mati. 

Karena kesombongan dan ketakaburan itu, Allah mengazab mereka di 
dunia dan akhirat. Di dunia Fir'aun ditenggelamkan bersama tentaranya ke 
dalam lautan, dan di akhirat mereka akan disiksa dalam neraka. 

Demikianlah nasib yang telah ditetapkan Allah bagi orang yang takabur 
dan sombong, berbuat zalim dan aniaya terhadap Allah dan sesamanya. 
Sebenarnya kelanjutan kisah Fir'aun bisa ditemukan pada surah-surah lain 
dalam AI-Gur'an seperti Surah al-A 'r4f, Yunus, ? 4hz dan sebagainya. Akan 
tetapi, Allah hendak menegaskan di sini bagaimana nasib orang-orang yang 
durhaka yang tidak lagi mempergunakan akal dan pikirannya sehingga 
tertutuplah hatinya untuk menerima kebenaran dari mana pun datangnya, 
sehingga dia menjadi sombong dan takabur. Hal itu layak menjadi perhatian 
dan pelajaran bagi seluruh manusia. 

(41-42) Ayat ini memberi julukan kepada Fir'aun dan kaumnya yang 
durhaka bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang membawa manusia 
ke neraka karena mereka telah menyesatkan manusia dan memaksa setiap 
orang untuk kafir terhadap Tuhannya. Mereka merasa bebas melakukan 
kezaliman sekehendak hatinya, tanpa ada rasa keadilan dan rasa kasih 
sayang. 

Sebenarnya mereka ini telah melakukan dua kesalahan, kesalahan bagi 
diri mereka sendiri dan kesalahan menyesatkan orang lain. Maka pantaslah 
bila mereka menerima siksaan yang berlipat ganda, siksaan terhadap 
kesesatan sendiri dan siksaan karena menyesatkan orang lain. Oleh karena 
itu, tidak akan ada penolong bagi mereka di akhirat nanti dan tidak ada yang 
akan membebaskan dari siksa Allah. 

(43) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kepada M usa 
kitab Taurat sebagai rahmat baginya dan bagi kaumnya, yang telah lama 
tertindas dan teraniaya di bawah kekuasaan Fir'aun. Di dalamnya terdapat 
hikmah dan hukum yang membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia 
dan akhirat. Di sini tampak perbedaan yang besar dan nyata dalam perlakuan 
Allah terhadap pemimpin-pemimpin dan kaum yang durhaka, sombong dan 
takabur dengan perlakuannya terhadap pemimpin yang saleh dan ikhlas serta 
taat kepada-Nya. 

Kepada golongan pertama, seperti Fir'aun dan kaumnya, diturunkan 
malapetaka dan siksaan sehingga dia ditenggelamkan bersama tentaranya ke 


JUZ 20 28. AL-OAG At 299 


dalam laut. Kepada golongan kedua, seperti Musa, Harun, dan kaumnya, 
diturunkan K itab yang akan menjadi petunjuk bagi mereka dalam menempuh 
kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah sunatullah yang 
berlaku semenjak dahulu kala. Berapa banyaknya umat-umat yang terdahulu 
yang telah dibinasakan-Nya dengan berbagai macam cara seperti yang 
terjadi pada kaum Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan lain-lain. 


UB A1 lb u "JG aga ale Ie P3 3 ESA oa aa de 
SA YAAA dg TEA Sal uan Ai NAN Ia LA 
KA ah Ia DI ad aa) MA aa DSA Tmn ga 

(AB og) (0S HI 3 ea, AE ia IN oa 


Dari Abu Sa''d al-Khudr? bersumber dari Nabi saw, beliau bersabda, 
“Setelah diturunkannya kitab Taurat di atas bumi Allah tidak lagi mem- 
binasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau bumi kecuali penduduk 
negeri yang diubah menjadi kera, mereka adalah orang Bani Israil 
sepeninggal Nabi M usa, lalu Nabi saw membaca ayat ini (al-Oajaj/28: 43). 
(Riwayat al-! #kim) 


Kesimpulan 

1. Fir'aun menganggap dirinya tuhan sehingga ia mengingkari Tuhan yang 
diserukan Musa supaya beriman kepada-Nya. Oleh karena itu, dia 
menyuruh menterinya, H tmn, membangun bangunan yang tinggi untuk 
melihat Tuhan yang diterangkan M usa itu. 

2. Fir'aun dan kaumnya bertambah takabur, durhaka, dan mengingkari 
bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh 
karena itu, Allah menenggelamkannya beserta tentaranya ke dalam laut. 

3. Allah memberi julukan kepada Fir'aun sebagai pengajak manusia ke 
neraka sehingga ia dikutuk Allah di dunia dan di akhirat dan dijauhkan 
dari rahmat Allah. 

4. Allah menurunkan kepada M usa dan kaumnya Bani Israil kitab Taurat 
sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

5. Kitab Taurat adalah kitab suci untuk kaum Nabi M usa (Bani Israil) yang 
berfungsi sebagai petunjuk yang membimbing manusia menuju kebaha- 
giaan di dunia dan akhirat. 


300 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


NABI MUSA MENERIMA TAURAT DIKETAHUI 
NABI MUHAMMAD MELALUI WAHYU 


KA 5 Si ' ne ud 2 Pata Pe ane 
MEA KA AN AYI Kanya Be 


Ab PER PAR AMA, PTELEA Gagah, TN 


Sha, aa OA Pa baja 


FFA KAN 3 SEA ea Sta 
223i aduk Ben 3 KAP Ka ANT 
Pa AANG ha Kepada 13 PNS 
Gua SKALI KA, 
Terjemah 


(44) Dan engkau (M uhammad) tidak berada di sebelah barat (Lembah Suci 
? uw4H ketika Kami menyampaikan perintah kepada M usa, dan engkau tidak 
(pula) termasuk orang-orang yang menyaksikan (kejadian itu). (45) Tetapi 
Kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa 
yang panjang, dan engkau (Muhammad) tidak tinggal bersama-sama 
penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, 
tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul. (46) Dan engkau (M uhammad) tidak 
berada di dekat Tur (gunung) ketika Kami menyeru (M usa), tetapi (K ami 
utus engkau) sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi 
peringatan kepada kaum (Ouraisy) yang tidak didatangi oleh pemberi 
peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. (47) Dan agar 
mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang 
mereka kerjakan, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus 
seorang rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan 
termasuk orang mukmin." 


Kosakata: x #viyan (Ak (al-@ajai/28: 45) 


w #wiyan adalah bentuk dari kata faw-yafw? yang berarti ketetapan yang 
panjang (al-istigimah ma'al al-istigr#r). Bisa juga diartikan dengan diam 
yang cukup lama (bertempat tinggal dan menetap). Rumah disebut juga 
mafwt karena rumah digunakan sebagai tempat tinggal yang memakan 
waktu cukup lama. Bentuk jamaknya adalah al-maf#wi. Dalam Al-Our'an 
Allah berfirman, “Oa an-ntru mafwikum" (al-An'tm/6: 128). (Bahwa 
neraka adalah tempat tinggal mereka). Innahu rabb? afsana mafwaya, 
Y ysuf/12: 23 (dia adalah tuanku yang telah memperlakukanku dengan baik). 
Lafal mafw#t dalam Al-Our'an terulang sebanyak sembilan kali. Sedangkan 
faw dalam berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 14 kali. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 301 


Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang kemukjizatan Nabi Muhammad, 
yaitu dengan wahyu Allah, ia bisa menjelaskan kisah Nabi M usa, padahal 
Muhammad pada saat itu tidak tinggal bersama-sama dengan M usa dan 
kaumnya di Madyan. Nabi Muhammad juga tidak menyaksikan apa yang 
diperbuat oleh kaum Nabi Musa. Akan tetapi, dengan perantaraan wahyu 
yang diterimanya dari Allah, maka Muhammad bisa mengetahui dan 
mengisahkan kembali apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Allah telah mengutus M usa 
sebagai rasul sesudah membinasakan generasi-generasi yang terdahulu dan 
menghapuskan syariat-syariat sebelumnya serta diperlukan seorang nabi 
untuk membimbing manusia guna mengetahui hal-hal yang membawa 
mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ayat-ayat berikut ini menerang- 
kan perlunya Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad saw 
sebagaimana Dia mengutus M usa kepada kaumnya. Hal ini bertujuan agar 
manusia tidak lagi mempunyai alasan dan hujah terhadap Allah, sesudah 
adanya rasul diutus kepada mereka. Rahmat Allah menghendaki tidak akan 
diazab seseorang atau suatu kaum kecuali sesudah Dia mengutus rasul 
kepadanya. 


Tafsir 

(44) Ayat ini menerangkan bahwa M uhammad saw tidak pernah berada 
di sisi sebelah barat Lembah Suci “uw4t tempat Allah mewahyukan 
lembaran-lembaran Taurat kepada M usa. Ketika itu, Allah membebankan 
urusan-urusan kenabian kepadanya. Karena tidak termasuk salah seorang 
dari rombongan 70 orang yang telah terpilih untuk mendengarkan secara 
terperinci hal-hal yang diwahyukan Allah kepada M usa, maka M uhammad 
saw tidak mungkin menerangkan semua itu, kecuali dengan jalan wahyu dari 
Allah. Muhammad saw dapat menyampaikan hal-hal gaib yang telah lama 
terjadi serta tidak disaksikan dan dilihatnya sama sekali, padahal ia adalah 
seorang 'Umm? tidak dapat membaca dan menulis, berada di tengah-tengah 
kaum yang 'umm? pula, dan tidak mengetahui sedikit pun tentang hal-hal 
tersebut. Hal itu merupakan bukti nyata bahwa M uhammad benar-benar nabi 
dan rasul Allah. Semua itu disampaikan dan dikisahkannya melalui peran- 
taraan wahyu dari Allah. Firman A Ilah: 


WA 3 pera, TA Pa Papa 
BMA BEE ES 3 ALLEN, 
Dan mereka berkata, “Mengapa dia tidak membawa tanda (bukti) kepada 
kami dari Tuhannya?” Bukankah telah datang kepada mereka bukti (yang 


nyata) sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? 
(“ th420: 133) 


302 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


(45) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menciptakan generasi demi 
generasi sejak Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad dalam waktu 
yang panjang dan merupakan masa kekosongan, sehingga pengetahuan 
mereka berkurang, akhlak mereka menurun dan telah menjurus kepada 
kehancuran dan dekadensi moral. Pada waktu itu terasa benar perlunya 
diutus seorang rasul untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada 
mereka ke jalan yang benar. Maka diutuslah Nabi Muhammad saw dan dia 
diberitahu oleh Allah keadaan dan ihwal nabi-nabi terdahulu, begitu juga 
keadaan dan hal ikhwal Nabi Musa. Allah juga menerangkan pada ayat ini 
bahwa Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madyan untuk 
menanyakan dan mempelajari kisah Nabi Musa dari orang-orang yang 
menyaksikan kisah itu sendiri. Semua itu diketahui oleh Nabi M uhammad 
dengan perantaraan wahyu yang diturunkan kepadanya. 

(46) Ayat ini menerangkan bahwa Nabi M uhammad tidak berada di dekat 
Gunung Tur pada waktu Allah menyeru Nabi Musa dan ketika terjadi 
munajat antara keduanya. Peristiwa itu diketahui oleh Muhammad dengan 
perantaraan kitab suci Al-Our'an yang diwahyukan kepadanya sebagai 
rahmat Allah yang di dalamnya dibentangkan kisah tersebut. Juga terdapat 
hal-hal yang mendatangkan maslahat dan kebahagiaan bagi mereka di dunia 
dan di akhirat, agar Muhammad memberi peringatan kepada kaum Guraisy 
yang belum pernah memperoleh peringatan sebelumnya. Selain ayat ini 
sebagai dalil yang jelas atas kerasulan M uhammad saw, juga sebagai dalil 
atas kemukjizatan Al-Our'an, karena ia menceritakan peristiwa yang telah 
terjadi beratus-ratus tahun. Padahal Rasulullah tidak menyaksikan peristiwa 
tersebut apalagi hadir di tengah-tengah mereka. 

(47) Ayat ini menerangkan bahwa salah satu hikmah pengutusan 
Muhammad kepada mereka adalah untuk menolak alasan-alasan mereka, 
ketika kelak mendapat azab yang pedih atas kekafiran mereka terhadap 
Allah dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Seandainya M uhammad 
belum diutus sedangkan azab menimpa mereka, tentu mereka akan 
mengemukakan alasan dan hujah. Mereka akan berkata, “Wahai Tuhan 
kami! Kenapa tidak diutus seorang rasul kepada kami sebelum kemurkaan- 
M u menimpa kami, dan azab-M u diturunkan kepada kami, agar kami dapat 
mengikuti petunjuk-petunjuk-M u, mengamalkan ayat-ayat yang ada di 
dalam kitab-Mu yang diturunkan kepada rasul itu, sehingga kami percaya 
atas ketuhanan-M u dan membenarkan rasul yang Engkau utus itu?” 

Oleh sebab itu, jauh sebelum mereka dimurkai dan diazab oleh Allah, 
Muhammad telah diutus kepada mereka untuk memberi peringatan dan 
ancaman dengan kemurkaan dan azab yang akan ditimpakan kalau mereka 
tetap dalam agama nenek moyang mereka, menyembah berhala, memper- 
sekutukan Allah. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi mereka untuk 
mengemukakan alasan-alasan dan hujah. Itulah sunatullah yang berlaku pada 
tiap-tiap umat. Hal ini ditegaskan dalam ayat lain dalam Al-9ur'an seperti 
firman Allah: 


JUZ 20 28. AL-OAG At 303 


«2 


. Aa ». 7 .€- » 12 
IG JAN EL EK GIA GEN 


WS ,E 
Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi per- 
ingatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah 
rasul-rasul itu diutus. Alah M ahaperkasa, M ahabijaksana. (an-N is#/4: 165) 


Dan firman-Nya: 


Na nana AS Lap0 Para 1-2 


ane SA gann ITN BEAN BN di Gas NEnluya 
Pd ?. 90 09 00 S4 
T22 SESI 


Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya 
itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri: dan barang siapa tersesat maka 
sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa 
tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa 
sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-lsr#/17: 15) 


Salah satu hikmat pengutusan para rasul adalah untuk membendung dan 
menolak alasan yang akan dikemukakan mereka. Hikmah diturunkannya 
kitab suci Al-9ur'an juga untuk menolak alasan mereka yang akan mengata- 
kan bahwa mereka tidak beriman karena kitab samawi hanya diturunkan 
kepada dua golongan saja yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman 
Allah swt: 


paka . a35 » :& BP 222 211 Ye - 2 c AAL 1 
Ga aa PBB Erin AE CASN IPA TSS 
(Kami turunkan Al-Our'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, “Kitab itu 
hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Y ahudi dan Nasrani) 
dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” (al- 
An' m/6: 156) 


Kesimpulan 

1. Ketika Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Musa di Lembah 
Suci ? uwt Muhammad saw tidak berada di tempat itu dan tidak pula 
termasuk orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. 

2. Allah telah menciptakan generasi demi generasi sejak Nabi Musa a.s. 
sampai masa Nabi M uhammad dalam kurun waktu yang sangat panjang. 

3. Kisah nabi-nabi terdahulu diperoleh Rasulullah melalui wahyu dari 
Allah dan ia tidak tinggal dan menetap bersama mereka pada waktu itu. 


304 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


4, Pengutusan rasul kepada manusia antara lain untuk tidak memberi 
kesempatan kepada orang kafir dan musyrik mencari berbagai alasan 
atas kekufuran mereka. 


KAFIR MEKAH JUGA MENGINGKARI AL-9UR'AN 


195m : Aa AA AA NA A73 re 
SD KS PENA NN AKA HA" 


CI An anara PD 

sa PNG . (- Fa) Ind . 

Bebe Ge So Yaa Botak “511183 18 55 2x 39 
Pa Penanda, toa sg tag “2m N oep da 6t230 Nata 
AN AN Ope EN UJARA ena 

KATA NN Te CORE ARE NAKAL AAA 

ab MAAN Sasana AAA 


'. 

aa 1 “a34 at 
S5 YAI Kanan eh 

Terjemah 


(48) Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran (A I-Our'an) dari 
sisi Kami, mereka berkata, “Mengapa tidak diberikan kepadanya 
(Muhammad) seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu?” 
Bukankah mereka itu telah ingkar (juga) kepada apa yang diberikan kepada 
M usa dahulu? M ereka dahulu berkata, “(M usa dan Harun adalah) dua pesihir 
yang bantu-membantu.” Dan mereka (juga) berkata, “Sesungguhnya kami 
sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.” (49) Katakanlah 
(M uhammad), “Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi A Ilah yang kitab 
itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al-Our'an), 
niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.” (50) Maka jika 
mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka 
hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat 
daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari 
Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim. (51) Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan 
ini (Al-Our'an) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. 


Kosakata: 


1. Hawihu s!s5 (al-Gajaj/28: 50) 


Kata hawithu merupakan gabungan dua kata yaitu hawt dan xamr?r 
muttaj il dari huwa. Lafal haw#sendiri terbentuk dari kata haw#-yahwi yang 
berarti jatuh dari atas ke bawah. Al-Haw-#berarti ruang yang berada antara 


JUZ 20 28. AL-OAG At 305 


langit dan bumi atau setiap sesuatu yang kosong dan hampa. Bentuk 
jamaknya adalah ahwiyah. Al-Haw# juga diartikan dengan orang yang 
penakut, karena penakut hatinya seakan-akan kosong. Allah berfirman “Wa 
afidatuhum hawz#' (Ibrih?m/14: 43) diartikan dengan akal dan hati yang 
kosong. Al-Haw- berarti juga setiap batas antara dua ruang/tempat seperti 
antara bawah sumur dengan atas sumur, antara lain rumah dengan atapnya. 
Al-M ahw- diartikan dengan ruang kosong antara dua gunung. Kata haw 
dengan berbagai bentuk derivasinya terulang dalam Al-Our'an sebanyak 38 
kali. 

A I-Haw # berarti juga kecintaan dan keinginan seorang manusia terhadap 
sesuatu. Allah berfirman dalam Surah an-N &i' 4/79: 40, “wa naht an-nafs 
'an al-hawt' (dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya). Kata haw - 
lebih banyak digunakan untuk arti kecenderungan hati atau jiwa terhadap 
syahwat. Dinamakan seperti ini karena pemilik hati lebih cenderung kepada 
dunia atau lebih dikenal dengan istilah hawa nafsu yang lebih bernuansa 
negatif. Oleh karena itu, Allah menamai salah satu neraka dengan al- 
H -wiyah (al-@ #ri“ah/101: 9). 

Pada ayat ini, Allah menjelaskan sikap orang-orang kafir terhadap 
kerasulan Muhammad saw. Mereka memintanya untuk mendatangkan 
seperti apa yang Allah berikan kepada Musa dahulu. Akan tetapi, ketika 
mereka ditantang untuk mendatangkan kitab suci selain Al-Gur'an dan 
Taurat yang lebih bisa menjamin kebahagiaan mereka, ternyata mereka tidak 
bisa mendatangkannya. Ini sebagai bukti bahwa pembangkangan yang 
mereka lakukan bukanlah keluar atas nama hati nurani, melainkan hanyalah 
karena terdorong hawa nafsu (al-haw-) belaka. 


2. Wajjalnt W5s4 (al-Oajaj/28: 51) 


Kata wajjalntz merupakan kata yang terbentuk dari kata wajjala yang 
berarti sampai ke tujuan. Wajal juga berarti bersambung yang merupakan 
antonim dari lafal al-fajl. Wajjala juga berarti bersambungnya sesuatu 
dengan cara teratur dan tidak terputus. Dalam hadisnya, Rasulullah melarang 
umatnya untuk melakukan wijal yaitu puasa yang terus menerus. Kata ini 
bisa digunakan dalam fiksi dan non fiksi. Dalam fiksi, misalnya wajaltu 
fulin (aku telah mendatangi si fulan). Al-Waj?lah berarti juga tanah yang 
luas. 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan A I-Our'an secara 
bertahap dalam waktu yang berbeda dan masa yang cukup lama. Namun 
demikian, Al-Our'an tetap tersusun dengan rapi dan serasi. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa tujuan Allah mengutus 
M uhammad ialah untuk menolak alasan-alasan orang-orang Ouraisy ketika 
mereka ditimpa kemurkaan dan azab Allah, mengapa Allah tidak mengutus 


306 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


kepada mereka seorang rasul yang akan mereka taati? Pada ayat-ayat berikut 
ini diterangkan bahwa setelah Rasulullah diutus dan Al-@ur'an diturunkan, 
mereka menentang kedatangan Rasulullah dan mendustakan Al-9ur'an. 
M ereka meminta agar Rasulullah mendatangkan mukjizat seperti mukjizat- 
mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Musa seperti penurunan kitab 
Taurat, tongkat yang berubah menjadi ular, tangan M usa yang bersinar putih 
bersih jika dikeluarkan dari leher baju, dan lain-lain. A Ilah menyuruh Rasul- 
Nya menantang mereka supaya membuat satu kitab yang lebih baik dari 
Taurat dan Al-Guran. Kalau mereka tidak mampu, itu berarti bahwa 
perbuatan mereka hanya didorong oleh hawa nafsu yang menyesatkan. A Ilah 
juga menerangkan bahwa tiadalah Dia menurunkan A I-Our'an itu berangsur- 
angsur kecuali supaya menjadi iktibar dan peringatan kepada mereka. 


Tafsir 

(48) Ayat ini menerangkan bahwa ketika Muhammad diutus kepada 
kaum Ouraisy yang belum pernah didatangi oleh seorang rasul yang dibekali 
kitab suci Al-Gur'an, mereka menyombongkan diri, menentang, dan mem- 
perlihatkan kesesatan. M ereka berkata, “M engapa ia tidak memiliki mukjizat 
sebagaimana halnya Nabi Musa yang diberi mukjizat, seperti tongkat 
menjadi ular, lautan terbelah dengan pukulan tongkatnya, tangannya menjadi 
putih, dinaungi oleh awan, dan lain-lain. Firman A Ilah: 


3 12 x. PN ALA MATA » 12 Gone 
AI LINI GB AN Hae RI ENG 
1s 2 “eat Ca rey 

AAS NA SA GEA 


Maka boleh jadi engkau (Muhammad) hendak Haha sebagian dari 
apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya, karena 
mereka akan mengatakan, “Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta 
(kekayaan) atau datang bersamanya malaikat?” Sungguh, engkau hanyalah 
seorang pemberi peringatan dan Alah pemelihara segala sesuatu. (H ud/11: 12) 


Ucapan kaum Ouraisy itu dijawab bahwa orang-orang yang durhaka dan 
sombong pada masa Nabi M usa telah ingkar kepada mukjizat yang diberikan 
kepada M usa dahulu. Bahkan mereka menuduh M usa dan Harun adalah dua 
ahli sihir yang saling membantu. Apakah orang-orang kafir Mekah akan 
mengikuti apa yang telah diperbuat kaum Nabi Musa? Apakah mereka akan 
mengingkari apa yang didatangkan M uhammad, dan mengatakan bahwa 
M usa dan Muhammad adalah ahli sihir? Apakah mereka juga tidak akan 
mempercayai risalah dan mukjizat keduanya? 

M engenai tuduhan bahwa keduanya adalah ahli sihir pada ayat ini, Said 
bin Jubair, Mujihid, dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan “keduanya adalah ahli sihir” ialah Musa dan Harun. Ini adalah 


JUZ 20 28. AL-OAG At 307 


ucapan orang-orang Yahudi pada permulaan kerasulan. Sedangkan Ibnu 
'Abbzs dan al-! asan al-Bajr? berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
keduanya adalah ahli sihir yaitu Musa dan Muhammad saw, dan ini adalah 
ucapan orang-orang musyrikin bangsa Arab. 

(49) Allah menyuruh Muhammad menantang orang-orang kafir M ekah 
yang mengatakan bahwa M usa dan M uhammad adalah ahli sihir, dan Taurat 
dan Al-Our'an adalah sihir belaka, untuk mendatangkan sebuah kitab dari 
sisi Allah yang lebih memberi petunjuk dan lebih mendatangkan kemaslahatan 
daripada kedua kitab itu. Nabi menegaskan kepada mereka bahwa dia 
bersedia meninggalkan Al-Our'an apabila mereka itu benar dalam pengakuan 
mereka, dan benar-benar dapat mendatangkan kitab yang dimaksud. 

(50) Ayat ini menerangkan bahwa kalau orang-orang musyrik itu tidak 
dapat memenuhi tantangan Nabi mendatangkan kitab dari sisi Allah yang 
lebih menjamin kebahagiaan daripada T aurat dan Al-Our'an, maka itu berarti 
bahwa pembangkangan mereka sesungguhnya hanyalah dorongan hawa 
nafsu belaka, dan mengikuti ajakan setan yang tidak beralasan sama sekali. 
Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan menuruti bujukan 
setan tanpa ada petunjuk dari Allah, adalah orang-orang yang sangat sesat 
bahkan paling sesat. Oleh sebab itu, Allah melarang mengikuti hawa nafsu 
karena akan menyesatkan dari jalan yang benar. Orang-orang yang sesat dari 
jalan Allah akan mendapat azab yang berat, firman A Ilah: 


Ta KAS Na aa Ta 


MAA SE ee JAS SL STA, Ja 


(A lah bean “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena 
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 
hari perhitungan.” (t 4d/38: 26) 


Pada akhir ayat 50 ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan memberi 
petunjuk kepada orang yang zalim dan selalu meninggalkan perintah A Ilah, 
melanggar larangan-N ya, mendustakan rasul-N ya, mengikuti kemauan hawa 
nafsu, dan lebih mengutamakan ketaatan kepada setan daripada ketaatan 
kepada Allah. Orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih 
di akhirat. Firman A Ilah: 


A LAN 3 Ie 


(5 ap NN SG 6: Yan 2s la Da Z .. 
8 Z Cg Ak 


308 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Maka sungguh, mereka (yang disembah itu) telah mengingkari apa yang 
kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak dapat 
(pula) menolong (dirimu), dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, 
niscaya K ami rasakan kepadanya azab yang besar. (al-F urg#n/25: 19) 


Dan firman-Nya: 


4 T 
AN up” AA 2 9 


SAN dede ale CAN ba BANI SE 


Tetapi golongan-golongan (yang ada) saling berselisih di antara mereka: maka 
celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih (Kiamat). 
(az-Zukhruf43: 65) 


(51) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-9ur'an secara 
bertahap, sebagian demi sebagian sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 
digariskan-Nya, agar mudah dibaca, diingat, dipahami, dan bisa memantap- 
kan hati dan menguatkan iman. Ini merupakan jawaban atas permintaan 
orang-orang kafir yang menghendaki Al-Our'an itu diturunkan sekaligus. 
Firman A Ilah: 


PAP £ Au “2. SEA MN AP Pe Daun AL PI Car RA rani 

BB WII — Le TE NA LEIS II ASI 

Ly 231 IG ee 

NAS 

Dan orang-orang kafir berkata, “Mengapa Al-Our'an itu tidak diturunkan 

kepadanya sekaligus?” Demikianlah agar Kami memperteguh hatimu 

(Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil 
(berangsur-angsur, perlahan dan benar). (al-Furgin/25: 32) 


Kesimpulan 

1. Ketika Muhammad saw diutus sebagai rasul dengan dibekali A I-Our'an, 
orang-orang kafir Mekah berkata, “Mengapa tidak diberikan kepada 
Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu. 
Padahal mereka dahulu ingkar kepada M usa bahkan mereka mengatakan 
bahwa M usa dan Harun adalah ahli sihir yang saling membantu. 

2. Nabi Muhammad disuruh Allah menantang mereka agar mendatangkan 
kitab dari sisi Allah yang lebih memberi petunjuk daripada Taurat dan 
Al-Gur'an. Nabi bersedia meninggalkan Al-Our'an untuk mengikuti 
kitab itu jika pengakuan mereka itu benar. 

3. Kalau mereka tidak dapat memenuhi tantangan itu, berarti mereka hanya 
didorong oleh hawa nafsu, bukan karena petunjuk Allah sedikit pun. 
M ereka itu adalah orang-orang yang zalim dan paling sesat. Allah tidak 
akan memberikan petunjuk kepada mereka. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 309 


4. Allah menurunkan Al-Our'an secara berangsur-angsur untuk memberi 
peringatan kepada mereka agar mereka itu mendapat pelajaran darinya. 


SEBAGIAN AHLI KITAB BERIMAN 
SETELAH MENDENGAR AL-9UR'AN 


61? sn entot ada ZA e na Pi era 
PA peran pe 
Pon: “0 “2 Jaa 23 


KANAN ir GEAR Tah HA PB biaa 
Lp 0Gp 3 Pa PU pak ada Pa Gua 
& leg WE Pe APA pede meng Maan 


4 


12 1 (ta AA HA, Fi 
SAE ANE 
Terjemah 


(52) Orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Al-K itab 
sebelum Al-Our'an, mereka beriman (pula) kepadanya (Al-Our'an). (53) Dan 
apabila (Al-Gur'an) dibacakan kepada mereka, mereka berkata, “Kami 
beriman kepadanya, sesungguhnya (Al-Our'an) itu adalah suatu kebenaran 
dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang muslim.” (54) 
Mereka itu diberi pahala dua kali (karena beriman kepada Taurat dan AI- 
Our'an) disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan 
dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah K ami 
berikan kepada mereka. (55) Dan apabila mereka mendengar perkataan yang 
buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami 
dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin 
(bergaul) dengan orang-orang bodoh." 


Kosakata : Y adra'una Bi (al-@ajaj/28: 54) 


Yadra'una adalah bentuk fi'il muxzxi' yang terbentuk dari kata dara'a- 
yadra'u yang berarti menolak, menangkis, dan mendorong. Dalam kata ini 
terkandung makna perbedaan, saling berbantahan dan bermusuhan. Dalam 
berbagai bentuknya, kalimat ini terulang dalam Al-Our'an sebanyak 5 kali. 

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa mereka yang beriman dan 
mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah akan mendapatkan pahala dua 
kali lipat karena kesabaran dan ketabahan mereka yang selalu menolak 
kejahatan dengan memberi maaf, bahkan membalasnya dengan amal 
kebaikan. Mereka adalah para dermawan yang senantiasa menginfakkan 
sebagian rezeki yang dianugerahkan A Ilah kepada mereka. 


310 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menetapkan bahwa Al-Our'an adalah 
wahyu dari-Nya dan tidak berisi kebatilan. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
memperkuat pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa Ahli K itab juga 
percaya kepada Al-Our'an. Bahkan mereka melihat tanda-tanda kebenaran 
dan kecocokan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab mereka. 


Tafsir 

(52) Ayat ini menerangkan bahwa Ahli Kitab yang percaya kepada 
Taurat dan Injil, dan bertemu dengan masa kenabian M uhammad saw, juga 
percaya kepada Al-@ur'an. Mereka menemukan dalam kitab suci mereka 
berita yang menggembirakan tentang Al-Our'an dan kecocokan sifat-sifat 
Al-Gur'an dengan sifat-sifat yang dijelaskan di dalam kitab mereka. Hal ini 
dijelaskan pula di dalam ayat yang lain: 


Be KIE 6353 IYA 533 


Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah, dan 
kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada 
mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah. (? li “lmr4n/3: 199) 


Dan firman-Nya: 
25 POIN S5 Nag GAES 1415 NASA GAN 


Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagai- 
mana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. (al-Bagarah/2: 121) 


(53) Ayat ini menerangkan bahwa apabila Al-Our'an dibacakan kepada 
mereka, mereka mengakui bahwa Al-Gur'an itu benar-benar dari Allah. 
Bahkan, mereka telah membenarkannya sebelum diturunkan karena mereka 
telah menemukan sifat-sifat Muhammad dan sifat-sifat Al-Our'an dalam 
kitab suci mereka. Kepercayaan Ahli Kitab kepada Al-Our'an sudah sejak 
dulu karena nenek moyang mereka membaca uraian tentang sifat-sifat 
Al-Our'an dalam kitab suci mereka. Kebiasaan ini berlaku turun-temurun 
sampai ke anak cucunya jauh sebelum Al-Our'an itu diturunkan. 

(54) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang percaya kepada A I- 
Our'an sesudah mereka percaya kepada kitab-kitab suci sebelumnya, akan 
diberikan pahala dua kali lipat. Pahala atas kepercayaan mereka kepada 
kitab-kitab suci mereka, dan pahala atas kepercayaan mereka kepada Al- 
Our'an. Diperlukan kesabaran dan ketabahan untuk mempertahankan keper- 
cayaan mereka. Fitnah dan cobaan yang harus dihadapi tentu sangat berat, 
bahkan mereka mendapat perlakuan yang tidak wajar karena mereka 
mengikuti M uhammad dan menganut agamanya. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 311 


A da tiga macam orang yang mendapat pahala dua kali lipat sebagaimana 
dijelaskan di dalam sabda Nabi M uhammad: 


la 3 Io 2) agap La A Ki at s Kes ta KA Op AE 


BA aa Da AB Na NUR EN 0 Mean datan 3 PE APE oGN TA NN DATA AA UNA 
S9 jr SM PL Belah IS CNP ala 23X) SN Ag GAB alah 
V 2 - 25 


gi Gal 5 unbk Gas air ada uas ah co AS ai 
(SAN sam Il 08 Sold ly) OA AB 5) 


Tiga golongan orang yang diberi pahala, masing-masing dua kali lipat. 
Seorang Ahli Kitab yang percaya kepada nabinya, kemudian ia mendapati 
masa (M uhammad saw) maka ia beriman pula kepadanya dan mengikutinya 
serta membenarkannya maka baginya dua pahala. Hamba sahaya yang 
menunaikan hak Allah "Azza wa Jalla dan hak tuannya, maka baginya dua 
pahala. Dan seorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan lalu ia 
memberi makan, dan memberinya pendidikan yang baik, kemudian ia 
memerdekakannya lalu menikahinya, maka baginya dua pahala.” (Riwayat 
al-B ukh#? dari Abu M jsa al-Asy'ar?). 


Selain kesabaran dan ketabahan, mereka juga mempunyai beberapa sifat 
yang menjadikan mereka dekat kepada Allah, antara lain: 

1. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Apa yang mereka dengar 
yang menyakitkan hati, berupa cacian dan sebagainya, tidak dibalas tetapi 
disambut dengan tenang bahkan dimaafkan. 

2. Mereka menginfakkan rezeki yang diberikan Allah ke jalan yang benar. 
Mereka memperoleh rezeki juga dengan halal dan baik. Mereka 
mengeluarkan zakat, belanja rumah tangga, bederma untuk pembangunan 
masjid, madrasah, pengajian, pembinaan dan pemeliharaan anak yatim, 
dan lain sebagainya. Dalam firman-N ya: 


Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah. (al-B agarah/2: 195) 
Dan firman-Nya: 
Pa beee  KAA TN GE 


Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik. (al-B agarah/2: 267) 


(55) Ayat ini menerangkan tentang sifat yang ketiga dari orang-orang 
yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu apabila mereka mendengar 


312 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


perkataan yang tidak bermanfaat, baik mengenai urusan dunia maupun 
akhirat, seperti cacian, cemoohan, dan sebagainya, mereka berpaling dan 
tidak melayaninya. Apabila mereka diperlakukan kasar atau disakiti dengan 
kata-kata atau perbuatan, mereka tidak membalasnya dengan tindakan 
serupa. Akan tetapi, mereka menghadapinya dengan tenang dan berkata, 
“Bagi kami amal-amal kami, kamu tidak akan diberi pahala dan tidak pula 
diganjar karenanya. Bagimu amal-amalmu, kami tidak akan menuntut sedikit 
pun dari perbuatan itu, dan tidak akan berusaha membalasnya. Kedamaian 
atasmu, kami tidak ingin berbuat sebagaimana kamu berbuat.” Firman A Ilah: 


Or 


at PI Pang pA AKG 2 
CA PIA IK BRA IN, 


Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila 
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan 
yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. (al- 
Furg4n/25: 72) 


Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak bahwa telah berkunjung kepada 
Rasulullah di Mekah dua puluh orang lebih dari kaum Najara Habasyah 
setelah mendengar berita tentang beliau. Mereka menemui Nabi di dalam 
masjid, kemudian mereka duduk bersama-sama. Di sekeliling Ka'bah pada 
waktu itu tokoh-tokoh kaum Ouraisy sedang duduk berkumpul. Rasulullah 
kemudian menyeru kaum Najara Habasyah untuk beriman kepada Allah dan 
membacakan kepada mereka Al-Gur'an. Setelah mereka mendengar ayat- 
ayat Al-Our'an, mereka menangis tersedu-sedu dan dengan spontan beriman 
kepada Allah serta percaya kepada beliau dan membenarkannya. Mereka 
mengetahui bahwa sifat-sifat yang mereka saksikan pada diri Rasulullah 
sama dengan sifat-sifat yang telah diterangkan di dalam kitab suci mereka. 

K etika meninggalkan Nabi Muhammad, mereka dicegat oleh Abu J ahal 
bin Hisyim dan beberapa orang Guraisy dan mereka mengatakan, “Semoga 
Allah menggagalkan niatmu, kalian diutus oleh teman-teman kalian hanya 
untuk mengetahui sifat-sifat pribadi Muhammad lalu memberitahukan 
kepada mereka. Akan tetapi, kenyataannya kalian sudah terpengaruh lalu 
meninggalkan agama kalian dan membenarkan apa yang dikatakan 
Muhammad. Kami tidak melihat ada rombongan yang lebih bodoh dari 
kalian.” M endengar kata-kata pedas dan tajam dari Abu Jahal bin Hisy.m, 
mereka menjawab, “Selamat tinggal buat kamu, kami tidak akan membalas 
dan berbuat jahat kepadamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal- 
amalmu." 


Kesimpulan 
1. Para Ahli Kitab yang percaya kepada kitab suci mereka, percaya pula 
kepada Al-Our'an. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 313 


2. Apabila Al-Our'an dibacakan kepada mereka, segera mereka beriman 
dan berikrar bahwa Al-Gur'an itu adalah suatu kebenaran yang datang 
dari A lah, yang mereka percayai sejak dahulu. 

3. Mereka diberi pahala dua kali lipat karena kesabaran mereka menolak 
kejahatan dengan kebaikan dan membelanjakan rezeki di jalan Allah. 

4. Apabila mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka tidak 
melayaninya dengan perkataan senada karena mereka percaya bahwa 
setiap amal perbuatan seseorang ada pertanggungjawaban di sisi A Ilah. 


HANYA ALLAH YANG DAPAT MEMBERI HIDAYAH 


aa KEK GNI 23 SEA 
2 ey PN 


KAKAK Dena SERA Pa 
Oa AR SAY 
Terjemah 


(56) Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 
orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau 
menerima petunjuk. (57) Dan mereka berkata, “Jika kami mengikuti 
petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.” 
(Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka 
dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu 
buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki 
(bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 


Kosakata: Nutakha”af 11-52 (al-Gajai/28:57) 


Kata nutakha af terambil dari kata kha'ifa-yakh afu-khi fan yang berarti 
mencabut atau mengambil dan merampas sesuatu dengan cepat. Kha'afa 
juga diartikan dengan mendengar secara sembunyi-sembunyi. Allah 
berfirman “Ill- man kha'ifa al-khafah” (aj-t4#ff#t/28: 10). Juga diartikan 
dengan menyambar atau merampas seperti dalam firman Allah “yakdul- 
barg yakh'afu abi rahum" (al-Bagarah/2: 20). Rasulullah dalam hadisnya 
bersabda, “Naht "an al-M ujafimah wa al-kha'if”. Khafah di sini diartikan 
dengan daging yang didapatkan dari hasil buruan serigala atau sejenisnya. 
Oleh karena itu, serigala dikenal dalam sebutan Arab dengan kha'if. Begitu 
juga sabda Nabi, “L ttuYarrimu al-kha fah.” Ini diartikan dengan air susu ibu 


314 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


yang dihisap dengan cepat oleh si bayi. Dari beberapa pengertian di atas, 
kata yang terbentuk dari rangkaian huruf kha', 'a', dan fa' mengindikasikan 
adanya kecepatan dalam mengambil sesuatu. 

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir 
Mekah yang merasa ketakutan jika mereka mengikuti agama Nabi 
M uhammad. Ketakutan mereka karena khawatir akan diambil (diusir) dari 
kampung halamannya atau mereka akan mendapatkan perlakuan yang 
semena-mena (intimidasi) dari para pembesar @Guraisy. Hal tersebut 
merupakan alasan yang tidak bisa diterima akal sehat, karena hanya takut 
diusir dan diintimidasi mereka menolak dakwah M uhammad dan mereka 
lebih takut kepada manusia dibandingkan dengan penciptanya. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Ahli K itab, Y ahudi dan Nasrani, 
yang percaya kepada kitab suci mereka, juga percaya kepada M uhammad 
dan kitab Suci Al-Our'an yang dibawanya setelah mereka mendengar 
beritanya dan melihat dari dekat sifat-sifatnya yang sama dengan sifat-sifat 
yang ada di dalam kitab-kitab samawi mereka. Ayat-ayat berikut ini 
menerangkan bahwa petunjuk itu mutlak hanya dari A Ilah. Muhammad tidak 
dapat memaksakan seseorang untuk mematuhi dan menaati petunjuk Al- 
Our'an yang diturunkan kepadanya, bagaimana pun ia mengusahakannya. 


Sabab Nuzul 

Abu IsY4g az-Zajjaj berkata, “Para mufasir sepakat bahwa ayat 56 ini 
diturunkan mengenai diri Abu ? Hib. Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmi& 
dan al-Baihagi dari Abu Hurairah bahwa ketika Abu ? Hib (paman Nabi) 
dalam keadaan sakaratulmaut, Nabi saw mendatanginya dan berkata, “W ahai 
paman, ucapkanlah “L& il:ha illallth” saya akan menjadi saksi bagimu di 
hari Kiamat nanti di sisi Allah.” Abu ? Hib menjawab, “A ndaikata saya tidak 
akan dicemoohkan oleh kaum Ouraisy yang akan mengatakan, 'Tidak ada 
yang bisa membawanya (menurut kemauan kemenakannya) kecuali karena 
keluh-kesah dan penderitaannya menghadapi maut itu', niscaya saya akan 
menyambut baik ajakanmu itu,” maka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(56) Ayat ini menerangkan bahwa M uhammad tidak dapat menjadikan 
kaumnya untuk taat dan menganut agama yang dibawanya, sekalipun ia 
berusaha sekuat tenaga. Ia hanya berkewajiban menyampaikan dan hanya 
Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-N ya. 
Dia yang mempunyai kebijaksanaan yang mendalam dan alasan yang cukup. 
Hal tersebut ditegaskan pula pada ayat lain di dalam Al-@ur'an. 


ten 


NS 2 oh et! 2 ANA Pi 21 
KE AAN AN Hn DEA 


JUZ 20 28. AL-OAG At 315 


Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat 
petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki. (al-Bagarah/2: 272) 


Dan firman-N ya: 
2, 22 Pad PP UP -& PN, A5, , 
Ora En ai EN K3 


Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat 
menginginkannya. (Y Usuf/12:103) 


Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui siapa 
orang-orang yang bersedia dan pantas menerima hidayah itu. Di antara 
mereka ialah orang-orang Ahli Kitab yang pernah dikisahkan peristiwanya 
pada ayat-ayat yang lalu. Sebaliknya orang-orang yang tidak bersedia 
menerima hidayah seperti beberapa kerabat Nabi, maka hidayah tidak akan 
diberikan kepada mereka. 

(57) Diriwayatkan oleh Ibnu Jar?r dari Ibnu "Abb4s bahwa ayat ini turun 
berkenaan dengan al-! tis bin Ufman bin "Abd Man#f ketika ia dan 
beberapa orang Ouraisy lainnya mendatangi Nabi saw dan mereka berkata 
kepada Nabi, "Kami telah mengetahui bahwa apa yang engkau katakan itu 
benar. Akan tetapi, yang menghalangi kami mengikuti agamamu ialah 
orang-orang A rab yang akan memusuhi dan mengusir kami dari negeri kami, 
dan kami tidak mempunyai kesanggupan sedikit pun untuk melawan 
mereka." 

Ayat ini menerangkan bahwa sebagian orang musyrik M ekah menge- 
mukakan alasan yang tidak dapat diterima oleh pikiran yang sehat. M ereka 
berkata, “Jika kami mengikuti petunjuk yang diberikan Muhammad kepada 
kami, dan agama yang diturunkan kepadanya, kami khawatir akan diusir dari 
negeri kami. Orang-orang musyrik serta tokoh-tokoh bangsa Arab juga akan 
memusuhi kami dengan kekerasan sedang kami tidak mampu melawan 
mereka.” Dengan peringatan ini tampak bahwa mereka lebih takut kepada 
makhluk daripada Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka tidak pernah 
membayangkan azab yang akan ditimpakan kepada mereka. 

Mereka lupa bahwa mereka berada di daerah Haram yang sangat 
dihormati sejak dahulu kala, aman dan mendapat aneka macam rezeki dan 
buah-buahan. Apakah mereka mengira akan tetap aman dan sejahtera di 
daerah Haram yang aman itu kalau mereka tetap dalam kekafiran dan 
kemusyrikan. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak mengetahui dan 
menyadari nikmat dan azab Allah yang akan diberikan kepada setiap orang 
sesuai dengan amal baik dan buruk mereka. 

M ereka seharusnya mengetahui bahwa rezeki yang berlimpah itu datang 
dari Allah. Oleh karena itu, Dialah yang patut ditakuti dan ditaati bukan 
manusia, makhluk yang lemah dan serba kekurangan. 


316 28. AL-9AG Ad JUZ 20 


Kesimpulan 

1. Tidak ada yang dapat memberi taufik dan hidayah kepada seseorang 
sehingga ia beriman. Hanya Allah yang dapat memberikannya kepada 
orang yang dikehendaki-N ya. 

2. Mereka yang tidak percaya kepada M uhammad dan Al-9ur'an menge- 
mukakan berbagai alasan, seperti ketakutan mereka akan dimusuhi orang 
Arab lainnya jika mereka mengikuti petunjuk Muhammad dan memeluk 
agama yang dibawanya. 

3. Mereka lupa bahwa rezeki berlimpah yang dimilikinya, dan buah-buahan 
yang berasal dari pohon-pohon yang beraneka ragam, merupakan nikmat 
dari A Ilah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. 

4. Allah-lah Tuhan Yang M ahakuasa yang lebih pantas disembah daripada 
manusia, makhluk yang lemah. 


ALLAH AKAN MEMBINASAKAN UMAT 
YANG MENDUSTAKAN RASULNYA 


3g #7 sE Pa Ba” P 
Pe 2 (Oa YAanPA 1119 LD An tatga 2 (AB Ce 
se Pe ON panen Jan : Kai 9 
AA PK SAP sa Pe NA 
AAe sae pan ea PAGI OA 
39125, IN 
SAAGA tas 

Terjemah 


(58) Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang sudah bersenang-senang 
dalam kehidupannya yang telah Kami binasakan, maka itulah tempat 
kediaman mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali sebagian 
kecil. Dan Kamilah yang mewarisinya.” (59) Dan Tuhanmu tidak akan 
membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di 
ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka: dan tidak 
pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri: kecuali penduduknya 
melakukan kezaliman. 


Kosakata : Bairat w—”l- (al-Gajai/28: 58) 


Kata ba'irat adalah fi'il mixi, yaitu ba'ira-yab'aru-ba ran yang mempu- 
nyai banyak arti, antara lain: menyalahgunakan kenikmatan, meremehkan, 
tidak mensyukuri, menyombongkan. Kata ini pada ayat 58 mengungkapkan: 
wa kam ahlakna min garyatin ba'irat ma''syataha artinya: Dan betapa 
banyak (penduduk) negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupan- 


JUZ 20 28. AL-OAG At 317 


nya yang telah Kami binasakan. Mereka menyalahgunakan kenikmatan 
hidup dan tidak mensyukurinya, seperti Bani "Ad, Bani Samud, Kaum Lut, 
dan lain-lain. Kesalahan mereka adalah menyalahgunakan kenikmatan dari 
Allah dan menentang ketentuan-Nya. Sedangkan apabila penduduk suatu 
negeri beriman dan bertakwa, Allah pasti melimpahkan berkah dari langit 
dan bumi kepada mereka (al-A 'r4#/7: 96) 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa nikmat dan rezeki yang 
berlimpah ruah telah diberikan kepada penduduk M ekah meskipun di antara 
mereka ada yang enggan mengikuti ajakan Rasulullah. Ayat-ayat berikut ini 
mengisahkan umat-umat terdahulu yang telah diberi kesenangan hidup, 
tetapi mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka, sehingga 
Allah mencabut nikmat itu dan menimpakan azab kepada mereka. 


Tafsir 

(58) Banyak penduduk negeri yang semula hidup bersenang-senang 
dengan kekayaan berlimpah ruah, tetapi karena mereka selalu membuat 
kerusakan dan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah menghancurkan 
negeri mereka dan hanya sedikit saja rumah-rumah mereka yang tersisa. 
Padahal Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri selama penduduk 
negeri itu berbuat kebaikan, firman A lah: 


GEA ia SI NP 3 


Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama 
penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. (H ud/11: 117) 


Setelah kaum itu hancur, maka tempat tinggal mereka menjadi gersang 
dan tidak dimakmurkan lagi, hingga negeri itu kembali kepada pemiliknya 
yang hakiki, yaitu A Ilah. Firman Allah: 


(Opa Ya PRA ANK ALA AL NN 20 AKA IR 
JAS NA NA KN AS 
pet 1 


LEAN SEN AN ANA 3 


Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, 
karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan 
ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an-N aX1/16: 112) 


318 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


(59) Ayat ini menerangkan bahwa sesuai dengan sunah-N ya, Allah tidak 
pernah membinasakan suatu kota, kecuali terlebih dahulu mengutus seorang 
rasul ke kota itu untuk membacakan kepada penduduknya ayat-ayat A Ilah 
yang berisi kebenaran. Rasul itu ditugaskan untuk menyeru dan memberi 
peringatan kepada mereka supaya mereka itu beriman kepada Allah, namun 
mereka tidak mengindahkannya. Firman A Ilah: 


»X K2 2 tg a02 
Ipa SL GaioIaa Es 


Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-1sr#/17: 
15) 


Sesudah Allah mengutus rasul untuk membimbing penduduk kota itu ke 
jalan yang lurus, memberi petunjuk kepada kebenaran, tetapi mereka tetap 
melakukan kezaliman dan mendustakan rasul, mengingkari ayat-ayat-N ya, 
maka Dia akan membinasakan kota itu beserta penduduknya. 

Pembinasaan umat secara besar-besaran sebagaimana terjadi pada umat- 
umat terdahulu tidak terjadi pada umat Nabi M uhammad. Beliau adalah nabi 
terakhir yang diutus bagi seluruh alam, sehingga pembinasaan total sudah tidak 
terjadi lagi. Yang ada hanyalah pembinasaan parsial atau lokal seperti bencana 
penyakit, bencana alam, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. 

Pengutusan Muhammad saw sebagai nabi terakhir berarti Allah tidak akan 
mengutus nabi atau rasul setelah beliau. Sedangkan tugas-tugas dakwah dan 
tanggung jawab memberi peringatan kepada umat terletak di pundak para ulama. 


Kesimpulan 

1. Penduduk negeri yang hanya bersenang-senang dalam kehidupan 
dibinasakan Allah, sehingga negerinya hancur dan tidak dihuni lagi, 
maka Allah sebagai Pewarisnya. 

2. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri, kecuali lebih dahulu 
mengutus rasul membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, tetapi 
penduduk negeri itu mengingkari dan mendustakannya. 

3. Nabi yang terakhir Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam 
sehingga Allah tidak lagi mengirim rasul dan juga tidak terjadi 
pembinasaan total. Yang ada hanyalah pembinasaan lokal seperti 
penyakit dan bencana alam, dan tugas dakwah serta memberi peringatan 
dibebankan kepada para ulama. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 319 


NIKMAT DUNIAWI 
HANYALAH KESENANGAN SEMENTARA 


. 3 an tana)arn / rn ph 2 4 G vata 
Ye Pita La An TA 
baka On £ Ca. MEN, Nata PAMA Eaan aa 

32 
C3 
OA 
Terjemah 


(60) Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada 
kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya: sedang 
apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu 
mengerti? (61) Maka apakah sama orang yang Kami janjikan kepadanya 
suatu janji yang baik (surga) lalu dia memperolehnya, dengan orang yang 
Kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi: kemudian pada hari 
Kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)? 


Kosakata: AI-M urcar3n Pe) (al-@ajai/28: 61) 


Kata mufxar?n adalah bentuk jamak dari murear yaitu isim maf' ul (yang 
dikenai pekerjaan). Berasal dari fi'il #axara-yaYxuru-Yaxran artinya: datang 
atau hadir, yaitu fi'il lazim atau kata kerja intransitif (tidak mempunyai 
maf'ul atau objek). Kemudian diubah menjadi bentuk transitif (fi'il 
muta'addi) dengan ditambahkan di depannya huruf hamzah (s) sehingga 
menjadi afxara-yuYsiru-iYxtran artinya mendatangkan atau menghadirkan. 
Setelah dibentuk menjadi isim maf'ul yaitu mufxar maka berarti yang 
didatangkan atau dihadirkan. Pada ayat 61 lengkapnya firman Allah yang 
artinya: kemudian pada hari Kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret 
(ke dalam neraka), karena memilih kesenangan duniawi dan tidak menaati 
ketentuan Allah. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Allah tidak akan menghancur- 
kan suatu kaum tanpa terlebih dahulu mengutus seorang rasul, dan penduduk 
negeri itu sendiri melakukan kezaliman. Ayat-ayat berikut ini menjelaskan 
bahwa kesenangan dunia sifatnya sementara sedangkan kehidupan akhirat 
jauh lebih baik, serta kekal dan abadi. 


Tafsir 
(60) Ayat ini menerangkan bahwa apa yang diberikan Allah bagi manusia 
baik berupa harta benda maupun keturunan hanya merupakan kesenangan 


320 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


duniawi. Kehidupan dunia dengan segala perhiasannya belum tentu 
menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka. Sebaliknya, pahala yang 
ada di sisi Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-N ya yang taat adalah 
lebih baik, karena yang demikian itu kekal dan abadi. Berbeda dengan 
kesenangan duniawi yang dipujanya karena waktunya terbatas sekali, dan 
sesudah itu habis dan punah. Firman A Ilah: 


anto hg» d 
(AI Ra Kel 


Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. (? li 
“1mr4n/3: 198) 


sah 1 24 2» 
Sail Kel AE AS 


Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. (an-N aY1/16: 96) 


Pd TI Len bear AG, 5, 5 NP, 
FI KG LN IU SI AA kn, 
KARYA 


Dan kehidupan dunia ini hanya senda-gurau dan permainan. Dan 
sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya 
mereka mengetahui. (al-'A nkabut/29:64) 


ON Ob 33 


Sedangkan kamu nyaa kafir) memilih kehidupan dunia, padahal 
kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. (al-A "14787: 16-17) 


Ayat ini ditutup dengan pertanyaan yang bernada ejekan sekaligus per- 
ingatan dari Allah. Mengapa mereka tidak mau menggunakan akalnya, dan 
berpikir secara mendalam sehingga mereka mengetahui mana yang baik dan 
mana yang tidak. Apakah menurut mereka kehidupan dunia dengan segala 
kenikmatannya yang fana dan bisa dinikmati dalam waktu yang sangat 
singkat lebih baik daripada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu. 

(61) Ayat ini dimulai dengan pertanyaan untuk meyakinkan agar orang- 
orang kafir itu dengan penuh kesadaran berpikir dan membandingkan 
tentang mana yang lebih baik. Apakah orang-orang yang dijanjikan Allah 
apabila mereka taat dan menuruti perintah dan menjauhi larangan-N ya akan 
dikaruniai nikmat di akhirat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar 
oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang dan mereka 
benar-benar memperolehnya di akhirat. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 321 


M ana yang lebih baik antara orang yang taat menjalankan perintah Allah 
dan menjauhi larangan dengan orang yang memilih kesenangan duniawi 
tetapi tidak menaati perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan-N ya. 
Menurut akal yang sehat, tentu golongan pertama lebih baik dari golongan 
kedua. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir diberi kesenangan duniawi, 
tetapi di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Firman A Ilah: 


CA EA AI 


Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. 
(al-Furgn/25: 66) 


Sedang orang mukmin yang sabar dan tabah menghadapi berbagai cobaan 
dunia, karena yakin akan janji Allah, di akhirat nanti mereka dimasukkan ke 
dalam surga. Firman A lah: 


Jera AANG 3 AA Br AA Aa Pa Sa 21 
Penghuni-penghuni surga pada hari itu “tina baik tempat tinggalnya dan 
paling indah tempat istirahatnya. (al-Furg#n/25: 24) 


Pa 


1, 13 age c 1 PE EA ATA 


Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa (ialah 
seperti taman), mengalir di bawahnya sungai-sungai: senantiasa berbuah dan 
teduh. (ar-Ra'd/13: 35) 


Kesimpulan 

1. Apa yang diberikan Allah kepada manusia merupakan kenikmatan hidup 
di dunia dan perhiasannya, sedang pahala di sisi Allah adalah lebih baik 
dan kekal. 

2. Surga yang dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang bertakwa adalah 
lebih baik dari kemewahan yang diperoleh orang-orang kafir di dunia 
yang mengakibatkan mereka diseret ke dalam neraka. 


322 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


PERTANGGUNGJAWABAN ORANG YANG 
MEMPERSEKUTUKAN ALLAH DI HARI KIAMAT 


Ae KETS Oia Pad SG Ka SPK, AA 

Aa GP . TAKE 2 » 239 

pa ur LA 5 2 "NA Kusus sa 25 ta, Hi 

GEA P3 9 Haa OBNGT,S SA 
sn ea 27 


22 ad RA bian 56 
13 Has, Bean ag ss MAP: $-z 
PA aa Ha PNY Na BONEKA Gea 


PA bag 


SANA AA 
Terjemah 


(62) Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka dan 
berfirman, “Di manakah sekutu-sekutu-K u yang dahulu kamu sangka?” (63) 
Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya 
Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu: kami telah 
menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, kami menyatakan 
kepada Engkau berlepas diri (dari mereka), mereka sekali-kali tidak 
menyembah kami." (64) Dan dikatakan (kepada mereka), “Serulah sekutu- 
sekutumu,” lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambut- 
nya, dan mereka melihat azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka 
dahulu menerima petunjuk. (65) Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) 
menyeru mereka, dan berfirman, “Apakah jawabanmu terhadap para rasul?” 
(66) Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena 
itu mereka tidak saling bertanya. (67) M aka adapun orang yang bertobat dan 
beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk 
orang yang beruntung. 


Kosakata: Taz'umuna 0425 (al-Oajaj/28: 62) 


K ata taz'umyna adalah fi'il muxt#ri' dengan wau jama' sebagai fil. Fi'il 
za ima-yaz amu-za' man artinya berdalih, berkata, menduga, atau mengira. 
Ungkapan kuntum taz'umuna artinya: dahulu kamu mengatakan, atau dulu 
kamu mengira. Pada ayat 62 ini, Allah memperingatkan kepada manusia 
akan datangnya hari di mana dipertanyakan tentang mana peran berhala- 
berhala dan benda-benda lain yang ketika di dunia dianggap sebagai tuhan. 
Allah menanyakan kepada orang-orang musyrik, “Mana bantuan dan 
pertolongan sekutu-sekutu itu terhadap penderitaan kamu di akhirat, ternyata 
tidak ada sama sekali.” Maksud ayat ini adalah Allah memperingatkan kita 


JUZ 20 28. AL-OAG Ad 323 


semua supaya tidak membuat sekutu bagi Allah karena syirik itu dosa besar 
yang tidak ada gunanya sama sekali dan hanya merusak akidah saja. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa kenikmatan hidup duniawi 
dan perhiasannya yang tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah dan 
syukur kepada-Nya menjadi bencana bagi orang-orang kafir di akhirat, azab 
yang pedih akan menimpa mereka. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan 
tentang penghinaan yang dialami orang kafir ketika ditanya beberapa 
pertanyaan yang terkait dengan berhala-berhala yang mereka sembah 
sebagai tuhan, namun pertanyaan itu tidak dapat dijawab sama sekali. K etika 
mereka ditimpa bahaya, tidak seorang pun yang dapat menolong mereka dan 
melepaskan kesusahan yang dialaminya. Mereka mengingkari dan tidak 
mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. 


Tafsir 

(62) Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw untuk memperingat- 
kan kaumnya tentang hari ketika Allah memanggil orang-orang yang me- 
nyesatkan dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah akan 
berkata kepada mereka, “M ana sekutu-sekutu-K u? Mana malaikat, jin, dan 
berhala-berhala yang kamu anggap sekutu-sekutu-Ku di dunia? Dapatkah 
semuanya itu melepaskan dari azab yang menimpamu?" Tentu tidak. Hal ini 
dikemukakan sekedar penghinaan kepada mereka. Sejalan dengan ayat ini 
Allah berfirman: 


(d - » » - nd 
121 -A oA 2 ce, Y 2 GA TA s£ erna Eh Pi (A2 2 
Spa yakin : PG PANEN bca 
Ah 2 emban Gaga IE ia Lohan Bae on LIL Neha 
aa AN Kaka HI GE SS SGAN 4 Sah 


ALE NA 
Ugal 7 la 


Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Kami sebagaimana 
Kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah Kami karuniakan 
kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia). Kami tidak melihat 
pemberi syafaat (pertolongan) besertamu yang kamu anggap bahwa mereka 
itu sekutu-sekutu (bagi Allah). Sungguh, telah terputuslah (semua pertalian) 
antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka 
(sebagai sekutu A lah). (al-A n' im/6: 94) 


(63) Ayat ini menerangkan jawaban para penyesat dan pengajak kepada 
kekafiran yang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawabnya menyesat- 
kan orang lain. M ereka telah dipastikan mendapat kemurkaan dan yang telah 
mendapat ancaman dari Allah dengan firman-N ya: 


324 28. AL-9AG Ad JUZ 20 


£ 


TA “2 AA pg ata Me Para GUI 


Pasti akan Aku penuhi Hera Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. 
(as-Sajdah/32: 13) 


Para pengajak kepada kekafiran itu akhirnya masuk ke dalam neraka. 
Mereka berkata, “Wahai Tuhan kami, mereka itulah yang telah kami 
sesatkan sebagaimana kami juga sesat. Kami sekadar mengajak mereka lalu 
mereka mengikuti ajakan kami yang menyesatkan itu dengan kemauan 
sendiri. Tidak ada paksaan sama sekali dari kami.” Ketika mereka diajak 
untuk beriman kepada Allah, mereka tidak menghiraukannya sama sekali 
padahal ajakan itu adalah ajakan yang sebenarnya. Peristiwa semacam ini 
sama dengan peristiwa yang akan terjadi di akhirat yaitu dialog antara setan 
dengan manusia yang telah disesatkannya, sebagaimana firman A Ilah: 


BAL 


HA er AN ALDI, 

Lan an En Aa MP 

Pa NE Men en an LL 
PN N Gonna 


Dan setan berkata ketika perkara (hisab) telah diselesaikan, “Sesungguhnya 
Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah 
menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan 
bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu 
mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi 
cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak 
dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu 
mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” Sungguh, orang yang 
zalim akan mendapat siksaan yang pedih. (Ibr4h?m/14: 22) 


Pembelaan diri setan dengan mengatakan bahwa orang yang sesat itu 
mematuhi ajakannya dengan kemauan mereka sendiri, bukan tekanan 
darinya karena ia tidak punya kekuasaan atas manusia, dikuatkan oleh 
firman Allah kepada Iblis: 


Bean DAA FN AI 


Sesungguhnya kamu (Iblis) tidak kuasa atas hamba-hamba-Ku, kecuali 
mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. (al-! ijr/15: 42) 


JUZ 20 28. AL-OAG At 325 


Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu menyatakan tidak bertanggung 
jawab kepada Allah atas perbuatan pengikut-pengikutnya, dengan alasan 
bahwa mereka tidak menyembah kepada-Nya tetapi kepada berhala-berhala. 
Kejadian seperti ini disebutkan dalam ayat yang lain yaitu firman Allah: 


2 TA rere ra SPA O PI Man » Bon Are? 
LAN SE DIENGEN AAN GAN AN GAN ASI 


(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang 
yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan (ketika) segala hubungan 
antara mereka terputus. (al-B agarah/2: 166) 


(64) Pada ayat ini diterangkan bahwa mereka yang menyekutukan Allah 
dengan tuhan-tuhan dan sembahan-sembahan lain di dunia, disuruh 
memanggil tuhan-tuhan mereka yang dijadikan sekutu Allah untuk menolak 
azab yang menimpa mereka. K etika mereka memanggilnya, berhala-berhala 
itu tentu tidak bisa menjawab karena tidak berdaya sedikit pun. Hal ini 
dilakukan hanya untuk memperlihatkan kebodohan mereka yang disaksikan 
oleh segenap penghuni akhirat. M ereka yang memanggil dan yang dipanggil 
yakin bahwa mereka akan diseret ke neraka karena dosa-dosa mereka, dan 
mereka sudah tidak dapat mengelak dan lari ke tempat lain, sebagaimana 
firman Allah: 


Ca aan Lan NN TANI NPa ag serat TPA DANA 
Ba AL dangan yA KN alas EN Goa Padi l2 
Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa 


mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat 
berpaling darinya. (al-K ahf/18: 53) 


Setelah menyaksikan azab yang akan menimpa mereka, ketika itu mereka 
menyesal seandainya dahulu ketika masih hidup di dunia mereka menerima 
petunjuk dan beriman kepada Allah. Akan tetapi, pengandaian itu hanya 
merupakan angan-angan yang tidak mungkin terlaksana. 

(65-66) Sesudah dinyatakan kepada mereka bahwa tindakan mereka 
mempersekutukan Allah adalah sesat, maka sebagai cercaan atas perbuatan- 
nya, itu pada ayat ini ditanyakan kepada mereka tentang bagaimana cara 
mereka menyambut seruan para rasul untuk membersihkan diri dari 
penyembahan berhala, dan mengajak berakidah tauhid, mengesakan Allah. 
Mereka diam seribu bahasa, tidak dapat mengemukakan sedikit pun alasan 
sebagai jawaban dari pernyataan yang dilontarkan. Mereka bingung tidak 
tahu apa yang mesti dikatakan. Oleh karena itu, mereka saling bertanya, 
seperti orang yang sedang menghadapi kesulitan. M ereka tertunduk karena 
malu dan menyesal. Apabila para rasul tidak dapat menjawab pertanyaan 
yang dimajukan kepadanya tentang jawaban dan sambutan kaumnya 
mengenai seruannya kepada mereka, tentu orang-orang yang sesat dan 


326 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


menyesatkan di dunia yang tidak mengindahkan seruan nabi-nabi lebih 
cemas lagi. Firman Allah: 


— 


SAB SE BAN EL AIA LA 


(Ingatlah) pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia 
bertanya (kepada mereka), “Apa jawaban (kaummu) terhadap (seruan)mu?” 
Mereka (para rasul) menjawab, “Kami tidak tahu (tentang itu). 
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib.” (al- 
M #idah/5: 109) 


(67) Betapapun banyaknya dosa seseorang, termasuk menyekutukan 
Allah yang merupakan dosa yang paling besar, bila ia tobat dan kembali 
kepada kebenaran, serta beribadah kepada-Nya, membenarkan nabi-N ya, 
mengerjakan perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-Nya, tentu ia 
termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia di akhirat. 
K ejahatannya diganti oleh Allah dengan kebajikan. Ia mendapat karunia dan 
masuk ke surga yang penuh nikmat. Ia tinggal di dalamnya kekal untuk 
selama-lamanya, Te abg firman Allah : 


PA Ya tata “Su AN eta pe obor Ir 
LANANG ET AG Aa, 


Pat KA ARA 1 LA 2Go 


See ? Ke HS DE EU 


“9 


IN obe me man aa AAe PUNK CA AE Ap 
OK Gita 


Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain 
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina: dan barang siapa melakukan demikian itu, 
niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan 
azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam 
keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan 
mengerjakan kebajikan: maka kejahatan mereka diganti Allah dengan 
kebaikan. A Ilah M aha Pengampun, M aha Penyayang. (al-F urg#n/25: 68-70) 


Kesimpulan 

1. Pada hari Kiamat, Allah akan memanggil orang-orang yang menye- 
kutukan Allah bersama benda-benda seperti berhala yang dijadikan 
sekutu-N ya. Kemudian mereka menjawab inilah orang-orang yang telah 
kami sesatkan. 


JUZ 20 28. AL-OAG Ad 327 


2. Mereka disuruh memanggil berhala-berhala yang dipersekutukan dengan 
Allah, tetapi berhala-berhala itu tentu tidak bisa menjawab. Ketika 
mereka melihat azab, timbullah dalam hati mereka penyesalan yang 
berupa angan-angan, sekiranya mereka dahulu di dunia menerima 
petunjuk dari rasul yang diutus kepada mereka, tentu mereka tidak akan 
mengalami nasib yang demikian itu. 

3. Mereka juga diseru dan ditanya tentang penerimaan mereka terhadap 
rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Mereka bungkam seribu bahasa 
karena tidak tahu apa yang akan dikatakan. 

4. Orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, 
kemudian beriman dan beramal saleh, mereka akan diterima tobatnya 
dan dimasukkan ke dalam surga, kekal, dan abadi di dalamnya. 


HANYA ALLAH YANG BERHAK MENENTUKAN SESUATU 


Ay 31, R9A 23 PNG PEN Ia TAN Na AOA N A0 IIOTA 3gp 


:) aa 
AR UB BJ AI aa 
NA A3 AN aa GAN LA 103 D3 2193 30332 ST 
2 SANG JAN GA LNAN PANAI A9 Dag gi GAigea 
Pa Lal 3 AP ja 
OA 
Terjemah 


(68) Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. 
Bagi mereka (manusia) tidak ada pilihan. Mahasuci Allah dan M ahatinggi 
Dia dari apa yang mereka persekutukan. (69) Dan Tuhanmu mengetahui apa 
yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. 
(70) Dan Dialah Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, 
segala puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan bagi-N ya segala penentuan 
dan kepada-Nya kamu dikembalikan. 


- - 


Kosakata: Yakhtiru 75 (al-Gajai/28: 68) 


Kata yakhttru adalah fi'il mussi' dari ikht#ra-yakht4ru-ikhtiytran 
artinya memilih. Pada awal ayat 68 Allah berfirman yang artinya: Dan 
Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka 
(manusia) tidak ada pilihan. Maksudnya adalah Allah menciptakan apa saja 
yang dikehendaki-Nya. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan, Allah 
pulalah yang menentukan pilihannya karena Ia bebas menentukan segala 
sesuatu. Tidak ada yang dapat menyuruh apalagi memaksa Allah untuk 
melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Allah Maha Esa 
dan M ahakuasa. 


328 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah mencemooh orang-orang yang sesat serta 
menyesatkan itu karena mempersekutukan Allah, dan diterangkan bahwa 
mereka dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat sebagai penghinaan 
kepada mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan kebodohan 
mereka atas perbuatannya itu. Pembedaan sebagian makhluk dengan 
sebagian yang lain, dan pemilihan yang satu sedang yang lain tidak, adalah 
wewenang A Ilah secara mutlak, bukan wewenang mereka. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mun@r dari @attdah bahwa ayat 68 ini 
diturunkan sebagai jawaban dari khayalan sebagian orang-orang musyrik 
sebagaimana yang diucapkan al-W al?d bin al-M ugrrah, “A ndaikata apa yang 
dikatakan Muhammad itu benar, tentu AI-Gur'an ini diturunkan kepada saya 
di Mekah atau kepada Mas'ud af-xagafi di ? Hif.” Ucapan al-Wal?d bin al- 
M uggrah itu dicantumkan di dalam AI-@ur'an, sebagaimana firman A Ilah: 


ae 2 KAN Ga Jas SE SA ne IE, 


Dan mereka ea berkata, “M engapa Al-Our'an ini tidak diturunkan kepada 
orang besar (kaya dan berpengaruh) dari salah satu dua negeri ini (M ekah 
dan ? 4if)?” (az-Zukhruf/43: 31) 


Tafsir 

(68) Ayat ini menerangkan bahwa Allah yang menciptakan apa yang di- 
kehendaki-N ya. Dia satu-satunya yang berwenang memilih dan menentukan 
sesuatu hal, baik yang tampak maupun yang tidak, sebagaimana firman-N ya: 


peaan ip F BEA 
Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia 
M ahahalus, Maha M engetahui. (al-M ulk/67: 14) 


Dan firman-N ya: 


BA YAAA ARIS 


Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? (al-Bagarah/2: 77) 


Allah Maha Mengetahui semua makhluk-Nya, mengetahui hal ihwal, 
watak, dan karakternya. Kemudian Dia memilih dari hamba-hamba-N ya, 
siapa di antara mereka yang berhak dan wajar menerima hidayah dan 
diangkat menjadi rasul yang mampu melaksanakan tugasnya. Firman A Ilah: 


JUZ 20 28. AL-OAG At 329 


pa Pa 5 Kya 
MAAN Pata Ya 
Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-N ya. (al- 
An' mm/6: 124) 


Bila Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih 
sesuai keinginannya. Ia harus menerima dan menaati apa yang telah 
ditetapkan Allah. Firman A Ilah: 


OT» AA II oh Hara RN ena PKL 2 AA 
BA AAN NBA yang Al SN AAA do 3 
Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang 
mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. (al- 
AXz4b/33: 36) 


Ayat ini diakhiri dengan satu penjelasan bahwa Allah Mahasuci dan 
M ahatinggi dari apa yang mereka persekutukan. Tidak ada seorang pun yang 
dapat menghalangi pilihan-Nya dan membatalkan ketentuan-Nya. Bagai- 
manapun keinginan dan kegigihan Nabi Muhammad memberi petunjuk 
untuk mengislamkan pamannya, Abu ? Hib, dan bagaimanapun kehendak 
dan kesungguhan penduduk Mekah supaya diutus seorang rasul dari 
kalangan mereka, semuanya itu gagal dan tidak terlaksana. Hanya pilihan 
dan ketentuan Alah yang berlaku dan menjadi kenyataan. 

(69) Ayat ini menerangkan bahwa apa yang disembunyikan di dalam hati 
dan apa yang dinyatakan seseorang, pasti Allah mengetahuinya. Firman Nya: 


GS (4 San 27 tenan Dak pH AL. LL ah EN KET, 
AP LAI IE La EA Ao La Ja GAN ANA ANA 


Sama saja (bagi Allah), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan 
siapa yang berterus terang dengannya: dan siapa yang bersembunyi pada 
malam hari dan yang berjalan pada siang hari. (ar-Ra'd/13: 10) 


Dan firman-N ya: 
LEE Nek 
Dialah Tuhan) yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. 
M ahatinggi (Alah) dari apa yang mereka persekutukan. (al-M u'minjn/23: 92) 
(70) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dialah yang Maha Esa, 
tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah yang mengetahui 


segala sesuatu dan Dia pula yang berkuasa atasnya. Dialah yang berhak 
dipuji segala perbuatan-Nya, karena Dialah yang memberikan segala 


330 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


kenikmatan yang kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Segala 
peraturan dan ketentuan yang telah digariskan-Nya harus berlaku dan 
terlaksana. Tidak mungkin diganggu gugat karena Dia berada di atas segala 
makhluk-N ya, Hakim Y ang Paling Adil, yang menentukan dan menetapkan 
bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kepada-Nya segala 
sesuatu akan dikembalikan, firman A Ilah: 


3AN VAN, 
Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. (al-A nf 4/8: 44) 


Di hari Kiamat, tiap-tiap orang dibalas setimpal dengan perbuatannya di 
dunia. Kalau baik dibalas dengan surga, dan kalau jahat dibalas dengan siksa 
di neraka. 


Kesimpulan 

1. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih sesuai dengan 
kehendak-Nya, sedang selain-Nya tidak berhak sama sekali. M ahasuci 
Allah dari apa yang mereka persekutukan dengan-N ya. 

2. Allah Maha M engetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang 
tersembunyi. 

3. Hanya Allah yang berhak disembah, dan dipuji. Dia penentu segala 
sesuatu, dan kepada-Nyalah segala sesuatu akan dikembalikan. 

4. Untuk menentukan sebuah pilihan dianjurkan agar seseorang melakukan 
salat istikharah yaitu salat meminta petunjuk, karena Allah Maha 
M engetahui. 


ALLAH YANG BERHAK DIPUJI DAN DISYUKURI 


BN, ap Lidya TG Cbr Ti 2 22eA1 
Tn PANAI GA asa AN 


Pj ' 12 yg P4 
MENGAN NG oi 
2. 23 2 “RV Kedla de - 123 Pe eh 2. 
PN NnonA AHA 


2 8, 


Lastan Haa 29 Kaka 
(Der, Kalasan 2 
Terjemah 


(71) Katakanlah (Muhammad), “Bagaimana pendapatmu, jika Allah men- 
jadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari Kiamat. Siapakah 


JUZ 20 28. AL-OAG At 331 


tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah 
kamu tidak mendengar?” (72) Katakanlah (Muhammad), “Bagaimana 
pendapatmu, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai 
hari Kiamat. Siapakah tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam 
kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?” 
(73) Dan adalah karena rahmat-N ya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, 
agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian 
karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. 


Kosakata: Sarmadan ae (al-Gajaj/28: 71) 


Kata as-sarmad sama artinya dengan ad-dtim, yaitu kekal atau terus 
menerus. Ungkapan lailun sarmadun artinya malam yang panjang. Pada ayat 
11, Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya bertanya kepada manusia, 
“Jika Allah menjadikan malam itu terus-menerus (kekal) sampai hari 
Kiamat, siapakah tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan sinar terang 
untukmu?" Pertanyaan ini bersifat menantang, bukan meminta jawaban. Jika 
Allah membuat malam kekal dan terus-menerus, siapa lagi yang dapat 
membuat terang. Tentu tidak ada yang dapat melakukannya karena sinar 
terang hanya dari Allah saja. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa hanya Dialah yang 
berhak dipuji dan dipuja atas nikmat yang telah diberikan dan karunia yang 
telah dianugerahkan. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memperinci sebagian 
dari sebab-sebab yang mewajibkan Dia dipuji yang tidak dapat dilakukan 
kepada selain-N ya. 


Tafsir 

(71) Pada ayat ini, Allah menyuruh Rasul-Nya supaya bertanya kepada 
orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Andai kata Allah menjadikan 
malam ini terus menerus sepanjang masa sampai hari Kiamat tanpa ada siang 
yang menyelinginya, apakah di antara sembahan-sembahan mereka itu kuasa 
dan mampu mendatangkan siang untuk dapat dimanfaatkan cahayanya? 
Apakah kaum musyrikin itu tidak mempergunakan pendengarannya? M ereka 
itu seakan-akan tuli. Kalaulah mereka mempergunakan akal sebaik-baiknya, 
tentu mereka akan insaf dan sadar serta mengetahui dengan yakin bahwa 
hanya Allah Yang Mahakuasa yang dapat mendatangkan malam untuk 
menggantikan siang apabila dikehendaki. Dia mendatangkan siang untuk 
menghapuskan malam apabila Dia kehendaki dan tiada sesuatu pun yang 
dapat melakukan yang demikian itu. 

Firman Allah: 


332 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


- 
4 ngeh DN ya 


Lag LAN 2 z1 : Ann oa 
ea KAN AN UR JI AA LIGUE, 
Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), 


kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang. 
(al-1sr#/17: 12) 


(72) Kandungan ayat ini kebalikan dari ayat sebelumnya. Pada ayat ini, 
Allah menyuruh Rasul-Nya menanyakan kepada orang-orang musyrik, 
andaikata Allah menjadikan siang itu terus menerus sepanjang masa sampai 
di hari Kiamat tanpa ada malam silih berganti dengannya, apakah ada tuhan 
selain dari Allah yang mampu mendatangkan malam? Apakah mereka tidak 
memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sempurna? Seakan-akan 
mereka tidak punya pikiran. 

Sekiranya mereka memperhatikan dengan baik, tentu mereka akan 
mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Tuhan 
yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tak terhingga banyaknya 
dan kuasa menjadikan siang dan malam itu silih berganti untuk terciptanya 
suatu keseimbangan. Siang dijadikan terang untuk mencari rezeki dengan 
segala kemampuan yang ada. Kemudian siang itu lenyap digantikan oleh 
malam yang suasananya cocok digunakan untuk melepaskan dan meng- 
hilangkan kelelahan agar tenaga dan pikiran kembali pulih guna mencari 
rezeki pada keesokan harinya. Firman Allah: 


Aa» 


PT3, aan 5, Gea 1x0 NA nh Pan an 

CA ITA AN, IIS 
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang 
yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. (al-Furg4n/25: 62) 


3 285 


. 


Menurut kajian ilmiah, sinar matahari dalam ilmu pengetahuan fisika 
merupakan pancaran gelombang energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir 
fusi dan fisi yang terjadi di permukaan matahari secara berkesinambungan. 
Ketika sinar ini dipancarkan secara terus menerus dan dalam waktu cukup 
lama akan menimbulkan panas 

Apa yang akan terjadi sekiranya siang terus menerus sampai hari Kiamat? 
Sudah pasti keadaan udara dan hawa dari detik ke detik, dari menit ke menit 
dan dari jam kejam akan menjadi semakin panas. Dalam waktu 100 jam saja 
udara bisa mencapai temperatur di atas titik didih 1000C. Karenanya, lautan, 
danau, sungai, dan sebagainya akan mendidih dan menggelegak. Dapat 
dibayangkan apa yang akan terjadi sekiranya seluruh sungai, danau, dan 
samudera mendidih airnya? Begitu juga darah yang mengalir di dalam tubuh 
kita juga turut mendidih. Dalam keadaan demikian, tidak ada satu pun 
makhluk yang dapat hidup. Semuanya akan mati dan musnah menjadi debu- 
debu yang beterbangan. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 333 


Allah juga menjadikan malam sebagai waktu istirahat bagi manusia. 
Semuanya itu bertujuan agar manusia dapat membayangkan betapa hebatnya 
kekuasaan Allah dan juga perlindungan yang diberikan-N ya untuk kehidupan 
setiap makhluk ciptaan-Nya khususnya manusia yang dikaruniai akal pikiran 
yang sempurna. 

(73) Pergantian siang dan malam dengan fungsinya masing-masing, yaitu 
siang digunakan untuk berusaha mencari rezeki dan malam digunakan untuk 
istirahat dan melepaskan lelah, sehingga pulih kembali tenaga yang telah 
dipergunakan pada siang harinya, adalah merupakan rahmat besar dari Allah 
yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Nikmat yang tak disyukuri 
akan hilang lenyap dicabut dan ditarik kembali oleh Allah. Sebaliknya 
nikmat yang disyukuri dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya sesuai 
dengan perintah Allah, akan bertambah terus. Firman A Ilah: 


Se Bie: c G- 34 Le» at Ld Ge? 
ndak Bra ap SES Yin 33 633 


Dan PIA na Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(Ibr4h3m/14: 7) 


Kesimpulan 

1. Sekiranya Allah menjadikan malam itu terus menerus sepanjang masa 
sampai hari Kiamat tanpa ada siang, maka tak ada seorang pun yang 
dapat mendatangkan siang. Sebaliknya kalau Allah menjadikan siang 
terus menerus sepanjang masa sampai hari Kiamat, tidak seorang pun 
yang dapat mendatangkan malam. 

2. Andaikata orang-orang musyrik mempergunakan pendengaran mereka 
dan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan 
Allah, tentunya mereka akan berpendapat bahwa hanya Dia yang wajib 
dipuji dan disembah. 

3. Pergantian siang dan malam adalah satu rahmat dari Allah yang tidak 
ternilai harganya, yang wajib disyukuri agar nikmat itu bisa lestari. 


ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN ALLAH KARENA 
NAFSUNYA 


P3, Aa TP eng & 
“ 


7 z Aw 2 Bag KS 4 P J3 2 
kuslaaa SMAN AG AAA Ap 


2 Sg Cap d9 9 Ga LAN In nh a 
& Landasan AA aa Ka PAS 


334 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Terjemah 

(74) Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka, dan 
berfirman, “Di manakah sekutu-sekutu-K u yang dahulu kamu sangka?” (75) 
Dan Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu Kami katakan, 
“Kemukakanlah bukti kebenaranmu,” maka tahulah mereka bahwa yang hak 
(kebenaran) itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu 
mereka ada-adakan. 


Kosakata: Naza'nz Us (al-Oajaj/28: 75) 


Kata naza'na adalah fi'il mzxi yang mempunyai banyak arti, antara lain: 
mencabut, memecat, melepaskan, menarik, mengeluarkan, mendatangkan. 
Naza'na artinya kami mengeluarkan atau mendatangkan. Fi'il m-xi pada 
ayat ini bukan berarti sudah terjadi pada masa lalu, tetapi menunjukkan hal 
yang pasti. Maka ayat 75 yaitu firman Allah yang berbunyi: wa naza'ntzmin 
kulli ummatin syah?dan artinya: dan kami pasti mendatangkan pada tiap-tiap 
umat seorang saksi. Saksi ini bertugas sebagai rasul Allah untuk memper- 
hatikan keadaan dan memberi peringatan kepada manusia tentang hal-hal 
yang baik yang harus dikerjakan dan hal-hal yang tidak baik yang tidak 
boleh dikerjakan, hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memperinci sebagian dari sebab-sebab 
yang mewajibkan Dia dipuji yang tidak dapat dilakukan kepada selain-N ya. 
Pada ayat-ayat berikut ini, Allah sekali lagi mencela dan mencerca orang- 
orang yang menyekutukan-N ya dan menjelaskan bahwa perbuatan mereka 
tidak benar dan tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Bahkan, perbuatan mereka itu hanyalah karena dorongan hawa nafsu semata. 
Pada hari Kiamat, Allah akan mendatangkan saksi bagi setiap umat. 


Tafsir 

(74) Ayat ini menerangkan bahwa di hari Kiamat Allah akan memanggil 
orang-orang musyrik dan berkata kepada mereka, “Di mana sekutu-sekutu- 
Ku yang kalian anggap sebagai sekutu-Ku di dunia? Dapatkah mereka itu 
melepaskan kalian dari keadaan yang menghimpit sekarang ini.” Sengaja 
orang musyrik dipanggil pada waktu itu untuk mengikrarkan suatu kesaksian 
atas penyembahan mereka selain dari Allah. Ini juga bertujuan supaya 
mereka mengetahui bahwa mempersekutukan Allah itu adalah sebab paling 
utama atas kemurkaan-N ya, sebagaimana mengesakan-Nya adalah sebab 
utama atas rida-N ya. 

(75) Allah menerangkan bahwa di hari Kiamat Dia akan mendatangkan 
saksi atas tiap-tiap umat. Tiap rasul akan menjadi saksi atas umatnya 
masing-masing, sampai di mana sambutan dan penerimaan umatnya itu 


JUZ 20 28. AL-OAG At 335 


kepada agama yang dibawanya dari Allah. Nabi Muhammad pun akan 
menjadi saksi pada umatnya nanti di hari Kiamat, sebagaimana firman A Ilah: 


- 33 Z 
55 4 GaTus LO Gi A0 SAK FT ENG LS 3 


Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan 
seorang saksi (rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau 
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka. (an-Nist/4: 41) 


Orang-orang musyrik di hari Kiamat akan dimintai pertanggungjawaban 
atas perbuatan syiriknya. M ereka juga dimintai keterangan dan alasan-alasan 
untuk membenarkan perbuatan mereka, yang tentunya mereka tidak dapat 
mengemukakan satu alasan pun. Pada waktu itulah mereka mengetahui 
bahwa mereka akan diazab untuk selama-lamanya dalam neraka. Firman 
Allah: 


Alena GI AN RA IN ng AK rita Lonte 
GIS D EN WAT BEST 
M aka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang 


hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan 
(kebenaran) dan berpaling (dari iman). (al-L ail/92: 14-16) 


Pada waktu itu, mereka akan sadar dan yakin bahwa apa yang telah 
diterangkan Allah melalui nabi-Nya itulah yang benar. Lenyaplah sama 
sekali dari mereka segala apa yang dahulunya mereka ada-adakan di dunia 
seperti mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, mempersekutukan 
Allah, dan sebagainya. 


Kesimpulan 

1. Allah akan menanyakan kepada orang-orang musyrik di akhirat apa 
yang dikatakan oleh mereka tentang sekutu-sekutu-N ya. 

2. Tiap-tiap rasul akan didatangkan pada hari Kiamat sebagai saksi atas 
perbuatan umatnya di dunia. 

3. Orang-orang musyrik akan dimintai kesaksian dan bukti-bukti kebenaran 
anggapan mereka atas perbuatan mereka mempersekutukan Allah. 
M ereka pasti tidak akan bisa mendatangkan bukti-bukti tersebut. 

4. Pada waktu itu mereka tahu bahwa apa yang dibawa rasul itu dari Allah 
adalah benar dan sekaligus lenyaplah dari mereka segala apa yang 
mereka ada-adakan di dunia. 


336 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


KISAH KARUN MENJADI PELAJARAN BAGI MANUSIA 


Lana SOAP aa alan IN KENA NI 381 LK EDAN KE 
ERA PIATU LINI RATA 
PENA ANN ANU CAN ME ANU AKN UP RUP NU 3 
PANGAN OA LANANG ktp AJE AN 
3 hana PAN “31 ronda pan 133 Par 1 22144 
PN ad SN BIA AA LS Aang Li 2 Oka TI 
anon nh 1 Sa, 1 7 


| pepe nrB a 2 Ta 232 $ keaNan 
KN ABAN JARAN Getela PLTN IISO daa EN AA 


P4) 
pr 

LS P2 ASN aah 39 SA AL SAN 3 
Wana na NAN MR Sean aa spg AN ag 


Terjemah 

(76) Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim 
terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbenda- 
haraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang 
yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah 
engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
membanggakan diri. (77) Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa 
yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 
bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (78) 
Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata 
karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah 
membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih 
banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu 
ditanya tentang dosa-dosa mereka. 


Kosakata: O-#run 0,6 (al-Oajaj/28: 76) 


Kisah Karun (Owrun) dalam Al-Our'an (al-Gasas/28: 76) cukup singkat, 
hanya dalam satu ayat, tetapi padat dan jelas. Intinya bahwa Musa 
mengalami berbagai macam gangguan dari kaumnya sendiri, Bani Israil, 
seperti dilukiskan dalam beberapa ayat dalam Al-Our'an. Beberapa mufasir 
dan kalangan sejarah menceritakan, di antaranya gangguan dari K arun— 
yang masih saudara sepupu M usa dan Harun— bahwa M usa meminta uang 
Zakat harta dari Karun, yang terkenal kaya tetapi sangat bakhil. Harta 
kekayaannya yang tak terbatas itu dilukiskan dalam kompilasi Y ahudi 
(Midrashim), yang didasarkan pada ajaran-ajaran lisan di sinagog-sinagog, 
dan sangat dilebih-lebihkan, bahwa berat kunci itu sama dengan muatan 300 
bagal. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 337 


Karun berusaha mencemarkan Musa dengan mengatakan ia mengidap 
berbagai penyakit berbahaya dan memalukan, yang biasanya ditakuti dan 
dibenci orang. Karun juga menyebarkan fitnah bahwa M usa berzina dengan 
istrinya yang disuruh mengaku diperkosa oleh Musa dan ia harus dirajam 
sesuai dengan hukum syariat M usa sendiri. Akan tetapi, Allah mengungkap- 
kan kebohongan mereka dengan bukti-bukti yang tak dapat mereka bantah. 

Dalam Bibel, Karun sama dengan Korah. Ceritanya dirinci dalam K itab 
Bilangan 16: 1-35, yang dapat diringkaskan bahwa “Korah bin Y izhar bin 
Kehat bin Lewi, beserta Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, 
ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak kepada 
M usa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu...” Mungkin 
ini disebabkan oleh watak pribadinya yang dikenal sebagai pemberani, 
sombong, dengki dan ambisius. Ia menuntut bahwa dia dan para pengikutnya 
juga punya hak rohani yang sama dengan para pemuka agama dan orang- 
orang kudus. Mereka menuntut untuk membakar kemenyan di altar suci... 
M engapa M usa dan Harun menganggap diri lebih tinggi dari mereka, dan 
mereka juga membantah Tuhan. “Tetapi jika Tuhan akan mengadakan 
sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan 
menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup- 
hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang 
ini telah menista Tuhan...” Dalam Perjanjian Baru (Yudas) ia disamakan 
dengan Kain dan Bileam yang sesat dan binasa karena kedurhakaan mereka 
seperti K orah. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan kehinaan yang dijumpai 
orang-orang sesat di hari Kiamat. Mereka dipanggil Allah di tengah-tengah 
orang banyak untuk menyatakan kesesatan mereka. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan kisah Karun untuk menunjukkan akibat yang buruk 
bagi orang zalim dan takabur di dunia dan akhirat. Karun yang telah 
dibinasakan dengan dibenamkan ke dalam tanah kemudian dijadikan contoh 
bagi orang-orang yang zalim dan sombong serta akibat perbuatan mereka 
yang berujung pada siksaan dan bencana yang mereka terima di dunia dan di 
akhirat. 


Tafsir 

(76) Ayat ini menerangkan bahwa Karun termasuk kaum Nabi M usa, dan 
masih terhitung salah seorang pamannya. Karun juga mempunyai nama lain, 
yaitu “al-M unawar” (bercahaya) karena wajahnya yang tampan. Ia paling 
banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israil, 
hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong 
terhadap sesama Bani Israil. 


338 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


AP 2.3 ge PN PA 0 22 ee 
Kep oakasi AE KANAN PETA phi NN AA 3? 
Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-N ya niscaya 
mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan 
dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahateliti terhadap 
(keadaan) hamba-hamba-N ya, Maha Melihat. (asy-Syur442: 27) 


Kekayaan melimpah ruah dan perbendaharaan harta yang banyak yang 
diberikan Allah kepadanya, sehingga kunci-kunci tidak sanggup dipikul oleh 
sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya, menyebabkan ia sangat 
bangga, berlaku aniaya, dan sombong terhadap sesamanya serta memandang 
remeh dan hina mereka. Ibnu 'Abbis mengatakan bahwa kunci-kunci 
perbendaharaan harta Karun dapat dibawa oleh empat puluh laki-laki yang 
kuat. 

Sekalipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu mem- 
banggakan hartanya yang berlimpah-limpah dan kekayaan yang bertumpuk- 
tumpuk itu, karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, 
tetapi ia tidak menggubrisnya sama sekali. Ia tetap bangga dan menyom- 
bongkan diri. Peringatan dan larangan terlalu gembira dan bangga atas 
pemberian Allah itu ditegaskan juga dalam ayat lain, sebagaimana firman 
Nya: 


PE JK EATAN ET KEL ye ENI 


Agar kamu tidak bersedih hati maa apa yang luput dari kamu, dan 
jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-N ya kepadamu. Dan 
Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. 
(al-! ad?d/57: 23) 


(22 » PP 
PASI CE EA TANI 


Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an- 
Nis#/4: 36) 


(77) Pada ayat ini, Allah menerangkan empat macam nasihat dan 
petunjuk yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya. Orang yang 
mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di 
dunia dan akhirat. 

1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, 
perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang 
banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada 
perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala 
sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat. 


JUZ 20 28. AL-OAG Ad 339 


Sabda Nabi saw: 
J3 BEE) Ula J3 Uh Una J3 UR UB aa J3 LAS 
(Ae ot oo Geboy) Uya J3 BAG BUAS J3 BRA) Dis 


Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang lima, mudamu 
sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, 
waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu. 
(Riwayat al-Baihag? dari Ibnu “Abb:s) 


2. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali 
kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta 
kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan 
ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun 
keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. 
Sabda Nabi M uhammad: 


Shi OP ASI GA DAS ANN dad DIAN ON Har AN JaS YA 
(ee ate Sel ola) las 


Kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya. 
Dan waspadalah seperti akan mati besok. (Riwayat al-B aihag? dari Ibnu 
'Umar) 


3. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada- 
nya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung 
tali silaturrahim, dan lain sebagainya. 

4. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat 
kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 


(78) Ayat ini menerangkan reaksi Karun atas nasihat dan petunjuk yang 
diberikan oleh kaumnya. Dengan sombong ia berkata, “Harta yang diberikan 
Allah kepadaku adalah karena ilmu yang ada padaku. Allah mengetahui hal 
itu. Oleh karena itu, Ia rida padaku dan memberikan harta itu kepadaku." 
Tidak sedikit manusia apabila ditimpa bahaya, ia kembali kepada Tuhan, dan 
berdoa sepenuh hati. Semua doa yang diketahuinya dibaca dengan harapan 
supaya bahaya yang menimpanya itu lenyap. Jika maksudnya itu tercapai, ia 
kemudian lupa kepada Tuhan yang mencabut bahaya itu darinya. Bahkan, ia 
mengaku bahwa hal itu terjadi karena kepintarannya, karena perhitungan 
yang tepat, dan sebagainya. Firman A Ilah: 


340 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


3 - Pai 


2 8T £ (Ao z 7 2 pg ur Lan apa 
DE Pe LN CAN EA LAST SAY AA 
Io ga? “. 5-2, 

sai 2 INKA 153 


Maka apabila manusia ditimpa bencana dia menyeru Kami, kemudian 
apabila Kami berikan nikmat Kami kepadanya dia berkata, “Sesungguhnya 
aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku.” Sebenarnya, itu adalah 
ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (az-Zumar/39: 49) 


Pengakuan seperti tersebut di atas ditolak oleh Allah dengan firman Nya, 
“Apakah ia lupa ataukah tidak pernah mengetahui bahwa Allah telah 
membinasakan umat dahulu sebelum dia, padahal mereka itu jauh lebih kuat 
dan lebih banyak harta yang dikumpulkannya.” Sekiranya Allah memberi 
seseorang harta kekayaan dan lainnya hanya karena kepintaran dan kebaikan 
yang ada padanya, sehingga Allah rida kepadanya, tentu Dia tidak akan 
membinasakan orang-orang dahulu yang jauh lebih kaya, kuat dan pintar 
dari Karun. Orang yang diridai Allah tentu tidak akan dibinasakan-N ya. 
Tidakkah ia menyaksikan nasib Fir'aun yang mempunyai kerajaan besar dan 
pengikutnya yang banyak dengan sekejap mata dihancurkan oleh A Ilah. 

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa apabila Dia hendak 
mengazab orang-orang yang bergelimang dosa itu, Dia tidak akan 
menanyakan berapa banyak dosa yang telah diperbuatnya, begitu juga 
jenisnya, karena Dia Maha Mengetahui semuanya itu. Dalam ayat lain 
ditegaskan juga sebagai berikut: 


t— 42 ba. 2121 Ea NULL 

SEA 3 SIN 
Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. (ar- 
RaYman/55: 39) 


Kesimpulan 

1. Karun adalah seorang dari Bani Israil yang berbuat aniaya kepada 
kaumnya. Ia diberi harta yang sangat banyak oleh Allah yang kunci- 
kuncinya tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang kuat. 

2. Karun diperingatkan dan dinasihati oleh kaumnya dengan empat macam 
nasihat: 

a. Janganlah terlalu bangga dengan harta yang banyak itu karena Allah 
tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. 

b. la harus menggunakan harta yang banyak itu untuk mencari 
kebahagiaan akhirat. Akan tetapi, jangan melupakan sama sekali 
kesenangan duniawi. 

Cc. Hendaklah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat kepada- 
nya. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 341 


d. Janganlah berbuat kerusakan di bumi karena Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. 

Karun menantang nasihat kaumnya dan berkata, “Sesungguhnya aku 

memperoleh harta itu hanya karena ilmu yang ada padaku." 

4. Allah menolak pendirian Karun itu dengan menerangkan bahwa Dia 
telah membinasakan juga umat-umat sebelumnya, padahal mereka itu 
jauh lebih kuat, pintar, dan kaya. 

5. Allah mengazab orang-orang yang berdosa dan tidak menanyakan dosa 
apa yang dilakukan. 


AZAB YANG MENIMPA KARUN 


LI Pir y, / Oa ban RA AA 
ASN AGAN GAN OALA EA 
9 s7 MATAN ' v “2113 1231 G5 ena SE Pan dd 
SPAN PN Aina ng AN LI Aaja 

PIL AI yan pan aenGten, An 20 Pa 293997 
SN AN IA FAN GAY Tapki GA AA SG pa 
ag ALA Cnta 3 AAA Rey Den £ 9 NAN MD 33an) ye 
Oa dad WAYANG pin goa ea ya Yaa A16 

va 24249 
O BAN AI 0633 
Terjemah 


(79) Maka keluarlah dia (Karun) kepada kaumnya dengan 
kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, 
“Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah 
diberikan kepada Karun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai 
keberuntungan yang besar.” (80) Tetapi orang-orang yang dianugerahi 
ilmu berkata, “Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang 
besar) itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.” (81) Maka Kami 
benamkan dia (Karun) bersama rumahnya ke dalam bumi. M aka tidak ada 
baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia 
tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. (82) Dan orang- 
orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya (Karun) itu 
berkata, “Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi 
siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan membatasi 


342 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


(bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-N ya). Sekiranya 
Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah 
membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung 
orang-orang yang mengingkari (nikmat A Ilah).” 


Kosakata: Fakhasafnt W55 (al-@ajaj/28: 81) 


Kata khasafa adalah fi'il m:xi (kata kerja lampau) dari khasafa-yakhsifu- 
khasf(an), yang berarti hilang, tenggelam, atau terbenam. Ungkapan khusuf 
al-gamar berarti gerhana bulan. Pada ungkapan ini ada unsur arti lain yaitu 
menghinakan. Ungkapan fakhasafnt bih? dalam ayat ini, berarti kami 
benamkan dia (Karun). Maksudnya ialah Karun dihancurkan Allah dengan 
cara membenamkannya ke dalam bumi. Pembenaman Karun hakikatnya 
diperbuat oleh Allah. Dalam perbuatan-Nya ini Allah seakan melibatkan 
pihak selain diri-Nya, yaitu Nabi M usa yang berdoa kepada-Nya agar Karun 
dihancurkan. Karena terkait Nabi Musa yang berdoa dan kemudian Allah 
mengabulkan doa tersebut, begitu juga malaikat yang terlibat dalam 
penghancuran Karun dan rumahnya, maka penghancuran atau pembenaman 
Karun ke dalam bumi dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya fakhasafnt 
bih (maka Kami benamkan dia) dan bukan fakhasaftu bih (maka Aku 
benamkan dia). 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan kezaliman Karun, kebanggaan, dan 
kesombongannya. Juga diterangkan banyaknya harta benda yang diberikan 
kepadanya sehingga kunci-kuncinya tidak dapat dipikul oleh sejumlah laki- 
laki yang kuat dan tegap. Ayat-ayat berikut ini menerangkan perincian 
sebagian dari penjelasan kesombongan dan ketakaburannya. 


Tafsir 

(79) Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu hari Karun keluar ke 
tengah-tengah kaumnya dengan pakaian yang megah dan perhiasan yang 
berlebihan dalam suatu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba 
sahaya, dan inang pengasuh untuk mempertontonkan ketinggian dan 
kebesarannya kepada manusia. Hal yang demikian itu adalah sifat yang amat 
tercela, kebanggaan yang terkutuk bagi orang yang berakal dan berpikiran 
sehat. Hal itu menyebabkan kaumnya terbagi dua. 

Pertama, orang-orang yang mementingkan kehidupan duniawi yang 
selalu berpikir dan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya bisa 
hidup mewah di dunia ini. Menurut anggapan mereka, hidup yang demikian 
itu adalah kebahagiaan. Mereka itu berharap juga dapat memiliki sebagai- 
mana yang dimiliki Karun yaitu harta yang bertumpuk-tumpuk dan kekayaan 
yang berlebih-lebihan, karena yang demikian itu dianggap sebagai keberun- 
tungan yang besar. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 343 


Dengan demikian mereka akan hidup senang, dan berbuat sekehendak 
hatinya merasakan kenikmatan dunia dengan segala variasinya. Keinginan 
manusia seperti ini sampai sekarang tetap ada, bahkan tumbuh dengan subur 
di tengah-tengah masyarakat. Di mana-mana kita dapat menyaksikan bahwa 
tidak sedikit orang yang berkeinginan keras untuk memiliki seperti apa yang 
telah dimiliki orang-orang kaya, pengusaha besar, dan lainnya, seperti rumah 
besar dengan perabot serba mewah, mobil mewah, tanah, dan sawah ladang 
yang berpuluh-puluh bahkan beratus hektar. Hal itu mereka lakukan 
sekalipun menggunakan jalan yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan 
hukum agama dan peraturan negara. Hal itu menyebabkan timbulnya 
kecurangan dan korupsi di mana-mana. 

(80) Ayat ini menerangkan kelompok kedua yaitu orang-orang yang 
berilmu dan berpikiran waras. Mereka menganggap bahwa cara berpikir 
orang-orang yang termasuk golongan pertama tadi sangat keliru, bahkan 
dianggap sebagai satu bencana besar dan kerugian yang nyata, karena lebih 
mementingkan kehidupan dunia yang fana dari kehidupan akhirat yang 
kekal. Golongan kedua berpendapat bahwa pahala di sisi Allah bagi orang- 
orang yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya serta beramal saleh, jauh 
lebih baik daripada menumpuk harta. Apa yang di sisi Allah kekal abadi, 
sedangkan apa yang dimiliki manusia akan lenyap dan musnah, sebagaimana 
firman-N ya: 


an hg ASI, 
Gran Lele KE SA 


Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 
kekal. (an-N aX1/16: 96) 


Ayat 80 diakhiri satu penjelasan bahwa yang dapat menerima dan 
mengamalkan nasihat dari ayat di atas hanyalah orang-orang yang sabar dan 
tekun mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan-Nya. Mereka juga 
menerima baik apa yang telah diberikan Allah kepadanya serta 
membelanjakannya untuk kepentingan diri dan masyarakat. 

(81) Pada ayat ini, Allah menerangkan akibat kesombongan dan keang- 
kuhan Karun. Ia beserta rumah dan segala kemegahan dan kekayaannya 
dibenamkan ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari 
azab Allah itu, baik perorangan maupun secara bersama-sama. Karun sendiri 
tidak dapat membela dirinya. Tidak sedikit orang yang sesat jalan, dan keliru 
paham tentang harta yang diberikan kepadanya. M ereka menyangka harta itu 
hanya untuk kemegahan dan kesenangan sehingga mereka tidak menyalur- 
kan penggunaannya ke jalan yang diridai Allah. Oleh karena itu, Allah 
menimpakan azab-N ya kepada mereka. 

(82) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang semula bercita-cita 
ingin mempunyai kedudukan dan posisi terhormat seperti yang pernah 
dimiliki Karun, dengan seketika mengurungkan cita-citanya setelah 


344 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


menyaksikan azab yang ditimpakan kepada Karun. Mereka menyadari 
bahwa harta benda yang banyak dan kehidupan duniawi yang serba mewah, 
tidak mengantarkan mereka pada keridaan Allah. Dia memberi rezeki 
kepada yang dikehendaki-Nya, dan tidak memberi kepada yang tidak 
dikehendaki. Allah meninggikan dan merendahkan orang yang dikehendaki- 
Nya. Kesemuanya itu adalah berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ketetapan 
yang telah digariskan-N ya. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Allah telah memberikan kepada 
manusia watak masing-masing sebagaimana Dia telah membagi-bagikan 
rezeki di antara mereka. Sesungguhnya Allah itu memberikan harta kepada 
orang yang disenangi, dan tidak menganugerahkan iman kecuali kepada 
orang yang disenangi dan dikasihi-N ya. 

M ereka merasa memperoleh karunia dari Allah karena cita-cita mereka 
belum tercapai. Andaikata sudah tercapai, tentu mereka dibenamkan juga ke 
dalam bumi sebagaimana yang telah dialami Karun. Pengertian mereka 
bertambah mantap bahwa tidak beruntung orang-orang yang mengingkari 
nikmat Allah, mendustakan rasul-Nya, dan pahala yang dijanjikan di akhirat 
bagi orang yang taat kepada-Nya. Mereka akan dimusnahkan oleh azab, 
firman Allah: 


»A / PDA SL? Pa TNO UUD, RA 
BAB m3 NISN en 3 MA Adaa II, 


Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari (kalangan) 
mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa 
azab dan mereka adalah orang yang zalim. (an-NaY1/16: 113) 


Kesimpulan 

1. Gambaran kekayaan dan kemewahan Karun mengakibatkan kaumnya 
terbagi menjadi dua: 

a. Ada yang ingin kaya seperti dia karena menganggap hal itu 
merupakan keberuntungan yang besar. 

b. Ada yang menganggap hal itu merupakan bencana sedangkan pahala 
di sisi Allah lebih baik. 

2. Allah membenamkan Karun dan hartanya ke dalam bumi karena 
kesombongannya, dan tiada satu pun yang dapat menolongnya. 

3. Setelah menyaksikan azab yang menimpa Karun, orang-orang yang 
ingin kaya seperti dia berkata, “Kalau bukan karena karunia Allah, kami 
akan binasa seperti dia.” 

4. Tidak akan beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah dan 
mendustakan Rasul. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 345 


BALASAN ALLAH DI AKHIRAT 


An SO Sm S9 KA Tana PAN LOBI Aa PAD ad EN RUNN ACA 
Ka AAN SLB yen 3 A09 LN AN GAP AN AN 
DN La NU AIA Lu Ega GP Latah, None 
PN TAN MENTAH Or ria MA Oa Aa PENS ita LO AA 
JIKENAN GEN ASAM Haan Ga PE BALE 
ATA 7 
@ikeatop Lo 
Terjemah 


(83) Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan 
(yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa. (84) Barang siapa datang 
dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih 
baik daripada kebaikannya itu: dan barang siapa datang dengan (membawa) 
kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya 
diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. 


Kosakata: 
1. 'Uluww(an) "sks (al-Gajaj/28: 83) 


Kata ini menurut pendapat ulama memiliki arti yang beragam. M enurut 
Sa'id bin Jubair, artinya kedengkian (al-bagy). Al-' asan mengartikannya 
superioritas (al-'izz), sedangkan menurut ax--aYYk, artinya kezaliman (al- 
Sulm). Yahya bin Sallam mengartikannya syirik (as-syirk), dan menurut 
Mugatil, artinya sombong dari beriman (al-istikbtr “an al-imm). Dari 
beberapa kemungkinan arti 'uluww(an) tersebut, yang relevan adalah arti 
yang dikemukakan oleh Mugitil, karena sesuai dengan maksud ayat ini 
bahwa negeri akhirat itu dijadikan Allah bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. 


2. Al- asanahfi) KLS (al-Gajai/28:84) 


Kata al-Yasanah dalam ayat ini sama maksudnya dengan al-Yasanah 
dalam Surah an-Naml/27: 89 dan Surah al-An' #n/6: 160. M enurut Ibnu al- 
Jauz?, ada dua kemungkinan pengertian bagi kata ini. Pertama, artinya ialah 
gaulu It il-ha illallth (ucapan I- il4ha illalltn). Kedua, artinya semua jenis 
kebaikan pada umumnya. Semua jenis kebaikan yang dilaksanakan secara 
ikhlas waktu hidup di dunia akan dibalas dengan lebih baik nanti di akhirat. 
Menurut penegasan ayat Al-Gur'an yang lain Surah al-An'4m/6: 160, 
balasan itu dilipatgandakan sampai sepuluh kali. 


Munasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa pahala di sisi Allah adalah 
lebih baik daripada kekayaan dan kemewahan di dunia. Pada ayat-ayat 


346 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


berikut ini diterangkan bahwa pembalasan di akhirat dan pahala diberikan 
kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, merendahkan diri, tidak menyom- 
bongkan diri kepada sesama manusia, tidak berlaku kasar, dan tidak berbuat 
kerusakan. Satu kebaikan dibalas sekurang-kurangnya sepuluh kali lipat 
sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih dari itu menurut keikhlasan yang 
mengerjakannya. 


Tafsir 

(83) Ayat ini menerangkan bahwa kebahagiaan dan segala kenikmatan di 
akhirat disediakan untuk orang-orang yang tidak takabur, tidak menyom- 
bongkan diri, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi seperti menganiaya 
dan sebagainya. Mereka itu bersifat rendah hati, tahu menempatkan diri 
kepada orang yang lebih tua dan lebih banyak ilmunya. Kepada yang lebih 
muda dan kurang ilmunya, mereka mengasihi, tidak takabur, dan menyom- 
bongkan diri. Orang yang takabur dan menyombongkan diri tidak disukai 
Allah, akan mendapat siksa yang amat pedih, dan tidak masuk surga di 
akhirat nanti, sebagaimana firman A Ilah: 


pa 


NIA Gg KU PP xd ATA " 
Ga n33 Oa EN ya ya Ai al NI (BAG 


1232 53. p IL IA LX ALL » ar 
03 3 OYAL Hore aa :3 KG 


Pa - 


Tea Iga 


Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan aa Allah akan 
menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia- 
Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan (menyembah Allah) dan 
menyombongkan diri, maka A Ilah akan mengazab mereka dengan azab yang 
pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain 
Allah. (an-Nist/4: 173) 

Sabda Rasulullah saw: 


Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat takabur, 
sekalipun sebesar zarah. (Riwayat Muslim dan Abu D:#wud dari Ibnu 
M as' ud) 


Ayat 83 ini ditutup dengan penjelasan bahwa kesudahan yang baik 
berupa surga diperoleh orang-orang yang takwa kepada Allah dengan 
mengamalkan perintah-Nya, menjauhi larangan-N ya, tidak takabur dan tidak 
menyombongkan diri seperti Fir'aun dan Karun. 

(84) Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang di akhirat datang dengan 
membawa satu amal kebajikan, akan dibalas dengan yang lebih baik, dan 


JUZ 20 28. AL-OAG At 347 


dilipatgandakan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mengetahui berapa 
kelipatannya kecuali Allah sebagai karunia dan rahmat dari-Nya. Rasulullah 
saw bersabda: 


Sate AN Ulas Ah DG AAS Aas Sale DN GS Ugly basa Ga 
OP 0S elnng Gale lg) Tp BR JI ab Hilang NI SEL Yak 
(Hu 


Siapa yang bermaksud akan mengerjakan satu kebaikan, kemudian tidak jadi 
dikerjakannya, Allah mencatat pahala pada sisi-Nya satu kebaikan yang 
sempurna, kalau ia bermaksud mengerjakan satu kebaikan lalu dikerjakan- 
nya, maka Allah mencatat (pahala) dengan sepenuh kebaikan sampai tujuh 
ratus kali lipat, bahkan lipat ganda yang lebih banyak lagi. (Riwayat al- 
Bukh:r? dan Muslim dari Ibnu "Abbzs) 


Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: 
X PN PA aan saga KR TO ERA AS Sean “A5 Pr AP LN AN EGA Bm Cg 
Al UgiS Uglas3 Ups o Olg AlalS Asam dis AMI LgiS Lalang al Atenn a80 lg 
(et 0 Hay Jd) Blog Rima Sate 


Dan barang siapa yang bermaksud mengerjakan satu kejahatan kemudian 
tidak dikerjakannya, maka ditulislah oleh Allah swt di sisi-Nya satu 
kebaikan yang sempurna, dan kalau ia bermaksud mengerjakan kemudian 
dikerjakannya, maka Allah mencatatkan baginya hanya satu kejahatan saja. 
(Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim dari Ibnu “A bb:s) 


Hal ini sesuai dengan firman A Ilah: 
LA 2233 “$ pose Lu 2 AISI ot .0. Pr ad 
TERI CLAER JII A3 Rey ora kuany 


Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka 
ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan (setimpal) dengan 
apa yang telah kamu kerjakan. (an-N aml/27: 90) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang tidak menyombongkan diri di dunia, dan tidak 
membuat kerusakan di muka bumi akan mendapatkan kebahagiaan di 
akhirat. 

2. Satu kebaikan yang dikerjakan akan dibalas oleh Allah dengan balasan 
yang berlipat ganda. Sedangkan kejahatan yang dikerjakan dibalas 
dengan balasan yang setimpal. 


348 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


LARANGAN MEMPERKUAT BARISAN ORANG KAFIR 


Ae aa TAG as 1,22 AA K4 
2 nan maan neng 35 AA NA Saos BAGI 


S3 


Pa 
“ 2 tawa eh, PPL Sigi Pakta Lord Rai Lan 23 
skin Sia sa AA CE Dipa 


S0 292 Ke na” ' Nana ad, 


AN neha 19 23 mani CA na aerasi 
“Gg, CI “2 2 em Pa 13,836 9101 4, E 
DIAN KAN Ia PR AA ena artara 


Terjemah 

(85) Sesungguhnya (A Ilah) yang mewajibkan engkau (M uhammad) untuk 
(melaksanakan hukum-hukum) Al-Our'an, benar-benar akan mengem- 
balikanmu ke tempat kembali. Katakanlah (M uhammad), “Tuhanku menge- 
tahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam 
kesesatan yang nyata.” (86) Dan engkau (M uhammad) tidak pernah meng- 
harap agar Kitab (Al-Our'an) itu diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) 
sebagai rahmat dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali engkau 
menjadi penolong bagi orang-orang kafir, (87) dan jangan sampai mereka 
menghalang-halangi engkau (M uhammad) untuk (menyampaikan) ayat-ayat 
Allah, setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah (manusia) agar 
(beriman) kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang 
musyrik. (88) Dan jangan (pula) engkau sembah tuhan yang lain selain 
Allah. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Segala sesuatu 
pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenang-N ya, dan 
hanya kepada-N ya kamu dikembalikan. 


Kosakata: 
1. Farasa “3 (al-Gajaj/28: 85) 


K ata faraxa dalam Al-Gur'an disebut tidak kurang dari 4 kali, yaitu dalam 
Surah al-Bagarah/2: 197, Surah al-A Yz4b/33: 38, Surah at-T axr'm/66: 2, dan 
dalam Surah al-Gajai/28: 81 ini. Kalau subjek (ftil)nya manusia, maka 
artinya “mengerjakan sesuatu sebagai kewajiban,” seperti terdapat dalam 
Surah al-Bagarah/2: 197. Akan tetapi, kalau subjek (ftil)nya Allah, maka 
faraxa berarti mewajibkan. Kata faraxa “alaika dalam ayat ini mengandung 
tiga macam arti. Menurut “A“& bin Abi Rabah dan Ibnu Gutaibah, kata itu 
berarti Allah mewajibkan kepada M uhammad untuk mengamalkan hukum- 
hukum A I-Gur'an. M enurut M uj:hid, artinya Allah memberikan kepada Nabi 
Muhammad Al-Ouran. Menurut Mugzil, al-Farra' dan Abu Ubaidah, 
maksudnya adalah A Ilah menurunkan kepada M uhammad A I-Gur'an. 


JUZ 20 28. AL-OAG At 349 


2. Laridduka BSIJ (al-Oajaj/28: 85) 


Kata lar#dduka dalam rangkaian ayat ini merupakan predikat/khabar inna, 
yang artinya “pasti akan mengembalikanmu (M uhammad).” M enurut 
sebagian mufasir, ayat ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad 
berangkat dari Mekah, yakni dalam perjalanan hijrah menuju M edinah. Nabi 
Muhammad sesampai di Juhfah, menolehkan mukanya ke arah Mekah 
karena ingin kembali ke sana. Allah menegaskan janji-Nya bahwa Dia yang 
telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan hukum- 
hukum A I-Our'an, pasti akan mengembalikan beliau ke M ekah melalui futux 
Makkah pada waktu yang tepat. Jadi, penaklukan kota Mekah benar-benar 
dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga kota itulah tempat 
beliau kembali (ma' 4d), yang dari situ beliau diusir. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh M ugatil bahwa ketika Muhammad saw keluar dari gua 
tempat persembunyiannya di dalam perjalanannya menuju Madinah, ia 
mengambil jalan yang tidak biasa dijalani orang, khawatir kalau-kalau ia 
diketahui oleh pengejarnya. Setelah merasa aman, ia kembali ke jalan biasa 
dan singgah beristirahat di Juhfah, satu tempat yang terletak antara M ekah 
dan Medinah. Di sinilah Muhammad merasakan rindu pada tanah tumpah 
darahnya lalu turunlah malaikat Jibril dan berkata, “Apakah engkau rindu 
akan negerimu, tanah tumpah darahmu?" M uhammad menjawab, "Y a, betul 
saya sangat rindu.” Jibril Berkata, “Sesungguhnya Allah telah menurunkan 
“Inna... (permulaan ayat ini). Selanjutnya kaum musyrikin berkata kepada 
Rasulullah saw bahwasanya kaum M uhammad berada dalam kesesatan yang 
nyata. Maka datanglah perintah dari Allah supaya Muhammad menolak 
tuduhan orang-orang musyrik yang menentang dan mendustakannya, serta 
menegaskan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang lebih mengetahui siapa 
yang dapat petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata, Nabi 
atau mereka sekalian? Mereka akan mengetahui nanti siapa yang beramal 
baik di dunia dan siapa-siapa yang akan menang di dunia dan di akhirat kelak. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menjelaskan kisah M usa dan kaumnya, menerangkan 
sifat aniaya Karun, kesombongan terhadap kaumnya dan kebinasaan yang 
menimpanya, serta kemenangan diperoleh orang mukmin. Ayat-ayat berikut 
ini menerangkan bahwa Allah yang menurunkan Al-9ur'an kepada Nabi 
akan mengembalikannya ke tanah kelahirannya Mekah dan perintah untuk 
tidak menolong orang-orang kafir. 


Tafsir 
(85) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dialah yang mewajibkan 
kepada M uhammad mengamalkan isi A I-Our'an, dan melaksanakan hukum- 


350 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


hukum dan perintah yang ada di dalamnya. Dia pulalah yang akan 
mengembalikan Muhammad ke tanah suci Mekah, tanah tumpah darahnya 
dalam keadaan menang dan merebutnya kembali dari kaum yang telah 
mengusirnya dari sana. Muhammad saw kembali ke Mekah dengan satu 
kemenangan besar bagi kaum Muslimin, karena dengan demikian ia dapat 
mengembangkan Islam dengan bebas dan dapat menekan kehendak kaum 
musyrikin. Ini adalah janji dari Allah ketika Muhammad selalu disakiti dan 
mendapat tekanan yang berat dari kaumnya bahwa dia akan hijrah 
meninggal kan M ekah, dan akan kembali dalam keadaan menang. 

Selain kembali ke Mekah, ada yang berpendapat Allah mengembalikan 
Rasul kepada kematian atau mengembalikan ke surga, sebagaimana firman 
Allah: 


NYA YA Pati 23 Jai TA APN 
era E raga 5 pa 


Katakanlah (M uhammad), “Wahai kaumku! B erbuatlah menurut kedudukan- 
mu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang 
akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang- 
orang yang zalim itu tidak akan beruntung. (al-A n' tm/6: 135) 


& 
N 
4 


(86) Ayat ini menerangkan bahwa M uhammad tidak pernah mengharap- 
kan diturunkannya Al-Gur'an kepadanya untuk mengetahui berita-berita 
orang-orang sebelumnya, dan hal-hal yang terjadi sesudahnya, antara lain 
seperti agama yang mengandung kebahagiaan bagi manusia di dunia dan 
akhirat, dan juga adab-adab yang meninggikan derajat mereka dan 
mencerdaskan akal pikiran mereka. Sekalipun demikian, Allah menurunkan 
semuanya itu kepada M uhammad sebagai rahmat dari-Nya. 

Pada ayat ini, Allah melarang Nabi Muhammad dan umatnya untuk 
membantu perjuangan orang-orang kafir dalam bentuk apa pun. Umat 
M uhammad justru dituntut untuk membantu memperkuat perjuangan umat 
Islam. Oleh karena itu, hendaklah ia memuji Tuhannya atas nikmat yang 
dikaruniakan kepadanya dengan penurunan kitab suci Al-Our'an. Nabi saw 
tidak perlu menolong dan membantu orang-orang musyrik yang mengingkari 
Kitab suci Al-Our'an itu, tetapi hendaklah ia memisahkan diri dan berpaling 
dari mereka sesuai dengan firman A Ilah: 


Pa MA KAR 2» 


Ig PENA AAS 


Maka sampaikanlah (M uhammad) secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik. (al- 
' fjr/15: 94) 


JUZ 20 28. AL-OAG At 351 


(87) Allah menganjurkan kepada M uhammad agar tidak mengindahkan 
tipu daya orang-orang kafir, dan jangan sekali-kali terpengaruh sehingga 
mereka berhasil menghalang-halangi penyampaian ayat-ayat suci Al-Our'an 
sesudah diturunkan kepadanya. Allah selalu bersamanya dan menguatkan 
serta memenangkan agama-Nya dari orang-orang kafir. Bahkan Nabi saw 
diperintahkan menyeru kaumnya ke jalan A Ilah dan menyampaikan agama- 
Nya kepada mereka, menyembah hanya kepada Allah saja yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Pada akhir ayat ini, Allah menekankan supaya M uhammad 
jangan sekali-kali meninggalkan dakwahnya, dan selalu menyampaikan 
risalahnya kepada kaum musyrikin, supaya dia tidak seperti mereka, 
bermaksiat menyalahi perintah-Nya. Di ayat lain diterangkan: 


HN ga GIE, 


Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. (al- 
An' #m/6: 14) 


(88) Pada ayat ini, Allah melarang Nabi Muhammad menyembah 
sembahan lain selain Allah, karena tiada Tuhan yang patut disembah kecuali 
Allah, sebagaimana firman Nya: 


PEKAN PAP IPA TE PEYA PAEKA Ty 


(Dialah) Tuhan timur dan barat, tidak ada tuhan selain Dia, maka jadikanlah 
Dia sebagai pelindung. (al-M uzzammil/73: 9) 


Allah itu kekal abadi sekalipun semua makhluk yang ada sudah mati dan 
binasa. Firman A Ilah: 


re 2, ve PP IG Youe aon 
OLI 5 IKI 


Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang 
memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. (ar-Raym4m/55: 26-27) 


Dan sabda Nabi M uhammad saw: 
Se lan) IBU AN Ie Nae IS ML me AB GG tis AA 
(Sep gd os hg 
Ungkapan paling benar yang diucapkan penyair adalah yang diucapkan oleh 


Lab'd, yaitu: “Ketahuilah setiap sesuatu selain dari Allah akan binasa.” 
(Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim dari Abu Hurairah) 


352 28. AL-OAG Ad JUZ 20 


Allah-lah yang mempunyai kerajaan, dan berbuat sekehendak-N ya. Dia- 
lah yang menentukan segala sesuatu yang akan berlaku kepada semua 
makhluk. K epada-Nyalah akan dikembalikan semuanya, dan dibalas menurut 
amal perbuatannya masing-masing. Kalau ia beramal baik, taat, dan patuh 
kepada perintah Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau 
ia berbuat maksiat dan bergelimang dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka. 
Nabi saw bersabda sebagaimana diriwayatkan dari A bu Hurairah: 


JI SAB aa Ju abu A Jom) CU IJU (Ega NI Al Ogan gal IS 
brp Bos Ge lao) Ll A3 la LA Al 


Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Barang siapa taat 
kepadaku, maka ia masuk ke dalam surga, dan barang siapa durhaka 
kepadaku, maka sungguh ia telah enggan. (Riwayat al-Bukh4#r? dari Abu 
Hurairah). 


Kesimpulan 

1. Allah yang telah mewajibkan Nabi Muhammad mengamalkan isi Al- 
Our'an berjanji akan mengembalikannya ke Mekah, tanah tumpah 
darahnya. 

2. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang- 
orang yang sesat. 

3. Nabi Muhammad tidak pernah berharap Al-Gur'an diturunkan kepada- 
nya, tetapi Allah menurunkan kepadanya adalah sebagai rahmat dari- 
Nya. 

4. Allah melarang Nabi Muhammad untuk memperkuat barisan orang- 
orang kafir. Sebaliknya, beliau diperintahkan lebih memperkuat mem- 
bantu perjuangan umat Islam. 

5. Nabi Muhammad diperingatkan agar tidak resah karena dihalang-halangi 
oleh orang kafir dalam menyampaikan ayat-ayat Allah yang telah 
diturunkan kepadanya, tetapi ia harus tetap menyeru di jalan Allah dan 
jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang mempersekutukan-N ya. 

6. Nabi Muhammad dilarang menyembah selain Allah, karena tiada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah. 

1. Semua makhluk akan binasa, kecuali Zat Allah. Dialah yang menentu- 
kan segala sesuatu dan kepada-N ya semuanya akan dikembalikan. 


PENUTUP 


Surah al-@ajaj diturunkan di waktu kaum Muslimin dalam keadaan 
lemah, sedang orang musyrik Mekah sebagai penguasa di waktu itu 


JUZ 20 28. AL-OAG At 353 


mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar. Dalam surah ini, Allah 
mengemukakan bahwa Fir'aun, sebagai seorang raja, mempunyai kekuasaan 
yang tidak terbatas. Begitu pula Karun sebagai seorang yang berilmu dan 
mempunyai harta benda yang tidak terhingga banyaknya. Akhirnya Fir'aun 
dan Karun dibinasakan karena mengingkari agama Allah, sedang M usa yang 
semula tidak mempunyai apa pun, mendapat kemenangan karena mengikuti 
agama Allah. Ayat 59 menegaskan kembali bahwa Allah menghancurkan 
negeri-negeri yang penduduknya zalim. 

Kemudian surah itu ditutup dengan ketentuan bahwa kaum Muslimin 
setelah hijrah ke M edinah akan kembali lagi ke Mekah sebagai pemenang. 
Oleh karena itu, tetaplah menyembah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. 
Dialah Y ang M ahakuasa dan menentukan segala sesuatu. 


354 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


SURAH AL-'ANKAB T 


PENGANTAR 


Surah al-'Ankabpt terdiri dari 69 ayat, termasuk kelompok surah-surah 
M akkiyyah. Dinamai “al-'Ankabut” karena terdapat kata al-'Ankabut yang 
berarti “laba-laba” pada ayat 41 surah ini. 

A Ilah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala dengan laba-laba 
yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat berlindung dan 
menjerat mangsanya, padahal kalau diembus angin atau ditimpa oleh sesuatu 
barang yang kecil saja, rumah itu akan hancur. Begitu pula halnya dengan 
kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sembahan-sembahan mereka 
sebagai tempat berlindung dan tempat meminta sesuatu yang mereka 
inginkan. Sembahan-sembahan itu tidak mampu sedikit juga menolong 
mereka dari azab Allah di dunia, seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum 
Ibrahim, kaum Lut, kaum Syuaib, kaum Saleh, dan lain-lain. Apalagi 
menghadapi azab Allah di akhirat nanti, sembahan-sembahan itu lebih tidak 
mampu menghindarkan dan melindungi mereka. 


POKOK-POKOK ISINYA 

1. Keimanan: 
Bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan dan ancaman terhadap 
orang-orang yang mengingkarinya: tiap-tiap diri akan merasakan mati 
dan hanya kepada Allah mereka akan kembali: Allah akan menjamin 
rezeki tiap-tiap makhluk-N ya. 

2. Hukum-hukum: 
Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak: kewajiban 
mengerjakan salat karena dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar: 
dan kewajiban menentang ajakan mempersekutukan Allah sekalipun 
datangnya dari ibu bapak. 

3. Kisah-kisah: 
K isah-kisah cobaan yang dialami oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, 
Nabi Syuaib, Nabi Daud, Nabi Saleh, dan Nabi M usa. 

4. Lain-lain: 
Cobaan itu perlu untuk menguji keimanan seseorang: manfaat usaha 
manusia itu untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah. Perlawanan terhadap 
kebenaran pasti hancur. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 355 


MUNASABAH SURAH AL-9AKAt 
DENGAN SURAH AL-'ANKAB T 


1. Surah al-“Ankabut dibuka dengan hiburan dari Allah kepada Nabi 
M uhammad dan para sahabatnya yang selalu disakiti, diejek, dan diusir 
oleh orang-orang musyrik M ekah dengan menerangkan bahwa orang- 
orang yang beriman itu akan menerima cobaan atas keimanan mereka 
kepada nabi mereka. Sedangkan Surah al-OGajai menerangkan aneka 
rupa cobaan yang diawali oleh Nabi Musa dan Bani Israil dalam 
menghadapi kekejaman Fir'aun. Oleh sebab itu, Allah menyuruh agar 
Nabi Muhammad dan para sahabatnya selalu sabar dalam menghadapi 
cobaan-cobaan itu. 

2. Surah al-Gajaj mengisahkan selamatnya Nabi Musa dari pengejaran 
Fir'aun setelah dengan tidak sengaja membunuh orang Oibti, kemudian 
mengisahkan selamatnya M usa dan pengikutnya dari pengejaran Fir'aun 
dan tentaranya, serta tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya di laut 
Merah, sedangkan Surah al-'Ankabut, mengisahkan selamatnya Nabi 
Nuh dan pengikutnya di atas bahtera serta tenggelamnya orang-orang 
yang mengingkari seruannya. Semua ini menunjukkan pertolongan A Ilah 
kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. 

3. Surah al-Gajaj mengemukakan kelemahan kepercayaan orang-orang 
yang menyembah berhala dengan menerangkan keadaan penyembah- 
penyembah berhala dan berhala itu sendiri di hari Kiamat, sedang Surah 
al-“Ankabut menyatakan kesesatan kepercayaan mereka dengan 
membandingkannya dengan laba-laba yang mempercayakan kekuatan 
sarangnya yang sangat lemah. 

4. Kedua surah ini sama-sama menerangkan kisah Fir'aun dan Karun, serta 
akibat perbuatan keduanya. Kedua surah ini sama-sama menyinggung 
soal hijrah Nabi Muhammad. 


356 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


SURAH AL-'ANKAB T 


Dengan nama Allah Y ang Maha Pengasih, M aha Penyayang. 


ORANG YANG BERIMAN AKAN MENGALAMI UJIAN 


Pn Pn Cl 
Pan AB Naga PERAGA Lena ata aan 2 AA 
PIRING Oa RENANG ANA CN 
By 3 Lan Lan 


“20 AN entw wita 2 . Dj mt 7 - APA TAN AP : al NA 
WN NA ah FA NAN AA hp NAN ae 
4 San ee 
Oog laga 

Terjemah 


(1) Alif Lim M?m. (2) Apakah manusia mengira bahwa mereka akan 
dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka 
tidak diuji? (3) Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum 
mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti 
mengetahui orang-orang yang dusta. (4) Ataukah orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari (azab) 
Kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu! 


Kosakata: Y asbigunz Gas (al-'Ankabut/29: 4) 


Kata yasbigunt merupakan fi'il muxzri'" dari sabaga--yasbigu--sabg(an) 
wa musabagat(an) yang artinya “mereka mendahului Kami,” dalam arti 
mereka dapat melarikan diri dari Kami, sehingga mereka akan terbebas dari 
(azab) Kami? Pertanyaan ini menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat 
kejahatan tidak akan luput dari azab Allah. Bahkan perkiraan mereka para 
pelaku kejahatan bahwa mereka akan terbebas dari azab Allah merupakan 
perkiraan yang salah. Mereka pasti tidak akan dapat melepaskan diri dari 
azab Allah, bila mereka tidak bertobat kepada-Nya. 


Munasabah 

Pada akhir Surah al-Gajaj Allah memerintahkan Nabi M uhammad untuk 
mengajak manusia ke jalan-Nya. Pada ayat-ayat berikut ini digambarkan 
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dakwah itu seseorang akan 
menghadapi berbagai cobaan dan ujian, bahkan kalau perlu harus berperang. 
Nabi dan para sahabatnya juga diperintahkan untuk berjihad andaikata 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 357 


situasi menghendaki. Berjihad itu sangat berat resikonya. Oleh karena itu, 
pada ayat ini Allah menjelaskan secara khusus bahwa seorang mukmin 
belum akan mencapai derajat iman yang sebenarnya kecuali bila mereka rela 
menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya. 


Sebab Nuzul 

Ibnu “Abb4s menerangkan ayat ini diturunkan karena peristiwa yang 
dialami oleh keluarga muslim yang masih tinggal di Mekah, ketika 
Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang lemah dari 
keluarga orang beriman itu adalah Salamah bin Hisy4m, 'Ayyasy bin Ab? 
Rab" ah, Wal?d bin Wal?d, dan lain-lain. M ereka semua menderita siksaan- 
siksaan mental dan fisik dari orang-orang yang tidak senang kepadanya, 
karena menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Untuk mengokohkan 
iman mereka kepada Allah, maka dihiburlah mereka dengan menurunkan 
ayat-ayat di atas. 

Muga#til meriwayatkan pula bahwa ayat itu diturunkan pada seorang 
sahabat yang bernama M ihja' maula Umar Ibnu Kha “4. Dialah orang yang 
pertama mati syahid di medan perang Badar. Seorang anggota pasukan 
musuh bernama '? mir bin al-! axram? berhasil menombak M ihja' dengan 
tombak beracun, sehingga ia tewas. Setelah mengetahui tewasnya M ihja' 
sebagai syuhada pertama di hari itu, Rasulullah segera menyatakan bahwa 
pemimpin syuhada adalah M ihja', dialah orang yang pertama yang dipanggil 
masuk surga di antara umat ini. Berita tentang tewasnya M ihja' diterima 
oleh kedua orang tuanya dengan hati sedih dan pilu, begitu pula istrinya 
tercinta. Untuk menghibur keluarga Mihja' yang ditinggalkannya, Allah 
menurunkan ayat di atas. 


Tafsir 

(1) Alif Lim Mm, lihat tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal 
Surah al-B agarah 

(2) Pada ayat ini, Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku 
beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan 
dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu diuji? 
Tidak, malah setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu, sehingga dapat 
diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian 
tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Umpamanya 
perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan 
iman dan keyakinan), berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, 
mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah, dan bermacam- 
macam musibah seperti kehilangan anggota keluarga, dan hawa panas yang 
kering yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Semua 
cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang 
sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa 
munafik. Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang 


358 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga 
iman mereka masih rapuh. 
M aksud ya ini dapat dilihat dalam ayat lain, yakni: 


A33 SEK Tnpeta Sangga Ikan 
ET Ari &.. yet Na 


Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal 
Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan 
tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang- 
orang yang beriman. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 
(at-Taubah/9: 16) 


Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang 
mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya 
sebelum ia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa 
kewajiban seperti kewajiban dalam memanfaatkan harta benda, hijrah, jihad 
di jalan Allah, membayar zakat kepada fakir miskin, menolong orang yang 
sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, dan bisa juga berupa musibah. 

(3) Orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan keimanannya 
akan menghadapi berbagai macam penderitaan dan kesulitan. M ereka sabar 
dan tabah menahan penderitaan itu. Umpamanya Bani Israil yang beriman, 
telah diuji Allah dengan berbagai macam siksaan yang dijatuhkan Fir'aun 
kepadanya. Umat Nabi Isa yang beriman juga tidak luput dari azab dan 
kesengsaraan. Semuanya menjadi contoh dan pelajaran bagi umat beragama 
Islam ini. Dalam sebuah hadis Nabi saw dijelaskan: 


EL ALA Ya pl Ap Aa At Jan NEK JESA g sot 3p 
Kap ASUS IBI AK WES Vs AKI jp 3S 


Jan tab db SP Kby An G3 JS PN IN SY 
Ne Sa ana aa ng gets 


(sel a13) Olesi SI s pa 


Diriwayatkan oleh Khabbtb bin al-Aratt bahwa ia berkata, “Kami 
mengadukan kepada Rasulullah yang dalam keadaan tidur beralaskan 
sorbannya di sisi Ka'bah, kami mengatakan (bahwa kami menderita berbagai 
macam siksaan berat dari kaum musyrikin). Apakah kamu tidak akan 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 359 


menolong kami wahai Rasulullah, dengan cara engkau berdoa untuk 
keselamatan kami dari siksaan tersebut? Rasulullah menjawab, “Orang- 
orang sebelum kamu juga mengalami hal seperti ini, bahkan lebih hebat lagi. 
Seseorang yang karena keimanannya yang membaja kepada Tuhan ia 
dihukum, dan digali lubang khusus untuknya. Diletakkan gergaji di atas 
kepalanya. Kemudian gergaji itu diturunkan perlahan-lahan, sehingga tubuh 
orang tersebut terbelah dua. Ada pula yang badannya disisir dengan sisir besi 
runcing yang sudah dipanaskan. Namun mereka tidak mau mundur dari 
keyakinan agamanya. Demi Allah, agama ini pasti akan kutegakkan jua, 
sehingga amanlah musafir yang sedang dalam perjalanan dari dan't ke 
Hadramaut. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, walaupun 
serigala-serigala mengelilingi binatang ternaknya. Tetapi kamu terlalu ingin 
cepat berhasil.” (Riwayat al-B ukh#?) 


Ana sana ant seba Ni 2... TE SA Te NO TU JA 0 0 £ 0. 
da Ta Gn Tsuna ana 012 Ti ne GI PA SE TB IA Or Bin TAN geet 
Ur Va adl Jomy  ClA3 Sel B3 SA ya 02 Dana Ale Ch Kab 
ANE MIA Gi BAN Gran, Sd bim us Ui Usut 
catat) DJ 5 HE Ka dna 5 Mela Kel "Iu KU SI 

(al 


Diriwayatkan dari Abi Sa' ?d al-K hudr? bahwa dia berkata, “Saya memasuki 
rumah Rasulullah dan menjumpai beliau sedang tidak enak badan 
(demam). Saya meletakkan tangan di atas selimut beliau. Maka saya dapati 
rasa panas di atas selimut beliau. Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
alangkah hebatnya panas ini.' Rasulullah menjawab, "Ya memang begitu. 
Kita sedang ditimpa cobaan yang berlipat ganda datangnya, tetapi 
pahalanya pun berlipat ganda diberikan Allah kepada kita.' Saya bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat penderitaan 
yang dialaminya?" Beliau menjawab, “Nabi-nabi.' Saya bertanya lagi, 
'Wahai Rasulullah, lalu siapa lagi? "Orang-orang yang saleh," jawab 
beliau.” (Riwayat Ibnu M dah) 


Keterangan Rasulullah demikian diperkuat oleh ayat yang berbunyi: 
PENA EN ANUPR GS pa Ag 3 
Ne 2551 sae 2 


Dan betapa banyak nabi yang berperang sana sejumlah besar dari 
pengikut(nya) yang bertakwa. M ereka tidak (menjadi) lemah karena bencana 


360 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) 
menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 
(2 Ii “1mr4n/3: 146) 


Dengan beraneka ragam penderitaan itulah, Allah mengetahui siapakah 
yang betul-betul sempurna keimanannya, dan siapa pula yang menutupi 
kepalsuannya dengan sikap beriman. Allah akan membalas masing-masing 
mereka itu dengan apa yang pantas baginya. Ringkasnya, Allah melarang 
manusia berprasangka bahwa ia diciptakan dengan percuma begitu saja. 
Justru Allah akan menguji setiap manusia, untuk menentukan siapakah yang 
paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Derajat tersebut tidak mungkin 
diperoleh kecuali dengan menempuh ujian yang berat. 

Hidup ini memang penuh dengan perjuangan, baik kita enggan atau 
senang menghadapinya. Semakin tinggi tingkat kesabaran, makin tinggi pula 
kemenangan dan pengajaran yang akan diperoleh. Itulah sunah Allah yang 
berlaku bagi umat dahulu dan sekarang. 

(4) Seterusnya Allah memperingatkan, apakah masih ada segolongan 
manusia yang berprasangka bahwa orang-orang yang masih mengerjakan 
perbuatan jahat itu akan sanggup melemahkan Allah, sehingga Dia tidak 
kuasa mendatangkan balasan yang sebanding dengan perbuatannya. Apakah 
belum berlaku lagi ketetapan Tuhan bagi orang-orang zalim sebelumnya, di 
mana mereka telah disiksa dengan siksaan yang setimpal dengan kesalahan 
mereka? 

M enurut Ibnu “Abbzs, ayat ini turun sebagai kecaman kepada sejumlah 
tokoh musyrikin Mekah yang menganggap bahwa apa saja yang mereka 
kerjakan, tidak ada yang sanggup membalasnya. M ereka itu adalah al-W al?d 
bin al-Mugfrah, Abu Jahal, al-Aswad, al-'2 j bin Hisyim, "Utbah bin 
Rab"'ah, al-Wal3d bin "Utbah, 'Utbah bin Ab? Mu'ai, Han$alah bin Abu 
Sufy4n, dan al-'2 j bin W #il. Sesungguhnya pikiran yang demikian adalah 
keliru dan tidak benar. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Dia 
menguji dan mendidik manusia dengan berbagai macam pengajaran, dengan 
maksud agar mereka memperoleh nur Ilahi yang terang benderang. 


Kesimpulan 

1. Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap orang yang beriman belum bisa 
mencapai hakikat iman yang sebenarnya, kecuali setelah lulus dalam 
menempuh cobaan-cobaan yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Semakin 
tinggi tingkat kesabaran ketika menanggung cobaan tersebut semakin 
besar pula kemenangan dan ganjaran yang akan diperolehnya. 

2. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat akan memperoleh balasan 
(kecuali jika ia tobat), dan tidak ada seorang pun yang sanggup 
menghalangi siksaan Allah bila telah diturunkan-N ya. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 361 


PERBUATAN BAIK TIDAK AKANSIA-SIA 


5 AKAN 4 ga 3 0 

bkep Aa sop Aa Pak bana 3173 25 

| 9 Gowa PN ANU, 

atv 2... Pe 29 #. 
peanya SATA PAS AN ealyregala Vga) 

Pr ak Naa Po 2 
ON DSN Nu laru Kal 

Terjemah 


(5) Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya 
waktu (yang dijanjikan) Allah pasti datang. Dan Dia Y ang Maha M endengar, 
Maha Mengetahui. (6) Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya 
jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (7) Dan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan kebajikan, pasti akan Kami hapus kesalahan-kesalahannya 
dan mereka pasti akan Kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang 
mereka kerjakan. 


Kosakata: Ajalullin Ai 1x (al-'A nkabyt/29: 5) 


Kata ajal berarti batas akhir dari sesuatu. Kata ajal bisa diartikan dengan 
rentang waktu dari umur seseorang atau bagian terakhir dari umur. M enurut 
Ouraish Shihab, ada dua macam pendapat ulama tentang arti kata ajal dalam 
ayat ini. Sebagian ulama memahaminya dengan hari Kiamat, sedangkan 
sebagian yang lain memahaminya dalam arti masa berakhirnya siksaan kaum 
musyrikin terhadap kaum mukminin dengan datangnya kemenangan Islam. 
Dalam ayat ini, kata ajal dikaitkan dengan Allah maksudnya ialah untuk 
menegaskan bahwa waktu itu pasti datang, karena yang menjanjikan serta 
yang memiliki dan berwenang atasnya adalah Allah. 


M unasabah 

Ayat-ayat yang lalu menjelaskan bahwa manusia yang beriman tidak 
dibiarkan percuma begitu saja di atas dunia ini tanpa mengalami ujian. 
Barang siapa yang tidak lulus dalam ujian dan tidak mengerjakan 
kewajibannya akan disiksa. Ayat-ayat berikut ini menerangkan bahwa siapa 
yang beramal saleh demi kepentingan hidupnya di akhirat, tidak akan disia- 
siakan. Semua kewajiban yang dikerjakan itu bukanlah untuk A Ilah, sebab Ia 
M aha Kaya. Kemudian dijelaskan bahwa balasan dari amal perbuatan baik 
adalah menghapuskan dosa dari perbuatan jahat, dan akan dibalas dengan 
balasan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. 


362 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Tafsir 

(5) Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sangat menginginkan untuk 
bertemu dengan Allah dan memperoleh balasan amal dari-Nya di hari 
Kiamat, sepatutnya beramal dan menjauhi segala larangan yang mungkin 
menimbulkan kemurkaan-N ya. Sebab balasan untuk amal seseorang pasti 
akan datang. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui niat dan amal 
seseorang. Oleh karena itu, ayat ini merupakan peringatan agar setiap orang 
senantiasa berniat untuk mencapai apa yang diinginkannya, yakni keridaan 
Allah dan menanamkan rasa takut dalam hati sanubarinya akan azab dan 
siksa-N ya. 

M aksud “menemui Allah” dalam ayat ini ialah “memperoleh nikmat 
dalam surga sebagai balasan amal perbuatan baik”, di mana puncak dari 
kenikmatan itu adalah dengan melihat Zat Allah itu sendiri. Sementara itu 
Ibnu “Abbts menafsirkan dengan arti “hari Kebangkitan dan hari 
Perhitungan”. Y ang jelas makna yang terkandung dalam ayat ini mendorong 
seseorang untuk mempersiapkan diri dengan mengerjakan perbuatan baik 
sebanyak mungkin dan menjauhi sama sekali larangan-larangan Allah. 
Dengan demikian, mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat 
kelak. 

Jumhur ulama tafsir menafsirkan lig-ullh dengan maut (kematian) yang 
sudah pasti datangnya. Namun dalam kata di atas terkandung pula arti janji 
Allah berupa balasan bagi amal baik dan siksaan untuk perbuatan jahat. Baik 
mati atau janji Allah, keduanya pasti akan datang. 

(6) Allah menjelaskan bahwa seseorang yang sungguh-sungguh berjuang 
(berjihad), yang merupakan salah satu aspek dari ungkapan kerinduan 
menemui Allah, pada hakikatnya perjuangan itu untuk dirinya sendiri, bukan 
untuk Allah. Jihad berarti memerangi musuh dan melawan nafsu sendiri. 
Bisa juga berarti mengerahkan segala upaya untuk Allah dan bukan hanya 
bermakna perang. 

Orang yang akan memperoleh hasil dari perjuangannya adalah orang 
yang menyandarkan niatnya untuk memperoleh balasan dari Allah, Tuhan 
semesta alam. Allah tidak memerlukan apakah mereka akan berjuang untuk 
dirinya sendiri atau tidak berjuang sama sekali, sebab Dia Maha Kaya dari 
sekalian ciptaan-Nya. Dialah Y ang M enguasai sekalian alam ini dan berbuat 
menurut kehendaknya sendiri. 

Inti dari jihad adalah sabar, baik jihad dalam memerangi musuh maupun 
jihad dalam mengendalikan nafsu. Orang yang sabar dalam berjihad berarti 
tahan dalam menghadapi cobaan dan tetap berpegang teguh kepada 
kebenaran yang telah diyakininya. Selain itu, ia juga berusaha mengatasi 
rintangan-rintangan dalam menegakkan kebenaran itu. Dalam ayat-ayat lain, 
Allah menegaskan bahwa faedah amaliah seseorang itu betul-betul untuk 
kepentingan dirinya. 

Sebagaimana firman A Ilah: 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 363 


AG Pa aa nge ena ea s5 
KAN AN BE Carla Aa JP 
Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri 
dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya 
sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambal-N ya). 
(Fujjilat/41: 46) 


Dan firman Allah: 


car pt 8: Io I2 LO Toh 2 2» 
WENGI PEN 


Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 
sendiri. (al-lsr#/17: 7) 


(7) Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada 
Allah dan rasul-Nya dengan keimanan yang benar walaupun diuji dengan 
berbagai cobaan, ia tidak berbalik kepada kekafiran (murtad). Begitu juga 
ketika mengalami penderitaan dalam berhadapan dengan orang-orang 
musyrik, dia tetap mengerjakan segala kewajibannya, menjauhi segala 
larangan, mempertinggi ketakwaan, menolong orang yang sedang kesusahan, 
membela orang teraniaya, mempertahankan dan membela negara dari 
serangan musuh, dan bekerja sama satu sama lain. Mereka itu mendapat 
ganjaran dari Allah berupa ampunan dari semua dosa dan kesalahan mereka 
yang telah lalu. Semua itu merupakan sebab pelipatgandaan pahala yang 
diberikan Allah menjadi sepuluh kali lipat. 

A Ilah berfirman: 


PT CA Ken ud 1» G5 PR LO Haa Ne &X Pe Una OL na NG 
BAE ANE BASA Ie 3 WE ERA 


Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. 
Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. 
M ereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi). (al-A n' #m/6: 160) 


Kesimpulan 

1. Amal kebaikan yang dikerjakan dengan ikhlas pasti akan dibalas lebih 
baik dan berlipat ganda. 

2. Jihad adalah usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat Allah 
dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya bermakna perang saja. 


364 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


PERINTAH BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPAK 


Paha roma EPA TN CA 


Pz Pata PAN OA PAP) et 4 9, 
TA ana RS TEA 
Dies Tabel) 21 Kon er 5 Neha 
Terjemah 


(8) Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada 
kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan-K u dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu 
tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-K u 
tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. (9) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 
pasti akan Kami masukkan ke dalam (golongan) orang yang saleh. 


Kosakata: J thadika Siial- (al-'Ankabut/29 : 8) 


Jihadtka berasal dari kata al-juhdu yang bermakna kemampuan. 
Sedangkan jihad berarti mencurahkan usaha secara sungguh-sungguh untuk 
menanggulangi berbagai kesulitan atau untuk memerangi musuh. M enurut 
al-A sfahan?, jihad ada tiga macam: 1. angkat senjata memerangi musuh, 2. 
memerangi setan, 3. memerangi hawa nafsu. Jihad yang dimaksud dalam 
ayat ini bukan untuk mengangkat senjata karena berperang mengangkat 
senjata baru diizinkan setelah Nabi saw hijrah ke M edinah. Sedangkan Surah 
al-'A nkabyt turun di M ekah. Para ulama memaknai kata jihad dalam ayat ini 
sebagai usaha sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu apa saja 
karena objek yang harus dilawan tidak disebutkan dalam ayat ini. 


M unasabah 

Setelah menyebutkan bahwa amal saleh menghapuskan dosa kesalahan, 
dan mendapat balasan yang berlipat ganda, maka Allah mengiringi pula 
firman-Nya dengan perintah berbuat baik kepada ibu bapak (orang tua). 
Keduanya adalah yang menjadi sebab kelahiran manusia ke atas bumi. 
Untuk menghargai jasa serta pengorbanannya, sudah sewajarnya si anak taat, 
patuh, dan berbuat baik kepada keduanya. Orang yang berbuat baik akan 
termasuk dalam barisan para nabi dan wali Allah dengan segala kemuliaannya. 


Sabab Nuzul 

A dapun sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan peristiwa Sa'ad bin 
Ab? Wagg4 dan ibunya ketika masuk Islam. Beliau adalah salah seorang 
sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam (as-s#bigunal awwalun). Ibunya 
bernama ! amnah binti Ab? Sufyim. Sebagai seorang anak, Sa'ad telah 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 365 


berbakti kepada ibunya sesuai dengan kemampuannya. Setelah ! amnah 
mengetahui bahwa Sa'ad secara sembunyi-sembunyi masuk Islam, maka 
sang ibu sama sekali tidak rela anaknya meninggalkan agama berhala. Ia 
memprotes tindakan Sa'ad dan bersumpah, “Hai Sa'ad, agama apa pula yang 
baru engkau ikuti itu? Demi Allah aku tak akan makan dan minum sampai 
engkau kembali kepada agama leluhurmu. Atau relakah aku mati sedang 
engkau menanggung malu sepanjang zaman gara-gara engkau meninggalkan 
agama kita? Engkau pasti dicap orang kelak sebagai pembunuh ibu 
kandungmu sendiri.” 

| amnah mencoba untuk tidak makan dan minum selama sehari semalam 
dengan harapan anaknya keluar dari Islam. Sa'ad tampaknya tidak 
menghiraukan protes ibunya itu. Di hari yang lain, kembali ! amnah 
meninggalkan makan dan minum. Waktu itu Sa'ad datang menengok ibunya 
dan berkata, “Ibuku, andaikata engkau punya seratus nyawa, dan nyawa itu 
keluar dari tubuhmu satu persatu, namun aku tetap tidak akan meninggalkan 
keyakinanku." Lalu Sa'ad berkata dengan tegas, “Terserah pada ibu, apa ibu 
mau makan atau tidak.” 

Akhirnya ! amnah putus asa, tidak ada harapan lagi anaknya akan 
berbalik kepada agama berhala. Karena tak tahan, ia kembali makan dan 
minum seperti biasa. Peristiwa tersebut diabadikan dengan menurunkan ayat 
ini. Allah membenarkan tindakan Sa'ad, yakni tetap berbuat baik kepada 
orang tua, tetapi tidak boleh mengikuti kemauannya andaikata itu perintah 
untuk syirik. 


Tafsir 
(8) Allah memerintahkan manusia berbuat baik kepada orang tua (ibu 
bapak). Jalan berbuat baik itu ialah dengan memberi nafkah (belanja), 
memelihara, dan menghormati keduanya dengan penuh kasih sayang, 
kecuali apabila keduanya mengajak kepada perbuatan syirik. Jadi, batas 
berbuat baik itu ialah sepanjang hal-hal yang diperintahkan tidak 
menyangkut kepada perbuatan yang mengandung unsur syirik. Dalam ayat 
lain disebutkan pula: 
Lp dn Le PO An 3 DP LI SAH Gr Ae NA 
CIA KS Ie pa MELAYANG INI SN GE 333 
PAN An ab Ta Par meat RATA AAA AN -1 
C3 PI 2G CA Ji YO Cal 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan 
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-lsr#/17: 23) 


366 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Keterangan yang hampir sama maksudnya diperoleh pula dalam ayat: 


Ih pon AG Pa An 


GA ar Aya la Kr KY Nee MAY GS$ 


Pn Ha ate ne» ye 1111 GG LA 


LE ET SE 56 EKA Ron Na 


—sad 


aa KU 1:3 . 


0 AX 8&s5 JR Yd vers 

RIntoaror AT EA BIA 1.5 SETAN, GI Jasa 

” MAN 
Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 
menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah 
dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Y a Tuhanku, 
berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-M u yang telah 
Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku 
dapat berbuat kebajikan yang Engkau rixai: dan berilah aku kebaikan yang 


akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat 
kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim." (al-A Yg4f/46: 15) 


Untuk memperoleh pengertian yang menyeluruh dari arti yang didapat 
pada ayat di atas, bisa diperhatikan keterangan Allah dalam ayat di bawah ini: 


oto 2 Tanah z 25 pe AN 
SAM ore 3 SEL Pen wipe kauep Iarery 


Aa Ai ALIS ED AS D5 Ox & 3, 


2» 


st PLAT PA TIP AI P3 Tara nei PP TPP . 
FIB ISA SUS AGAN JUAL 
OA & AA -56 


Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-K u dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 
sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah 
engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-K u. Kemudian hanya kepada- 
Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan. (Lugman/31: 14-15) 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 367 


Mengenai larangan taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat 
disebutkan dalam hadis sahih, yakni: 


(HW If or “de ae aa ol) JB khan 3 SJ AAL 


Tidak boleh taat kepada makhluk (manusia) dalam mendurhakai Tuhan 
(K hHig). (Riwayat A Ymad dari Ali bin Ab? ” Hib) 


Maksud perkataan “sesuatu yang tidak engkau ketahui” dalam ayat 
tersebut ialah tidak adanya pengetahuan tentang soal-soal ketuhanan atau 
ilahiyah. Dengan kata lain tidak dibenarkan taat mengikuti seseorang, 
sepanjang tidak diketahui tentang soal yang diikuti itu. Oleh sebab itu, tidak 
boleh mencontoh sesuatu yang sudah jelas kekeliruannya. Selanjutnya 
dikatakan semua manusia akan kembali kepada Allah pada hari Kiamat, baik 
yang kafir maupun yang mukmin, baik yang berbuat baik kepada orang 
tuanya maupun yang durhaka. Semua amal yang dikerjakan di dunia, akan 
dibalas oleh Allah, yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, dan yang 
berbuat jahat dibalas dengan kejahatan pula. 

(9) Kemudian ditegaskan kembali kedudukan orang-orang yang beriman 
dan berbuat baik serta orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. M ereka 
akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang saleh, dan ditempatkan 
dalam surga “Jannztun na' 8m”. 

Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang saleh sebagai 
ganjaran yang dianugerahkan kepada siapa saja yang memilih untuk 
mengindahkan perintah Allah dan rasul-Nya daripada perintah orang tua 
yang bersifat kedurhakaan. Keengganan anak mengikuti perintah orang 
tuanya pasti mengakibatkan kekeruhan hubungan antara kedua pihak. Untuk 
itu, Allah menjanjikan kepada sang anak bahwa ia akan diberi ganti yang 
lebih baik, yaitu akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang 
saleh. 

Ai-tHih8n di sini maksudnya adalah kelompok orang-orang yang sangat 
berbakti kepada Allah dan yang bergabung dengan kelompok para nabi dan 
lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surah an- 
Nis#/4: 69: 


G3: By 


G3 IA PAN GA A d Baba CAN OA 3333 


13 ZL» TU Ii 2S P Ta , -., ol TA aer 


Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu 
akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) 
para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang- 
orang saleh. M ereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (an-Nis4#/4: 69) 


368 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Kesimpulan 

1. Manusia diperintahkan berbakti kepada orang tua (ibu bapak)nya, selama 
keduanya tidak menyuruh untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang 
Allah atau yang berbau syirik (mempersekutukan A Ilah). 

2. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke surga. 


SIKAP ORANG LEMAH IMAN 
DALAM MENGHADAPI COBAAN 





tLad 2 NP z “ 8) Deni . 
Bah NA Pd aa ARYA Gara | 
Terjemah 


(10) Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, “Kami beriman 
kepada Allah,” tetapi apabila dia disakiti (karena dia beriman) kepada Allah, 
dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang 
pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, “Sesungguhnya 
kami bersama kamu.” Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di 
dalam dada semua manusia? (11) Dan Allah pasti mengetahui orang-orang 
yang beriman dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. 


Kosakata: , Gya fill#hi TNI (al-'Ankabut/29 : 10) 


, Aya fill4hi artinya disakiti atau diganggu. Terambil dari kata al-a@ 
yang artinya berbagai kesulitan yang menimpa tubuh atau jiwa di dunia 
maupun di akhirat. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang 
beriman pasti akan mendapatkan gangguan yang menyakitkan untuk 
menguji keimanannya karena kata al-i@rdi sini dirangkaikan dengan kata i &- 
yang biasa digunakan untuk menggambarkan kepastian terjadinya sesuatu di 
masa mendatang 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah telah menerangkan tentang perintah berbuat 
baik kepada kedua orang tua. Juga diterangkan tentang orang yang beriman 
dan beramal saleh. Pada ayat ini, Allah menyebutkan tentang orang yang 
lemah imannya dalam menghadapi cobaan dan menganggap kesulitan di 
dunia seperti kesulitan di akhirat sehingga ia kembali menjadi musyrik. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 369 


Tafsir 

(10) Menurut riwayat, ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan 
peristiwa yang terjadi pada seseorang yang bernama 'Ayy:sSy bin Ab? 
Rab''ah di mana pada mulanya ia telah masuk Islam kemudian berhijrah ke 
Medinah. Akan tetapi, karena keislamannya itu, ia mengalami berbagai 
macam siksaan. Karena tidak tahan lagi, ia kembali murtad dan kembali 
menjadi musyrik. Orang yang menyiksanya adalah tokoh kafir @uraisy 
bernama Abu Jahal dan al-! #ri£. Keduanya adalah pamannya sendiri (adik 
kandung ibunya). Akhirnya "Ayy4sy masuk Islam kembali dan menjadi 
muslim yang baik. 

Ayat ini menerangkan keadaan seseorang yang mengaku beriman kepada 
Allah dan mengikrarkan dengan lidah tentang keesaan-Nya. Akan tetapi, bila 
ia difitnah atau disiksa oleh orang musyrik yang tidak senang dengan 
keislamannya, ia menganggap bahwa fitnah yang berupa cobaan dan siksaan 
dari orang lain itu sama saja dengan azab dari Tuhan di akhirat. Oleh karena 
itu, daripada mengalami siksaan terus-menerus, lebih baik ia kembali lagi 
kepada agama berhala (murtad). 

Sebenarnya kalau ia sungguh-sungguh beriman, tentu ia bersabar atas 
cobaan tersebut, dan menenteramkan hatinya dengan keimanan yang ber- 
sarang dalam dadanya. Namun demikian, cobaan tersebut justru 
memalingkan hatinya dari beriman kepada Allah, sebagaimana azab Allah 
memalingkan seseorang dari kekafirannya. Ia menyangka siksaan dari 
manusia tidak dapat dihindarkan, sedang azab Allah di akhirat bisa saja 
dihindari. Dalam ayat lain disebutkan lagi: 


PI set La 


Tan 3 Len, Ag Ga Pa aa Dua re Lead 2 sereh Ine £ 
Ceis as3  Lololy Ag PARI RE AaColob Seng aa A3 
IS MPN AP 3 Lian Anin 2 2 
GANGA GENGGAN 4435 


Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi: maka jika 
dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu 
cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah 
kerugian yang nyata. (al-! ajj/22: 11) 


Jika pertolongan Allah didatangkan kepada orang-orang mukmin yang 
sedang berjuang, maka golongan yang masih ragu-ragu dengan kebenaran 
Islam itu pura-pura menjadi sahabat yang baik dan mengatakan, “Kami 
selalu bersamamu sebagai saudara-saudara seagama, dan kami akan 
menolongmu dalam menghadapi musuh.” Apa yang mereka ucapkan itu 
tidak lain hanyalah sekadar ucapan mulut mereka saja. Sebab mereka telah 
berdusta dengan apa yang telah mereka dakwakan. Keterangan ayat lain 
menegaskan: 


370 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


na ot AB AN Para 1» sasa 
ASUSEO3 Loper Aa 222 SIKA Kere 
AA Tn Ah BIG Gita Tg KAS, Spons £ 
IS 19, GAN GEA TE Nara ar A 
(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada 
dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, 
“Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir 
mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut 
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah 
akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak 


akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang 
beriman. (an-Nis#/4: 141) 


(11) Allah memperingatkan sikap orang-orang yang demikian dan 
menegaskan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang tergores dalam hati 
mereka. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Ringkasnya orang-orang 
munafik tersebut telah diketahui Allah bagaimana hati mereka yang 
sebenarnya sekalipun mereka senantiasa menyatakan imannya. Allah tidak 
mungkin dapat mereka tipu dengan cara demikian. Fitnah dalam bentuk 
cobaan dan siksaan tersebut tidak lain hanyalah untuk menyisihkan orang- 
orang yang beriman, siapa yang sungguh-sungguh murni keyakinannya dan 
siapa pula yang berjiwa munafik (hipokrit). Orang yang betul-betul beriman 
akan menaati Allah dalam segala keadaan dan situasi. Mereka yang tabah 
dan sabar menghadapi penderitaan akan memperoleh kemenangan dan 
pahala yang setimpal dari Allah. Sebaliknya, orang munafik kembali akan 
mendurhakai-Nya bila sedang ditimpa cobaan atau ketika merasakan beban 
dan kewajiban yang dipikulkan sangat memberatkan, sehingga hati mereka 
tidak tahan mengerjakannya. Keterangan selanjutnya dapat dilihat pada ayat 
12 surah ini, dan pada ayat: 


PAT AH 2 IN GaG aa R3 Pd v- PE LENTAN Io KAN 2 KG 
»3 AL» Mera s5 . Pr aga 
Va 5 013 33 PAP agya an ia SA Aa SAE aa 

AA aga LE, 5, 


Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam 
keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari 
yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, 
tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-N ya. 


2 « 


N 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 371 


Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu 
beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.(? li 
'1mr4n/3:179) 


Kesimpulan 

1. Orang yang lemah imannya tidak sabar menerima cobaan. 

2. Allah benar-benar mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran 
manusia, baik yang benar-benar beriman maupun yang munafik. 


BUJUKAN ORANG KAFIR UNTUK 
MENYESATKAN ORANG BERIMAN 


N2 22 DT KAP '12 24 2 Naa Aa 
Anak ea IYA Uap, MANA Ng 
ANTA ANA RN Ga ana aed DA - 3 3 2513 
2 SAS G0 WA Ka 
ts ba 2 , 
5 daan »3 Has Aa 


Terjemah 

(12) Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang 
beriman, “Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu," 
padahal mereka sedikit pun tidak (sanggup) memikul dosa-dosa mereka 
sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. (13) Dan mereka 
benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang 
lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya 
tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. 


Kosakata: LayaYmilunna A £gHahum AA un “la Ml 'Ankabpt/29: 13) 


AI-A £g4 jamak dari figi, artinya berat. Biasa dibakai untuk menyatakan 
berat suatu benda, tetapi bisa juga dipakai untuk menyatakan berat yang 
bersifat maknawi. Kata layafmilunna terambil dari kata Yamal yang berarti 
memikul. Dalam ayat ini kesulitan atau dosa yang dialami seseorang 
dipikul. Menanggung dosa di sini maksudnya adalah dosa-dosa tersebut 
tidak dapat dialihkan sehingga pelaku yang diperdaya terbebaskan dari dosa, 
tapi dalam saat yang sama orang-orang kafir dan musyrik yang memperdaya 
mereka memikul beban dosa akibat memperdaya mereka. Ayat ini 
menggambarkan bagaimana orang-orang musyrik dan kafir berusaha keras 
mengajak orang-orang beriman untuk mengikuti kekafiran mereka, sehingga 


372 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


mereka perlu berjanji untuk menanggung dosa-dosa orang mukmin tersebut 
kelak di akhirat. Maka Allah membenarkan janji mereka dengan penegasan 
bahwa mereka pasti akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa 
orang-orang yang mereka sesatkan dari jalan A Ilah. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyebutkan tentang cobaan bagi orang 
yang lemah imannya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan bahwa 
orang-orang kafir selalu mengajak dan membujuk orang-orang beriman 
mengikuti langkah-langkah mereka. Bujukan tersebut bertujuan agar orang- 
orang mukmin mau berbuat seperti mereka, dan mereka menjamin akan 
menanggung segala akibat perbuatan tersebut. 


Tafsir 

(12) M enurut M uj-#hid, ayat ini diturunkan untuk mengungkapkan usaha- 
usaha orang Ouraisy membujuk kaumnya yang telah beriman dengan 
mengatakan, “K ami dan kamu tidak akan dibangkitkan kembali. Oleh karena 
itu, ikutilah langkah-langkah kami. Andaikata kamu berdosa lantaran 
pekerjaan ini, kamilah yang memikul dosa itu.” Berkaitan dengan hal ini, 
Allah memperingatkan orang-orang beriman bahwa orang-orang kafir itu 
berdusta. Sebab pada hari Kiamat, tidak ada seorang pun diperkenankan 
memikul dosa orang lain. Allah menegaskan: 


KALA? R2 Pa (72. 


SK BEN YAN WNA ear SAS DPI, 


Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika 
seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 
memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang 
dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. (F -ir/35: 18) 


Dan firman Allah: 


72. 2.4 PIL AGAN 


Ak KAA Sea SIKA 33 ma 


Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin 
sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya. (al- 
Ma' #ij/70: 11) 


Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan kembali bahwa mereka itu adalah 
orang-orang yang bohong. Imam az-Zamakhsyar? menafsirkan bahwa di 
antara mereka yang mengajak rekan-rekannya berbuat dosa itu terdapat juga 
orang-orang yang mengaku beragama Islam. Mereka menjanjikan untuk 
menanggung siksaannya sehingga orang-orang bodoh dan lemah imannya 
tergoda dengan bujukan dan rayuan halus itu. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 373 


(13) Terhadap ajakan dan bujukan orang-orang kafir itu, Allah menegas- 
kan bahwa tidak ada gunanya bagi diri mereka rayuan-rayuan tersebut. 
Bujukan tersebut disampaikan dalam usaha mengajak orang lain kepada 
kekafiran dan kesesatan yang harus mereka tanggung dosanya dan orang 
yang melakukan karena bujukannya. Namun orang yang melakukannya 
sendiri tidak akan berkurang dosanya sekalipun yang mengajaknya lebih 
dahulu dilipatgandakan siksaannya. Pada ayat ini ditegaskan kembali: 


ea 30 » Pa 2 ear 23 Ai LX TA 0. 

Teka AAS GAN 25 pak Kala son ega 
(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat Te nn dosa- 
dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang 
mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka 


disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu. (an- 
Nayl/16: 25) 


Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh M uslim dari Abu Hurairah, 
Rasulullah bersabda: 


Ta dos Ia " 


Siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk (Tuhan), ia akan 
memperoleh pahala sebanyak yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan 
petunjuk itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya (sampai Kiamat), dan 
siapa yang mendorong seseorang kepada kesesatan, baginya dosa sebanyak 
dosa orang yang mengikuti kesesatan itu (sampai hari Kiamat) tanpa 
dikurangi sedikit pun dosanya. (Riwayat M uslim dari A bu Hurairah). 


Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa di hari kemudian kelak 
mereka akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kebohongan yang 
mereka perbuat di dunia. Kepadanya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan 
dengan nada menghina tentang orang-orang yang telah mereka tipu dengan 
kebohongannya, sehingga mereka menjadi tersesat. 


Kesimpulan 

1. Di antara usaha orang kafir dalam rangka menyesatkan akidah umat 
Islam adalah pernyataan mereka tentang kesediaan menanggung segala 
dosa yang dikerjakan orang mukmin jika bersedia mengikuti kemauan 


374 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


mereka. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kaum Muslimin agar 
tidak mudah terpancing dengan bujukan seperti itu, sebab yang demikian 
adalah dusta belaka. 

2. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada 
Allah, dan tidak bisa melimpahkannya kepada orang lain. 


KISAH NABI NUH 


2000 


AR) YA A2 PA Bira GAWAT 


Mitra Ieeka - HN / 


SG 
Sabat AN UHO TA 
Terjemah 


(14) Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka 
dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. 
Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang- 
orang yang zalim.(15) Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang 
berada di kapal itu, dan Kami jadikan (peristiwa) itu sebagai pelajaran bagi 
semua manusia. 


Kosakata: Aj X4bul SafPnah H4 LLCA (al- Ankabut/29: 12) 


M aksud aj Y4bul saf?nah dalam ayat ini adalah seisi kapal Nabi Nuh yang 
terdiri dari Nabi Nuh, keluarganya yang beriman, kaumnya yang beriman, 
dan berbagai jenis binatang yang dibutuhkan masing-masing sepasang, yaitu 
jantan dan betina (lihat Surah Hud/11: 40). Mereka itulah yang telah terpilih 
menjadi penumpang perahu Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar yang 
membinasakan kaum Nuh yang menolak ajaran tauhidnya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menyebutkan cobaan-cobaan yang 
dialami orang beriman dalam mempertahankan keyakinan mereka, dari 
kejahatan dan siksaan orang kafir. Allah juga menjelaskan bahwa umat-umat 
sebelumnya juga mengalami hal yang sama bahkan lebih hebat lagi. Pada 
ayat-ayat berikut ini, untuk menghibur hati Nabi Muhammad, Allah menye- 
butkan kisah para nabi yang menghadapi berbagai macam penderitaan ketika 
mereka menjalankan misi kerasulan. Di antaranya adalah kisah Nuh, 
Ibrahim, Hud, Lut, dan Syuaib. M ereka ditimpa bermacam-macam cobaan, 
tetapi mereka sabar menerimanya. Hal itu hendaklah menjadi contoh 
pelajaran bagi orang-orang yang beriman. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 375 


Tafsir 

(14) Kisah para nabi itu dimulai dengan menceritakan riwayat perjuangan 
Nabi Nuh. Beliau adalah bapak para nabi. Ia berdakwah menyeru kaumnya 
supaya beriman kepada Allah Y ang M aha Esa dan mempercayai kerasulan- 
nya selama sembilan ratus lima puluh tahun. Namun demikian, ia tidak 
pernah merasa bosan mengajak mereka, baik siang maupun malam. K adang- 
kadang dengan suara yang lemah lembut, tetapi sering juga dengan suara 
keras menyampaikan ancaman Allah terhadap kekafiran mereka. Akan tetapi 
usaha beliau tidak kunjung berhasil. Hanya segelintir saja di antara mereka 
yang mau beriman. Selebihnya menolak dan mendustakan beliau. Oleh 
karena itu, Allah menyiksa mereka. Dikirimlah siksaan yang disebut “Topan 
Nabi Nuh”, yakni berupa banjir yang menenggelamkan mereka semua. 
Tidak seorang pun yang selamat dari siksaan Allah itu kecuali orang yang 
beriman yang ikut dalam bahtera Nuh. 

Al-! 3kim meriwayatkan: 


£ Ha 5 MANA PR EA TA BANI Dp Oa TALI UNA & 


A0 


Kiaag SAN GAS Sta ii ON AKI DAR ALI AN UG Gas 


Diriwayatkan dari Ibnu "Abb:4s bahwa ia berkata, “Allah mengutus Nabi 
Nuh ketika usia 40 tahun dan berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun 
menyeru mereka untuk mengikuti agama Allah dan Nabi Nuh hidup setelah 
banjir (topan) selama 60 tahun, sehingga jumlah manusia menjadi banyak 
dan tersebar. (Riwayat al-! #kim) 


(15) Allah menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya dengan sebuah 
perahu yang telah dibuatnya. Adanya bahtera Nabi Nuh menjadi contoh dan 
pengajaran bagi orang sesudahnya, karena ia terdampar masih dalam 
keadaan utuh di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Perahu Nabi Nuh 
sampai beberapa lama masih dapat disaksikan oleh orang yang berkunjung 
ke sana dalam keadaan utuh. Hal ini menyadarkan orang kepada nikmat 
Allah yang diturunkan-Nya kepada orang beriman dengan menyelamatkan 
mereka dari bahaya banjir. Hal demikian dinyatakan dalam ayat lain yang 
berbunyi: 


£ LIAT 2255 tar 4 a05 3 Pa Ian naa 

KO SSI OTR 
Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), Kami membawa (nenek 
moyang) kamu ke dalam kapal. Agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai 


peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau 
mendengar. (al-' tggah/69: 11-12) 


376 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas ialah bahwa para rasul 
sesudah Nuh tidak perlu merasa sedih karena keingkaran kaumnya menerima 
kebenaran wahyu yang dibawanya. Siksaan dan halangan dari kaum kafir 
dan musyrik yang tidak senang kepada Islam merupakan peringatan bagi 
orang yang beriman bahwa sekalipun orang-orang musyrik itu menyiksa dan 
menyakiti mereka di dunia, namun pada akhirnya semuanya akan kembali 
juga kepada Tuhan. Orang-orang musyrik itu kembali dengan menemui 
malapetaka dan kesengsaraan dalam neraka yang menyala-nyala, sedang 
orang beriman dan sabar dalam menghadapi penderitaan itu kembali ke 
tempat yang mulia dengan penuh pertolongan A Ilah. 

Demikianlah pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Orang kafir yang selama ini 
menyakiti Nuh dan kaumnya pada akhirnya ditenggelamkan Tuhan dengan 
banjir, tetapi orang beriman bersama Nuh selamat, berlayar di atas kapal. 
Kesabaran Nuh berdakwah dalam masa yang lama itu hendaknya dijadikan 
pelajaran bagi setiap juru dakwah. Bahkan, seharusnya kita yang lebih besar 
memiliki rasa kesabaran dari Nuh, sebab umur dan usia kita berdakwah 
tidaklah sepanjang usia Nabi Nuh. 


Kesimpulan 

1. Riwayat hidup dan perjuangan Nabi Nuh adalah sejarah kenabian yang 
terpanjang yang pernah terjadi. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah 
menyeru kaumnya ke jalan tauhid. Maka selayaknya kesabaran dan 
keuletan beliau dijadikan contoh teladan bagi setiap mukmin. 

2. Orang zalim akan binasa seperti kaum Nabi Nuh. 


KISAH NABI IBRAHIM 


233 00311 3833 SEO AU IA TAPIN 392 95 AG ' 
SEN AA YA yA ANN A3 9 
Z z 239 12339515 Pa 4 


G y . 2 (ea w 3 
INA SE PKPA MEN RESET ya 
3 . P3 2 #8 GI 43 
9 39 IKI Daan asean HN Aa EA Gian tara 
5 3 0eB 3 s3, 1 
SNI IKEA 
Terjemah 


(16) Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, 
“Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui. (17) Sesungguhnya yang kamu sembah 
selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 377 


Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu 
memberikan rezeki kepadamu: maka mintalah rezeki dari Allah, dan 
sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu 
akan dikembalikan. (18) Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka 
sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan (para rasul). Dan 
kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan jelas." 


Kosakata: A uf-man Ti (al-'Ankabht/29: 17) 


Aufiman bentuk jamak dari kata wafan yang berarti benda berbentuk 
manusia atau hewan yang terbuat dari batu atau kayu untuk dijadikan 
sesembahan, biasa dikenal dengan nama berhala. Kata aufan dalam ayat ini 
berbentuk nakirah sehingga mengisyaratkan bahwa kepercayaan tentang 
ketuhanan berhala-berhala itu adalah kepercayaan sesat yang tidak berdasar 
serta berupa kebohongan dan pemutarbalikan fakta karena berhala-berhala 
itu tidak mampu memberikan manfaat kepada pemuja atau penyembahnya. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang keingkaran umat 
Nabi Nuh sehingga mereka ditenggelamkan oleh banjir. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah menerangkan pula kisah umat Nabi Ibrahim yang tidak 
pula kurang keingkarannya dari umat Nabi Nuh. Mereka bahkan berupaya 
membunuh Nabi Ibrahim, namun Allah menyelamatkannya. 


Tafsir 

(16) Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menceritakan kepada 
umatnya kisah Nabi Ibrahim. Setelah dewasa, sempurna pertumbuhan 
akalnya, sanggup untuk berpikir dan menganalisa sesuatu dengan objektif, 
dan telah memungkinkan untuk mencapai derajat kenabian yang sempurna, 
maka Ibrahim mulai mencurahkan perhatiannya menyeru manusia untuk 
menerima kebenaran yang dibawanya. Ia mengajak mereka untuk 
mengesakan Allah dalam ibadah dan membersihkan diri dari segala bentuk 
kemusyrikan. Ia juga menyerukan agar mereka ikhlas mengabdi kepada 
Allah baik ketika seorang diri atau di hadapan orang banyak, serta menjauhi 
murka Allah dengan melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang 
diperintahkan-N ya, serta menjauhi segala larangan-N ya. 

Semuanya itu merupakan perintah Allah yang harus disampaikan oleh 
Ibrahim kepada kaumnya. Apa yang disampaikan itu adalah yang terbaik 
andaikata mereka memiliki sedikit ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu 
mereka dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan bagaimana 
mencari atau memperoleh kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk dunia 
dan akhirat. Kemudian Ibrahim menunjukkan kepada mereka tentang 
kesengsaraan yang menimpa orang yang mencari tuhan selain Allah. 


378 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


(17) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa sesembahan selain Dia 
sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia sendiri, tetapi mereka 
berdusta dengan menganggapnya tuhan yang sebenarnya. M ereka mengang- 
gap hasil ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu sanggup 
memberi manfaat atau keuntungan kepada mereka. Ibrahim mencela dan 
mengecam anggapan mereka karena patung-patung itu sedikit pun tidak 
sanggup memberi rezeki kepada mereka. Rezeki itu adalah wewenang 
mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, dianjurkan kepada 
mereka supaya memohon rezeki dan penghasilan hanya kepada Allah, 
kemudian mensyukuri jika yang diminta itu telah dikabulkan-Nya. Hanya 
Allah yang mendatangkan rezeki bagi manusia serta semua kenikmatan 
hamba-Nya. Manusia dianjurkan untuk mencari keridaan-Nya dengan jalan 
mendekatkan diri kepada-Nya. 

Ayat ini ditutup dengan lafal “kepada-Nyalah kamu dikembalikan” 
artinya manusia harus bersiap-siap menemui Allah dengan beribadah dan 
bersyukur. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala 
amal perbuatannya dan semua kenikmatan yang mereka terima. 

(18) Ibrahim kembali memperingatkan kaumnya bahwa jika mereka 
membenarkan apa yang telah disampaikan kepada mereka, pasti mereka 
akan bahagia. Sebaliknya, mereka akan mendapat mudarat dan kesengsaraan 
jika tetap mendustakan seruan nabi seperti yang dialami orang-orang 
sebelum mereka yang mendustakan para utusan Tuhan. Di antaranya seperti 
yang telah dialami umat Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh. Mereka 
semua telah disiksa Allah akibat kedurhakaan mereka. Di sisi lain, Allah 
telah menyelamatkan orang-orang yang beriman beserta para rasul-N ya. 

Ayat ini diakhiri dengan penegasan bahwa tugas dan misi rasul adalah 
menyampaikan kebenaran yang nyata kepada umat manusia. Andaikata 
mereka itu mau membenarkan atau menolaknya, maka itu tidak membawa 
akibat apa-apa terhadap diri rasul. Tidak ada wewenang yang diberikan 
Allah kepada setiap rasul untuk memaksa manusia mempercayai seruan 
dakwahnya. Apakah mereka mau membenarkannya atau tetap mendustakan- 
nya adalah di luar tanggung jawabnya. 


Kesimpulan 

1. Sesembahan selain Allah hanyalah hasil rekaan manusia belaka, tidak 
mungkin mendatangkan keuntungan ataupun kerugian di dunia maupun 
di akhirat. 

2. Tugas rasul hanya menyampaikan dakwah mengesakan Allah. Bila 
seseorang tidak mau beriman dan tetap mendurhakai rasul, tidak akan 
mendatangkan kerugian kepada rasul itu, tetapi justru menimbulkan 
kecelakaan bagi orang itu sendiri. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 379 


DALIL TENTANG ADANYA HARI KEBANGKITAN 


2 deg Nag 304 22RA 5) 
A4 Bapa AN ENG aa BEAN 


Kisa CBna MAA PI bata sda 
AN AA NGALAN FI an 


mayan Kat SA Na AG NE apa 2 ca NA 
22 Pa 


Ta t, 5 ak na #0 
Neauga, 5 daa 3 ya 2 AKA Nok AAN 

ai Gs z Haa - 
SAN Purna 

Terjemah 

(19) Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah 
memulai penciptaan (makhluk), kemudian Dia mengulanginya (kembali). 
Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (20) Katakanlah, 
“Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai 
penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. 
Sungguh, Allah M ahakuasa atas segala sesuatu. (21) Dia (Allah) mengazab 
siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia 
kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. (22) Dan 
kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) baik di 
bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu 
selain Allah. (23) Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan 


pertemuan dengan-Nya, mereka berputus asa dari rahmat-K u, dan mereka 
itu akan mendapat azab yang pedih 


Kosakata: Y a'isi min Raymat? EL pp (al-'Ankabut/29: 23) 


Ya'isu min raYmat? artinya mereka putus asa dari rahmat-Ku (Allah). 
Terambil dari kata al-ya'su yang bermakna ketiadaan ambisi atau putus asa. 
Orang-orang kafir dan musyrik putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah 
kelak di akhirat. Rafmah bermakna kelembutan yang mengharuskan 
seseorang berbuat baik kepada yang dirahmati. Jika rahmat itu datang dari 
sisi Allah, maka dimaknai dengan ihsan. Oleh sebab itu, rahmat dari sisi 
Allah berarti kenikmatan dan keutamaan. Namun rahmat yang dimaksud 
ayat ini adalah surga, seperti disebutkan dalam Surah al-J #iyah/45: 30 dan 
al-Insn/76: 31, karena surga adalah tempat memperoleh ganjaran Ilahi 
sekaligus rahmat-Nya. Ayat ini merupakan ketetapan bagi orang-orang kafir 
dan musyrik bahwa mereka tidak akan masuk ke surga sehingga mereka 
menjadi putus asa. 


380 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tugas Nabi Ibrahim 
mengajak kaumnya untuk beribadah dan bertakwa, yang dalam penyampaian 
dakwahnya tidak ada paksaan. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah melanjutkan 
penjelasan-N ya tentang iman, yaitu mengenai hari K ebangkitan. 


Tafsir 

(19) Sebagian ulama memandang ayat ini ditujukan kepada penduduk 
Mekah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tetapi jumhur mufasir 
berpendapat bahwa ayat ini masih merupakan rangkaian dari peringatan 
Nabi Ibrahim kepada kaumnya. 

Di sini Allah menegaskan bilamana orang-orang kafir tetap tidak juga 
percaya kepada Allah Yang Maha Esa seperti apa yang disampaikan oleh 
para rasul-Nya, maka mereka diajak untuk melihat dan memikirkan tentang 
proses kejadian diri mereka sendiri sejak dari permulaan sampai akhir. Allah 
menciptakan manusia mulai dari proses di rahim ibu selama enam atau 
sembilan bulan, atau lebih. Setelah lahir, manusia dilengkapi dengan 
kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Untuk menjamin 
kehidupannya, Allah memudahkan sumber-sumber rezeki guna menunjang 
kelestarian hidupnya. Apabila telah datang takdir, Allah mewafatkannya 
melalui malaikat yang ditugaskan. Bagi Allah membangkitkan manusia 
adalah mudah seperti mudahnya menciptakan mereka. Allah menegaskan 
dalam ayat lain: 


» 


Pare 2 aga PEP Ud - .y. 23 
EGA 4, Se nan an Ganga 5 
13 Tie Pan Yy Ta 


Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian Na esa dan 
itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang M ahatinggi di langit dan 
di bumi. Dan Dialah Y ang M ahaperkasa, M ahabijaksana. (ar-R ym/30: 127) 


Tegasnya ayat ini memperingatkan bahwa manusia seharusnya dapat 
memahami betapa mudahnya bagi Allah menciptakan manusia. Akan tetapi, 
mengapa mereka tidak mempercayai akan adanya hari K ebangkitan padahal 
itu justru lebih mudah bagi Allah? 

(20) Bilamana manusia masih belum juga memahami apa maksud ayat di 
atas Allah, menganjurkan supaya mereka berjalan mengunjungi tempat- 
tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah kuasa 
menciptakan makhluk-N ya. M anusia juga diperintahkan untuk memperhati- 
kan susunan langit dan bumi, serta jutaan bintang yang gemerlapan. 
Sebagian ada yang tetap pada posisinya, tetapi berputar pada garis orbitnya. 
Demikian juga gunung-gunung dan daratan luas yang diciptakan Allah 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 381 


sebagai tempat hidup. Beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, 
sungai dan lautan yang terbentang luas. Semuanya bila direnungkan akan 
menyadarkan seseorang betapa M aha K uasanya Allah Pencipta semua itu. 

Maka patutkah kita tidak percaya bahwa untuk menghidupkan dan 
mematikan diri manusia yang lemah itu adalah suatu hal yang sangat mudah 
bagi Allah? Begitu pula untuk membangkitkan kembali dalam menempuh 
kehidupan kedua (hari akhirat) juga masalah yang tidak sukar bagi Allah. 
Pada ayat lain Allah menjelaskan lagi: 


- - al 1111 v- 5 - NN hati. » » 4 
Dp SEN ES arif sn Da pi 
8, ra 3 PANG” Ya 
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) K ami di 
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka 


bahwa Al-Our'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Fuj jilat/41: 53) 


B egitu juga kita jumpai ayat yang berbunyi: 
AA SIAPA TAN 2 IN 3S 
GI ANN REI YES 


Demikianlah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tidak ada tuhan selain 
Dia: maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? (G #ir/40: 62) 


(21) Setelah menerangkan tentang adanya hari Kebangkitan, Allah 
kemudian menerangkan bahwa Dia akan mengazab siapa yang dikehendaki- 
Nya di antara orang-orang yang tidak mau beriman dan orang beriman yang 
mengerjakan dosa. Azab tersebut tidak hanya terbatas di akhirat saja, tetapi 
juga di dunia. Sebaliknya Allah akan memberi rahmat kepada siapa yang 
dikehendaki dengan nikmat dan keutamaan-Nya. Allah yang menetapkan 
sesuatu menurut apa yang diinginkan-Nya. Allah tidak bertanggung jawab 
kepada manusia, tapi manusia yang wajib mempertanggungjawabkan 
perbuatannya kepada Allah. 

Akhir ayat ini menyebutkan bahwa semua manusia akan dikembalikan 
kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan ada di antara manusia yang mengira 
akan luput dari perhitungan amalannya di hadapan Allah. Allah yang akan 
memperhitungkan amal perbuatan setiap manusia dan Dia pula yang 
menentukan pahala atau azab sebagai imbalannya. 

(22) Tidak ada yang mengalahkan dan menandingi kekuasaan Allah. 
Allah berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Semua makhluk membutuhkan- 
Nya. Andaikata seseorang pergi mencari tempat pelarian ke langit yang 
tinggi, atau bersembunyi dalam perut ikan di laut, ia takkan dapat 


382 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Allah. Oleh karena itu, tidak 
seorang pun di antara manusia yang dapat mencari seorang penolong yang 
akan melepaskannya dari azab dan siksaan Allah, baik di langit maupun di 
bumi. 

(23) Setelah menjelaskan tiga masalah pokok dalam Islam yang merupa- 
kan sebagian dari rukun iman, maka Allah mengancam orang kafir yang 
tidak mau membenarkan keterangan-keterangan-N ya di atas bahwa mereka 
tidak akan mendapat rahmat Allah, sehingga mereka berputus asa. Karena 
mengingkari keesaan Allah, mendustakan para rasul yang diutus kepada 
mereka, serta tidak percaya akan adanya hari Kebangkitan, berarti mereka 
tidak takut akan ancaman azab Allah dan tidak mengharapkan balasan yang 
baik dari sisi Nya. Oleh karena itu, wajar jika mereka diancam dengan azab 
yang pedih, di dunia maupun akhirat. 


Kesimpulan 

Bukti-bukti adanya hari Kebangkitan antara lain adalah: 

1. Proses penciptaan manusia bagi Allah adalah suatu yang mudah, 
demikian juga kejadian langit dan bumi yang sangat mengagumkan. 

2. Allah mengazab siapa yang berdosa dan memberi kenikmatan pada siapa 
yang beriman dan bertakwa. 

3. Tidak ada seorang pun dari orang yang berdosa mendapat pertolongan 
untuk melepaskan diri dari azab, selain dari Allah. 

4. Orang mukmin dilarang berputus asa atas rahmat Allah. 


IBRAHIM DIJATUHI HUKUMAN BAKAR 


NE MTA NE ECER APE NOTA LA NAN APA era PA 
2 InJuilya Penuaan La pola 
Pa PN, ALE HN 23 pu 2g RN 28 2 51 .$ 
g LI Aa Dnga DuglAN Bapa nda Late 
2 ad 
Fee “#2 st at 3 01385 AIA ara Sa 
KIE PAKE 
“2 
Ole P7 
Terjemah 


(24) Maka tidak ada jawaban kaumnya (Ibrahim), selain mengatakan, 
“Bunuhlah atau bakarlah dia,” lalu Allah menyelamatkannya dari api. 
Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang beriman. (25) Dan dia (Ibrahim) berkata, 
“Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 383 


untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan 
di dunia, kemudian pada hari Kiamat sebagian kamu akan saling meng- 
ingkari dan saling mengutuk: dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama 
sekali tidak ada penolong bagimu." 


Kosakata: ! arriguhu pa (al-'Ankabut/29: 24) 


Kata Yarriguhu adalah kata perintah dari kata Yarraga-yuYarrigu-taXrigan. 
Kata ini terbentuk dari kata Yariga-yarigu-Yargan yang berarti terbakar. 
Tambahan tasyd?d di sini untuk memberi makna “banyak'. Jadi, makna kata 
Yarraga adalah membakar dengan api yang sangat banyak. Kata ini memiliki 
makna lain, yaitu menguliti dengan kikir sehingga sakitnya terasa panas. 
Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah membakar dengan api yang besar. 
Raja Namrud tidak puas untuk membakar Nabi Ibrahim hanya dengan api 
yang biasa-biasa saja. Ia memerintahkan untuk membuat api yang sangat 
besar untuk melampiaskan amarahnya. Konon, api ini adalah api paling 
besar yang pernah dinyalakan di muka bumi. 


Munasabah 

Ayat-ayat yang lalu menerangkan bahwa Ibrahim mengemukakan 
berbagai hujah dan keterangan tentang keesaan Allah, dan kerasulannya 
serta adanya hari kebangkitan (hari pembalasan). Ayat-ayat berikut ini 
menerangkan tentang adanya keputusan kaum Nabi Ibrahim untuk 
membakarnya hidup-hidup, tetapi Allah menyelamatkannya. Ini menjadi 
bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. 


Tafsir 

(24) Karena Ibrahim tetap saja dengan gigih mengajak kaumnya 
menyembah Allah dengan mengesakan dan bertakwa kepada-Nya, mereka 
kemudian marah dan berteriak, “Bunuh saja Ibrahim atau campakkan dia ke 
dalam api.” Maka dibangunlah sebuah rumah tempat pembakaran dan api 
dinyalakan. Tidak lama kemudian, Ibrahim dengan disaksikan oleh semua 
orang-orang kafir dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Akan 
tetapi, A Ilah berbuat menurut kehendak-N ya. Ibrahim selamat, dan tidak satu 
pun anggota tubuhnya yang hangus terbakar. Api diperintahkan menjadi 
dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. A Ilah berfirman: 


PN La TT Un Ta Ar Pan 23 
PEN Garing aa 


Kami (Allah) berfirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat 
bagi Ibrahim!” (al-Anbiy-#/21: 69) 


Nabi Ibrahim selamat dari amukan api yang begitu dahsyat dan 
mengerikan. Ini adalah suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi 


384 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


orang yang beriman. Peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat yang 
diberikan Allah kepada Ibrahim. 

(25) Setelah selamat, Ibrahim mendatangi kaumnya lagi dengan sikap 
mengecam dan mencela tuhan-tuhan yang mereka sembah. “Sebenarnya 
kamu menyembah berhala-berhala itu tidak lain adalah untuk memelihara 
kasih sayang antara sesamamu. Kamu merasa mesra dan semakin akrab 
karena menyembah kepadanya. Padahal tidak ada sedikit pun alasan yang 
dapat membenarkan penyembahan itu,” kata Ibrahim memberi pengajaran 
kepada kaumnya. Sebaliknya di hari Kiamat kelak hubungan kasih sayang 
itu akan berubah menjadi suasana saling tuduh menuduh dan saling 
membenci, bahkan saling mengutuk, baik antara sesama teman akrab, 
maupun antara yang mengikuti (rakyat) dengan yang diikuti (pemimpin). 
Hanya satu yang tidak mungkin lagi mereka harapkan yakni pertolongan dari 
Allah. Hal tersebut tidak akan terjadi pada orang-orang yang beriman dan 
bertakwa. 

A Ilah berfirman: 


GEN GIE AN Ie KE 


Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali 
mereka yang bertakwa. (az-Zukhruf/43: 67) 


Kesimpulan 

1. Setelah kaum Ibrahim kehabisan akal menghadapi Nabi Ibrahim, mereka 
memutuskan untuk membakarnya. 

2. Peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan 
oleh raja Namrud merupakan salah satu tanda dari kekuasaan dan 
kebesaran Allah bagi orang yang beriman. 

3. Tujuan penyembahan berhala adalah untuk mengakrabkan hubungan 
mereka, padahal di akhirat mereka akan saling menyalahkan, bahkan 
bermusuhan. 


IBRAHIM HIJRAH KE SYAM 


AGEN Mena AA 3) Nee 566 
Oa TN GA Aa taaya ENYA 


Terjemah 
(26) Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) 
berkata, “Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 385 


diperintahkan) Tuhanku: sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa, M aha- 
bijaksana.” (27) Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Y akub, 
dan Kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan Kami 
berikan kepadanya balasannya di dunia: dan sesungguhnya dia di akhirat, 
termasuk orang yang saleh. 


Kosakata: 
1. Muhjir “--Lgs (al-'Ankabut/29: 26) 


Kata muhgir terbentuk dari kata h#jara-yuhgiru-muhgarah. Kata 
dasarnya adalah hajara-yahjuru-hijratan yang berarti memutus, lawan dari 
wajala (menyambung). Nabi saw pernah bersabda, “Lt hijrata ba'da 
fal-fin,” yang berarti 'tidak boleh mendiamkan seseorang setelah tiga hari'. 
Dari kata ini diambil kata hijrah yang berarti meninggalkan satu negeri 
kepada negeri yang lain. Dari kata ini juga diambil kata M uhiir8n, yaitu 
nama kaum yang hijrah bersama Nabi. Mereka disebut M uhjir#n karena 
mereka meninggalkan kampung halaman, tempat tinggal, keluarga, dan harta 
benda, untuk menetap di negeri lain. Kata muhiir yang dimaksud di dalam 
ayat ini adalah hijrah. Nabi Ibrahim hijrah ke negeri yang diperintahkan oleh 
Tuhannya. M enurut beberapa riwayat dari sahabat, negeri dimaksud adalah 
Syam. 


2. 15X Sl! (al-'“Ankabut/29: 27) 


Dalam pembicaraan tentang Ibrahim dan Ismail, Ishak (Isf19g) juga 
disinggung sebagai anak Ibrahim yang kedua: 


3333 NIS LEO Gl HE aa 
& 2A » 2 Er 23 
OA IE 
Dan Kami beri dia kabar gembira dengan Kakan Ishak seorang nabi 
yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan Kami limpahkan keberkahan 
kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang 


berbuat baik dan ada (pula) yang terang-terangan berbuat zalim terhadap 
dirinya sendiri. (aj-taff4t/37: 112-113). 


Allah memberi berita gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapat 
seorang anak laki-laki dan dijadikan nabi yang tergolong orang yang saleh, 
dan diberi berkah. Dia dan keturunannya ada yang melakukan perbuatan 
baik dan ada pula yang zalim. Meskipun di dalam Al-Gur'an nama Ishak 
terdapat dalam 12 surah dalam 17 tempat, tetapi kisahnya tidak sebanyak 
seperti yang dalam Perjanjian Lama. 


386 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Secara ringkas, dalam kitab kejadian disebutkan bahwa Ishak adalah 
putra Abraham yang kedua dari ibu Sarah (Sara), lahir ketika Abraham 
berumur 100 tahun (Kej. 21: 5). Ia lahir di Gerar (1896 SM ), sebuah kota tua 
di Gaza (Palestina sekarang). Abraham (Ibrahim) dan keturunannya harus 
memegang perjanjian dengan Allah, “Lagi firman Allah kepada Abraham, 
'Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan 
keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian-K u, yang harus kamu pegang, 
perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu. Orang yang lahir di 
rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka 
dalam dagingmu-lah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal'.” 
(Kej. 17: 9-13). 

Ismail di khitan ketika berumur 13 tahun, bersama-sama dengan ayahnya 
Abraham (Kej. 17: 25). Kemudian Ishak di khitan ketika berumur delapan 
hari, (Kej. . 21: 4), dan sejak itu, setiap anak laki-laki yang berumur delapan 
hari harus disunat. K etika sudah berumur 40 tahun Ishak memperistri Ribka, 
anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, dan saudara perempuan Laban. 
Ishak dan Ribka mendapat anak kembar, Esau dan Yakub. Esau pandai 
berburu, suka tinggal di padang, dan Yakub yang tenang, suka tinggal di 
kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, 
tetapi Ribka kasih kepada Y akub (K ej. 25: 20-28). 

Istri Ibrahim, Sara (edisi Inggris, Sarah), yang melahirkan Ishak, berasal 
dari Padan-Aram (Kej. 25: 20). Istri-istri Ishak dan Y akub, Ribka (Inggris, 
Rebekah, edisi Arab, Rifgah), Rahel, dan Lea (Leah) juga berasal dari 
Padan-Aram (Kej. 28: 2, 5, 6, 7: 31: 18: 33: 18). Anak-anak lelaki Y akub 
juga dilahirkan di Padan-A ram (K ej. 25: 26). 

Padan-Aram berarti tanah datar Aram. Dalam beberapa bagian 
disederhanakan menjadi Padan saja. Di mana letak Padan-A ram itu? Padan- 
Aram tidak lain adalah Suria-Irak, yang dalam bahasa Yunani disebut 
M esopotamia (24: 10). Orang-orang Ibrani menamakannya A ram-naharaim, 
“Aram dari dua sungai,” yakni Furat dan Tigris (Dijlah). Jadi mungkinkah 
hanya dengan begitu Ishak, Yakub, dan anak-anak mereka masih berdarah 
campuran Arab, yang sama-sama dari ras Semit? Kalau begitu, apa dasar 
orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim adalah the founder of 
Hebrew nation, pendiri bangsa Ibrani (Y ahudi). 

Memang tidak mudah dilacak untuk menghasilkan suatu kesimpulan 
yang pasti. Asal mula nama Israil dalam Perjanjian Lama disebutkan 
“Setelah Yakub datang dari Padan-Aram, maka Allah menampakkan diri 
pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu 
Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel,. Itulah 
yang akan menjadi namamu.' Maka Allah menamai dia Israel.” (Kej. 35: 9- 
19). Dari Yakub, yang kemudian bernama Israil, inilah kemudian menjadi 
nenek moyang orang-orang Israil (Israel). (K ej. 32: 28). 

Di dalam Al-Gur'an (al-Bagarah/2: 140) ada teguran halus melalui 
Rasulullah dengan nada tanya, adakah kaum Yahudi dan Nasrani itu 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 387 


mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka 
adalah orang-orang Y ahudi dan Nasrani: 


z2 Ava Ki? oto # Pe» LI ra ATM, 
BNP E BUNG SI Sh IBAN SNI ESA 


2» aa Pa 


-» IA 2. , 2 yA 033 251 

BINA Aa $ EL INA 2 AE ag MUA SIS SSI 
Pd d0 . 

Gea 


Ataukah kamu (orang-orang Y ahudi dan Nasrani) berkata bahwa Ibrahim, 
Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Y ahudi atau 
Nasrani? Katakanlah, “Kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah 
yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari 
Allah yang ada padanya?” Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu 
kerjakan. (al-Bagarah/2: 140). 


Ajaran Yahudi itu datang jauh beberapa abad setelah Ibrahim, bahkan 
jauh sesudah M usa. Sedangkan konsep Kristen dan kaum Kristiani di masa 
Y esus tidak dikenal dan baru ada dalam perkembangannya yang kemudian. 
Di bagian lain dalam AI-Our'an sudah juga disebutkan bahwa Ibrahim bukan 
orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, melainkan ia seorang Yan?f yang 
sudah berserah diri kepada Allah: 


» 23 Z 2d 20 an Ya, LIS 2 » rita 
GS Ga G6 Cp CL ae SESI SIS Ea AA GE 


Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, tetapi 
dia adalah seorang yang lurus, Muslim dan dia tidaklah termasuk orang- 
orang musyrik. (2 li “Imr4n /3: 67) 


Beberapa bagian mengenai Ishak dapat kita lihat dalam kosakata tentang 
Ibrahim dan Ismail. Begitu juga mengenai siapa yang disembelih (untuk 
kurban), Ismail atau Ishak, dapat dibaca kembali pada kedua tulisan itu. Apa 
yang kita baca dalam Al-Gur'an, Surah aj-taff4t/37: 103-107, jelas sangat 
bertolak belakang dengan yang terdapat dalam Perjanjian Lama (Kej. 22) 
atau dalam Perjanjian Baru (Ibrani 11: 17 dan Yakobus 2: 21). 

Yakub mengunjungi ayahnya Ishak di Memre, dekat Kiryat-Arba 
(Hebron), tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Waktu itu 
umur Ishak sudah 180 tahun. Ia meninggal dan dikumpulkan kepada 
leluhurnya. Ia dikuburkan oleh anak-anaknya, Esau dan Y akub. 

Secara tradisi Ibrahim dan Sarah dikuburkan di Makhpelah di Hebron 
(Palestina)— kota yang dalam bahasa Arab disebut al-K halil, yang juga 
adalah gelar Ibrahim 'alaihissalim— ,begitu juga Ishak bersama istrinya 
Ripka, Yakub, Leah dan beberapa lagi yang lain— kecuali Ismail bersama 


388 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


istri, anak-anak, dan ibunya, Hajar, dimakamkan jauh di Mekah di 
Semenanjung Arab. (Lihat juga Kosakata “Ibrahim” dan “ Ismail” dalam 
tafsir ini). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa Ibrahim selamat dari 
pembakaran yang dilakukan raja Namrud kepadanya. Akan tetapi, kaum 
yang kafir tidak juga kunjung beriman dengan Ibrahim, sekalipun Allah telah 
menunjukkan kekuasaan yang tiada tandingannya, yang mereka saksikan 
dengan mata kepala sendiri. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menjelaskan 
bahwa di antara orang-orang yang mau beriman kepada Ibrahim setelah 
menyaksikan peristiwa Ibrahim tidak hangus dimakan api adalah Nabi Lut. 
Ibrahim memutuskan untuk hijrah ke Syam dengan maksud untuk menerus- 
kan dakwahnya di sana. 


Tafsir 

(26) Pada ayat ini disebutkan seorang hamba Allah yang bernama Lut 
yaitu Lut bin Haran. Beliau anak saudara Nabi Ibrahim. Setelah menyaksi- 
kan kehebatan mukjizat Allah atas Nabi Ibrahim (tidak hangus dimakan api), 
ia segera menyatakan keimanannya. Ibrahim menyambut gembira pengikut 
pertamanya itu dengan ucapan, “Aku akan menjadikan negeri Syam sebagai 
kampung tempat aku berhijrah.” 

Menurut keterangan ahli sejarah, kampung yang dijadikan Ibrahim 
tempat berhijrah tersebut adalah dalam wilayah Kufah yaitu K yft- sampai ke 
negeri Syam. Lut semakin kuat keimanannya dengan memperoleh hidayah 
dari Allah, meskipun hidup dalam suasana masyarakat yang porak-poranda, 
membuang waktu, dan melakukan pekerjaan yang tiada bermanfaat. Jika 
Ibrahim diam tanpa menjalankan tugas dakwah, maka hal itu adalah tanda 
tidak setuju atas perbuatan mungkar yang dilakukan kaumnya. Ibrahim 
berkata dalam hatinya, jika ia tinggal tetap di negerinya, berarti ia 
membuang waktu dengan percuma. Atas pertimbangan inilah Ibrahim hijrah 
ke negeri Syam. 

Imam al-Baihag? meriwayatkan dari Anas bin MHik bahwa di antara 
kaum Muslimin (pada masa Rasulullah saw) yang pertama hijrah dengan 
keluarganya adalah sahabat U £mm bin 'Affn: 


ge Ta LI Hat Nun sb AA IA AS Pe maa Mit 2 2 o PA ag 
PI es Al 0) Olis TA "IB as Al P3 ML eat ml us 
DRA EN he Io IA 3) Kg an 
KI JUS GB TAN Talas GE AE US HI OS 3 An ala 
at at) BP AT dah SI DAS AP One D1 dg ala Jo 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 389 


Diriwayatkan dari Anas bin Miik, ia berkata, “Ufmim bersama istrinya 
Rugayah binti Rasulullah berhijrah ke negeri Habsyah. Kemudian 
Rasulullah tertahan tidak mendapat berita tentang keadaan mereka di 
Habsyah, padahal beliau mengharapkan berita mereka. Kemudian ada 
seorang wanita yang menyampaikan kabar tentang 'U £m-m dan putri beliau 
kepada Nabi, Rasulullah kemudian bersabda, 'U£m4#n adalah orang pertama 
yang hijrah dengan keluarganya kepada Allah sesudah Nabi Lut'.” (Riwayat 
a - abr4n?) 


Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa Lut adalah orang pertama yang 
terpaksa melakukan hijrah bersama Ibrahim demi menyelamatkan agamanya. 
Alasan Ibrahim melakukan hijrah itu adalah karena Allah sajalah yang 
berkuasa untuk memberikan pertolongan kepadanya. Allah yang mencegah 
niat seseorang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Dia Maha Bijaksana 
dalam mengatur urusan makhluk-Nya, dan segala apa yang mereka 
usahakan. Sebab lain adalah karena negeri Ibrahim sudah tidak kondusif 
untuk menjaga iman pengikutnya. 

(27) Pada ayat ini, Allah menceritakan beberapa nikmat yang telah dianu- 
gerahkan Allah kepada Ibrahim di dunia dan akhirat sebagai imbalan dari 
keikhlasan beliau dalam beramal. Nikmat karunia tersebut adalah antara lain: 
a. Ibrahim dikaruniai putra bernama Ishak. Ishak kelak dikaruniai putra 

yang bernama Y akub. Keduanya diangkat menjadi nabi, firman A Ilah: 


z Ar BL oh O ra ea IN Gan NN ha ea Tae ALAN NT 
EL Gan Pn Kang Al Oya Dad KA el Lala 
M aka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari 
apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya 


Ishak dan Yakub. Dan masing-masing Kami angkat menjadi nabi. 
(M aryam/19: 49) 


Pada ayat lain diterangkan pula: 
» ka Pa an CPUU TOP N Mrur lua 
Gel AAA AE OA Ga AA, 
Dan Kami menganugerahkan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Y akub, 


sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan orang yang 
saleh. (al-Anbiy-#/21: 72) 


Ketinggian derajat Ibrahim, Ishak, dan Yakub pernah pula ditegas- 
kan oleh Rasulullah dalam sabdanya: 


Hb PAN UR ARA GOA GA AN 
(Sh do Hey SAI sy) AA 


390 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Sesungguhnya orang yang dikatakan mulia adalah anak dari orang 
mulia, anak dari orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, yaitu 
Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. (Riwayat al-Bukh##? dan 
M uslim dari Abu Hurairah) 


b. Dari garis keturunan anak cucu Ibrahim, lahir orang-orang yang 
mendapat derajat nubuwwah (kenabian) dengan memperoleh wahyu. 
Dari anak beliau Ishak lahir Yakub, Y usuf, dan Isa dan dari Ismail lahir 
Nabi M uhammad. 

c. Dianugerahkan kepada Ibrahim pahala di dunia. Para ahli tafsir 
menerangkan makna “pahala di dunia” di sini ialah keturunan yang 
banyak mengubah keyakinan pengikutnya dari bangsa yang sesat 
menjadi bangsa yang memperoleh hidayah. Dari kalangan keturunannya, 
banyak yang memperoleh derajat kenabian. Nama Ibrahim disebut 
dalam ucapan selamat ketika mengerjakan salat, dan namanya terkenal 
sebagai “bapak para nabi”, di mana sebelumnya dia seorang laki-laki 
yang tidak begitu banyak dikenal. Ini ditegaskan Allah dalam ayat yang 
berbunyi: 

42 


TAN 3, Iban, suZ » Nan aa LN nona At 
TI 3 IBL NI EPLI SE 
Ox Ja 
(CR 
Mereka berkata, “Siapakah yang melakukan (perbuatan) ini terhadap 
tuhan-tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.” M ereka 
(yang lain) berkata, “Kami mendengar ada seorang pemuda yang 
mencela (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim.” (al-A nbiyZ/21: 59-60) 


Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang memperoleh gelar 
“Khal-lull th” (kekasih A Ilah). 

d. Pada hari Kiamat, Ibrahim dimasukkan dalam barisan orang-orang saleh. 
Maksudnya disempurnakan untuknya pahala kebaikan dan ketakwaan. 
Juga disempurnakan pahalanya dengan memberikan bermacam-macam 
kelebihan. Lebih dari itu, ia memperoleh kemenangan dengan mencapai 
beberapa derajat yang tinggi di sisi Tuhan semesta alam. 


Ringkasnya Allah telah menganugerahkan kepada Ibrahim berbagai 
macam kebahagiaan dunia dan akhirat. 


Kesimpulan 

1. Di antara para pengikut Nabi Ibrahim yang turut serta hijrah dengan 
beliau ke negeri Syam ialah Lut yang kemudian diangkat oleh Allah 
menjadi nabi dan rasul. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 391 


2. Allah menganugerahkan beberapa nikmat kepada Nabi Ibrahim sebagai 
ganjaran dari hasil perjuangannya melaksanakan tugas sebagai rasul 
Allah. 


KISAH NABI LUT 


rd Gp - «1 y. 
Sao 2 kekanan KE SONG 
4 ak, Pa Ea aa bebetat IUP NIA 
HA NG aa Kat SIR 


«DP 
arek naa Tedi ts 


Sin NIAS AKN GE 


Terjemah 

(28) Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Kamu benar- 
benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum 
pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. (29) 
Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan 
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya 
tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika 
engkau termasuk orang-orang yang benar.” (30) Dia (Lut) berdoa, “Ya 
Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang 
berbuat kerusakan itu." 


Kosakata: Nid'kum 4&XU (al-'Ankabyt/29: 29) 


Kata n4#d?kum terbentuk dari dua kata, yaitu ntdin dan kum (kalian). K ata 
an-n40? terbentuk dari kata nadt— yand— nadan yang berarti berkumpul. 
Dari kata ini terambil kata nadaituhu yang berarti aku bermajelis dengannya. 
Juga terambil kata d#run-nadwah yang berarti tempat berkumpul bagi orang- 
orang Guraisy, karena bila mereka menghadapi masalah maka mereka 
berkumpul di tempat itu untuk bermusyawarah. Kata an-nzdi al-a'It berarti 
al-mala' al-a'It (khayalak tinggi), atau alam malaikat. Jadi, an-nzd? adalah 
tempat berkumpulnya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang 
dimaksud dengan kata an-n4d? pada ayat ini adalah setiap tempat 
perkumpulan mereka, dimana mereka melakukan hal-hal yang mungkar dan 
tidak berguna. 


M unasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menceritakan riwayat perjuangan Nabi 
Ibrahim dan kesombongan kaumnya, serta disebutkan pertolongan yang 


392 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


diberikan Allah kepadanya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah menceritakan 
seorang nabi lain yang bernama Lut. Kaum Nabi Lut berdiam di daerah 
Sodom. Penduduk Sodom gemar berbuat jahat yang tidak pernah dikerjakan 
oleh umat sebelumnya, yaitu perbuatan homoseksual, dan kaum wanita 
dibiarkan begitu saja oleh kaum pria. 


Tafsir 

(28) Allah menyuruh Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Lut. 
Beliau diutus ke suatu kaum yang berdiam di negeri Sodom. Lut sendiri 
berdiam di negeri itu. Salah seorang dari putri kaum itu dikawininya, 
sehingga Lut punya hubungan besan dengan mereka. Dengan tegas Lut 
mengatakan kepada kaumnya bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini 
dipandang sebagai perbuatan yang disebut fthisyah (perbuatan jahat dan 
tercela). Istilah sodomi yang populer saat ini berasal dari nama kota di mana 
kaum Lut melakukan perbuatan tercela itu. Apa yang mereka kerjakan belum 
pernah diperbuat oleh umat-umat sebelumnya seperti dijelaskan dalam ayat 
berikutnya tentang jenis perbuatan apa yang mereka kerjakan itu. 

(29) Kaum Lut senang melampiaskan syahwatnya kepada sesama pria. 
Kebiasaan ini jelas bertentangan dengan tujuan kebutuhan biologis manusia 
biasa. Nafsu seksual yang normal justru merangsang pria untuk melampias- 
kan nafsu syahwatnya kepada wanita. Perbuatan ini sangat dicela Lut dan ia 
menasihati kaumnya agar perbuatan terkutuk tersebut ditinggalkan. 
Penduduk kota Sodom juga senang melakukan perampokan dan pembunuh- 
an di jalan yang dilalui oleh kafilah yang membawa barang dagangan. 
Barang-barang mereka dirampas, kemudian pemiliknya dibunuh. Di samping 
itu, perkataan dan perbuatan mereka di tempat-tempat perkumpulan sangat 
menjijikkan, merusak sendi-sendi akhlak dan moral yang mulia dan pikiran 
yang sehat. Rasulullah bersabda: 


PN San Ea CH ANN ES EDAN OANEN Ph Wan nb “Ii ES Ben Ng 2 Do BE 3n2 
G3 TB Lag ade Ml Ie Al Iga NS 0, SB al us 
SUS ISU (KAN St 3 OFE) Ia BUG AN Ip at Jp 
(SUN otg) La) Gia Ja OP Asa NAS J8 MET PS li KN 
Diriwayatkan dari Ummu Hm? binti Abu “ Hib, yang bertanya kepada 
Rasulullah, “Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang arti ayat “Kamu 
mengerjakan wkemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu”  (al- 
'Ankabut/29: 29), kemungkaran apa yang mereka lakukan itu?” Beliau 


menjelaskan bahwa mereka senang mengejek orang yang lewat di jalan dan 
menghinanya. (Riwayat al-! #kim) 


Lut tidak tinggal diam melihat kepincangan-kepincangan yang terjadi 
dalam masyarakat kaumnya. Ia berusaha mencegahnya dengan memberikan 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 393 


nasihat dan pengajaran yang berharga. Akan tetapi, semua itu mereka 
pandang remeh dan tidak pernah mereka gubris. 

Ketika Lut mengancam kaumnya bahwa Allah akan menurunkan azab 
kalau mereka tidak juga mau mengubah kelakuannya yang keji itu, mereka 
malah menantang. Kalau benar Tuhan itu akan mendatangkan siksaan-N ya, 
mereka menantang agar Lut mohon kepada Tuhan supaya diturunkan siksaan 
yang dijanjikan itu sekarang juga. “Kami akan membuktikan sampai dimana 
kebenaran ucapanmu, hai Lut,” tegas mereka pula. Karena kebencian yang 
mendalam, mereka mengusir Lut dari negeri mereka. Sebab tak ada gunanya 
orang-orang suci seperti beliau tinggal bersama mereka. Allah menjelaskan: 


Pa AT, 222 AA 2 ,RT T 58 PAN ut 
JA Aa AJE 03 NS, 
PERAK: 


2 2 


Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan 
pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap 
dirinya suci." (al-A“r4#/7: 82) 


U mat Lut menantang supaya didatangkan azab. Nabi Lut akhirnya mohon 
agar Allah menolongnya. 

Ayat di atas menggambarkan betapa keras sikap kekafiran dan keras 
kepala mereka, sampai-sampai mereka tega mengusir rasul utusan Tuhan itu 
dari negerinya sendiri. 

(30) Lut kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kaumnya tidak 
mungkin lagi menerima seruannya. Ia tidak berharap lagi bahwa kaumnya 
akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Di saat itu, Lut berdoa kepada Allah 
agar membantunya menghadapi dan memberantas perbuatan-perbuatan jahat 
dan busuk yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya, 
serta menjadi kebudayaan yang turun temurun. Mereka menganggap 
ancaman-ancaman Lut sebagai gertak sambal belaka. Oleh karena itu, Allah 
sungguh-sungguh mengabulkan doa Lut. Allah lalu mengirimkan kepada 
mereka hujan batu dari langit sehingga mereka binasa semua. Ini diakibatkan 
kefasikan dan kekufuran mereka. 


Kesimpulan 

1. Di antara kejahatan umat Nabi Lut adalah kaum pria melampiaskan 
seksnya kepada sesama pria, melakukan perampokan dan pembunuhan, 
dan pembicaraan-pembicaraan kotor di tempat-tempat perkumpulan. 
Semuanya meruntuhkan sendi-sendi moral yang luhur. 

. Kaum Lut ingin mengusir Nabi Lut karena dianggap merasa suci. 

. Allah membinasakan kaum Lut karena kekufuran mereka. 


MN 


394 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


KABAR GEMBIRA BAGI IBRAHIM 
DAN AZAB BAGI KAUM LUT 


Pak tete 


Reba MUKA HA OLS FA Jansen, 
Oey P3 Ia Ta ia ga eat SE aNAAN ueta ANTA 2 


si 
3 


Beng an pe 2 ad, PPn Pra 2 Ag 39 ea te 
ang s4 SE dng Bot Mba batu Oleo lada 

Pr Ar ANA aa Aa 12 2 Kanan HA eta ten, 
LA Ba Yot Dea YO asa 
Dea Papa 29 Pres ed Saat, KF Bo Tar 4 tu z5 
Kuya sn 201 SA, 9 kamil ya an) 


Terjemah 

(31) Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim 
dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, “Sungguh, kami akan 
membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh 
orang-orang zalim." (32) Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” 
M ereka (para malaikat) berkata, “Kami lebih mengetahui siapa yang ada di 
kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya 
kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)." 
(33) Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Lut, dia 
merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak 
mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka (para utusan) 
berkata, “Janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati. 
Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, 
kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tinggal (dibinasakan).” (34) 
Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk 
kota ini karena mereka berbuat fasik. (35) Dan sungguh, tentang itu telah 
Kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. 


Kosakata: -4ga bihim dar'an (3 xe GL (al- Ankabpt/29: 33) 


Kata «#ga mengikuti pola « #ga-yax?gu-«?gan yang berarti sempit. Kata 
Gar'an terambil dari kata Gara'a af-fauba yang berarti mengukur baju dengan 
hasta. Jadi, kata Gar'un atau @rtun berarti sesuatu yang dibuat untuk 
mengukur. Maksudnya adalah anggota tubuh antara siku hingga ujung jari. 
Darinya diambil kata Gari'ah yang berarti waj3lah atau sarana. Darinya juga 
terambil kalimat Gara'a al-ba'iru yad#hu yang berarti unta itu memanjangkan 
langkahnya saat berjalan. Selain itu, kata Gar'an juga memiliki makna 
majazi, yaitu kemampuan atau kekuatan, dan inilah yang dimaksud di dalam 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 395 


ayat ini. Jadi, makna harfiah dari «tga bihim Car'an adalah « #ga Gar'uhu 
bihim atau hastanya sempit karena mereka. Dan yang dimaksud sebenarnya 
dari lafal tersebut adalah Nabi Lut merasa tidak mampu melindungi tamu- 
tamunya yang berwajah tampan itu dari gangguan kaumnya yang suka 
berbuat nista, yaitu homoseksual, sehingga hatinya juga menjadi gelisah dan 
dadanya terasa sempit. 


M unasabah 

Setelah Lut berdoa memohon pertolongan kepada Allah menghadapi 
kaumnya, maka doa itu pun segera terkabul. Allah mengutus ke negeri 
(Sodom) beberapa malaikat guna menyelamatkan Lut dan mengazab orang- 
orang zalim dan fasik. Sebelumnya malaikat mendatangi Ibrahim dan 
menyampaikan kepadanya suatu kabar gembira bahwa di antara anak 
cucunya ada yang bakal menjadi orang-orang baik dan diangkat menjadi 
rasul dan nabi. Kemudian malaikat itu memberitahukan pula bahwa atas 
perintah Tuhan mereka bermaksud menghancurkan negeri Sodom, karena 
kekufuran dan kemaksiatan melampaui batas yang telah mereka kerjakan. 
Setelah mengetahui rencana malaikat itu, Ibrahim memberitahukan kepada- 
nya bahwa di negeri itu berdiam Nabi Lut. Malaikat itu menjanjikan akan 
menyelamatkan Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Kaum Lut dihancur- 
kan dengan menurunkan hujan batu dari langit sesudah negeri itu dibalikkan 
akibat dosa dan nista yang mereka kerjakan. 


Tafsir 

(31) Pada ayat ini, Allah menerangkan tentang kedatangan malaikat yang 
menemui Nabi Ibrahim. M ereka memberi kabar gembira bahwa Allah akan 
mengaruniakan kepadanya seorang anak bernama Ishak. Kelak putra itu 
akan diangkat menjadi nabi dan rasul menggantikan tugas dan jabatan 
Ibrahim. Kemudian diberitahukan kepadanya bahwa negeri Sodom akan 
dihancurkan untuk menghukum kaum yang mendustakan Lut dan berbuat 
zalim. 

(32) Ibrahim merasa khawatir dan cemas akan nasib Lut, karena Lut 
mungkin akan turut hancur bersama mereka. Oleh karena itu, ia mengingat- 
kan hal ini kepada mereka yang ditugaskan Allah itu. Ibrahim berkata, “Hai 
malaikat, di sana ada seorang utusan Allah bernama Lut. Dia bukan 
termasuk orang yang aniaya kepada dirinya, bahkan ia seorang rasul yang 
beriman dan taat kepada-Nya.” Malaikat itu menjawab, “Ya kami sudah 
memakluminya, dan Lut bukan termasuk dalam golongan orang yang jahat 
itu. Akan tetapi, istrinya termasuk orang yang tetap akan disiksa, karena 
turut membenarkan kaum Lut atas kekafiran, kezaliman, dan perbuatan- 
perbuatan keji mereka. 

(33-34) K etika malaikat datang menemui Lut dan menyampaikan maksud 
kedatangannya, Lut menjadi panik dan sesak napas. Sebab, ia khawatir 
orang-orang Sodom itu akan mengganggunya kelak bila mengetahui ada 


396 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


tamu yang mulia itu. Oleh karena itu, kedatangan malaikat itu sengaja 
dirahasiakannya. Lut tidak sanggup menolak kedatangan mereka. Setelah 
melihat ketakutan dan kecemasan Lut atas kedatangan kaumnya, para 
malaikat itu menenteramkannya dengan berkata, “Hai Lut hendaklah 
engkau tenang, jangan gusar. Engkau tak usah khawatir akan keselamatan 
kami dan apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap kami. Sebab perbuatan 
jahat mereka telah sampai ke puncaknya dan nasihat sudah cukup banyak 
engkau sampaikan kepada mereka." 

Untuk menenteramkan perasaan Lut, malaikat itu berkata pula, “Kami 
akan menyelamatkan engkau dari siksaan yang akan diturunkan kepada 
kaummu dalam waktu dekat ini, demikian pula para pengikutmu yang 
beriman dan setia. Tak dapat tidak, pastilah mereka itu akan mengalami 
siksaan berat. Dan istrimu termasuk golongan orang-orang yang akan 
di hukum”. 

Istri Lut mengetahui ada tamu lelaki menginap di rumahnya, maka 
dengan serta-merta ia memberitahukan hal itu kepada rekan-rekannya. Oleh 
karena itu, tersiarlah berita dengan cepat bahwa di rumah Lut ada tamu tak 
dikenal. Dengan segera timbullah niat jahat dalam hati mereka untuk 
mengganggu tamu itu. Mereka lalu berunding dan bermufakat untuk 
membuat suatu rencana supaya bisa melaksanakan niat tersebut. Dengan 
demikian, menjadi jelas bahwa istri Lut termasuk orang yang berserikat 
dalam rencana busuk itu. 

Keterangan malaikat di atas menenangkan perasaan Lut dari ketakutan. 
Kepada beliau diingatkan lagi, “Kami para malaikat pasti akan mendatang- 
kan siksaan kepada mereka dengan tangan kami sendiri, akibat kefasikan 
yang sudah berurat berakar dalam diri mereka.” 

Pendapat yang masyhur menyebutkan, mula-mula terjadi guncangan 
keras, dan tanah tempat kediaman manusia yang durhaka itu menjadi jungkir 
balik. Setelah diserang hujan batu dan gempa bumi yang dahsyat, negeri itu 
menjadi hancur berantakan dan rata dengan bumi. Akhirnya negeri Sodom, 
bekas kediaman umat Nabi Lut, menjadi lautan mati (al-B afrul M ayyit). 

(35) Kemudian dijelaskan bahwa di samping untuk menghukum kesalahan- 
kesalahan yang telah diperbuat oleh kaum Lut, azab dan bala itu diturunkan 
juga diharapkan menjadi peringatan bagi generasi yang hidup sesudahnya, 
yaitu orang-orang yang menggunakan akal dan ingin mendapatkan pelajaran 
dari apa yang telah terjadi. 


Kesimpulan 

1. Allah mengaruniakan Ibrahim seorang putra bernama Ishak yang kelak 
akan diangkat menjadi nabi dan rasul menggantikan tugasnya. 

2. Allah menghancurkan umat Nabi Lut yang berdiam di negeri Sodom 
karena kedurhakaan mereka, serta menyelamatkan Lut bersama orang- 
orang beriman, kecuali istrinya sendiri. 

3. Azab Allah ini merupakan peringatan bagi orang-orang sesudahnya. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 397 


KISAH NABI SYUAIB 


“2, nga (Ia Pa hLA, Ati Mendata 
.3 AN Ka AN “32 PAS 
PNG Naa PA AAA IT 

Sah Os 2 
2 NG 5 2g aren 2 23 
Chat Ananya Bana AAL PIN awan 
Terjemah 


(36) Dan kepada penduduk Madyan, (Kami telah mengutus) saudara 
mereka Syuaib, dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, harapkanlah 
(pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat 
kerusakan.” (37) Mereka mendustakannya (Syuaib), maka mereka ditimpa 
gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan 
di tempat-tempat tinggal mereka. 


Kosakata: Ar-Rajfah 145 (al-'Ankabut/29: 37) 


Kata ar-rajfah adalah kata jadian dari kata rajafa-yarjufu-rajfatan yang 
berarti guncangan yang hebat atau gempa. Dari kata ini terambil kata al- 
murjif yang berarti orang yang menyebarkan berita-berita bohong, 
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, “Dan orang-orang yang 
menyebarkan kabar bohong di Madinah...” (al-A z4b/33: 60). Mereka 
disebut al-murjifun karena berita-berita bohong tersebut mengguncang 
stabilitas kaum Muslimin. Dari kata ini juga terambil kata ar-r#jifah yang 
berarti tiupan pertama sangkakala yang mengguncang alam, sebagaimana 
yang disebutkan dalam firman Allah, “Sungguh, kamu akan dibangkitkan) 
pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.” (an-N &i' 4/79: 6). 
M akna ar-rajfah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah gempa bumi. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menceritakan tentang Nabi Lut dan 
kaumnya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengemukakan pula kisah Nabi 
Syuaib, yang masih ada silsilahnya dengan Nabi Ibrahim. Beliau diutus ke 
negeri Madyan. Tugas pokok yang beliau laksanakan adalah mengajak 
kaumnya menyembah kepada Allah Yang Maha Esa serta mempersiapkan 
diri untuk menempuh kehidupan di hari akhirat kelak. 


Tafsir 

(36) Allah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum yang berdiam di negeri 
Madyan, supaya mereka beribadah kepada Allah Yang Maha Esa dengan 
ikhlas. Ibadah tersebut akan bermanfaat untuk kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat kelak. Dalam ayat ini dikatakan “harapkanlah (pahala) hari 
akhir”, berarti hendaklah kamu merasa takut dengan kedatangan hari itu dan 
persiapkanlah dirimu dengan amal saleh sebanyak-banyaknya guna 


398 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


menghadapinya. Di samping seruan untuk menyembah Allah Yang Maha 
Esa, dan memperbanyak amal untuk perbekalan di kampung akhirat, Syuaib 
juga menganjurkan supaya meninggalkan segala perbuatan yang bersifat 
merusak dan membinasakan. Jangan saling merugikan antara sesama 
manusia, seperti mengurangi takaran dan timbangan, dan merampok kafilah 
yang sedang lalu. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk 
memperbanyak tobat kepada Tuhan sambil mengembalikan diri kepada-Nya 
dengan jalan mengerjakan perintah-N ya dan menjauhi larangan-N ya. 

(37) Akan tetapi, sebagaimana halnya kaum Nabi Lut, umat Nabi Syuaib 
pun durhaka dan tidak mau menerima nasihat Nabi Syuaib. M ereka malah 
mendustakannya. Oleh karena itu, berlakulah sunah Allah. Ketika mereka 
dengan terang-terangan mengingkari Syuaib setelah diberi peringatan 
berulang-ulang, maka tibalah waktunya Allah mengazab mereka. Bumi 
tempat kediaman mereka diguncang oleh gempa yang menggetarkan dan 
menghancurkan tanah kediaman mereka. Mereka mati jungkir balik dan 
ditelan bumi, tanpa bergerak lagi. Cerita lebih lengkap tentang Nabi Syuaib 
telah disebutkan pula oleh Tuhan dalam ayat-ayat lain, yaitu pada Surah AI- 
A'r#f/7: 88-93, Hud/11: 87-94, dan asy-Syu' ar#/26: 176-190. 


Kesimpulan 

Umat Nabi Syuaib yang berdiam di negeri M adyan disiksa Allah dengan 
mendatangkan gempa bumi yang dahsyat karena tidak mau beriman kepada 
Nabi Syuaib. 


KISAH NABI HUD DAN NABI SALEH 


PO AAN ANAKAT Pe KEL 
Ona ey 
Terjemah 


(38) Dan (ingatlah) kaum 'Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi 
kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Setan 
telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan (buruk) mereka, 
sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah 
orang-orang yang berpandangan tajam. 


Kosakata: M ustabjirn - (apaan (al-“Ankabut/29: 38) 


Kata mustabjir terbentuk dari kata istabjara-yastabjiru-istibj ran. Kata 
dasarnya adalah bajara-yubjiru-bajaran yang berarti melihat. Kata al-bajar 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 399 


berarti indera penglihatan. Darinya terambil kata al-bajr, salah satu asm- 
al-Yusna, yang berarti Yang Menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak 
atau tersembunyi. Dari kata ini terambil kata baj'rah yang di dalam bahasa 
A I-Our'an memiliki beberapa arti, di antaranya adalah mata batin dan hujah. 
Di dalam kata mustabjir, tambahan huruf hamzah dan sin pada kata istabjara 
memberi arti mubagah atau melebih-lebihkan. Jadi, makna mustabjir 
adalah orang yang melihat dengan sangat tajam, dan makna inilah yang 
dimaksudkan di dalam ayat ini. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang kaum Nabi Syuaib yang 
telah diazab oleh Allah. Pada ayat berikut ini disebutkan lagi tentang umat 
Nabi Hud (kaum “Ad) dan umat Nabi Saleh (kaum Samud). Keduanya juga 
mengalami siksaan akibat mendustakan rasul yang diutus Allah. Kaum Hud 
dan Saleh terkenal dalam sejarah kenabian sebagai teknokrat-teknokrat 
(arsitek) yang mempunyai kemahiran membuat rumah-rumah dari batu di 
atas gunung-gunung Hadramaut (salah satu daerah di Yaman), yang dalam 
Al-Gur'an disebut dengan nama “AI-A Yg#"”. Di sanalah mereka bertempat 
tinggal. Sedang kaum Samud (umat Nabi Saleh) bertempat tinggal di negeri 
Hijr yang tidak jauh dari Wadil @Gura. Orang-orang kaum 'Ad dan kaum 
Samud terkenal sangat sombong dan takabur. Di samping itu, keahlian 
mereka dalam seni bangunan juga terkenal di kalangan bangsa Arab. 


Tafsir 

(38) Ayat ini menyebutkan mereka durhaka kepada Nabi Hud dan tidak 
mau meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka itu disebabkan 
bujukan setan. Di samping menyembah selain dari Allah Yang Maha Esa, 
mereka juga senang mengganggu kafilah yang sedang lewat membawa 
barang dagangannya. Padahal, mereka mempunyai cukup kemampuan untuk 
berpikir dan menilai betapa buruknya perbuatan mereka itu. 

Mereka sering menyangsikan dan menunggu-nunggu kedatangan azab 
Tuhan yang dijanjikan itu, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. 
Mereka tidak pernah memikirkan dan merenungkan azab yang bakal 
menimpa. Mereka asyik dengan pekerjaannya sampai lengah untuk 
memperhatikan sesuatu yang menunjukkan keesaan A Ilah. 


Kesimpulan 

1. Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad di Yaman, sedangkan Nabi Saleh 
kepada kaum Samud di ' ijr. 

2. Kedua umat ini diazab Allah karena kedurhakaan mereka 


400 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


KISAH FIR'AUN DAN KAUMNYA 


KELAS 


09 290909 





(39) Dan (juga) Karun, Fir'aun, dan Hmmm. Sungguh, telah datang 
kepada mereka M usa dengan (membawa) keterangan-keterangan yang nyata. 
Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang 
tidak luput (dari azab Allah). 


Kosakata: Al-Bayyintt cC3 (al-'A nkabut/29: 39) 


Al-Bayyin# adalah bentuk jamak dari al-bayyinah, artinya fakta-fakta 
yang logis, jelas, dan bisa disaksikan karena nyata. Allah menjelaskan dalam 
ayat ini sikap Karun dan Fira'un yang tidak mempercayai risalah kenabian 
M usa walaupun ia membawa bukti dan keterangan yang jelas. Hal ini sama 
seperti yang dialami Nabi Muhammad yang ditolak kerasulannya oleh kaum 
musyrikin Mekah meskipun ia juga membawa bukti-bukti kerasulan yang 
jelas dan nyata. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa kaum 'Ad (umat Nabi 
Hud) dan kaum Samud (umat Nabi Saleh) termasuk umat yang durhaka dan 
telah dibinasakan-Nya. Pada ayat berikut ini, Allah menceritakan dengan 
ringkas kisah M usa dengan Karun (seorang hartawan Bani Israil yang kaya 
tiada tandingannya). Di sini Allah menyebutkan nama Karun, pemilik harta 
yang melimpah ruah dan harta simpanan yang banyak sekali. Disebut juga 
nama Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya raja di Mesir, serta perdana 
menterinya yang terkenal, H mm. 


Tafsir 

(39) M usa telah menjelaskan kepada Karun, Fir'aun, dan H tmn tanda- 
tanda kebesaran ayat Allah sebagai dasar untuk memperkuat risalah yang 
dibawanya. Namun demikian, mereka bersikap angkuh atau takabur dan 
tidak mau beriman. K econgkakan Fir'aun sungguh telah melampaui batas. Ia 
menganggap dirinya sebagai tuhan yang harus disembah. Oleh karena itu, 
mereka semua tidak terlepas dari azab Allah dalam berbagai siksaan. 


Kesimpulan 

1. Fir'aun, Karun, Hima, dan para pengikutnya tetap takabur dan tidak 
mau mendengarkan ajakan Nabi Musa sehingga mereka semua 
dihancurkan oleh A Ilah. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 401 


2. Penyakit takabur penyebab utama penolakan dan mengundang murka 
Allah. 


MACAM-MACAM HUKUMAN BAGI UMAT YANG 
MENDUSTAKAN RASUL 


Ata Pena KPA AA An GA 5 NAN : PESAN 3 Ie 


.? nu 1 P 
xp kera tg 3 Ha LE AN UNI PER 4 
2319 BA AE AGAN LL 
AP 
Duga 
Terjemah 


(40) M aka masing-masing (mereka itu) Kami azab karena dosa-dosanya, 
di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada 
yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang Kami benamkan ke 
dalam bumi, dan ada pula yang Kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak 
hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri 
mereka sendiri. 


Kosakata: ! #iban L-- (al-'Ankabut/29: 40) 


! Hiban berarti batu kerikil. Ayat ini menjelaskan berbagai sarana yang 
digunakan oleh Allah untuk membinasakan orang-orang yang berlaku 
sombong di permukaan bumi, serta angkuh dan durhaka kepada para nabi. 
Di antara sarana yang digunakan untuk membinasakan mereka adalah hujan 
batu kerikil seperti yang dialami kaum “Ad dan Lut. Kata Y4iban terulang 
sebanyak empat kali dalam Al-@ur'an di antaranya Surah al-1sr#/17: 68, al- 
@amar/54: 34, dan al-M ulk/67: 17. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menyebutkan kisah Nabi Musa yang 
berhadapan dengan Fir'aun, Karun, dan H tmn. Karena sikap mereka yang 
sombong Fir'aun, Karun, H4m4n, dan para pengikutnya dihancurkan oleh 
Allah. Pada ayat ini, Allah menyebutkan beberapa siksaan yang didatangkan 
Allah kepada umat dahulu yang mendustakan para rasul. 


Tafsir 
(40) Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para 
rasul dengan menurunkan bermacam-macam azab, di antaranya: 


402 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


a. Angin yang sangat kencang dan membawa batu, yang didatangkan 
kepada kaum "Ad. Mereka menantang Nabi Hud, “Siapakah gerangan 
yang lebih kuat dan berkuasa lagi dari kami?” K esombongan mereka 
dibalas Tuhan dengan mendatangkan angin, sehingga mereka mati 
bergelimpangan. Allah berfirman dalam ayat lain yang menjelaskan 
tentang siksaan itu, yakni: 


AAA nga AA ra Sar ANE, 
PN 12.7 LA, Kk: ag »4 re 
OS O DEJEAN PGA SBU 


Sedangkan kaum "Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan 
yang sangat dingin, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 
tujuh malam delapan hari terus-menerus: maka kamu melihat kaum “Ad 
pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma 
yang telah kosong (lapuk).M aka adakah kamu melihat seorang pun yang 
masih tersisa di antara mereka? (al-! tggah/69: 6-8) 


b. Suara mengguntur yang memecahkan anak telinga. Siksaan ini 
diturunkan kepada kaum Samud. Mereka masih membangkang, tidak 
mau beriman kepada Nabi Saleh. Tiba-tiba mereka dipingsankan lalu 
mati oleh kejutan suara yang mengguntur yang dahsyat sekali. Allah 
menjelaskan lagi: 


KA la UG 


M aka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang 
sangat keras. (al-! #ggah/69: 5) 


c. Ditelan bumi, inilah kisah buat Karun, seorang hartawan. Pada mulanya, 
ia adalah seorang yang beriman dan patuh kepada M usa. Kemudian 
setelah kaya, ia menjadi sombong dan durhaka. Ia berbuat kemungkaran 
melampaui batas. Lebih dari itu, ia tidak mau menyerahkan zakat 
sebagai kewajiban harta kekayaan bagi orang kaya. Karena kecongkakan 
ini, Allah menyiksanya. Tanah sekitar Karun berpijak berguncang, 
runtuh, dan secara berangsur menelan tubuh Karun sampai lenyap sama 
sekali dari permukaan bumi. 

Firman Allah : 


4, aa Pra Pa "erat 


Ga BE At Oibba WIL 23 NN BEN 2 CAS 


Sepat 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 403 


Maka Kami benamkan dia (Karun) bersama rumahnya ke dalam bumi. 
Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya 
selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela 
diri. (al-@ajaj/28: 81) 


d. Ditenggelamkan ke dalam air. Inilah siksaan buat umat Nabi Nuh 
bersama seluruh hartanya. Selain umat Nabi Nuh, Fir'aun, Hamm 
beserta bala tentaranya juga tenggelam dalam Laut Merah sebagai 
balasan atas kesombongan dan siksaan yang mereka lakukan terhadap 
Musa dan pengikutnya. Firman Allah tentang Nuh dalam Surah al- 
Anbiyz/21: 76-77: 


PEN AN ARA BENCI Tin 163, 
Haa 


OK ARA, 3 in ye: AANG KL AND 


Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami 
perkenankan (doa)nya, lalu Kami selamatkan dia bersama pengikutnya 
dari bencana yang besar. Dan Kami menolongnya dari orang-orang yang 
telah mendustakan ayat-ayat K ami. Sesungguhnya mereka adalah orang- 
orang yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya. (al- 
Anbiyz#/21: 76-77) 


Firman Allah tentang Fir'aun dalam Surah al-9aj aj/28: 39-40: 
“» » ap ng », LA ba 
DLS AE SI KN PS IS 
O GE KE SE  BI AAS 


Dan dia (Fir'aun) dan bala tentaranya berlaku sombong, di bumi tanpa 
alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan 
dikembalikan kepada Kami. Maka Kami siksa dia (Fir'aun) dan bala 
tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. 


Semua itu adalah balasan yang setimpal atas kesalahan yang mereka 
lakukan, bukan kezaliman dari Allah. Dia tidak akan menyiksa seseorang 
kecuali yang mengerjakan perbuatan tercela. M engazab seseorang tanpa ada 
kesalahan tidak sesuai dengan sunah Allah yang berlaku. Mereka yang 
tersebut dalam ayat-ayat yang lalu disiksa karena dosa dan kekafiran mereka 
terhadap Allah. Di samping itu, juga karena mereka menyembah berhala dan 
mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya. 


404 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


Kesimpulan 

Di antara berbagai siksaan Tuhan yang pernah diturunkannya kepada 
manusia ialah: angin bercampur batu, suara petir, ditenggelamkan ke dalam 
air, dan ditelan bumi. Sekali-kali Allah tidak menyiksa seseorang secara zalim. 


PELINDUNG SELAIN ALLAH 
LEMAH SEPERTI SARANG LABA-LABA 


Ph 
“837p 


Sena & parip Ta nata yaa 


Aa haha“ Pt ag ne) Za Bg 
AAA SAS 


NO GB NS SUNAN 
(MA Bh, P #iaa Ne 


Terjemah 

(41) Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah 
adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah 
yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. (42) 
Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan 
Dia M ahaperkasa, M ahabijaksana. (43) Dan perumpamaan-perumpamaan ini 
Kami buat untuk manusia: dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali 
mereka yang berilmu. (44) Allah menciptakan langit dan bumi dengan hag. 
Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang-orang yang beriman. 


Kosakata: Al-' Ankabut » SG (al-A nkabut/29: 41) 


AI-'Ankabut adalah sejenis serangga berkaki delapan, berwarna abu-abu 
kehitam-hitaman atau coklat, dan biasa membuat sarang yang berbentuk 
jaring dari benang-benang halus yang keluar dari perutnya. K ata al-'ankabut 
menunjuk pada serangga betina maupun jantan. Sarang yang dibuat bukan 
hanya dipakai sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat menangkap 
mangsanya. Ayat ini menyerupakan kaum musyrikin yang menjadikan 
berhala-berhala sebagai pelindung dengan laba-laba yang menjadikan 
sarangnya yang begitu lemah sebagai pelindung. Rumah laba-laba dianggap 
sebagai rumah yang paling lemah sehingga tidak dapat melindunginya 
meskipun hanya dari sengatan matahari dan terpaan angin. K ata al-' ankabut 
disebutkan hanya dua kali dalam A I-Our'an, yaitu pada ayat ini. 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 405 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah menceritakan orang-orang yang mendustakan 
rasul telah dihancurkan dengan berbagai macam azab. Perbuatan itu tidak 
mendatangkan manfaat sedikit pun bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi. 
Pada ayat-ayat berikut ini, A Ilah mengumpamakan kaum penyembah berhala 
adalah bagaikan laba-laba membuat sarang yang sangat rapuh. 


Tafsir 

(41) Kaum penyembah berhala yang memandang selain Allah sebagai 
penolong mereka dan selalu mengharapkan darinya pertolongan dan penolak 
bahaya, adalah bagaikan laba-laba yang berlindung pada sarangnya yang 
begitu lemah, sehingga tak kuat menahan tiupan angin, dan melindunginya 
dari dingin dan panas. Sarang tersebut tak dapat memenuhi kebutuhan 
utamanya apabila sedang diperlukan. Demikianlah halnya orang-orang kafir 
(musyrik). Mereka tak sanggup menyelamatkan diri bila Allah mendatang- 
kan siksa-Nya. Pelindung mereka (selain dari Allah) tidak akan dapat 
memberikan pertolongan. Bahkan, diri mereka sendiri tidak dapat 
mengelakkan mereka dari azab Allah. 

Ringkasnya, orang musyrik penyembah berhala itu tak ubahnya bagaikan 
laba-laba yang membuat sarang, sangat rapuh dan lemah. Sarang laba-laba 
itu adalah ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Demikian 
pula agama yang sangat lemah adalah agama yang menyembah berhala. 

(42) Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mereka minta kepada 
berhala, patung, jin, bahkan manusia. Semuanya tak akan mungkin 
memberikan manfaat atau mendatangkan kecelakaan kepada seseorang 
bilamana Allah tidak menghendaki. Begitu lemahnya apa yang mereka 
sembah sehingga sama halnya dengan laba-laba yang hanya sanggup 
membuat rumah yang sangat rapuh sekali. 

Allah berkuasa menurunkan siksa kepada siapa yang kafir. Oleh karena 
itu, orang-orang musyrik hendaklah merasa takut kepada Allah, dan segera 
beriman kepada-Nya sebelum datang siksaan-Nya, seperti yang pernah 
dikirimkan-N ya kepada orang-orang dahulu kala. Bila siksaan Alah datang, 
tidak seorang pun di antara para penolong mereka itu (berhala-berhala) yang 
dapat menyelamatkan mereka. Allah selalu perkasa untuk menghancurkan 
barang siapa yang sepatutnya dibinasakan, dan Maha Bijaksana untuk 
mengundurkan siksa tersebut bagi orang yang diharapkan ada perubahan ke 
arah kebaikan dan dengan teguh melaksanakan kebaikan itu. 

(43) Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi 
manusia. Hanya orang berakal yang dapat memikirkan perumpamaan 
tersebut. Allah sengaja mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena 
itu barangkali yang mudah mereka pahami. Selain dari itu, juga dimaksud- 
kan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Orang yang 
selalu menggunakan hati dan pikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan 
pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak 


406 29. AL-'ANKAB@T JUZ 20 


mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya. 
Diriwayatkan dari J #bir bahwa Rasulullah pernah berkata: 


(ebay) dan la Ia BEAN ya Jin ad 


“Orang yang berilmu itu ialah orang yang menjaga hal-hal yang dari Allah, 
dan beramal dalam rangka taat kepada-Nya serta menjauhi segala 
kemarahan-N ya.” (Riwayat al-H aif£ami) 


(44) Dalil tentang kebesaran dan keagungan Allah itu terlihat pada ciptaan 
langit dan bumi. Bagi orang yang beriman dan menggunakan akal 
pikirannya, semua ciptaan Allah itu mengandung hikmah, dan tidak 
dijadikan percuma begitu saja. Dengan demikian kejadian langit dan bumi, 
memungkinkan manusia untuk menambah dan memperluas cakrawala 
pengetahuannya. Di samping itu, pengenalan mereka akan lebih intensif 
kepada Penciptanya, yakni A Ilah. 

M enurut kajian ilmiah, dalam menciptakan segala sesuatunya, Allah tidak 
pernah bermain-main. Dia melakukannya dengan “benar”, dengan Yag 
(antara lain juga dapat dilihat pada Surah Ibrih?m/14: 19). Kata Yag 
mengindikasikan sesuatu yang langgeng, mantap, sehingga tidak akan 
berubah. Dapat dilihat bahwa kehadiran semua benda yang ada di alam 
semesta ini mempunyai tujuan. Tidak ada satu benda pun diadakan Tuhan 
tanpa mempunyai tujuan. 

Planet bumi ini dengan langitnya (atmosfer), telah diciptakan Allah 
dengan Yag. Kata Yag ini mengandung arti “dengan benar, dengan tepat”. 
Bagaimanakah kebenaran dan ketepatan ciptaan-Nya, dapat dilihat dari 
uraian berikut. 

Atmosfer bumi terutama terdiri atas gas Nitrogen (N,- sebesar 7046) yang 
tidak bersifat racun terhadap manusia. Gas ini sangat penting dalam proses 
pertumbuhan makhluk hidup, terutama tumbuhan. Sedangkan 2056 lainnya 
diisi oleh gas Oksigen (O,) yang memberikan energi untuk proses 
metabolisme semua makhluk, melalui proses pernafasan (respirasi). 

Jarak antara matahari dan bumi adalah sekitar 139 juta km. Jarak ini 
dianggap tepat karena pada jarak ini sinar matahari dapat berfungsi 
membantu berlangsungnya proses kehidupan. Apabila jaraknya berubah, 
apakah menjauh atau mendekat, maka efek sinar yang jatuh di bumi akan 
sangat fatal bagi makhluk hidup. Suhu bumi pada garis eguator juga 
dianggap sangat moderat, yaitu rata-rata antara 28-35'C. 

Dalam uraian di atas telah digambarkan bahwa Allah menciptakan bumi 
bukan dengan main-main. Semuanya begitu tepat untuk mulainya kehidupan 
di bumi ini. Bagaimana kenyamanan bumi dibandingkan dengan beberapa 
planet lain yang ada dalam tata surya yang sama dapat kita lihat pada uraian 
di bawah ini. Dalam perbandingan yang dilakukan, terutama pada jarak 


JUZ 20 29. AL-'ANKAB@T 407 


antara matahari dan masing-masing planet, tampak akan efek jarak dengan 
masing-masing planet. 


Kesimpulan 

1. Allah mengumpamakan berhala yang disembah seperti sarang laba-laba 
yang tak kuat menahan tiupan angin dan terik matahari. 

2. Allah mengetahui apa yang dimohonkan orang yang meminta 
pertolongan kepada selain-N ya. 

3. Perumpamaan yang dijadikan Allah tersebut adalah untuk dipikirkan 
oleh orang-orang yang mempergunakan akalnya. 

4. Penciptaan bumi dan langit adalah penuh dengan hikmah, agar dengan 
penciptaan tersebut orang akan dapat mengetahui dan menyelidikinya 
dan mengetahui keagungan serta kekuasaan Allah. 





JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 411 


JUZ 21 
SALAT MENCEGAH PERBUATANJAHAT 


KE SIAGA IN IN PAGII 
APV KAA NI 
Terjemah 


(45) Bacalah Kitab (Al-Guran) yang telah diwahyukan kepadamu 
(M uhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 
(perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu 
lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 


Kosakata: Ai-Galth 3,15! (al-'A nkabyt/29: 45) 


Akar katanya adalah (jad-lam-huruf ilat) artinya berkisar pada dua hal 
yaitu: pertama, api, panas, dan sejenisnya: dan kedua, satu jenis ibadah yaitu 
salat . Ungkapan jalaitu asy-syita artinya aku membakar daging kambing. 
Ungkapan jalltar-rajul artinya menahan dan menghilangkan. Jika dikaitkan 
dengan makna pertama yaitu api, panas, maka artinya seseorang yang 
menjalankan salat dia akan menghindarkan diri dari panasnya api neraka. 
Sebagaimana juga ungkapan: marraxa artinya menghilangkan sakit. Arti lain 
dari jalth adalah doa, memberkati, dan mengagungkan. Ungkapan jallaitu 
alaih artinya aku berdoa untuknya. Dalam Al-Our'an terdapat ungkapan yang 
menunjukkan bahwa Allah dan para malaikat mengucapkan salawat kepada 
Nabi Muhammad. Ungkapan ini oleh ulama diartikan bahwa salat dari Allah 
berarti mencurahkan rahmat, sedangkan dari malaikat berarti mendoakan dan 
memohonkan ampunan. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa perumpamaan orang- 
orang musyrik dengan sembahan-sembahannya adalah seperti laba-laba 
dengan sarangnya yang sangat lemah dan rapuh, sehingga tidak mampu 
melindungi pemiliknya sendiri. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah 
memerintahkan Rasulullah saw beserta umatnya supaya membaca Al-Our'an 
dan mendirikan salat. Kedua macam ibadah itu besar sekali manfaatnya bagi 
yang mengerjakan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 
Allah. Perintah ini merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad dan kaum 
M uslimin yang sedang mengalami rintangan dan halangan dari orang-orang 
musyrik M ekah untuk melaksanakan dakwah yang ditugaskan kepadanya. 


412 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Tafsir 

(45) Ayat ini memerintahkan Nabi M uhammad agar selalu membaca dan 
memahami Al-9ur'an yang telah diturunkan kepadanya untuk mendekatkan 
diri kepada Allah. Dengan memahami pesan-pesan Al-Our'an, ia dapat 
memperbaiki dan membina dirinya sesuai dengan tuntutan Allah. Perintah 
ini juga ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin. Penghayatan terhadap 
kalam Ilahi yang terus dibaca akan mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan 
budi pekerti orang yang membacanya. 

Setelah memerintahkan membaca, mempelajari, dan melaksanakan ajaran- 
ajaran Al-Our'an, maka Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menger- 
jakan salat wajib, yaitu salat lima waktu. Salat hendaklah dikerjakan sesuai 
rukun dan syaratnya, serta penuh kekhusyukan. Sangat dianjurkan mengerja- 
kan salat itu lengkap dengan sunah-sunahnya. Jika dikerjakan dengan 
sempurna, maka salat dapat mencegah dan menghalangi orang yang 
mengerjakannya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. 

M engerjakan salat adalah sebagai perwujudan dari keyakinan yang telah 
tertanam di dalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti 
bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah. Oleh 
karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah 
Allah dan menjauhi larangan-larangan-N ya, sesuai bacaan surat al-F #iYah 
dalam salat, “Tunjukkanlah kepada kami (wahai Allah) jalan yang lurus, 
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada 
mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang 
sesat.” Doa itu selalu diingatnya, sehingga ia tidak berkeinginan sedikit pun 
untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. 

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa yang memelihara orang yang 
mengerjakan salat dari perbuatan keji dan mungkar itu ialah salat itu sendiri. 
M enurut mereka, salat itu memelihara seseorang selama orang itu memelihara 
salatnya, sebagaimana firman A Ilah: 


7. 159 - PE YA LNG Lp 
TES NA AI AN SAAN Je b3S 


Peliharalah semua salat dan salat wus & Dan laksanakanlah (salat) karena 
Allah dengan khusyuk. (al-B agarah/2: 238) 


Rasulullah saw menerangkan keutamaan dan manfaat yang diperoleh 
orang yang mengerjakan salat serta kerugian dan siksaan yang akan 


menimpa orang yang tidak mengerjakannya, sebagaimana tersebut dalam 
hadis: 


S5 ale Bit LA JB CG SA nh lean Ko 3 
Ai Yg Up Yg AAA GA das Boga Gi An Uta Of 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 413 


jasa sa du BA con aan Dn AN ek 0 
eat ae 


Dari Nabi saw, bahwasanya ia pada suatu hari menyebut tentang salat, maka 
ia berkata, “Barang siapa yang memelihara salat, ia akan memperoleh 
cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari Kiamat, dan barang siapa yang 
tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh cahaya, petunjuk, dan 
keselamatan. Dan ia pada hari Kiamat bersama Karun, Fir'aun, H 4m4n, dan 
Ubai bin K halaf. (Riwayat A Ymad dan a-? abr4n? dari 'Abdull#h bin “Umar) 


Nabi saw menerangkan pula keadaan orang yang mengerjakan salat lima 
waktu dengan sungguh-sungguh, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap 
pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Orang yang demikian, kata Nabi, 
seakan-akan dosanya dicuci lima kali sehari, sehingga tidak sedikit pun yang 
tertinggal. Rasulullah saw bersabda: 


9 bs Tia Bh 23 Ba KE AR LA KN BA AN L Ben UT ar & seret 
Mean en An os pandn Saue Sea aa 
Tea AN es Ia Olah LAS be BN ye 

Sea oo ey) We 


“Bagaimanakah pendapatmu, andaikata ada sebuah sungai dekat pintu rumah 
salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu lima kali setiap hari. Adakah 
masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun?” Para sahabat menjawab, 
“Tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun.” Rasulullah bersabda, 
“Maka demikianlah perumpamaan salat yang lima waktu, dengan salat itu 
Allah akan menghapus semua kesalahannya.” (Riwayat at-TirmiG dari Abu 
Hurairah) 


Demikianlah perumpamaan yang diberikan Rasulullah saw tentang ke- 
adaan orang yang mengerjakan salat lima waktu dengan sungguh-sungguh 
hanya karena Allah. 

Dari ayat dan hadis Rasulullah yang telah disebutkan di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa ada tiga sasaran yang hendak dituju oleh orang 
yang mengerjakan salat, yaitu: 1) timbulnya keikhlasan: 2) timbulnya sifat 
takwa kepada Allah: dan 3) selalu mengingat Allah. 

Salat hendaknya bisa menimbulkan keikhlasan bagi orang yang menger- 
jakannya karena dikerjakan semata-mata karena Allah, untuk memurnikan 
ketaatan hanya kepada-Nya. Sebagai perwujudan dari ikhlas ini pada diri 
seseorang ialah timbulnya keinginan di dalam hatinya untuk mengerjakan 
segala sesuatu yang diridai A Ilah. 


414 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Bertakwa kepada Alah maksudnya ialah timbulnya keinginan bagi orang 
yang mengerjakan salat itu untuk melaksanakan semua yang diperintahkan 
Allah dan menjauhi semua yang dilarang-N ya. Dengan salat seseorang juga 
akan selalu mengingat Allah, karena dalam bacaan salat itu terdapat ucapan- 
ucapan tasbih, tahmid, dan takbir. Ia juga dapat merasakan keagungan dan 
kebesaran Allah. 

Allah mengancam orang-orang yang tidak mengerjakan salat dengan azab 
neraka. Allah juga mengancam orang-orang yang mengerjakan salat karena 
ria dan orang-orang yang lalai dalam mengerjakannya. A Ilah berfirman: 


La 3 5 TAN 9 


ORA OI OI 
Gasui Ikgerari 


(4) Maka celakalah orang yang salat, (5) (yaitu) orang-orang yang lalai 
terhadap salatnya, (6) yang berbuat ria, (7) dan enggan (memberikan) 
bantuan. (al-M #yn/107: 4-7) 


Senada dengan ayat di atas, Rasulullah saw bersabda: 
oa Ogoh AR NA Ga 33 KI MALANG DL eta 
(BI 0 pelan ot JA 02 HP 


Barang siapa yang telah mengerjakan salat, tetapi salatnya tidak dapat 
mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka salatnya itu 
tidak akan menambah sedikit pun (kepadanya), kecuali ia bertambah jauh 
dari Allah. (Riwayat Ibnu Jar?r dari Ism#53l bin Muslim bin al-! asan) 


Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa mengingat Allah itu adalah 
lebih besar. Maksud pernyataan ini ialah salat merupakan ibadah yang paling 
utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, hendak- 
lah setiap kaum Muslimin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. 
Dengan perkataan lain bahwa kalimat ini menegaskan kembali kalimat 
sebelumnya yang memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan salat dan 
menerangkan hikmah mengerjakannya. 

Ibnu "Abbas dan Mujihid menafsirkan kalimat “wa laGkrullth akbar" 
(mengingat Allah itu adalah lebih besar) dengan penjelasan Rasulullah 
bahwa Allah mengingat para hamba-Nya lebih banyak dibandingkan dengan 
mereka mengingat-N ya dengan cara menaati-N ya. Nabi saw bersabda: 


(et oto) 2 Ea San Su A5 


Allah lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingat-N ya. (Riwayat 
al-Baihag?) 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 415 


Hal ini sesuai dengan hadis gudsi Nabi saw: 
PN DN SN RERE ENG Neaaa 5 PES SS 
(Sx Bo Sd sy) an 


Barang siapa yang mengingat-K u dalam dirinya, maka A ku akan mengingat- 
nya dalam diri-Ku, dan siapa yang mengingat-Ku bersama-sama dengan 
suatu jamaah tentu Aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih 
bagus daripada mereka. (Riwayat al-B ukh4#3 dari A bu Hurairah) 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan agar selalu membaca, mempelajari, dan memahami 
A I-Our'an. 

2. Allah memerintahkan agar selalu mendirikan salat karena yang demikian 
itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. 

3. Salat adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah- 
ibadah yang lain. 

4. Allah lebih banyak mengingat manusia daripada manusia mengingat- 
Nya. 


CARA BERDEBAT DENGAN AHLI KITAB 
DAN SIKAP MEREKA TERHADAP AL-9UR'AN 


5 en £ Pa Sr se AIA 
SAB sat (aa ae Na ea 
NG PAN 
Terjemah 


(46) Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan 
cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, 
dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepadamu: Tuhan kami dan Tuhan kamu 


416 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


satu: dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.” (47) Dan demikianlah 
Kami turunkan Kitab (A I-Our'an) kepadamu. Adapun orang-orang yang telah 
Kami berikan Kitab (Taurat dan Injil) mereka beriman kepadanya (A I- 
Our'an), dan di antara mereka (orang-orang kafir M ekah) ada yang beriman 
kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Kami. 
(48) Dan engkau (M uhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum 
(Al-Our'an) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan 
kananmu: sekiranya (engkau pernah membaca dan menulis), niscaya ragu 
orang-orang yang mengingkarinya. (49) Sebenarnya, (AI-Our'an) itu adalah 
ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang- 
orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat K ami. 


Kosakata: WaltTakhu“uhu Zz45 Y, (al-'Ankabyt/29: 48) 


Kata walt takhu uhu yang bersambung dengan kata biyam?nik, dalam 
Al-@ur'an, hanya disebut dalam ayat ini. Perkataan ini berarti “dan engkau 
tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu”. Penegasan ini 
dikemukakan Allah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebelum 
AI-Our'an diturunkan kepadanya belum pernah membaca sebuah kitab pun 
dan juga tidak pernah menulisnya. Ia seorang nabi yang umm?, tidak pandai 
baca tulis. Menurut pendapat Ibnu “Abb4s, ax--ahhak, dan Ibnu Juraij, Nabi 
M uhammad benar-benar seorang nabi yang tidak bisa menulis dan membaca. 
Seandainya Nabi Muhammad pernah tekun membaca kitab sekaligus me- 
nulisnya dengan tangan kanannya, niscaya Al-Gur'an yang disampaikan 
kepada manusia akan diragukan, terutama oleh kalangan kaum Y ahudi. 
Mereka berdalih bahwa Al-Our'an itu pasti karya dan tulisan Muhammad. 
Kata walt takhu uhu biyam?nik dan juga ungkapan I#tatlu min kitib 
sebelumnya di awal ayat, difirmankan A Ilah untuk membantah hal tersebut. 


Munasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan umat- 
nya untuk membaca Al-Our'an dan mendirikan salat dengan sepenuh hati. 
Orang yang selalu mengerjakan kedua perintah itu akan selalu ingat kepada 
Allah, dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada ayat-ayat berikut 
ini diterangkan cara berdebat dan menghadapi Ahli Kitab. Diterangkan juga 
sikap orang-orang musyrik Mekah terhadap dakwah Rasulullah dan Al- 
Our'an yang diturunkan kepadanya. 


Tafsir 

(46) Dalam ayat ini, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad 
dan kaum M uslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi Ahli K itab, 
karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika 
Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendusta- 
kannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya. Padahal 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 417 


mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran yang dibawanya, 
sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. 
Allah berfirman: 


GA 2 IS PIL G3 Mentah se Utan ye Hd oN 9 AT 
SNI KAK ISA RP AAA 
2231223 
Ogan reg 
Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. 


Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, 
padahal mereka mengetahui(nya) (al-B agarah/2: 146) 


Pada ayat yang lain, Allah menerangkan dan menjelaskan cara ber- 
dakwah yang baik, sebagaimana firman-N ya: 
Pa NASA DL NU PELAN Le PAN AN AA DA 3 
BB LA AT EN EA ASI ya 3 
De 2 A00 25 32 


42 2» 3 Pa Te 
GEN AA Pa EA y 


Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk. (an-N aXl/16: 125) 


Menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan bijaksana serta 
mendebat mereka dengan cara yang baik dilakukan kepada orang-orang yang 
tidak melakukan kezaliman. Adapun terhadap orang-orang yang melakukan 
kezaliman, yaitu orang-orang yang hatinya telah terkunci mati, tidak mau 
menerima kebenaran lagi, dan berusaha untuk melenyapkan Islam dan 
umatnya, tidak bisa dihadapi dengan cara-cara di atas. 

Ahli Kitab yang zalim ialah mereka yang dalam hatinya ada penyakit iri, 
benci, dan dengki kepada kaum Muslimin, karena rasul dan nabi terakhir 
tidak diangkat dari kalangan mereka. Mereka memerangi Rasulullah dan 
kaum Muslimin dengan mengadakan tipu daya dan fitnah secara 
tersembunyi dan terang-terangan. Mereka selalu berusaha merintangi 
dakwah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, seperti mengadakan 
perjanjian persekutuan dengan orang-orang kafir yang lain. Sangat banyak 
contoh-contoh yang terjadi dalam sejarah yang berhubungan dengan hal ini. 
Oleh karena itu, mereka dinamai orang-orang yang zalim, dan berusaha 
merugikan kaum Muslimin. Di akhirat nanti, mereka menjadi orang-orang 
yang merugi dengan menerima azab yang setimpal dengan perbuatan mereka. 


418 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Selanjutnya Allah memperingatkan bahwa jika Ahli Kitab mengajak kaum 
M uslimin membicarakan kitab suci mereka, dan memberitahukan kepadanya 
apa yang patut dibenarkan dan ditolak, sedang mereka sendiri mengetahui 
keadaan mereka itu, maka seharusnya kaum Muslimin berkata, “Kami 
percaya kepada Al-Our'an yang diturunkan kepada kami dan juga percaya 
kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepadamu. Tuhan yang kami dan 
kamu sembah sebenarnya sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 
itu, marilah kita bersama-sama tunduk dan patuh kepada-Nya serta 
melaksanakan segala perintah dan menghentikan larangan-N ya.” 

Sehubungan dengan maksud ayat ini, Abu Hurairah berkata, “Para Ahli 
Kitab itu membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkan dengan 
bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Lalu Nabi saw bersabda: 


1 bagi 2 nya 2 2 ar Odan NN LOL UD AK “Lain an Sad 
ag 2) JA EA SA Ea NP Sp AI Jet (ata Y 
Sep Ie SI, Gl ay ) Ojak D 333 3 ig 


Janganlah kamu membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula kamu mendusta- 
kan mereka. Katakanlah kepada mereka, “Kami beriman dengan apa yang 
telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepadamu. Tuhan 
kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami berserah diri hanya kepada Nya 
saja. (Riwayat al-B ukh4#? dan an-N as#3 dari Abu Hurairah) 


(47) Pada ayat ini, Allah menerangkan kepada Nabi M uhammad bahwa 
sebagaimana Ia telah menurunkan kitab kepada para rasul yang diutus 
sebelumnya, demikian pula Ia menurunkan Al-Our'an kepadanya. Dalam 
kitab-kitab itu telah diisyaratkan kedatangan Nabi M uhammad di kemudian 
hari. Hal ini kemudian benar-benar menjadi kenyataan dengan pengutusan 
Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir. Para rasul Allah 
diperingatkan agar menyampaikan kepada umatnya untuk beriman dan 
mengikuti para rasul yang datang kemudian. Sebab, jika seseorang beriman 
kepada salah seorang dari para rasul yang diutus Allah, maka ia wajib pula 
beriman kepada para rasul Allah yang lain, baik yang datang lebih dahulu, 
maupun yang kemudian. 

Oleh karena itu, sebagian dari Ahli Kitab yang ada pada masa Nabi 
Muhammad beriman kepadanya dan kepada Al-Our'an, sesuai dengan 
perintah para nabi mereka. Mereka itu lebih mementingkan akhirat daripada 
dunia yang fana ini, dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Di antara mereka 
yang bersikap demikian adalah Abdullah bin Salam, Tam?m al-Anjari, dan 
lain-lain. 

A dapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, seperti iri hati karena 
rasul yang ditunggu kedatangannya itu bukan dari golongan mereka, atau 
tertipu oleh kesenangan dunia karena memperturutkan hawa nafsu, mereka 
akan mengingkari Al-@ur'an, terutama ayat-ayat yang menyatakan kerasulan 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 419 


M uhammad. Seharusnya orang-orang Ahli Kitab memperhatikan seruan dan 
petunjuk para rasul mereka untuk menyembah kepada Allah, dan 
mempercayai bahwa M uhammad adalah rasul dan nabi terakhir. Tidak ada 
seorang nabi atau rasul pun yang diutus Allah sesudahnya. 

(48) Ayat ini menerangkan bahwa sebelum Al-9ur'an diturunkan, Nabi 
M uhammad telah dikenal dengan baik oleh orang-orang Arab. Ia telah lama 
hidup di tengah-tengah mereka sebelum diangkat menjadi rasul. Semua 
orang Arab waktu itu mengakui bahwa M uhammad mempunyai budi pekerti 
yang tinggi, dapat dipercaya, tidak pernah berdusta, dan disegani oleh 
kawan-kawannya. M ereka betul-betul mengetahui bahwa M uhammad tidak 
pandai membaca dan menulis, apalagi mengarang buku cerita. 

Di samping orang-orang Arab, orang-orang Y ahudi dan Nasrani pun me- 
ngetahui dari kitab-kitab mereka bahwa M uhammad adalah orang yang tidak 
pandai menulis dan membaca. M uj#hid berkata, “Ahli Kitab mengetahui dari 
kitab-kitab mereka bahwa Nabi Muhammad tidak pandai menulis dan 
membaca, karena itu turunlah ayat ini.” Dalam ayat lain, Allah berfirman: 


LM 02X» AI PAN Wu PA D3 Pppan 
INA BE SAE SN ANT SALA 


£ 4 # » 7» €'rp 2 » Pi » te » 2 rap 
Sa AISI YA aa AI SIA APA JAN, 
Te 2 NO TU PN PAUL Ad « Tar Pt Ah 

ME KN ara A33 


(Y aitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi (tidak bisa baca 
tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 
ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan 
mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi 
mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan 
membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 
(al-A'r#/7: 157) 


Dalam keadaan yang demikian, Allah menurunkan Al-9ur'an kepada 
M uhammad. Di dalamnya termuat akidah yang sangat tinggi nilainya dan 
dilengkapi dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Al-Our'an juga mempunyai 
gaya bahasa yang sangat indah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat 
menandinginya, sekalipun pada waktu itu di kalangan bangsa Arab banyak 
terdapat pujangga-pujangga sastra yang kenamaan karena seni sastra sedang 
mencapai puncaknya. Akan tetapi, sedikit sekali dari mereka yang beriman. 

Seandainya M uhammad saw dapat membaca dan menulis, pernah belajar 
kepada Ahli Kitab, atau ia bukan seorang yang dipercaya, tidak memiliki 
budi pekerti yang luhur, dan tidak pula seorang yang disegani, tentu orang- 
orang kafir Mekah dengan mudah menuduh dan mengatakan bahwa Al- 
Our'an itu adalah buatan Muhammad, bukan K alamullah. 


420 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Dari ayat ini dapat dipahami bahwa hati dan pikiran orang-orang kafir 
Mekah, berdasarkan pengetahuan mereka tentang pribadi M uhammad, dan 
ketinggian nilai sastra Al-@ur'an, sejak semula telah mempercayai Al-Our'an 
dan kerasulan Muhammad. Akan tetapi, karena dalam hati mereka ada 
penyakit, dan takut kedudukan mereka di antara kaumnya akan jatuh, maka 
mereka menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati dan pikiran 
mereka sendiri. 

Pengertian ummi dalam ayat ini ialah tidak pandai menulis dan membaca. 
Hal ini tidak berarti bahwa M uhammad tidak berilmu pengetahuan, karena 
Allah telah mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan yang tinggi, bahkan 
mungkin ilmu pengetahuan yang belum pernah diajarkan-Nya kepada 
manusia biasa. Dengan demikian, beliau menjadi orang yang alim dan 
bijaksana. Allah berfirman: 


».« Sab Au tara Pa LA | 4001 
NE KA IAI LAS AS an IT 
Cett kara AN 


Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Our'an) dan 
Hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang 
belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu 
sangat besar. (an-Nis#/4: 113) 


(49) Ayat ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Our'an merupakan 
petunjuk Allah, tidak ada kesamaran sedikit pun tentang pengertiannya. 
Allah memudahkan penafsirannya bagi orang-orang yang ingin mencari 
kebenaran yang hakiki. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman: 


S3 HIBSNNANES 


Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Gur'an untuk peringatan, maka 
adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (al-Gamar/54: 17) 


es PTK 
- 


Para Ahli Kitab yang ingin mencari kebenaran, dengan mudah dapat 
memahami Al-Gur'an. Dengan demikian, mereka mau beriman kepadanya 
dan meyakini bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Allah 
berfirman kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang-orang 
kafir yang tidak percaya kepada kerasulan beliau: 


neh 2IS g 


Ta Kapak Bh ka 3 NA 2 Wa DNA 
CT leilic 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 421 


Dan orang-orang kafir berkata, “Engkau (Muhammad) bukanlah seorang 
Rasul.” Katakanlah, “Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Al- 
Kitab menjadi saksi antara aku dan kamu. (ar-Ra'd/13: 43) 


Maksud ayat di atas adalah ulama-ulama Ahli Kitab menjadi saksi atas 
kerasulan Muhammad, karena telah membaca dalam kitab-kitab mereka 
akan kedatangannya. Dengan demikian, ada di antara Ahli Kitab yang 
beriman kepada Nabi Muhammad, di antaranya orang-orang yang telah 
disebutkan di atas. 

Allah menegaskan lagi bahwa Al-9ur'an itu terpelihara dalam dada kaum 
Muslimin. Mereka menghafalnya secara turun temurun sehingga tidak 
seorangpun dapat mengubahnya. 

Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang 
mengingkari ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang zalim. Ayat ini 
merupakan isyarat bagi Ahli Kitab bahwa mereka telah mengetahui dari 
kitab suci mereka tentang kenabian Muhammad dan penurunan AI-Our'an 
kepadanya. Namun demikian, banyak di antara mereka yang mengingkari 
kebenaran itu setelah mengetahuinya. Allah berfirman: 


DAN Po) Bo yan 3 »31 5 » £ » KATA 
GPS JAN LN AA Aa EL BU 
Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, 
mereka mengingkarinya. M aka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. 

(al-Bagarah/2: 89) 


Selain bermakna isyarat bagi Ahli Kitab, ayat ini juga merupakan cercaan 
Allah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik M ekah yang mengingkari 
ayat-ayat-Nya. Mereka tidak percaya kepada Al-Our'an dan kerasulan 
Muhammad saw yang sudah menjadi kebenaran yang nyata. Mereka ini 
disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Sifat zalim ini adalah sifat 
yang paling tepat bagi mereka karena menyembunyikan kebenaran yang 
sebetulnya telah mereka ketahui. Alah berfirman: 


1 ad 
. Ge Bagong SA, 
AN A3 RGS AA AB ag 


Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan 
kesaksian dari Allah yang ada padanya? (al-Bagarah/2: 140) 


Kesimpulan 

1. Berdakwah dan berdebat dengan Ahli Kitab hendaklah dengan cara yang 
baik. 

2. Para Ahli Kitab sebenarnya telah mengetahui bahwa M uhammad adalah 
utusan Allah, dan Al-Gur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah 


422 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


kepadanya. Oleh karena itu, ada di antara mereka yang beriman 
kepadanya. 

3. Kebanyakan Ahli Kitab mengingkari dan menyembunyikan apa yang 
disebutkan dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana kaum musyrik 
M ekah mengingkari AI-@ur'an yang telah jelas kebenarannya. 

4. Karena Ahli Kitab itu menyembunyikan kebenaran dan kaum musyrik 
M ekah mengingkari AI-@ur'an, maka mereka disebut orang-orang zalim. 

5. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat A Ilah. 


KERAGUAN ORANG-ORANG MUSYRIK 
TENTANG KERASULAN MUHAMMAD 





Terjemah 

(50) Dan mereka (orang-orang kafir Mekah) berkata, "Mengapa tidak 
diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?” Katakanlah (M uham- 
mad), "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang 
pemberi peringatan yang jelas.” (51) Apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Our'an) yang dibacakan 
ke-pada mereka? Sungguh, dalam (Al-Our'an) itu terdapat rahmat yang besar 
dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. (52) Katakanlah 
(Muhammad), "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia 
mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada 
yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi." 


Kosakata: Al-B Fil JLWI (al-'Ankabut/29: 52) 


Al-Btil adalah lawan dari al-Yagg. Akar katanya adalah (ba'- a'-lam) 
artinya berkisar pada makna sesuatu yang tidak menetap atau hilangnya 
sesuatu. Jika al-Yagg adalah sesuatu yang nyata dan jelas, maka kebatilan 
adalah sesuatu yang tidak nyata dan akhirnya sirna. Diucapkan: ba'ala- 
yab ulu-bu'lan-bu'ulan-bu'linan. Seorang yang pemberani disebut al-ba'al 
karena dengan keberaniannya dia mendekati kerusakan dan kematian. 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 423 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan Ahli Kitab, cara- 
cara berdebat dengan mereka, pengetahuan mereka tentang Al-Our'an, dan 
sikap mereka terhadap Nabi Muhammad. Allah juga menerangkan bahwa 
Al-Gur'an itu berasal dari-Nya, bukan diada-adakan oleh M uhammad, 
seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrik M ekah. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan sikap dan perkataan kaum musyrik Mekah yang 
digambarkan seperti sikap dan perkataan orang-orang bodoh, yang tidak 
berpengaruh sedikit pun terhadap jalannya dakwah Islam. M ereka meragu- 
kan bahwa M uhammad adalah utusan Allah dan Al-@ur'an K alamullah. 
Tafsir 

(50) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa kaum musyrik menuntut 
agar Muhammad menunjukkan mukjizat yang nyata seperti yang pernah 
didatangkan kepada nabi-nabi terdahulu, misalnya unta betina Nabi Saleh, 
tongkat Nabi Musa, dan lain-lain. Permintaan mereka dijawab dengan 
menjelaskan bahwa persoalan mukjizat adalah ketentuan Allah. Kemudian 
dijelaskan pula kepicikan mereka karena menolak mukjizat yang lebih tinggi 
nilainya dan sesuai untuk mereka. Mereka tidak memahami bahwa Al- 
Our'an itu sebenarnya adalah mukjizat yang abadi, tidak tertandingi oleh 
siapa pun sampai hari Kiamat. 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang kafir Mekah mengingkari 
Al-Gur'an sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi M uhammad. 
M enurut mereka, Al-Our'an tidak pantas dijadikan sebagai mukjizat, karena 
mukjizat semestinya adalah sesuatu yang nyata, dan langsung dapat dilihat 
dan dirasakan sebagaimana yang diturunkan kepada para rasul yang 
terdahulu, seperti topan Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, dan sebagainya. 
Mereka menyatakan bahwa mukjizat yang nyata itu mudah diterima akal 
pikiran dan dapat menimbulkan keyakinan bagi orang-orang yang melihatnya. 

A Ilah memerintahkan kepada Nabi M uhammad agar menjawab perminta- 
an orang-orang musyrik Mekah itu dengan mengatakan bahwa persoalan 
mukjizat adalah urusan Tuhan. Dialah yang menetapkan mukjizat apa yang 
akan diberikan kepada seorang rasul yang diutus-Nya, karena harus 
disesuaikan dengan tingkat kemampuan umat yang akan menyaksikan. 
Mengenai pengakuan orang-orang Ouraisy bahwa mereka tidak dapat 
menerima Al-Gur'an sebagai mukjizat, Allah Maha Mengetahui isi hati 
mereka. Sebenarnya hati mereka telah mengakui kemukjizatan Al-Our'an 
sebagai mukjizat, tetapi karena keingkaran dan penyakit yang ada dalam hati, 
mereka tidak mau mengatakan yang demikian. Jika mereka benar-benar akan 
beriman dengan penurunan mukjizat sesuai dengan permintaan mereka, tentu 
Allah akan menurunkannya. Tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah, 
semua mudah bagi-N ya. Allah berfirman: 


yA 
c 


Pa 2 217 .. ve ha yentn 
OP Ie OX — , NYI Ina Knzolog 


424 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) 
tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena (tanda-tanda) itu telah 
didustakan oleh orang terdahulu. (al-Isr#/17: 59) 


Setelah permintaan orang-orang musyrik yang aneh-aneh itu dijawab, 
Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad agar menyampaikan kepada 
mereka bahwa dia hanya sekedar memberi peringatan kepada orang-orang 
yang tidak mengindahkannya. Tugasnya hanya menyampaikan risalah 
kepada mereka. Ia tidak dapat mengubah mereka menjadi orang-orang yang 
beriman. Hanya Allah yang dapat melakukan hal itu. Allah berfirman: 


2. na (eta 


Agan BEI ja 5 Aja NA al ya 


Barang siapa “diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat 
petunjuk: dan barang siapa disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan 
mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. 
(al-K ahf/18: 17) 


Firman Allah yang lain: 
Ae 2 ea 2 — 123 MN Lea 
Bukanlah kewajibanmu (M uhammad) menjadikan mereka mendapat petun- 


juk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia 
kehendaki. (al-Bagarah/2: 272) 


(51) Ad-Dwim? dan Abu Dwud meriwayatkan bahwa telah datang 
serombongan kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad dengan membawa 
kisah-kisah yang mereka tulis sendiri, yang sebagian isinya bersumber dari 
orang-orang Y ahudi. Nabi saw berkata, “Cukuplah kebodohan dan kesesatan 
suatu kaum yang menolak apa yang dibawa nabi mereka, dan menginginkan 
sesuatu yang dibawa oleh seorang nabi yang bukan nabi mereka untuk orang 
lain. Lalu ayat ini diturunkan oleh Allah. 

Ayat ini juga merupakan jawaban yang menolak tuntutan orang-orang 
musyrik M ekah yang meminta mukjizat yang nyata. Padahal A I-Gur'an telah 
dibacakan kepada mereka. Apakah tidak cukup bagi mereka dalil-dalil yang 
menerangkan bukti-bukti kerasulan Muhammad saw, yang termuat dalam 
kitab-kitab suci yang terdahulu, sedang mereka sendiri tidak mengetahuinya 
dengan pasti. Apakah tidak terpikir oleh mereka bahwa seorang yang tidak 
pandai tulis baca, dan tidak pernah bergaul apalagi belajar kepada Ahli K itab 
sanggup menyampaikan Al-Our'an kepada mereka dengan isi yang benar, 
agung dan mulia serta dengan nilai sastra yang demikian tinggi. Seandainya 
mereka mau berpikir dan menginginkan kebenaran, AI-Our'an saja sebenarnya 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 425 


telah cukup menjadi bukti bagi mereka untuk membenarkan kerasulan 
M uhammad. 

Kemudian Allah menerangkan keutamaan dan kelebihan Al-Gur'an 
dengan mengatakan bahwa ayat-ayatnya merupakan rahmat bagi mereka, 
karena di dalamnya tidak terdapat ancaman-ancaman, seperti yang pernah 
diberikan kepada orang-orang terdahulu. Karena mereka juga mengingkari, 
seharusnya mereka mengalami apa yang pernah dialami oleh orang-orang 
dahulu yang pernah mengingkari rasul-Nya, seperti kaum "Ad, Samud, 
Fir'aun, dan yang lain-lain. Tidak adanya ancaman kemusnahan bagi kaum 
musyrik di dalam Al-@ur'an merupakan suatu rahmat A Ilah yang besar bagi 
umat M uhammad yang datang kemudian. 

Diterangkan pula bahwa ayat-ayat Al-Our'an adalah pelajaran bagi orang- 
orang yang beriman. Maksudnya ialah ayat-ayat Al-@ur'an itu menerangkan 
peristiwa yang dialami umat-umat dahulu, dan bagaimana sikap mereka 
terhadap para rasul yang diutus untuk menerangkan bukti-bukti keesaan 
Allah yang kuat dan lengkap. Al-Our'an juga menerangkan akhlak mulia 
yang harus dipunyai oleh seorang manusia yang baik, menerangkan hukum- 
hukum dan petunjuk mencapai kebahagiaan hidup, memuat pengetahuan 
yang sangat berguna bagi manusia, dan sebagainya. Seandainya orang-orang 
musyrik dan manusia-manusia yang lain mau menjadikan ayat-ayat tersebut 
sebagai pelajaran, memikirkan serta mengamalkannya, tentulah mereka akan 
memperoleh jalan yang benar, dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Akan 
tetapi, jika mereka tidak mau dan tidak berniat untuk menghilangkan 
penyakit yang ada dalam hati, mereka tentu akan menjadi orang yang merugi 
di dunia dan akhirat. 

(52) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar me 
nyampaikan kepada orang-orang musyrik yang tetap tidak percaya kepada 
kerasulannya bahwa Allah mengetahui dan menyaksikan bagaimana ia telah 
melaksanakan tugas kepada mereka. Ia telah menyampaikan ancaman- 
ancaman dan kabar gembira kepada mereka, tetapi semua itu mereka ingkari. 
Allah mengetahui sikap mereka terhadap seruan Nabi saw, bahkan 
mengetahui isi hati mereka. Dia akan memberi ganjaran setiap sesuatu yang 
dikerjakan oleh makhluk-Nya. Seandainya Nabi Muhammad berdusta dan 
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, ia pasti akan ditimpa azab. 
Allah berfirman: 


NO Oop ala NO Nan AD 

Tea era 

Dan sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas 

(nama) Kami, pasti Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian 

Kami potong pembuluh jantungnya. M aka tidak seorang pun dari kamu yang 
dapat menghalangi (Kami untuk menghukumnya). (al-! #ggah/69: 44-47) 


426 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui segala yang ada di langit dan 
di bumi. Dia mengetahui keadaan makhluk-Nya dari yang halus dan tidak 
kelihatan oleh mata sampai kepada yang besar. Dia juga mengetahui keadaan 
orang-orang musyrik dan orang-orang beriman. Dia mengetahui pula 
tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik bahwa Al-Gur'an adalah buatan 
Muhammad, sekalipun tidak seorang pun dari mereka yang sanggup 
menandinginya. Orang-orang yang percaya kepada kebatilan dan 
mengingkari Allah itu adalah orang-orang yang merugi hidupnya di dunia 
dan akhirat. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang berpandangan sempit, 
terutama dalam menghadapi risalah yang dibawa Nabi M uhammad. 

2. Al-Gur'an adalah rahmat, peringatan, dan mukjizat yang paling tinggi 
nilainya. Hukumnya berlaku bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. 

3. Orang-orang yang mempercayai hal-hal yang batil dan mengingkari 
kekuasaan Allah adalah orang yang merugi, baik di dunia maupun di 
akhirat. 


AZAB ALLAH PASTI DATANG 
PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN 


9 2AG GA REA 3 Pora Para PI OA NG AAA 
AAS SESI AN Sa 


sg Ta TAK OA 


v2 “ / 
F - Ng : 
Sentai 


Terjemah 

(53) Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. 
Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab 
kepada mereka, dan (azab itu) pasti akan datang kepada mereka dengan 
tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. (54) Mereka meminta 
kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka Jahanam 
itu pasti meliputi orang-orang kafir, (55) pada hari (ketika) azab menutup 
mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka dan (Allah) berkata (kepada 
mereka), "Rasakanlah (balasan dari) apa yang telah kamu kerjakan!” 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 427 


Kosakata: Bagtah 4 (al-'A nkabut/29: 53). 


Kata bagtah dalam Al-9ur'an terulang tidak kurang dari 13 kali. Kata 
bagtah dalam setiap penggunaannya diletakkan sebagai maf'ul mutlak, yang 
artinya “dengan tiba-tiba”. Banyak hal yang bisa terjadi atau datang secara 
tiba-tiba, misalnya kiamat, azab, ajal, dan lain-lain. Dalam hubungan ayat ini, 
kata bagtah disebut untuk menggambarkan bahwa azab yang diminta mereka 
agar disegerakan itu bisa datang secara tiba-tiba (terasa mendadak). 
Umumnya kejadian yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan terjadi 
atau datang secara mendadak, karena kejadiannya bukan merupakan hasil 
kompromi antara Allah dengan makhluk-N ya (manusia), tetapi semata-mata 
hasil keputusan Allah sendiri, dan atas dasar kekuasaan-N ya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tuntutan orang-orang 
musyrik agar segera didatangkan mukjizat yang nyata sebagai bukti 
kerasulan Muhammad saw. Sebagai jawaban kepada mereka, disampaikan 
bahwa sebenarnya Al-Our'an adalah mukjizat yang tinggi nilainya, dan 
merupakan petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah masih menerangkan permintaan orang-orang musyrik agar 
segera diturunkan azab kepada mereka. Maka Allah menyatakan bahwa 
kedatangan azab itu tidak tergantung kepada permintaan mereka, tetapi 
semata-mata atas kehendak-Nya. Allah telah menangguhkan kedatangan 
azab itu sampai waktu yang telah ditentukan-N ya. Penangguhan itu ada 
hikmahnya, sesuai dengan ilmu dan kekuasaan-Nya. Allah menegaskan 
bahwa pada waktunya nanti, azab yang dijanjikan itu pasti menimpa orang- 
orang kafir itu. 


Tafsir 

(53) Ayat ini menerangkan bahwa kaum musyrik telah mengetahui 
ancaman Tuhan berupa azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Akan 
tetapi, mereka tidak percaya akan kedatangan azab itu sehingga mereka 
menantang kalau benar azab itu ada, maka hendaklah segera ditimpakan 
kepada mereka, seperti yang mereka katakan dalam firman A Ilah: 


SN KAN ga na Ia 


Maka hujanilah kami dengan batu dari Ha atau datangkanlah kepada 
kami azab yang pedih. (al-A nf4/8: 32) 


Firman Allah: 


Kata us, 


428 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Dan mereka mengatakan, "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika kamu 
orang-orang yang benar?” (Y ynus/10: 48) 


Allah menerangkan bahwa ketentuan datangnya azab itu seluruhnya 
berada di tangan-Nya, tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya. Allah 
telah menetapkan untuk menangguhkan azab itu sampai waktu yang telah 
ditentukan-Nya. Seandainya Allah telah menetapkan waktunya untuk 
mendatangkan azab, tentu ia akan datang kepada orang-orang musyrik 
secara tiba-tiba, pada saat mereka lengah dan tidak menyadarinya. 

Pengunduran azab kepada orang-orang kafir itu tentu ada hikmah dan 
tujuannya. Di antaranya ialah sebagai ujian bagi manusia, siapa di antara 
mereka yang sabar dan siapa yang tidak. Bagi orang yang sabar, ujian itu 
akan menambah kuat keimanannya. Sedangkan orang yang tidak sabar, 
maka dengan ujian itu ia akan kembali kafir atau bertambah kekafirannya. 
Firman Allah: 


Pok ea 9 PAK NA G6 Aan 
SI 1353 Bp GK TN ES, 


Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami menge- 
tahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu: 
dan akan Kami uji perihal kamu. (M uYammad/47: 31) 


Adakalanya penangguhan azab itu bertujuan agar orang yang ingkar itu 
semakin bertambah keingkarannya. Dengan demikian, mereka akan ditimpa 
azab yang berlipat ganda. 

A Ilah berfirman: 


PTN at oran LA G1) IN» 


SIA HA AKAP ab dil Ja GA IS Gal 


Orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tam- 
bahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat 
kerusakan. (an-N aY1/16 : 88) 


Sebenarnya ada azab yang telah menimpa orang-orang musyrik M ekah, 
tetapi mereka tidak menyadarinya sebagai azab Tuhan, yakni kekalahan 
mereka pada perang Badar. Ketika itu, mereka melihat dan merasakan 
bagaimana Allah telah menimpakan azab kepada mereka. Namun demikian, 
Allah tidak menghancurkan semua orang-orang kafir dalam peperangan itu, 
sebagaimana terjadi pada umat-umat yang dahulu. 

Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa Allah sengaja tidak 
menghancurkan orang-orang kafir itu semuanya karena di antara mereka 
masih ada yang diharapkan keimanannya sesudah peperangan itu. M ereka 
ini diharapkan akan menjadi tentara Islam yang berpengalaman untuk 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 429 


membawa panji-panji Islam, kemudian dilanjutkan keturunan-keturunan 
mereka dari suatu generasi ke generasi yang akan datang kemudian, sampai 
kepada waktu yang ditentukan Allah. Semuanya itu terjadi sesuai dengan 
rencana dan kebijaksanaan Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun, 
selain Dia sendiri. 

(54) Pada ayat ini diterangkan akibat-akibat yang akan dialami oleh 
orang-orang musyrik karena keingkaran dan kebodohan mereka. Mereka 
akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya membakar seluruh tubuh. 
Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang kafir dengan 
menerangkan azab yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. Ini 
dikarenakan tuntutan mereka agar disegerakan datangnya azab itu. 

(55) Ayat ini menerangkan bagaimana api neraka itu membakar orang- 
orang kafir di akhirat nanti. Seluruh bagian tubuh mereka akan merasakan 
azab, sejak dari ubun-ubun sampai ke ujung-ujung jari kaki, sejak dari 
bagian-bagian tubuh yang kelihatan sampai ke yang tidak kelihatan. M ereka 
akan diselubungi oleh azab dari segala penjuru, dari atas dan dari bawah, 
serta dari samping kanan dan kiri. Dalam keadaan demikian, kepada mereka 
dikatakan, “Rasakanlah olehmu pada hari ini azab yang dijanjikan itu, 
sebagai akibat perbuatan-perbuatanmu dahulu.” 

Pada ayat-ayat yang lain dijelaskan bagaimana api neraka itu meliputi 
orang-orang kafir. Allah berfirman: 


" 
29» 02 
Ya 


REA ELIA, 3 ta 


Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api 
neraka). (al-A “r4#f/7: 41) 


Firman-N ya juga: 
ga 2 2 y» 
TA MEN GAJ pasa 


Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada 
lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. (az-Zumar/39: 16) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik Mekah meminta kepada Nabi Muhammad agar 
segera ditimpakan kepada mereka azab yang dijanjikan itu. Akan tetapi, 
ketentuan penimpaan azab itu ada pada Allah sendiri, tidak ditentukan 
oleh kehendak Nabi M uhammad. 

2. Allah menangguhkan kedatangan azab sampai waktu yang ditentukan 
sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan-N ya. 

3. Orang-orang kafir yang meminta segera didatangkan azab akan 
dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Api neraka melingkupi mereka 


430 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


dari segala penjuru. Pada saat itu, diingatkan kepada mereka bahwa azab 
yang ditimpakan itu adalah akibat perbuatan-perbuatan mereka di dunia 
dahulu. 


KABAR GEMBIRA BAGI ORANG YANG BERIMAN 


TKA TAK 12225 NAN ana 4 AKAN Pa 
PEN dadu DIK dna 1S Da WA PIN Gas 

4 SAP San wa3w 3 
Gis PAKAN in AS 


v. "K 


AG j3 NG, pn HI at 7 

LT LOR TINTA SERA Pa Na 
@ s3 “ Kh TA Ea Nat 
MEA HA SAN AA 

Terjemah 


(56) Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Sungguh, bumi-Ku luas, 
maka sembahlah Aku (saja). (57) Setiap yang bernyawa akan merasakan 
mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. (58) Dan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan 
Kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi (di dalam surga), yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah 
sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, (59) (yaitu) orang- 
orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. (60) Dan berapa 
banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak (dapat) membawa 
(mengurus) rezekinya sendiri. A Ilah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan 
kepadamu. Dia M aha M endengar, M aha M engetahui. 


Kosakata: ? tigah al-M aut pa) ra (AI-'A nkabut/29: 57) 


Kata Wigah al-maut yang artinya “merasakan mati,” dalam Al-Our'an 
diulang tidak kurang dari tiga kali, yaitu dalam surah ? li “Imrim/3: 185, 
surah al-Anbiy#/21: 35, dan dalam ayat ini. Pengulangan kata tersebut 
sampai tiga kali dalam Al-Guran dimaksudkan untuk menunjukkan 
penjelasan penting bahwa setiap makhluk yang berjiwa pastilah merasakan 
mati. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu makhluk yang bernyawa pun yang 
terlepas dari merasakan mati. Kematian yang dialami setiap yang bernyawa, 
menurut informasi hadis Nabi M uhammad, menimbulkan rasa sakit. Tingkat 
kesakitan yang timbul sangat tergantung pada tingkat kesalehan masing- 
masing manusia. Ada yang proses kematiannya mudah walaupun tetap sakit, 
sehingga Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya mati. Ada pula yang 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 431 


proses kematiannya sulit dan sakit, terkait dengan akhlaknya yang buruk 
sewaktu menjalani hidup di dunia. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan Nabi M uhammad 
dan kaum Muslimin ketika melaksanakan dakwah di tengah-tengah kaum 
musyrik M ekah yang menolak kerasulan dan mukjizatnya, yaitu Al-Our'an. 
Bahkan orang musyrik itu menantang Nabi untuk mendatangkan azab yang 
diancamkan kepada mereka dengan segera. Akan tetapi, Nabi tidak memiliki 
kewenangan untuk mendatangkan azab karena hal itu merupakan hak Allah. 

Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan 
Kaum Muslimin untuk hijrah ke negeri lain yang lebih aman. Mereka 
diminta untuk tidak merasa takut untuk hijrah, meninggalkan kampung 
halaman, kaum kerabat, dan harta kekayaan. Dengan hijrah, mereka akan 
dapat beribadah dengan tenang tanpa gangguan. 


Tafsir 

(56) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang 
beriman agar meninggalkan tempat tinggal mereka jika di sana mereka tidak 
dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, dan hidup dalam keadaan 
tertindas. Ayat ini mengandung suatu prinsip universal yang menyatakan 
bahwa bumi Allah ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Seseorang 
boleh tinggal di mana saja ia inginkan apabila merasa aman di tempat itu. Di 
tempat yang baru itu, kaum M uslimin akan menemukan saudara-saudara dan 
keluarga-keluarga yang baru sebagai ganti dari saudara dan keluarga yang 
mereka tinggalkan, karena pada asasnya seluruh kaum Muslimin adalah 
bersaudara, saudara seiman, senasib dan seperjuangan. 

Prinsip lain yang terkandung dalam ayat ini ialah agama Islam menyuruh 
penganutnya agar jangan terlalu fanatik kepada kampung halaman dan 
tempat kelahirannya. Tanah air wajib dibela, dibina, dan dibangun, demikian 
pula bangsa wajib dimajukan. Akan tetapi, janganlah sekali-kali karena 
terlalu mementingkan tanah air dan bangsa sendiri, berakibat merugikan 
negara dan bangsa lain. Seakan-akan Allah mengingatkan bahwa alam 
semesta ini adalah milik Allah dan diciptakan untuk kepentingan manusia. 
Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menggunakan alam ini sesuai 
dengan tujuan Allah menciptakannya. J angan sekali-kali ada yang mengaku 
bahwa sesuatu adalah miliknya yang mutlak. Kepemilikan seseorang atas 
sesuatu hanyalah sementara, dan pada saatnya milik itu akan diambil oleh- 
Nya kembali. 

Ungkapan kalimat ayat di atas juga mengingatkan kaum Muslimin akan 
luas dan banyaknya milik Allah, agar mereka melayangkan pandangan jauh 
ke depan, dan tidak berpandangan sempit dan terbatas. Ungkapan itu meng- 
ingatkan kaum M uslimin agar jangan hanya melihat tempat kediaman sendiri 
dan beranggapan bahwa bumi itu hanyalah terbatas pada tempat tinggal 


432 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


mereka saja. Anggapan yang demikian itu salah. Bumi Allah itu lebih luas 
dari yang mereka perkirakan semula. Kalau mereka keluar dari negeri sendiri 
pergi menjelajahi negeri-negeri yang ada di dunia ini, tentu mereka akan 
melihat dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam perjalanan itu. 
Mereka juga akan memperoleh kelapangan sesudah kesempitan dan 
sebagainya. 

Allah berfirman: 


been A21 KP 32 con) 12 
KAN SN AP N IIA MIA PE 53 


Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 
bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. (an-Nis#/4: 100) 


Kemudian dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda: 
(eta gi oa al) 3 SIA C3 ABU2 SG AI ISL SSL 


Semua negeri adalah negeri Allah, dan semua hamba adalah hamba Allah, 
maka di mana saja kamu mendapat kebaikan (rezeki) maka bertempat 
tinggallah . (Riwayat A Ymad dari az-Zubair bin al-'Aww4m) 


Allah memerintahkan agar hamba-hamba-Nya yang beriman hijrah 
meninggalkan kampung halaman mereka, karena Ia menjamin kehidupan 
mereka di bumi tempat mereka hijrah itu. Melaksanakan perintah hijrah 
meninggalkan kampung halaman adalah suatu perintah yang sangat berat 
dilaksanakan oleh seseorang, karena hal itu berarti ia berpisah dan 
meninggalkan famili dan kaum kerabatnya. Ia juga meninggalkan rumah dan 
pekarangan yang telah lama dirawat dan dibinanya, serta harta benda dan 
binatang ternak kesayangannya. Ia akan berpisah dengan negeri dan segala 
isinya, yang selama ini seakan-akan telah menyatu dengan dirinya sebagai- 
mana bersatunya tubuh dengan anggota-anggota tubuh lainnya. Oleh karena 
itu, Allah menyampaikan perintah hijrah itu dengan nada yang lemah lembut 
dan halus sekali, seakan-akan diperintahkan kepada mereka, “W ahai hamba- 
hamba-K u yang telah beriman kepada-K u, ingatlah olehmu bahwa Aku telah 
menciptakan bumi yang luas ini untuk kamu semua. Oleh karena itu, man- 
faatkan dan tempatilah bumi itu olehmu.” 

Dalam seruan itu tergambar pula janji yang diharapkan oleh orang-orang 
yang hijrah itu, yaitu Allah akan membalas amal mereka karena kepatuhan 
mereka melaksanakan seruan-Nya. Balasan itu berupa rumah-rumah yang 
lebih baik dari rumah yang mereka tinggalkan, dan harta yang lebih banyak 
berkahnya dari harta yang mereka tinggalkan. Demikian pula saudara- 
saudara dan kerabat-kerabat mereka akan diganti dengan kerabat yang lebih 
baik dan luhur dari saudara dan kerabat yang mereka tinggalkan selama 
mereka tetap menghambakan diri kepada-Nya dan melaksanakan dakwah 
kepada manusia. 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 433 


Nabi saw dan kaum M uslimin telah memenuhi panggilan suci itu. M ereka 
hijrah kepada Allah baik secara perorangan maupun secara rombongan. 
Pertama kali mereka hijrah ke Ethiopia (Habsyah).” Di sana Allah 
menempatkan mereka di tempat yang mulia. Kemudian mereka hijrah ke 
Medinah, yang akhirnya menjadi tempat hijrah kaum Muslimin terutama 
setelah Rasulullah saw juga hijrah ke sana. Di Medinah orang-orang 
M uhajir?n (kaum M uslimin yang datang dari M ekah) diterima dengan tangan 
terbuka dan senang hati oleh kaum Anjar (penduduk asli M edinah yang telah 
masuk Islam), seakan-akan kaum Muhajir?n itu adalah tamu-tamu yang 
mereka nanti-nantikan kedatangannya selama ini. Rumah-rumah dan harta 
mereka dimanfaatkan bersama dengan orang M uhajir?n yang baru datang, 
yang tidak membawa sesuatu apa pun dari Mekah. Bahkan terlihat kaum 
Anjar telah mengutamakan kaum Muhajir?n dari diri mereka sendiri. 
Demikian eratnya hubungan kedua golongan itu sehingga Rasulullah men- 
jadikan keduanya sebagai hubungan karib-kerabat. Bahkan pada permulaan 
hijrah, kelompok Muhajir?n dan Anjar dapat saling mewarisi di antara 
mereka. 

Dengan kedatangan kaum M uhajir?n itu, kota M edinah menjadi semakin 
semarak dan berkembang. Kota itu kemudian menjadi pusat pembinaan 
masyarakat Islam, tempat berkumpul kaum Muslimin dari segala penjuru 
dan akhirnya menjadi pusat pemerintahan Islam. Hubungan erat antara 
golongan M uhajir8n dan Anjar dipuji Allah sebagai hubungan yang menjadi 
dasar terbentuknya masyarakat Islam. Allah meninggikan kedudukan 
M uhajir?n karena telah mengorbankan semua yang mereka miliki, untuk 
kepentingan agama Allah, sedangkan kaum Anjar adalah penolong- 
penolong agama. Mereka bersedia menginfakkan apa yang mereka miliki 
untuk kepentingan agama. 

Semua yang dialami oleh orang-orang M uhajir?n setelah sampai dan 
menetap di M edinah serta membaur dengan penduduk asli M edinah, yaitu 
golongan Anjar, merupakan bukti kebenaran janji Allah kepada mereka 
ketika mereka diperintahkan hijrah ke M edinah. 

Ayat ini ditutup dengan perkataan, “Karena itu hanya kepada-N yalah 
kamu menyembah.” Kalimat ini berarti bahwa bumi ini luas sekali dan 
merupakan kepunyaan Allah. Di mana saja manusia berada dan bertempat 
tinggal, maka tempat itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, sudah 
sepantasnya manusia mengesakan dan menghambakan diri kepada-Nya. 





" Habsyah pada zaman Nabi tahun 620 M meliputi daerah yang luas mencakup 
negeri Eritrea bahkan mempunyai daerah jajahan di Yaman. Ibnu 'Abb:s dan 
kawan-kawan hijrah ke Habsyah dalam waktu cukup lama hingga saat Nabi hijrah 
ke Medinah. Tujuan utamanya adalah menghindarkan diri dari tekanan, ancaman, 
dan penyiksaan orang-orang kafir. Meskipun begitu, dakwah para sahabat Nabi di 
Habsyah ada juga manfaatnya, yaitu banyaknya kaum muslim di Eritrea yang kini 
berdiri sendiri memisahkan dari negeri Ethiopia. 


434 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Ayat di atas merupakan dakwah samawiyah kepada manusia untuk 
membebaskan dirinya baik fisik maupun jiwa dari segala macam keterikatan 
dan belenggu materiil atau spiritual yang dapat mengganggu gerak-geriknya, 
dan menghalangi kebebasannya. 

Dalam kehidupan di mana saja dan dalam situasi apa saja, manusia tidak 
akan mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, kelangsungan hidup dan 
kelangsungan jenisnya yang hakiki, sebagaimana yang telah ditetapkan 
Allah, seandainya ia sendiri tidak berusaha dengan sungguh-sungguh ke arah 
itu. Jika mereka berusaha, tentu mereka akan memperolehnya. Sebaliknya 
jika mereka tidak berusaha, berarti mereka telah menganiaya diri sendiri dan 
tidak akan memperoleh apa yang mereka inginkan. 

Dakwah Islam adalah untuk membebaskan manusia dari penindasan dan 
kesesatan. Oleh karena itu, kaum Muslimin diwajibkan berjihad menentang 
penindasan dan kesesatan itu dengan jalan mengorbankan harta dan jiwa 
mereka. Jihad yang paling tinggi nilainya dan paling utama bagi seorang 
mukmin ialah jihad yang dilakukan untuk membebaskan diri sendiri dari 
penindasan dan kesesatan, sesudah itu jihad baru dilanjutkan kepada orang 
lain. Seorang mukmin harus membebaskan diri dari segala penindasan yang 
bersifat merendahkan dan menghinakan, sehingga ia harus memberantas 
kedua penyakit itu. Allah berfirman: 


Ts 7 2 


BEE Sa Ne PSA H3 GA 
PELAT f beng raat EA 3 Kr Ke MAIN 


Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam 
keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, “Bagaimana 
kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami orang-orang yang tertindas di bumi 
(Mekah)." M ereka (para malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas, 
sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” Maka 
orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk- 
buruk tempat kembali, (an-N is#/4: 97) 


Pada ayat di atas, Allah menjanjikan azab yang sangat pedih di akhirat 
nanti kepada orang-orang yang hina dan lemah itu karena telah merendahkan 
agama dan meremehkan diri di hadapan orang-orang kafir. Mereka tidak 
ubahnya seperti barang dagangan yang berpindah dari satu tangan ke tangan 
yang lain. Mereka tidak sanggup menyatakan kehendak dan keinginan 
mereka, apalagi berdakwah ke jalan kebaikan. Oleh karena itu, dakwah 
Islam ditujukan untuk membebaskan manusia, mengembangkan akal, dan 
menghilangkan segala macam tekanan pada hati dan jiwa, sebagaimana 
dakwah itu ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, 
sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada-N ya. 


JUZ.-21 29. AL-'ANKAB, T 435 


(57) Ayat ini menguatkan ayat sebelumnya dengan menerangkan hakikat 
kehidupan manusia itu sendiri. Diterangkan bahwa tiap-tiap manusia pasti 
akan mati dan setelah mati, ia akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan 
semesta alam. Sejak manusia dibangkitkan kembali di akhirat, sejak itu ia 
akan mengalami kehidupan yang sebenarnya dan selamanya. Bentuk 
kehidupan yang sebenarnya itu ditentukan oleh sikap dan tindak-tanduk 
seseorang selama hidup di dunia. Jika ia seorang mukmin, maka akan 
memperoleh kebahagiaan yang abadi, sedangkan jika ia kafir, akan 
mengalami azab yang pedih di neraka. 

Ayat ini senada dengan ayat 185 surah ? li “Imrin dan telah dijelaskan di 
sana, tetapi diulangi kembali sebagai peringatan bagi kaum M uslimin agar 
jangan terlalu terpikat dan terpesona oleh kehidupan dunia yang fana ini, 
karena semuanya itu merupakan kesenangan sementara dan akan berakhir. 
Hubungan manusia dengan semua yang dimilikinya itu lambat laun akan 
berakhir. Janganlah sampai kecintaan seseorang kepada sesuatu menghalangi- 
nya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena sesuatu itu bersifat 
sementara. Sedangkan yang kekal hanya hasil ibadah dan amal saleh 
seseorang. Dengan semua itu, ia memperoleh rida Allah dan surga yang 
dijanjikan-N ya. 

(58-59) Ayat ini menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang 
yang beriman kepada Allah, karena telah hijrah untuk kepentingan agama- 
Nya. Mereka melepaskan diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah 
dan berani menanggung segala resiko akibat dari hijrah itu. 

Janji Allah itu ialah memberi ganjaran orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya terdapat taman- 
taman yang indah dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. 
M ereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. 

M engenai gambaran surga itu, diterangkan oleh hadis Nabi saw, di mana 
beliau bersabda: 


Ol 


Rn em Or Tn ak 


Oa HE EN SI Oa US ai Ia HAN Jl OA AN JI 


MEI JA Bls AN SAE IE HN JS SAI BA ih BN 
day) GARA ig BNP Jl) oa mil AN di TAB AP GALAN 


“Sesungguhnya penghuni surga saling melihat penghuni tempat yang tinggi 
di atas mereka, seperti kamu melihat bintang-bintang gemerlapan yang lewat 
di ufuk, baik dari timur maupun dari barat, karena perbedaan derajat yang 
ada pada mereka.” Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, itu adalah tempat- 
tempat para nabi, manusia yang lain tidak akan sampai ke sana.” Rasulullah 
menjawab, “Bisa saja, demi Allah yang jiwaku berada di tangan- Nya, itu 


436 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


adalah tempat-tempat yang beriman kepada Allah dan membenarkan para 
rasul.” (Riwayat M uslim dari Sahl bin Sa' d) 


Dalam hadis yang lain Nabi bersabda: 
IE HA DAS Man De al Gl be SAS ea WA SNN 


0. 9 Pan 


Ab eka pet Aly Alba SALA SISA LI LAI IE SA IU La 
(AL or deg laa al) LA GG HA 


“Sesungguhnya di dalam surga ada tempat-tempat yang tinggi, di belakang- 
nya dapat dilihat tembus dari hadapannya dan hadapannya dapat dilihat 
tembus dari belakangnya.” Lalu seseorang Arab Badui berdiri dan bertanya, 
“Untuk siapa tempat-tempat itu, ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, 
“Tempat-tempat itu untuk orang-orang yang baik perkataannya, memberi 
makan (orang miskin), selalu berpuasa dan salat karena Allah di malam hari 
sedang orang lain tidur.” (Riwayat at-Tirmi@G dari “Ali bin Ab? ? Hib) 


Demikianlah surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang 
beriman, mengerjakan amal saleh, bersabar, dan bertawakal kepada-N ya. 

Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah berjanji akan memberikan 
ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Janji Allah itu dikuatkan dengan 
kalimat sumpah. Hal ini adalah untuk menenteramkan hati kaum M uslimin, 
agar langkah mereka mantap dalam menempuh jalan yang lurus dan sulit, 
seperti hijrah dan sebagainya. 

(60) Sabab nuzul ayat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu “Abb:s yang 
menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang yang 
beriman di Mekah, ketika orang-orang musyrik menyiksa mereka, 
“Keluarlah kamu sekalian dan hijrahlah. Jangan bertetangga dengan orang 
yang zalim itu.” Orang-orang mukmin menjawab, “Ya Rasulullah, di sana 
kami tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai harta, tidak ada orang yang 
akan memberi makan, dan tidak ada orang yang akan memberi minum." 
Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban terhadap kekhawatiran orang-orang 
mukmin itu. 

Ayat ini turun untuk menenteramkan hati orang-orang yang beriman yang 
memenuhi seruan Rasulullah saw untuk hijrah, baik mereka yang telah hijrah, 
maupun kaum Muslimin yang sedang bersiap-siap untuk hijrah, seakan-akan 
Allah mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman, tantanglah musuh- 
musuh Allah itu. Janganlah sekali-kali kamu takut kepada kepapaan dan 
kemiskinan karena betapa banyaknya binatang melata yang tidak sanggup 
mengumpulkan makanan setiap hari untuk keperluannya, tetapi Allah tetap 
memberinya rezeki. Kamu wahai orang-orang yang beriman, jauh lebih baik 
dari binatang dan lebih pandai mencari makan, kenapa kamu khawatir tidak 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 437 


akan mendapat makanan. Walaupun kamu hijrah tanpa membawa sesuatu, 
tetapi Allah pasti memberimu rezeki. Allah M aha Mendengar segala macam 
doa, mengetahui segala keadaan hamba-hamba-N ya.” 

Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum M uslimin bahwa Allah tidak akan 
menyia-nyiakan makhluk-Nya sedikit pun. Dia mengemukakan suatu per- 
umpamaan mudah dipahami pengertiannya oleh kaum Muslimin, seperti 
anak-anak binatang yang tidak sanggup mencari makan sendiri. Allah 
menjadikan induknya sayang kepadanya, sehingga mereka mau berusaha dan 
bersusah payah mencarikan makanan bagi anaknya. Kemudian induk itu 
menyuapkan makanan yang didapat ke dalam mulut anak-anaknya, 
sebagaimana kita saksikan pada burung dan sebagainya. Ada pula binatang 
yang memberi makan anaknya dengan air susu dari induknya, sebagaimana 
yang terdapat pada binatang menyusui. Semuanya itu merupakan ketentuan 
Allah, sehingga dengan demikian setiap makhluk bisa mempertahankan 
kelangsungan hidup jenisnya. 

Demikian pula halnya manusia, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang 
kaya, ada yang miskin, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggal di 
tempat yang subur, dan ada pula yang tinggal di tempat yang tandus, 
semuanya diberi rezeki oleh Allah, sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah 
yang dimaksud dengan ayat ini. Allah memberikan rezeki kepada semua 
makhluk-N ya, termasuk kaum Muhajir?n, sekalipun harta benda mereka 
tertinggal di Mekah, dan mata pencahariannya terputus. 

Allah berfirman: 


ae 5, “2 -— 


BA AYI TAAT Agato KAN Sya TN 15 | 32815263 


sz" 


Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semua- 
nya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan 
tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (LauY 
M aXfus). (Hud/11: 6) 


Kemudian ayat ini ditutup dengan menegaskan bahwa Allah Maha 
Mendengar apa yang diminta hamba-Nya dan Maha Mengetahui semua 
keperluannya. 

Dari ayat-ayat di atas dipahami bahwa manusia tidak mengetahui dengan 
pasti apa-apa yang dilakukannya. Ia hanya mengetahui keperluan dan 
kebutuhan lahir saja, sedangkan keperluan-keperluan yang bersifat rohani, 
dan yang lainnya, banyak yang tidak diketahuinya, seperti keperluan akan 
udara yang harus ia hirup sepanjang hari, air, dan sebagainya. M eskipun 
begitu, setiap mukmin diwajibkan berusaha dan berikhtiar dalam hidupnya. 
Allah telah memberikan potensi untuk berkehendak dan berusaha sehingga 
kita tetap wajib berusaha, sebagaimana firman A Ilah: 


438 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


AN PA AN LA LN c 

Gs Le A0 Sana yaaa Ha NI 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (ar-Ra'd/13: 11) 


Kesimpulan 

1. Kaum Muslimin diperintahkan Allah untuk hijrah ke tempat lain jika di 
tempat tinggalnya sendiri tidak merasa aman, tidak dapat melaksanakan 
kewajiban-kewajiban agama, dan tidak dapat berdakwah dengan bebas. 

2. Setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian, di manapun ia berada. 

3. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, sabar, dan tawakal kepada 
Allah diberi ganjaran surga yang penuh kenikmatan. 

4. Semua makhluk yang ada di alam ini dijamin oleh Allah rezeki dan 
keperluannya. Oleh karena itu, kaum M uslimin diminta untuk tidak takut 
berhijrah di jalan Allah. 

5, Allah mengetahui segala keperluan makhluk-Nya, sedangkan makhluk 
itu belum tentu mengetahui semua keperluannya. Allah memenuhi 
semua keperluan makhluk-Nya itu, baik yang diketahuinya, maupun 
yang tidak diketahuinya. 


KEPERCAYAAN ORANG MUSYRIK 
KEPADA ALLAH 


Sen AN » sa C ad Sp 0 231 
EA ANA NA NA Pn Pn INN an ENAK 200 2 KA 
SO DO AGAN AANG CAAN SDN Gn gr AIA 

Tn Oa Gal na NC BO tp e0 Alan GD...(330 Papi 
DA 2 seh 2 tua ar » AA Mar pw 

UAN NANANG pen BOS NAN Sa 

3 EN PIA 72 ni 7 
233 a0 PX 390 Genap tap PAD A3 CN EN AKG Taka "ud 
AI AI LN Gaya SANA A Ga 
€ 1 

103 
Oon 

Terjemah 


(61) Dan jika engkau bertanya kepada mereka, "Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Pasti 
mereka akan menjawab, "Allah." Maka mengapa mereka bisa dipalingkan 
(dari kebenaran). (62) Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang membatasi 
baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (63) Dan jika 
kamu bertanya kepada mereka, "Siapakah yang menurunkan air dari langit 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 439 


lalu dengan (air) itu dihidupkannya bumi yang sudah mati?” Pasti mereka 
akan menjawab, "Allah.” Katakanlah, "Segala puji bagi Allah,” tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengerti. 


Kosakata: L £Y a' gilun SA (al-'A nkabut/29: 63). 


Kata It ya'gilun dalam kitab suci Al-Our'an disebutkan berulang-ulang. 
Secara harfiah It ya'gilun artinya “mereka tidak mengerti.” Kata dasarnya 
adalah 'ain-gaf-lam yang artinya ikatan. 'Igal ba'ir artinya ikatan yang ada 
pada leher unta. Dari sini kata akal muncul. Orang yang berakal adalah 
orang yang mengikat dirinya untuk tidak berbuat buruk. 

Pada ayat di atas, ketika orang kafir Mekah ditanya tentang siapa yang 
menurunkan air hujan yang telah menyuburkan bumi setelah matinya, 
mereka menjawab bahwa Allah yang menurunkannya. Jawaban mereka 
belum menunjukkan jawaban atas dasar akidah tauhid karena pada umumnya 
mereka masih menyembah patung, berhala, dan benda-benda lain dalam 
rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, jawaban mereka 
masih dikategorikan belum benar, yakni jawaban yang tidak berdasarkan 
akidah tauhid. Mereka tetap dikategorikan sebagai It ya'gilun, sebagian 
mereka tidak mengerti dan belum menampilkan tauhid yang sesungguhnya. 
Mereka masih terjebak oleh apa yang disebut syirik at-tagr?b, yaitu syirik 
yang disebabkan oleh pelaksanaan ibadah yang tujuannya mendekatkan diri 
kepada Allah, tetapi masih melalui penyembahan kepada berhala. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang perintah-N ya ke- 
pada kaum Muslimin agar segera hijrah. M ereka tidak merasa aman hidup di 
Mekah karena gangguan dan siksaan yang dilakukan orang-orang musyrik. 
Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang kepercayaan orang musyrik 
terhadap Allah Yang Maha Esa. Mereka mengakui bahwa Allah-lah yang 
menguasai langit dan bumi, menghidupkan bumi setelah gersang dan tandus, 
dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-N ya Mereka juga berdoa 
kepada Allah ketika merasa takut. Sekalipun demikian, mereka masih 
mempersekutukan-Nya dengan makhluk yang lain. Hal ini karena mereka 
tidak konsisten dalam menggunakan akal mereka. 


Tafsir 

(61) Ayat ini menerangkan bahwa kaum musyrik mengakui bahwa yang 
menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Y ang Maha Esa. Dialah yang 
menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia. Pengakuan 
mereka itu adalah suatu hal yang wajar karena pada mulanya nenek moyang 
mereka beragama tauhid, yaitu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada 
mulanya mereka bangga dengan agama tauhid itu, sehingga mereka tidak 
tertarik dengan agama Y ahudi dan Nasrani yang berkembang di Jazirah Arab. 


440 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Seiring dengan berlalunya masa dan bergantinya generasi, tanpa mereka 
sadari agama tauhid yang murni itu sedikit demi sedikit telah dimasuki oleh 
unsur-unsur Syirik. Karena memperturutkan perasaan dan hawa nafsu, 
mereka makin lama makin jauh menyimpang dari dasar semula. Akhirnya, 
mereka menyembah patung, jin, dan benda-benda lain di samping menyem- 
bah Allah. 

Sekalipun kepercayaan yang mereka anut telah jauh menyimpang dari 
agama tauhid, namun mereka masih tetap mengakui bahwa mereka 
menganut agama Ibrahim. Kalau ditanyakan kepada mereka tentang 
siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari 
dan bulan, mereka menjawab, "Y ang menciptakan ialah Allah dan Allah-lah 
yang menguasainya.” 

(62) Pada ayat ini, Allah menyatakan bahwa Dialah yang melapangkan 
rezeki bagi siapa yang dikehendaki-N ya dan menyempitkan rezeki bagi siapa 
yang dikehendaki-N ya. Dia sendiri yang berkuasa untuk menentukan rezeki, 
sehingga orang-orang yang beriman tidak perlu enggan berhijrah karena 
takut miskin. Allah memberi rezeki di mana saja mereka berada, baik di 
negeri sendiri, maupun di negeri orang atau dalam perjalanan, bahkan ketika 
mereka ditawan musuh. 

Allah berfirman: 


red 2 Aa 


BA AN BP 3 “3 


Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi 
Sangat K okoh. (a@? #iy1t/51: 58) 


Ayat ini selanjutnya menyatakan bahwa Allah mengetahui segala 
kemaslahatan makhluk-Nya. Dia juga mengetahui orang-orang yang 
mengerjakan amal saleh karena banyak dianugerahi rezeki, dan mengetahui 
orang-orang yang membuat kerusakan dan kemungkaran dengan kekayaan 
yang telah dianugerahkan A Ilah kepada mereka.” 

Ayat ini dapat pula dihubungkan dengan pernyataan orang-orang musyrik 
pada ayat sebelum ini (ayat 61) di mana Allah menyatakan kepada orang- 
orang musyrik, “Siapa yang menciptakan dan menguasai alam semesta ini?" 
Mereka tidak mendapatkan jawaban, kecuali tunduk dengan menetapkan 
bahwa Allah Yang Maha Esa yang menciptakan dan menguasai seluruh 
makhluk. Jika mereka telah mengakui hal itu, mengapa mereka masih ragu 
siapa yang menanggung rezeki seluruh makhluk itu. Jika mereka mengata- 
kan bahwa Allah-lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki kepada 
makhluk-N ya, tidak ada yang lain, kenapa mereka masih menyembah dan 
meminta rezeki itu kepada berhala-berhala? 

Allah selanjutnya menjelaskan bahwa Dia membedakan hamba-hamba- 
Nya dalam hal pemberian rezeki karena Ia lebih mengetahui kemaslahatan 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 441 


mereka. Pemberian itu harus disesuaikan dengan keadaan mereka masing- 
masing. 

(63) Dalam ayat ini, pertanyaan masih dihadapkan kepada orang-orang 
musyrik Mekah. Mereka ditanya tentang siapa yang menurunkan air hujan 
dari langit, kemudian dengan air itu suburlah tanah yang selama ini tandus 
dan gersang? Apa jawaban mereka terhadap pertanyaan ini? 

Pada ayat 61 di atas mereka telah menyatakan bahwa Allah-lah yang 
menjadikan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan. Hal ini 
adalah suatu yang tidak perlu diperbincangkan lagi karena sesuai dengan 
akal pikiran yang benar dan ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim, agama 
yang diakui sebagai agama mereka. Namun demikian, perbuatan mereka 
berlawanan dengan pernyataan yang mereka ucapkan. Inilah keanehan yang 
ada pada mereka. Maka dalam ayat 63 ini, Allah menerangkan bahwa kalau 
dihadapkan kepada mereka pertanyaan tersebut, mereka juga akan menjawab, 
“Allah.” 

Dengan demikian jelaslah bahwa mereka mempercayai bahwa A Ilah-lah 
Pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang mengendalikan 
segala sesuatu yang ada pada keduanya, seperti menurunkan hujan dari 
langit, kemudian dengan air hujan itu bumi menjadi subur dan 
menumbuhkan tanam-tanaman. Akan tetapi, kepercayaan mereka ini tidak 
melandasi amal perbuatan yang mereka lakukan setiap hari, karena mereka 
mempersekutukan Tuhan dengan berhala-berhala yang tidak mempunyai 
kekuasaan atau kekuatan apa pun. 

Sekalipun orang-orang musyrik menyatakan pengakuan seperti di atas, 
namun kebanyakan mereka tidak mau memahami dan mengamalkan 
pengakuan itu. Mereka seakan-akan seperti orang bodoh yang tidak dapat 
mengerti hakikat pengakuan mereka. Hal yang demikian itu disebabkan oleh 
kesesatan dan kezaliman yang telah mengalahkan kebenaran. Apabila 
kebenaran itu dikemukakan kepada mereka, sekalipun pikiran dan naluri 
mereka menerimanya, tetapi hati mereka tidak menerimanya lagi. Bahkan 
mereka menuduh Nabi M uhammad telah menyihir mereka, sehingga mereka 
ragu terhadap kenyataan yang dilihat oleh mata dan pikiran mereka sendiri. 
Allah berfirman: 


A2 Koh LAST AT» Lt Knratad 
AAS OLI N ASI 
Tentulah mereka berkata, “Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabur- 
kan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.” (al-! ijr/15: 15) 


Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi M uhammad supaya mengucap- 
kan “al-Yamdulillth”. Perkataan ini diucapkan sebagai pernyataan syukur 
kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya, yaitu tersingkapnya 
kebenaran dengan adanya pengakuan dan pernyataan kaum musyrik tentang 
keesaan Tuhan. Namun demikian, sekalipun mereka telah mengakui 


442 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


kekuasaan dan kemahapemurahan Allah, tetapi hati mereka masih 
tergantung pada berhala-berhala yang mereka sembah. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik mempercayai bahwa Allah-lah yang menciptakan 
langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan. Semestinya 
mereka hanya menyembah Allah, tetapi mereka tetap menyembah tuhan- 
tuhan yang lain di samping menyembah A Ilah. 

2. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang 
dikehendaki-N ya, dan Dia M aha M engetahui segala sesuatu. 

3. Selain menyembah berhala, orang musyrik mengakui bahwa Allah Maha 
Pencipta lagi Mahakuasa. Mereka juga mempercayai bahwa Allah 
menurunkan hujan dan menghidupkan bumi setelah matinya. Oleh 
karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan 
al-Famdulill-h (segala puji bagi Allah). 

4. Ucapan al-Yamdulillth ini adalah sebagai pernyataan syukur kepada 
Allah atas tersingkapnya kebenaran dengan pengakuan orang-orang 
musyrik itu. Di samping itu, juga sebagai pernyataan ta'ajub terhadap 
sikap kaum musyrik mempersekutukan Tuhan dengan berhala-berhala. 


DALAM KEADAAN BAHAYA MANUSIA 
MENGAKUI KEKUASAAN ALLAH 


Siulan (ea Aa At Ar Te Ora brp ON Uh 
Or etp3 ENI Dia AN NIS Sal Sa Jen ye lgslW29 
de HAK nan Law K3 JP PA AAN TAN 
aan Ala TN RAL NAN AO 


Terjemah 

(64) Dan kehidupan dunia ini hanya senda-gurau dan permainan. Dan 
sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya 
mereka mengetahui. (65)M aka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa 
kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian (ikhlas) kepada-Nya, tetapi 
ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka 
(kembali) mempersekutukan (Allah), (66) biarlah mereka mengingkari 
nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan silakan mereka (hidup) 
bersenang-senang (dalam kekafiran). Maka kelak mereka akan mengetahui 
(akibat perbuatannya). 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 443 


Kosakata: al-! ayaw:n Sia (al-A nkabut/29: 64). 


Kata ini terambil dari akar kata Ya'-ya'-ya' yang berarti kehidupan, 
demikian juga kata Yayit. Ungkapan kata al-Yayawn dalam hubungan 
penegasan Allah bahwa negeri akhirat adalah al-Yayawn disebutkan hanya 
sekali dalam Al-Our'an. Menurut Ibnu al-Jauz?, yang dimaksud al-Yayaw-n 
di sini ialah bahwa al-Yayit w-Xid (hidup itu satu). Artinya bahwa negeri 
akhirat adalah negeri di mana manusia akan tetap hidup, di sana tidak ada 
kematian dan hidup yang terjadi tidak mengarah ke penuaan. Ini berarti 
bahwa negeri akhirat merupakan tempat hidup yang sebenarnya, dan di sana 
tidak ada kematian (It mauta f?h4. Jadi, akhirat itu merupakan 
tempat/peluang hidup yang sejati dan sebenarnya, tidak seperti di dunia yang 
hanya tempat senda gurau dan permainan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa orang-orang musyrik M ekah 
mengaku bahwa Allah Pencipta semesta alam dan menentukan rezeki tiap- 
tiap makhluk-N ya, tetapi mereka tidak beribadah hanya kepada-N ya. M ereka 
juga menyembah patung-patung sebagai tuhan meskipun mereka mengakui 
kekuasaan Allah. 

Pada ayat-ayat berikut diterangkan bahwa dunia dan semua yang ada 
padanya adalah fana dan bersifat sementara. Semuanya akan lenyap pada 
waktu yang telah ditentukan. Adapun kehidupan yang sebenarnya adalah di 
akhirat nanti. Dalam ayat-ayat ini diterangkan juga bahwa orang-orang 
musyrik itu akan kembali beriman dan meminta tolong kepada Allah, apabila 
bencana menimpa mereka. Akan tetapi, manakala bencana itu hilang, maka 
keimanan mereka itu akan sirna pula bersama lenyapnya bencana itu. 


Tafsir 

(64) Ayat ini menerangkan hakikat kehidupan duniawi, terutama kepada 
orang-orang musyrik yang teperdaya dengan kehidupan duniawi. 
Diterangkan bahwa kehidupan duniawi itu hanyalah permainan dan senda 
gurau saja, bukan kehidupan yang sebenarnya. Pandangan dan pikiran orang- 
orang musyrik telah tertutup, sehingga mereka telah disibukkan oleh urusan 
duniawi. Mereka berlomba-lomba mencari harta kekayaan, kekuasaan, 
kesenangan, dan kelezatan yang ada padanya, seakan-akan kehidupan dunia 
ialah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka. Andaikata mereka mau 
mengurangi perhatian mereka kepada kehidupan duniawi itu sedikit saja, dan 
memandangnya sebagai medan persiapan untuk bekal dalam kehidupan lain 
yang lebih kekal dan abadi, serta mau pula mendengarkan ayat-ayat Allah, 
tentulah mereka tidak akan durhaka dan mempersekutukan A Ilah. A ndaikata 
mereka mendengarkan seruan rasul dengan menggunakan telinga, akal, dan 
hati, mereka tidak akan tersesat dari jalan Alah. 


444 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Kemudian Allah menerangkan bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah 
kehidupan akhirat, dan ia merupakan sisi lain dari kehidupan manusia, yaitu 
kehidupan yang diliputi oleh kebenaran yang mutlak. Kehidupan dunia 
adalah kehidupan yang di dalamnya bercampur baur antara kebenaran dan 
kebatilan, sedangkan dalam kehidupan akhirat, kebenaran dan kebatilan 
telah dipisahkan. K ehidupan akhirat banyak ditentukan oleh kehidupan dunia 
yang dijalani seseorang, dan tergantung kepada amal dan usahanya sewaktu 
masih hidup. Kehidupan dunia dapat diibaratkan dengan kehidupan masa 
kanak-kanak, sedang kehidupan akhirat dapat diibaratkan dengan kehidupan 
masa dewasa. Jika seseorang pada masa kanak-kanak mempersiapkan diri 
dengan sungguh-sungguh, seperti belajar dan bekerja dengan tekun, maka 
kehidupan masa dewasanya akan menjadi kehidupan yang cerah. Sebaliknya 
jika ia banyak bermain-main dan tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, 
maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram. 

Demikianlah halnya dengan kehidupan akhirat, tergantung kepada amal 
dan usaha seseorang sewaktu masih hidup di dunia. Jika ia selama hidup di 
dunia beriman dan beramal saleh, maka kehidupannya di akhirat akan baik 
dan bahagia. Sebaliknya jika ia kafir dan mengerjakan perbuatan-perbuatan 
yang terlarang, ia akan mengalami kehidupan yang sengsara di akhirat nanti. 

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan kepada orang-orang musyrik 
agar mengetahui hakikat hidup. Andaikata mereka mendalami dan 
mengetahui hal itu, tentu mereka tidak akan tersesat dan teperdaya oleh 
kehidupan dunia yang fana ini. Setiap orang yang berilmu dan mau 
mempergunakan akalnya dengan mudah dapat membedakan antara yang 
baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, dan sebagainya. 

(65) Ayat ini melukiskan kehidupan orang-orang musyrik yang penuh 
pertentangan dan kontradiksi. Hati mereka percaya kepada kekuasaan dan 
keesaan Allah, tetapi pengaruh dunia dan hawa nafsu menutup keyakinan 
hati mereka yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat beramal dan 
mengingat Allah secara ikhlas. Mereka seperti orang bingung di dalam 
kehidupan yang penuh kemusyrikan. 

Mereka diibaratkan Allah dengan orang yang naik kapal, berlayar 
mengarungi lautan luas. Tiba-tiba datang angin topan yang kencang disertai 
gelombang dan ombak yang menggunung sehingga kapal mereka terhempas 
kesana ke mari. Maka timbul ketakutan dalam hati mereka, diiringi perasaan 
bahwa mereka tidak akan selamat dan akan ditelan oleh gelombang itu. Di 
Saat itu, mereka ingat kepada Allah, dan meyakini bahwa hanya Dia Y ang 
M ahakuasa menyelamatkan dan melindungi mereka dari hempasan ombak 
itu. Mereka mengakui keesaan Allah, baik dalam hati dan perasaan maupun 
dalam ucapan. Singkatnya dalam semua tindak tanduk, mereka kembali 
kepada fitrah semula, yaitu mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. M ereka 
tidak percaya lagi bahwa tuhan-tuhan yang selama ini disembah sanggup 
melepaskan dan menyelamatkan mereka dari malapetaka yang sedang 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 445 


mengancam itu. Oleh karena itu, mereka berdoa dan mohon pertolongan 
kepada Allah saja. 

Maka Allah mengabulkan permohonan dan doa mereka yang ikhlas itu 
dengan menyelamatkan mereka dari segala bencana. Akan tetapi, setelah 
mereka terlepas dari bencana yang menakutkan itu, dan hati mereka telah 
merasa aman dan tenteram, serta merta mereka kembali mengingkari Allah 
yang telah menyelamatkan mereka. Mereka lupa bahwa mereka pernah 
berdoa kepada-Nya untuk meminta keselamatan dan berjanji akan tetap 
tunduk dan patuh hanya kepada-Nya. Mereka kembali mempersekutukan 
Allah dengan tuhan-tuhan yang tidak layak sedikit pun dipersekutukan 
dengan-Nya. Maka Allah membiarkan mereka bersenang-senang sampai 
pada waktu yang ditentukan dan Allah akan memberi ganjaran yang setimpal 
di akhirat kelak. 

Pada ayat yang lain diterangkan keadaan orang-orang musyrik di akhirat 
kelak. Mereka akan mengakui keesaan dan kekuasaan Allah di saat mereka 
mengalami siksaan yang pedih di dalam neraka dan berdoa meminta 
pertolongan-N ya agar dilepaskan dari siksaan itu. Allah berfirman: 


OF AO AN KE AG 
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (kembalikanlah kami ke dunia), 
jika kami masih juga kembali (kepada kekafiran), sungguh, kami adalah 
orang-orang yang zalim.” Dia (Allah) berfirman, “Tinggallah dengan hina di 


dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.” (al-M u'minun/23: 
107-108) 


M ufammad bin Isf4g dalam kitab Sfrah (tarikh Nabi Muhammad saw) 
meriwayatkan bahwa 'Ikrimah bin Ab? Jahal berkata, “Tatkala Rasulullah 
menaklukkan Mekah, aku lari daripadanya. Ketika aku naik kapal ke 
Habsyah, kapal itu terombang-ambing. Para penumpang kapal berkata, 'Hai 
teman-teman, berdoalah dengan ikhlas kepada Tuhanmu, sesungguhnya 
tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bencana ini, kecuali Dia'.” 
Selanjutnya “Ikrimah berkata, “Andaikata di laut tidak ada yang dapat 
menyelamatkan, kecuali Dia maka di darat pun tidak ada pula yang dapat 
menyelamatkan, kecuali Dia. Hai Tuhanku, aku berjanji kepadamu, jika aku 
keluar dari laut ini, maka aku akan pergi kepada Muhammad dan aku akan 
menyatakan keimananku kepadanya, maka akan kudapati dia seorang yang 
sangat pengasih dan penyayang, dan terlaksanalah janjiku itu.” 

Ikrimah juga berkata, “Bangsa Jahiliah itu apabila menaiki kapal, 
berhala-berhala mereka juga ikut dibawa. Jika angin ribut datang, berhala- 
berhala itu dilemparkan ke laut, lalu mereka mengucapkan, “Ya Tuhan, Ya 
Tuhan.” 

Ar-R#&zi mengatakan dalam bukunya, al-Law#mi, “Ini adalah suatu 
pertanda bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu merupakan fitrah bagi 


446 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


manusia. Walaupun mereka lalai mengingat-Nya di waktu mereka bersuka 
ria, namun mereka mengingat-N ya di waktu kesusahan." 

(66) Ayat ini menerangkan akibat dari perilaku kaum musyrik memper- 
sekutukan A Ilah sesudah mereka diselamatkan dari bencana, dan merupakan 
ancaman atas kekafiran mereka kepada nikmat-Nya. Pada ayat yang lalu, 
Allah menerangkan bahwa setelah mereka selamat, tiba-tiba mereka kembali 
mempersekutukan-N ya, maka timbullah pertanyaan kenapa Ia menyelamat- 
kan mereka dari bahaya tenggelam itu? Kenapa kapal itu beserta semua 
penumpangnya tidak dibiarkan tenggelam ke dasar laut, sehingga selesailah 
persoalan mereka? 

Jawabannya adalah bahwa wajar kalau Allah Yang Maha Pengasih lagi 
M aha Penyayang itu memperkenankan doa dari hamba-Nya yang memohon 
dengan tulus ikhlas. Mereka diselamatkan adalah sebagai ujian bagi 
keimanan mereka: apakah mereka akan tetap dalam keimanan itu atau akan 
musyrik kembali. 

Ternyata ujian ini tidak membawa hasil. Sesudah diselamatkan Allah, 
mereka musyrik kembali. Mereka bersikap demikian karena kemusyrikan 
telah berurat dan berakar dalam jiwa mereka. Hal itu mengakibatkan mereka 
kafir kepada nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana 
tenggelam dalam laut dan membuat mereka hidup bersenang-senang dalam 
kekafiran. Oleh karena itu, Allah mengancam mereka dengan mengatakan 
bahwa kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan itu. 

Kalimat “maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan 
mereka)” ini mempunyai nada ancaman kepada orang-orang musyrik, karena 
tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah serta nikmat yang telah dilimpah- 
kan kepada mereka, tidak dapat meyakinkan mereka, bahkan menambah 
keingkaran mereka. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, “A pabila 
mereka lalai dan tidak mengubah tindak tanduk mereka, mereka akan 
mengetahui dengan yakin bahwa azab yang dijanjikan itu pasti menimpa 
mereka.” Apabila azab itu telah menimpa mereka, maka semua pintu tobat 
telah tertutup bagi mereka. 


Kesimpulan 

1. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan kehidupan yang 
hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaklah 
manusia mempersiapkan diri selama hidup di dunia dengan beriman dan 
beramal saleh, agar memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. 

2. Sifat manusia yang kafir adalah ingat kepada Allah ketika bahaya 
mengancam mereka. Pada saat itu, mereka yakin bahwa hanya Allah-lah 
yang dapat menolong mereka, maka mereka berdoa kepada-Nya agar 
diselamatkan dari bahaya itu. 

3. Apabila bahaya itu telah lenyap dan mereka telah merasa aman, mereka 
kembali mempersekutukan Allah, dan seterusnya mengingkari nikmat- 
Nya serta memperturutkan hawa nafsunya. 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 447 


4. Allah tidak menghancurkan orang-orang kafir itu ketika mereka ditimpa 
bahaya dan berdoa kepada-Nya, karena rahmat dan kasih sayang-N ya 
selalu meliputi hamba-Nya. Allah ingin menguji apakah mereka tetap 
mengingat Tuhan, ataukah menjadi musyrik kembali. Jika mereka 
menjadi musyrik kembali, mereka akan merasakan azab yang pedih di 
akhirat nanti. 


JAMINAN ALLAH TERHADAP KEAMANAN TANAH SUCI 


EN MT Ger Pa AAA In MAL OLEN Bnn 3 ee Gonna Ata 
Gea II Kebe a NHESA  AESENSI 


gr ? 

Pn, pe 3 0016” Ta MA 382,1 
PENENTUAN PAKANBAE MAL se andi tg AN ALA CA Ma 

NAS ANN D AN ES PE APAI OBa AKAN Rat9 
t 3 # » 

7, PEP, (9 Ha TLP Pane BRO panat 20 Naa Pati 02, 
Sea li MAS AMP NON RAS) 
Terjemah 


(67) Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan 
(negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling 
merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih percaya 
kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? (68) Dan siapakah yang 
lebih zalim dari-pada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada 
Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika (yang hak) itu datang 
kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang 
kafir? (69) Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) K ami, 
Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, A Ilah 
beserta orang-orang yang berbuat baik. 


Kosakata: ! araman ? minan al Ls, (al-A nkabut/29: 67). 


| araman #minan artinya tanah Haram atau tanah suci yang aman. Kata 
Yaram berasal dari akar kata Ya'-ra-mim yang artinya terhalang. Makanan 
yang haram adalah makanan yang terhalang orang muslim untuk 
memakannya. Tanah haram bisa diartikan tanah yang mulia karena ada 
larangan-larangan khusus yang diberlakukan di dalamnya, seperti larangan 
berburu dan sebagainya. Maksud tanah haram dalam ayat ini adalah kota 
Mekah yang diistimewakan Allah sebagai negeri atau daerah yang aman, 
tenteram, dan damai. Di kota ini pula Nabi Muhammad dilahirkan dan 
dibesarkan. Kota Mekah dinyatakan Allah sebagai negeri aman karena 
diharamkan berperang di tanah suci ini. 


448 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Pada Surah at-Tin ayat 3, Allah juga menyebut kota Mekah sebagai al- 
balad al-am?n yaitu negeri yang aman. Pada ayat 67 ini, Allah mengingatkan 
para kafir Mekah yang tinggal di kota Mekah, yang juga merasakan nikmat 
yang dilimpahkan Allah kepada penduduk kota ini yaitu kota yang selalu 
aman, tenteram, dam damai, padahal di luar kota ini selalu saja diganggu 
dengan berbagai perampokan dan pembunuhan. Dalam keadaan demikian 
apakah mereka masih tetap menolak agama Allah yang dibawa Nabi 
Muhammad, dan lebih suka mengimani hal-hal yang batil seperti 
menyembah patung-patung dan berhala. Mereka pasti masih ingat pada saat 
kelahiran Nabi saw, terjadi penyerangan yang dilakukan Abrahah dengan 
tentaranya yang berkendaraan gajah untuk menyerbu dan menghancurkan 
Ka'bah. Akan tetapi, sebelum masuk kota M ekah, mereka telah dihancurkan 
Allah sehancur-hancurnya seperti daun yang tercabik-cabik dimakan ulat 
sebagaimana disebutkan pada Surah al-Fil ayat 1-5. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa di antara sifat-sifat 
orang musyrik itu ialah apabila mereka ditimpa kesengsaraan, mereka segera 
ingat dan berdoa kepada-Nya agar kesengsaraan itu dilenyapkan segera. Jika 
telah terhindar dari kesengsaraan itu, mereka kembali mempersekutukan- 
Nya. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengingatkan kembali orang-orang 
musyrik M ekah akan nikmat yang tidak terhingga yang telah dilimpahkan- 
Nya kepada mereka, yaitu menjadikan kota Mekah aman dan tenteram. 
Sedangkan pada negeri-negeri sekitarnya banyak terjadi perampokan, 
pembunuhan, dan peperangan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang 
lain. Oleh karena itu, seharusnya mereka beriman kepada Allah, tetapi 
mereka mempersekutukan-N ya dengan tuhan-tuhan yang lain, seakan-akan 
mereka tidak ingat kepada nikmat Allah yang besar itu. 


Tafsir 

(67) Ayat ini mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan nikmat 
yang dilimpahkan kepada mereka. Allah mengistimewakan mereka dari 
penduduk negeri-negeri di sekitar mereka dengan menjadikan kota Mekah 
sebagai negeri yang aman, tenteram, dan diharamkan berperang di sana. 
Allah menjaga negeri itu dari musuh-musuh yang hendak menghancurkan 
dan menguasainya, seperti yang pernah terjadi pada tahun kelahiran Nabi 
Muhammad. Pada waktu itu, tentara Abrahah yang mengendarai gajah 
dihancurkan Allah sebelum mereka sempat menjamah K a' bah. 

A Ilah berfirman: 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 449 


s1 Tya ps z .. 


PIN Op 3 KETATOYI ASRI 
Oa EGA Ogsetniias 0 HA 


rn naa 3 
(1) Tidakkah engkau (M uhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap pasukan bergajah? (2) Bukankah Dia telah menjadikan 
tipu daya mereka itu sia-sia? (3) dan Dia mengirimkan kepada mereka 
burung yang berbondong-bondong, (4) yang melempari mereka dengan batu 
dari tanah liat yang dibakar, (5) sehingga mereka dijadikan-Nya seperti 
daun-daun yang dimakan (ulat). (al-F1/105: 1-5) 


Dalam ayat yang lain diterangkan keadaan kota Mekah dan kehidupan 
orang-orang Ouraisy. A Ilah berfirman: 


Kan TENANG Tera ... au» 2 z1 Po». 4 Bata 
BMN ET OA EA OSN 


CP KANAN ata pa 
SEL AN BRI HA SS 
(1) Karena kebiasaan orang-orang Guraisy, (2) (yaitu) kebiasaan mereka 
bepergian pada musim dingin dan musim panas. (3) Maka hendaklah 
mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), (4) yang telah 
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 
mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (@uraisy/106: 1-4) 


Di sisi lain, negeri-negeri yang berada di sekitar Mekah dalam keadaan 
tidak aman. Sering terjadi perampokan, pembunuhan, kekacauan, dan 
peperangan antar kabilah, sehingga orang tidak dapat merasakan kedamaian 
dan keamanan atas jiwa, keluarga, dan hartanya. Setiap saat penduduknya 
selalu berada dalam keadaan khawatir diserbu musuh. Pada ayat ini di- 
pertanyakan kepada orang-orang musyrik itu bahwa apakah mereka tidak 
melihat nikmat yang jelas dan nyata itu? Apakah mereka tidak merasakan 
sedikit juga bahwa Allah telah mengistimewakan mereka dari penduduk 
negeri di sekitar mereka. Kenapa mereka tidak meninggalkan penyembahan 
berhala yang mengotori Ka'bah itu? Sebenarnya orang Mekah telah 
mengetahui semuanya, tetapi karena keingkaran, mereka mempercayai yang 
batil dan mengingkari nikmat Allah. Alangkah rendahnya akal mereka. 

(68) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang 
yang sangat zalim, karena mengada-adakan sekutu bagi Allah dan 
mengatakan bahwa Dia mempunyai anak. Mereka adalah orang-orang yang 
membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan menjadi musuh-N ya. M ereka 
membuat patung-patung, kemudian menyembahnya untuk mendekatkan diri 
kepada Allah. 


450 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


Allah menceritakan kepercayaan kaum musyrik itu dalam firman-N ya: 

— iz4 P3 ad Pak bai Pi at , 4 
Er GAN Pa yaa KA B3 IAI GNU GAS 
AI GRAN ITA AL Raga SE) 

Ce Si 
Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang- 
orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak me- 
nyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami 
kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah akan memberi 
putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, 


Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat 
ingkar. (az-Zumar/39: 3) 


Setelah datang kepada mereka seorang rasul Allah yang menerangkan 
kebatilan dan kepalsuan perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang 
lurus berdasarkan kebenaran, mereka mengingkari dan mendustakan 
semuanya. Bahkan mereka mengingkari semua nikmat Allah yang pernah 
diberikan kepada mereka. 

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu telah berbuat dosa yang paling 
besar yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Tiada balasan yang tepat 
bagi mereka kecuali azab neraka Jahanam di akhirat nanti dan itulah tempat 
yang wajar bagi mereka. 

(69) Ayat ini menerangkan janji yang mulia dari Allah kepada orang- 
orang mukmin yang berjihad di jalan-Nya dengan mengorbankan jiwa dan 
hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu, Allah 
akan memberi mereka petunjuk, membantu mereka membulatkan tekad, dan 
memberikan bantuan, sehingga mereka memperoleh kemenangan di dunia 
serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat kelak. 

A Ilah berfirman: 


LP Tera ta . As sa... TIA 2d G 
pra Enda? an 23 NE ESA Hae 
LA G5 3, AG TAI Pa TKA Ted ee kata 
222213 ne S3 Naa Sa el aga EN yak 
3. Baar IN TA ESA 


(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan 
yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” 
Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja- 


JUZ 21 29. AL-'ANKAB, T 451 


gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang 
yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, M ahaperkasa. 
(al-! ajj/22: 40) 


Makna jihad dalam ayat 69 ini ialah melakukan segala macam usaha 
untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-N ya, termasuk 
juga memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Menurut 
Abu Sulaiman ad-Darani, jihad di sini bukan berarti memerangi orang-orang 
kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama, dan memberantas 
kezaliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan perbuatan makruf, 
melarang dari perbuatan yang mungkar, dan memerangi hawa nafsu dalam 
rangka menaati perintah A Ilah. 

Mereka yang berjihad itu dijanjikan Allah jalan yang lapang. Janji ini 
pasti akan terlaksana, sebagaimana firman-N ya: 


Tiang 112 9 120 £ 31X Piya 2 Ke 


SEPAGN 2 EC, AA ian Nan, 


Dan sungguh, Kami telah mengutus sebelum engkau (M uhammad) beberapa 
orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa 
keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan 
terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak Kami untuk 
menolong orang-orang yang beriman. (ar-R um/30: 47) 


Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan 
Allah itu adalah orang-orang yang berbuat baik (muXsin). Hal ini berarti 
bahwa segala macam perbuatan, sesuai dengan yang digariskan Allah dalam 
berjihad itu, adalah perbuatan baik. Dinamakan demikian karena orang- 
orang yang berjihad itu selalu berjalan di jalan Allah. Orang-orang yang 
tidak mau berjihad adalah orang yang tidak baik, sebab ia telah 
membangkang terhadap perintah Allah untuk melakukan jihad. Orang itu 
adalah orang yang sesat, karena tidak mau meniti jalan lurus yang telah 
dibentangkan-N ya. 

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah selalu beserta orang-orang yang 
berperang di jalan-Nya, memerangi hawa nafsu, mengusir semua bisikan 
setan dari hatinya, dan tidak pernah menyia-nyiakan ajaran agama-N ya. 
Pernyataan ini dapat menenteramkan hati orang yang beriman dalam 
menghadapi orang-orang kafir dan membangkitkan semangat mereka 
berjuang di jalan-N ya. 

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang berjihad untuk mencari 
keridaan Allah, pasti akan ditunjukkan kepada mereka jalan-Nya. Dari ayat 
ini dipahami bahwa lapangan jihad yang luas bisa dilaksanakan dengan 


452 29. AL-'ANKAB, T JUZ 21 


berbagai cara, berupa perkataan, tulisan, dan pada situasi tertentu dapat 
dilakukan dengan senjata. Karena luas dan banyaknya lapangan jihad berarti 
banyak sekali jalan-jalan yang dapat ditempuh seorang mukmin untuk 
sampai kepada keridaan Allah, asal semua jalan itu diniatkan untuk 
menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. 


Kesimpulan 

1. Mekah dan sekitarnya adalah tanah suci yang aman dan damai. Allah 
memberlakukan aturan bahwa tidak ada peperangan dan permusuhan 
yang terjadi di sana. 

2. M enyekutukan Allah dan mengatakan bahwa Ia mempunyai anak adalah 
perbuatan yang paling zalim dan balasannya adalah neraka Jahanam. 

3. Orang mukmin yang bersungguh-sungguh melawan kebohongan orang 
musyrik akan selalu diberi hidayah dan petunjuk A Ilah. 

4. Allah pasti menolong orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, dan 
mereka disebut orang-orang muXsin. 

5. Lapangan jihad itu luas, sehingga amat banyak jalan yang dapat 
ditempuh kaum M uslimin untuk memperoleh pahala jihad. 


PENUTUP 


Surah al-'Ankabut menerangkan bahwa orang yang mengatakan dirinya 
beriman, belum dapat dikatakan benar-benar beriman sebelum dicoba dan 
diuji. Orang yang imannya lemah, setelah mendapat musibah dan cobaan, 
berubah menjadi orang yang munafik dan adakalanya kembali menjadi kafir. 
Orang munafik dan orang kafir tidak akan luput dari azab Allah, 
sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. 

Allah mengumpamakan kepercayaan orang-orang musyrik kepada 
berhala yang disembahnya untuk menolong dan melindungi mereka dengan 
kepercayaan dan pengandalan laba-laba kepada kekuatan sarangnya untuk 
melindunginya dari dingin atau panasnya udara, dan dari serangan musuh. 
Allah juga menyuruh orang yang beriman mengerjakan salat mengingat 
Allah dan menegakkan agama-Nya. Orang-orang musyrik itu tetap enggan 
beriman, bahkan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan kaum Muslimin 
saat itu belum mempunyai kekuatan, sehingga harus hijrah ke tempat lain, 
karena bumi Allah itu luas. Dia yang menentukan dan menjamin rezeki 
setiap makhluk. 

Dunia adalah fana, sedang akhirat kekal. Di akhirat orang-orang kafir 
mendapat azab yang kekal. Sedangkan orang yang berjihad di jalan Allah 
mendapat kesenangan yang abadi. 


JUZ 21 30. AR-R, M 453 


SURAH AR-R, M 


PENGANTAR 


Surah ar-Rum yang terdiri dari 60 ayat, termasuk golongan surah-surah 
M akkiyyah dan diturunkan sesudah Surah al-Insyigzg. 

Surah ini dinamakan ar-R um karena pada permulaan surah ini, yaitu ayat 
2, 3, dan 4 terdapat berita tentang bangsa Romawi yang pada mulanya 
dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi beberapa tahun kemudian mereka 
dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan Persia kembali. 

Ini adalah salah satu dari mukjizat Al-Our'an, yaitu memberitakan hal-hal 
yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia juga mengisyaratkan bahwa 
kaum Muslimin yang demikian lemah pada waktu itu akan menang dan 
menghancurkan kaum musyrik. Isyarat ini terbukti pada perang Badar. 


Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan: 
Bukti-bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dengan memberitahukan 
kepadanya hal yang gaib, seperti kemenangan bangsa Romawi atas 
kerajaan Persia: bukti-bukti keesaan Allah yang terdapat di alam semesta 
sebagai makhluk-Nya, dan kejadian-kejadian pada alam itu sendiri, 
bukti-bukti atas kebenaran adanya hari kebangkitan: contoh dan 
perumpamaan yang menjelaskan bahwa berhala-berhala dan sembahan- 
sembahan itu tidak dapat menolong dan memberi manfaat kepada 
penyembah-penyembahnya sedikit pun. 

2. Hukum: 
Kewajiban menyembah Allah dan mengakui keesaan-Nya sesuai dengan 
fitrah manusia: kewajiban berdakwah: kewajiban memberikan nafkah 
(sedekah) kepada kaum kerabat, fakir miskin, musafir, dan sebagainya, 
larangan mengikuti orang-orang musyrik: hukum riba. 

3. Kisah: 
Pemberitaan tentang bangsa Romawi sebagai umat yang beragama 
walaupun dikalahkan pada mulanya oleh kerajaan Persia yang 
menyembah api akhirnya dapat menang kembali. 

4, Lain-lain: 
Manusia umumnya bersifat penuh harapan dan berputus asa apabila 
ditimpa musibah kecuali orang-orang yang beriman: kewajiban rasul 
hanya menyampaikan dakwah: kejadian-kejadian yang dialami oleh 
umat-umat yang terdahulu patut menjadi iktibar dan pelajaran bagi umat 
yang datang kemudian. 


454 30.AR-R, M Juz 21 


HUBUNGAN SURAH AL-'ANKAB, T DENGAN 
SURAH AR-R, M 


1. Bagian permulaan Surah al-'Ankabut menerangkan tentang jihad 
sebagai ujian bagi orang-orang mukmin, dan manusia itu dijadikan A Ilah 
bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berusaha dan berjihad di 
jalan Allah sampai akhir hayatnya. Dalam berusaha dan berjihad di jalan 
Allah, manusia biasa mendapat halangan dan rintangan. Hanya orang- 
orang mukmin yang sanggup mengatasi halangan dan rintangan itu, 
sehingga mereka mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Pada akhir 
Surah al-'Ankabut ini diulangi lagi pembicaraan tentang jihad. 
Permulaan Surah ar-Rum mengandung arti bahwa orang mukmin akan 
mengalahkan orang-orang musyrik dalam waktu dekat. Maka ditinjau 
dari segi berjihad dan berusaha, Surah ar-R um adalah sebagai penyem- 
purna dari apa yang dikemukakan dalam Surah al-'A nkabut. 

2. Surah al-'Ankabut mengemukakan tentang keesaan Allah dan adanya 
hari kebangkitan secara garis besarnya, sedang Surah ar-R um menge- 
mukakan bukti-buktinya secara terperinci 

3. Surah al-“Ankabut menyebutkan bahwa kewajiban rasul-rasul adalah 
menyampaikan agama Allah, sedang Surah ar-R um menyebutkan bahwa 
rasul-rasul-Nya tidak dapat memberi taufik dan hidayah untuk menjadi- 
kan seseorang menerima apa yang disampaikannya, hanya Allah-lah 
yang dapat berbuat demikian. 


JUZ 21 30. AR-R, M 455 


SURAH AR-R, M 


“Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, M aha Penyayang.” 


KEBENARAN BERITA AL-9UR'AN TENTANG 
PERISTIWA YANG AKAN TERJADI 


2 au 3 end ayun (£ Papa RN Lai 3 323 Pa. an 
CBN AA ALAN Li A33 PN NG pai SE OAN 
II MEN OT n3 230332, Aa Lau, Abg aa SK ASK, 

4 nan ngan Sa hna 9 AA 30R YO yaa ANA en 
Nge pagh had 


ORG Gada AG SARA TAG 
BAL AO LN ENI AN AAA 24 


“ 


ed 


Apa n3 Pr (3 nh atau Ten3 
OA AN AAA ICA YNA 
Terjemah 


(1) Alif Lim Mm. (2) Bangsa Romawi telah dikalahkan, (3) di negeri 
yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, (4) dalam 
beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka 
menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah 
orang-orang yang beriman, (5) karena pertolongan Allah. Dia menolong 
siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang. (6) (Itulah) 
janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. (7) Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari 
kehidupan dunia, sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai. 


Kosakata: Ar-R um Si) (ar-R um/30: 2) 


Peristiwa ini pada ayat 1-7 diwahyukan sekitar 6 atau 7 tahun sebelum 
Hijrah Nabi (615-616 M) dari Mekah ke M edinah. Sebelum itu, pihak Persia 
telah menyerang dan menaklukkan Syiria dan Y erusalem. Kalangan sejara- 
wan Muslim dan Ahli Kitab sependapat mengenai hal ini. Dengan begitu, 
pihak Kristen di Roma kehilangan kekuasaannya di kedua wilayah itu. 

K etika itu arus penaklukan Persia atas Romawi sangat gencar. Berita ini 
sampai juga ke Mekah dan pihak musyrik merasa senang sekali. M ereka 
mengejek kaum Muslimin dan orang-orang Nasrani yang sama-sama Ahli 
Kitab. Mereka juga merasa mendapat kemenangan karena mereka dan orang 
Persia sama-sama pagan (musyrik). 


456 30. AR-R, M JUz 21 


“Negeri yang dekat” dalam ayat itu adalah Syiria dan Palestina. Kerajaan 
Kristen di Roma telah kehilangan Yerusalem dan Damsyik (Damaskus) 
yang jatuh ke tangan Persia, dan pihak Kristen dihancurkan. Kalangan 
musyrik @uraisy yang pro Persia ketika itu gembira sekali. Mereka makin 
kuat mengejek dan menekan Nabi Muhammad. Akan tetapi, ayat-ayat itu 
juga sudah membayangkan bahwa pada gilirannya nanti Romawi akan dapat 
mengalahkan Persia, dan sejarah pun memang membuktikan kenyataan yang 
demikian. Sebelum itu, kaum musyrik Mekah yang merasa kegirangan 
melihat kemenangan Persia mengajak Abu Bakar aj-tiddig bertaruh 
dalam jumlah besar, demikian sejarah mencatat, yang kemudian berakhir 
dengan kemenangan Abu Bakr. 

Bix' sin?n berasal dari kata bis' dan sin?n dalam ayat 4 di atas, yang 
berarti “beberapa tahun” dalam arti antara 3 dan 9 tahun. Kemenangan 
Romawi itu memang terjadi 7 tahun kemudian. 

Pada tahun 610, Heraklius (575-642 M) berhasil menurunkan Phocas dari 
takhta di Konstantinopel. Ia menggantikannya dengan mengumumkan 
dirinya sebagai Kaisar Romawi. Dalam perang dengan Persia, ia sangat 
terpukul karena mendapat serangan sekaligus dari Persia dan Avars 
(mungkin termasuk ras Turki). Akan tetapi kemudian, ia berhasil membuat 
perjanjian dengan pihak Avars. Setelah itu, ia mengerahkan segala 
kemampuan dan kekuatannya dengan rencana hendak mengadakan serangan 
balik terhadap Persia. Sekitar tahun 621, yakni satu tahun sebelum hijrah 
Nabi, Heraklius menyerang Persia, dan memorak-porandakan negeri itu 
setelah terjadi pemberontakan di sana. Putra mahkota menduduki takhta 
kerajaan, rajanya pun melarikan diri, dan pada tahun 628 perang berakhir. 
Heraklius kembali dengan kemenangan berarti dan membawa rampasan 
perang yang tidak sedikit. 

Hikmah apa yang didapat dari perjalanan sejarah itu? Tepat sekali kata- 
kata Zubair al-Kala'i, seperti dikutip oleh al-Gasimi, “Saya perhatikan ke- 
menangan Persia atas Romawi. Saya lihat juga kemenangan Romawi atas 
Persia, kemudian kemenangan Islam atas keduanya, Persia dan Romawi ..." 

Apa yang kita lihat dalam peristiwa ini? Tampak jelas, di bawah 
kepemimpinan Rasulullah dan dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar, para 
sahabat dengan disiplin, ketaatan, dan keikhlasan berhasil membebaskan 
bangsa-bangsa yang waktu itu berada dalam cengkeraman penjajahan dua 
adikuasa— Romawi di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Bahkan 
mereka juga berhasil menguasai Persia sendiri dan M esir. 

Kerajaan Roma (Roman Empire) tua dibangun oleh Kaisar Augustus 
pada tahun 27 SM, dan berlangsung sampai 395 M. Kerajaan Bizantin 
(Romawi), yang disebut juga sebagai Kerajaan Romawi Timur atau Kerajaan 
Roma bagian timur (East Empire), masih bertahan seribu tahun setelah 
kehancuran bagian barat. Kota Bizantium lahir dari koloni Y unani tua yang 
dibangun di Bosporus yang berdampingan dengan Eropa. 


JUZ 21 30. AR-R, M 457 


Pada tahun 330 M, Kaisar Roma Konstantin I, dalam usahanya memper- 
kuat kerajaan, membangun kembali Bizantium sebagai K onstantinopel atau 
Istambul sekarang. Setelah Kaisar Konstantin | meninggal pada tahun 395, 
Kaisar Theodorus I membagi kerajaan itu antara kedua anaknya, yang 
kemudian tidak pernah menyatu kembali. T heodorus juga menjadikan agama 
Kristen satu-satunya agama kerajaan, dan menjadikan Konstantinopel 
sebagai pusat Kristen di Timur seperti Roma di Barat. 

Kejatuhan Roma pada tahun 476 ke tangan orang Ostrogoth— termasuk 
cabang Goth (Jerman)— menandakan berakhirnya paro bagian barat 
Kerajaan Roma. Paro bagian timur tetap bertahan sebagai K erajaan Bizantin, 
dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Bagian timur ini dalam 
beberapa segi banyak berbeda dengan bagian barat, sebagai ahli waris 
peradaban Helenisme (Yunani sesudah Iskandar Agung), suatu pembauran 
unsur-unsur Y unani dengan Eropa Tengah. Mereka lebih menekankan pada 
soal perdagangan, perkotaan, dan lebih kaya daripada Barat. Raja-raja 
mereka, yang dalam tradisi Helenisme menggabungkan fungsi politik 
dengan fungsi agama, dan lebih ketat mengadakan kontrol atas semua kelas 
sosial. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh at-Tirmi@ dan al-Baihag? dari Najar Mukram al- 
Aslami bahwa tatkala berita kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia 
sampai kepada Rasulullah saw dan para sahabatnya di Mekah, mereka pun 
merasa sedih. Hal itu berarti kekalahan bangsa Romawi yang beragama 
Nasrani yang termasuk agama Samawi, dan kemenangan bangsa Persia yang 
beragama M ajusi yang termasuk agama syirik. Orang-orang musyrik M ekah 
dengan gembira menemui para sahabat Nabi dan berkata, “Sesungguhnya 
kamu adalah ahli kitab dan orang Nasrani juga ahli kitab, sesungguhnya 
saudara kami bangsa Persia yang bersama-sama menyembah berhala dengan 
kami telah mengalahkan saudaramu itu. Sesungguhnya jika kamu 
memerangi kami tentu kami akan mengalahkan kamu juga. Maka turunlah 
ayat ini. 

Abu Bakar lalu keluar menemui mereka dan berkata, “B ergembiralah 
kamu karena kemenangan saudara-saudaramu atas saudara-saudara kami? 
Janganlah kamu terlalu bergembira, demi Allah bangsa Romawi benar-benar 
akan mengalahkan bangsa Persia, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh 
Nabimu.” Ubay bin Khalaf kemudian berdiri menghadap Abu Bakar dan 
berkata, “Engkau berdusta.” Abu Bakar menjawab, “Engkaulah yang paling 
berdusta hai musuh Allah. Maukah kamu bertaruh denganku sepuluh ekor 
unta muda. Jika bangsa Romawi menang dalam waktu tiga tahun yang akan 
datang, engkau berhutang kepadaku sepuluh ekor unta muda, sebaliknya jika 
bangsa Romawi kalah, maka aku berhutang kepadamu sebanyak itu pula." 
Tantangan itu diterima oleh Ubay. 


458 30. AR-R, M Juz 21 


Kemudian Abu Bakar menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. 
Beliau menjawab, “Tambahlah jumlah taruhan itu dan perpanjanglah waktu 
menunggu." Maka Abu Bakar pun pergi, lalu bertemu dengan Ubay. Maka 
Ubay berkata kepadanya, “Aku tidak menyesal sedikit pun, marilah kita 
tambah jumlahnya dan diperpanjang waktunya sehingga menjadi seratus 
ekor unta muda, dan waktunya sampai sembilan tahun.” Abu Bakar 
menerima tantangan Ubay, sesuai dengan anjuran Rasulullah kepadanya. 

Tatkala Abu Bakar akan hijrah ke Medinah, Ubay minta jaminan atas 
taruhan itu, seandainya bangsa Romawi dikalahkan nanti. Maka 
'Abdurrafmmm, putra Abu Bakar, menjaminnya. Tatkala Ubay akan be 
rangkat ke Perang Uhud, 'A bdurrafm:n minta jaminan kepadanya, seandai- 
nya bangsa Persia dikalahkan nanti, maka 'Abdull4h, putra Ubay, men- 
jaminnya. Tujuh tahun setelah pertaruhan itu, bangsa Romawi mengalahkan 
bangsa Persia dan Abu Bakar menerima kemenangan taruhannya dari 
“Abdullah sebagai ahli waris Ubay karena mati dalam Perang Uhud. 
Kemudian beliau pergi menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. 


Munasabah 

Pada akhir ayat Surah al-'Ankabut dijelaskan bahwa Allah akan 
memberikan balasan bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya dengan 
jiwa, harta dan usaha, baik untuk memerangi hawa nafsu yang selalu 
mengajak kepada hal-hal yang dilarang Allah maupun untuk memerangi 
musuh-musuh Allah. Mereka akan mendapat kemudahan dalam menempuh 
jalan kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Pada ayat berikut ini 
dijelaskan janji Allah yang berhubungan dengan jihad, yaitu Dia akan 
memberikan kemenangan kepada pemeluk agama samawi setelah mereka 
dikalahkan oleh orang musyrik hanya dalam waktu beberapa tahun saja. 
Janji Allah ini memberikan kegembiraan kepada kaum Muslimin, karena 
mereka menganggap bahwa kemenangan ini adalah isyarat bagi kemenangan 
mereka melawan orang musyrik M ekah. 


Tafsir 

(1) Lihat tafsir “Alif Lim M?m" pada Jilid I, tentang “Faw4tiY as-suwar”. 

(2-4) Ayat ini menerangkan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan oleh 
bangsa Persia di negeri yang dekat dengan kota Mekah, yaitu negeri Syiria. 
Beberapa tahun kemudian setelah mereka dikalahkan, maka bangsa Romawi 
akan mengalahkan bangsa Persia sebagai balasan atas kekalahan itu. 

Bangsa Romawi yang dimaksud dalam ayat ini ialah Kerajaan Romawi 
Timur yang berpusat di K onstantinopel, bukan kerajaan Romawi Barat yang 
berpusat di Roma. Kerajaan Romawi Barat, jauh sebelum peristiwa yang 
diceritakan dalam ayat ini terjadi, sudah hancur, yaitu pada tahun 476 
Masehi. Bangsa Romawi beragama Nasrani (Ahli Kitab), sedang bangsa 
Persia beragama M ajusi (musyrik). 


JUZ 21 30. AR-R, M 459 


Ayat ini merupakan sebagian dari ayat-ayat yang memberitakan hal-hal 
gaib yang menunjukkan kemukjizatan A I-Our'an. Pada saat bangsa Romawi 
dikalahkan bangsa Persia, maka turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa 
pada saat ini bangsa Romawi dikalahkan, tetapi kekalahan itu tidak akan 
lama dideritanya. Hanya dalam beberapa tahun saja, orang-orang Persia pasti 
dikalahkan oleh orang Romawi. Kekalahan bangsa Romawi ini terjadi 
sebelum Nabi Muhammad hijrah ke M edinah. Mendengar berita ini, orang- 
orang musyrik M ekah bergembira, sedangkan orang-orang yang beriman dan 
Nabi bersedih hati. 

Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Persia beragama Majusi yang 
menyembah api, jadi mereka menyekutukan Tuhan. Orang-orang M ekah 
juga menyekutukan Tuhan dengan menyembah berhala. Oleh karena itu, 
mereka merasa agama mereka dekat dengan agama bangsa Persia, karena 
sama-sama mempersekutukan Tuhan. Kaum Muslimin merasa agama 
mereka dekat dengan agama Nasrani, karena sama-sama menganut agama 
Samawi. Oleh karena itu, kaum musyrik M ekah bergembira atas kemenangan 
itu, sebagai kemenangan agama politeisme yang mempercayai “banyak 
Tuhan”, atas agama Samawi yang menganut agama tauhid. Sebaliknya kaum 
Muslimin waktu itu bersedih hati karena sikap menentang kaum musyrik 
Mekah semakin bertambah. Mereka mencemooh kaum Muslimin dengan 
mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka juga akan hancur, 
sebagaimana kehancuran bangsa Romawi yang menganut agama Nasrani. 
Lalu ayat ini turun untuk menerangkan bahwa bangsa Romawi yang kalah 
itu, akan mengalahkan bangsa Persia dalam waktu yang tidak lama, hanya 
dalam beberapa tahun lagi. 

Sejarah mencatat bahwa tahun 622 Masehi, yaitu setelah tujuh atau 
delapan tahun kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia itu, peperangan 
antara kedua bangsa itu berkecamuk kembali untuk kedua kalinya. Pada 
permulaan terjadinya peperangan itu telah tampak tanda-tanda kemenangan 
bangsa Romawi. Sekalipun demikian, ketika sampai kepada kaum musyrik 
Mekah berita peperangan itu, mereka masih mengharapkan kemenangan 
berada di pihak Persia. Oleh karena itu, Ubay bin K halaf ketika mengetahui 
Abu Bakar hijrah ke Medinah, ia minta agar putra Abu Bakar, yaitu 
'Abdurraf#mim, menjamin taruhan ayahnya, jika Persia menang. Hal ini 
diterima oleh “A bdurrafman. 

Pada tahun 624 Masehi, terjadilah perang Uhud. K etika Ubay bin K halaf 
hendak pergi memerangi kaum Muslimin, “Abdurra#mim melarangnya, 
kecuali jika putranya menjamin membayar taruhannya, jika bangsa Romawi 
menang. M aka Abdullah bin Ubay menerima untuk menjaminnya. 

Jika melihat berita di atas, maka ada beberapa kemungkinan sebagai 
berikut: pertama, pada tahun 622 Masehi, perang antara Romawi dan Persia 
telah berakhir dengan kemenangan Romawi. Akan tetapi, karena hubungan 
yang sukar waktu itu, maka berita itu baru sampai ke Mekah setahun 
kemudian, sehingga Ubay minta jaminan waktu Abu Bakar hijrah, 


460 30. AR-R, M Juz 21 


sebaliknya “Abdurrafmin minta jaminan pada waktu Ubay akan pergi ke 
Perang Uhud. Kedua, peperangan itu berlangsung dari tahun 622-624 
M asehi, dan berakhir dengan kemenangan bangsa Romawi. 

Dari peristiwa di atas dapat dikemukakan beberapa hal dan pelajaran 
yang perlu direnungkan dan diamalkan. 

Pertama: Ada hubungan antara kemusyrikan dan kekafiran terhadap 
dakwah dan iman kepada Allah. Sekalipun negara-negara dahulu belum 
mempunyai sistem komunikasi yang canggih dan bangsanya pun belum 
mempunyai hubungan yang kuat seperti sekarang ini, namun antar bangsa- 
bangsa itu telah mempunyai hubungan batin, yaitu antara bangsa-bangsa 
yang menganut agama yang bersumber dari Tuhan di satu pihak, dan 
bangsa-bangsa yang menganut agama yang tidak bersumber dari Tuhan pada 
pihak yang lain. Orang-orang musyrik Mekah menganggap kemenangan 
bangsa Persia atas bangsa Romawi (Nasrani), sebagai kemenangan mereka 
juga karena sama-sama menganut politeisme. Sedangkan kaum Muslimin 
merasakan kekalahan bangsa Romawi yang beragama Nasrani sebagai 
kekalahan mereka pula, karena merasa agama mereka berasal dari sumber 
yang satu. Hal ini merupakan suatu faktor nyata yang perlu diperhatikan 
kaum M uslimin dalam menyusun taktik dan strategi dalam berdakwah. 

Kedua: Kepercayaan yang mutlak kepada janji dan ketetapan Allah. Hal 
ini tampak pada ucapan-ucapan Abu Bakar yang penuh keyakinan tanpa 
ragu-ragu di waktu menetapkan jumlah taruhan dengan Ubay bin Khalaf. 
Harga unta seratus ekor sangat tinggi pada waktu itu, sehingga kalau tidak 
karena keyakinan akan kebenaran ayat-ayat Al-Our'an yang ada di dalam 
hati Abu Bakar, tentu beliau tidak akan berani mengadakan taruhan 
sebanyak itu, apalagi jika dibaca sejarah bangsa Romawi pada waktu 
kekalahan itu dalam keadaan kocar-kacir. Amat sukar diramalkan mereka 
sanggup mengalahkan bangsa Persia yang dalam keadaan kuat, hanya dalam 
tiga sampai sembilan tahun mendatang. Keyakinan yang kuat seperti 
keyakinan Abu Bakar itu merupakan keyakinan kaum Muslimin, yang tidak 
dapat digoyahkan oleh apa pun, sekalipun dalam bentuk siksaan, ujian, 
penderitaan, pemboikotan, dan sebagainya. Hal ini merupakan modal utama 
bagi kaum M uslimin menghadapi jihad yang memerlukan waktu yang lama 
di masa yang akan datang. Jika kaum Muslimin mempunyai keyakinan dan 
berusaha seperti kaum Muslimin di masa Rasulullah, pasti pula Allah 
mendatangkan kemenangan kepada mereka. 

Ketiga: Terjadinya suatu peristiwa adalah urusan Allah, tidak seorangpun 
yang dapat mencampurinya. Allah-lah yang menentukan segalanya sesuai 
dengan hikmah dan kebijaksanaan-Nya. Hal ini berarti bahwa kaum 
M uslimin harus mengembalikan segala urusan kepada Allah saja, baik dalam 
kejadian seperti di atas, maupun pada kejadian dan peristiwa yang 
merupakan keseimbangan antara situasi dan keadaan. Kemenangan dan 
kekalahan, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa, demikian pula 
kelemahan dan kekuatannya yang terjadi di bumi ini, semuanya kembali 


JUZ 21 30. AR-R, M 461 


kepada Allah. Dia berbuat menurut kehendak-Nya. Semua yang terjadi 
bertitik tolak kepada kehendak Zat yang mutlak itu. Jadi berserah diri dan 
menerima semua yang telah ditentukan Allah adalah sifat yang harus 
dimiliki oleh seorang mukmin. Hal ini bukanlah berarti bahwa usaha 
manusia tidak ada harganya sedikit pun, karena hal itu merupakan syarat 
berhasilnya suatu pekerjaan. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa seorang 
Arab Badui melepaskan untanya di muka pintu masjid Rasulullah, kemudian 
ia masuk ke dalamnya sambil berkata, “Aku bertawakal kepada Allah,” lalu 
Nabi bersabda: 


(SL op ol 3 sha Alalyo) LIS F3 Ulas 


Ikatlah unta itu sesudah itu baru engkau bertawakal. (Riwayat at-T irmi@ dari 
Anas bin M Hik ) 


Berdasarkan hadis ini, seorang muslim disuruh berusaha sekuat tenaga, 
kemudian ia berserah diri kepada Allah tentang hasil usahanya itu. 

Akhir ayat ini menerangkan bahwa kaum Muslimin bergembira ketika 
mendengar berita kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. M ereka 
bergembira karena: 

1. Mereka telah dapat membuktikan kepada kaum musyrik Mekah atas 
kebenaran berita-berita yang ada dalam ayat Al-Our'an. 

2. Kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia merupakan kemenang- 
an agama Samawi atas agama ciptaan manusia. 

3. Kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia mengisyaratkan ke- 
menangan kaum Muslimin atas orang-orang kafir Mekah dalam waktu 
yang tidak lama lagi. 


(5) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menolong dan memenangkan 
siapa yang dikehendaki-N ya, mengazab orang-orang yang seharusnya diazab 
dengan menghancurkannya. Allah juga menolong orang-orang yang me- 
negakkan agama-N ya, dan melimpahkan rahmat kepada makhluk-N ya. Allah 
tidak membiarkan orang yang kuat berlaku sesuka hatinya, sehingga 
menindas orang yang lemah. Namun demikian, Allah tidak segera mengazab 
manusia SK Di berbuat dosa itu. Dia berfirman: 


Fa an 3 


an 


Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah me 
reka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak 
yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)nya, sampai 


462 30. AR-R, M Juz 21 


waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah 
M aha Melihat (keadaan) hamba-hamba-N ya. (F tir/35: 45) 


(6) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menepati janji-N ya dengan 
memenangkan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Allah sekali-kali tidak 
memungkiri janji-Nya yang berasal dari kehendak-Nya dan dari hikmah dan 
kebijaksanaan-Nya. Tidak seorang pun yang dapat mengubah dan meng- 
halangi terlaksananya janji itu dan tidak ada suatu kejadian pun dalam alam 
ini, yang terlaksana di luar kehendak-N ya. 

Pelaksanaan janji itu merupakan sunah-Nya yang tidak pernah berubah 
sedikit pun, kecuali jika Dia menghendaki. Akan tetapi, kebanyakan manusia 
tidak mengetahui hal ini karena mereka tidak memikirkannya. Atau mereka 
mengetahui kebenaran janji itu, tetapi karena pengaruh hawa nafsu, mereka 
seakan-akan tidak mempercayainya. 

Maksud perkataan “kebanyakan manusia” dalam ayat ini ialah kaum 
musyrik dan orang-orang sesat lainnya yang tidak percaya kepada sunatullah. 
Jumlah mereka lebih banyak dari orang mengetahuinya. M ereka tidak mau 
percaya kepada ayat-ayat Al-Gur'an yang diturunkan kepada mereka dan 
tidak percaya kepada sifat-sifat kesempurnaan dan kekuasaan Allah. 

(7) Ayat ini merupakan penegasan sifat-sifat orang kafir di atas, yaitu 
mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum alam dan hubungan yang kuat 
antara satu hukum dengan hukum yang lain. Mereka hanya memandang 
persoalan hidup ini secara pragmatis, yakni menurut kegunaan dan manfaat 
yang lahir saja. Mereka mengetahui tentang hidup ini hanya pada yang 
tampak saja, seperti bercocok tanam, berdagang, bekerja, dan yang ber- 
hubungan dengan urusan dunia. Ilmu mereka itu pun tidak sampai kepada 
inti persoalan, sehingga mereka tertipu dengan ilmunya itu. 

Karena tidak menghayati dan mengetahui ilmu yang hakiki, maka orang 
yang musyrik, orang-orang sesat, dan pendusta itu lalai akan kehidupan 
akhirat dan kehidupan yang sebenarnya. Kelalaian mereka mempersiapkan 
diri untuk menghadapi hari akhirat menyebabkan mereka tidak dapat lagi 
menilai sesuatu dengan benar, baik terhadap keinginan mereka, maupun 
terhadap kejadian dan peristiwa yang mereka alami. 

Adanya perhatian terhadap hari perhitungan di akhirat dalam hati 
manusia, akan mengubah pandangan dan penilaiannya terhadap segala 
sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mereka yakin bahwa hidup di dunia ini 
merupakan sebuah perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang panjang. 
Akan tetapi, perjalanan yang pendek ini sangat menentukan kehidupan yang 
panjang nanti di akhirat. Apakah manusia mau merusak kehidupan yang 
panjang di akhirat dengan merusak kehidupan yang pendek di dunia ini? 

Sehubungan dengan hal itu, manusia yang percaya kepada adanya 
kehidupan akhirat dengan perhitungan yang tepat dan kritis, sukar mencari 
titik temu dengan orang yang hanya hidup untuk dunia ini saja. Antara satu 
dengan yang lain akan terdapat perbedaan dalam menilai suatu persoalan. 


Juz 21 30. AR-R, M 463 


Masing-masing mempunyai pertimbangan dan kacamata sendiri dalam 
melihat benda-benda alam, situasi dan peristiwa yang sedang dihadapi, 
persoalan mati dan hidup, masa lampau dan masa sekarang, alam manusia 
dan alam binatang, hal yang gaib dan yang nyata, lahir dan batin, dan 
sebagainya. 


Kesimpulan 

1. Allah mengabarkan, pada saat diturunkan ayat ini, bahwa bangsa 
Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang berdekatan 
dengan kota Mekah, yaitu di Syiria yang merupakan wilayah Romawi. 
Akan tetapi dalam waktu yang tidak lama, yaitu antara tiga sampai 
sembilan tahun mendatang, bangsa Romawi akan memperoleh 
kemenangan dari bangsa Persia. 

2. Kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia membuat orang-orang 
yang beriman bergembira, karena ada persamaan di antara mereka 
sebagai pemeluk agama samawi. 

3. Janji Allah pasti terlaksana, dan Allah tidak pernah menyalahi janji-N ya. 

4. Orang-orang musyrik melalaikan kehidupan akhirat, karena tidak 
beriman dan memperturutkan hawa nafsu. 


PENENTANG NABI MUHAMMAD SAW 
AKAN HANCUR SEPERTI KAUM YANG MENENTANG 
RASUL-RASUL DAHULU 


Y Pep Pai 511 1p 
: ap PI am, aa AL “ ” Ki SA fe 
7 

SIA 421 Ken ang. SN ane wa, 27 5 
aa Sa IR Ea ANN ASIA AA 
Ka 32 Par dar TANPA ri oa G Lgu ane aa Sah 
te Fade AT (NA KAS MANIS er 
Gaia na ban nyatara ENYA Par Pi MA Ona Pa Lara 
td 3Geo La An 14 . “6 Yk 4 
1 AGAN Na #5 Haa 6 Dira 
pa LENSA (di 

Terjemah 


(8) Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri 
mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 


464 30. AR-R, M Juz 21 


antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu 
yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar- 
benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. (9) Dan tidakkah mereka 
bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum 
mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka 
(sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya 
melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada 
mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka 
Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah 
yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. (10) Kemudian, azab yang 
lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu 
memperolok-olokkannya. 


Kosakata: A £srul-ar« 25V! 15)UI (ar-R um/30: 9) 

A £srul-ar« artinya mereka telah mengolah bumi. Akar katanya menurut 
ar-Ragib adalah (fa'-waw-ra') artinya tersebarnya sesuatu. M enurut al-F airuz 
Abdi, kata ini bisa juga diartikan melompat. Jika dikatakan £tra as-sahzb, 
yafuru, fauran, fauriman artinya mega itu tersebar. Dalam ayat “tuf£rul ar” 
(al-Bagarah/2: 71), artinya mengolah bumi atau membajak tanah. Dengan 
demikian maka aftru al-ar« berarti mereka telah menyebar ke penjuru bumi 
untuk mengolah, membajak, dan menanaminya dengan tanam tanaman. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa janji Allah pasti terlaksana. 
Hal ini dibuktikan dengan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia 
yang dijanjikan Allah, setelah sebelumnya mereka dikalahkan oleh seterunya 
itu. Diterangkan pula keingkaran orang-orang musyrik Mekah terhadap 
adanya hari akhirat. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan agar 
manusia memperhatikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-N ya, sebagai 
bukti adanya Allah dan hari kebangkitan serta kebenaran Nabi Muhammad 
sebagai rasul yang diutus-Nya. Tanda-tanda itu dapat dilihat pada kejadian 
langit dan bumi, kejadian diri sendiri, dan sebagainya. Kemudian mereka 
diperintahkan pula memperhatikan peninggalan umat dahulu yang lebih kuat 
dan lebih perkasa dari mereka serta telah memakmurkan dan mengolah tanah 
lebih banyak dari yang mereka kerjakan. Akan tetapi, semuanya hancur dan 
tidak ada satu pun di antara mereka yang sanggup mengelakkan diri dari 
malapetaka yang ditimpakan kepada mereka. 


Tafsir 
(8) Ayat ini ditujukan kepada orang musyrik Mekah, orang-orang kafir, 
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jika dilihat dari sikap 


JUZ 21 30. AR-R, M 465 


mereka terhadap seruan Nabi saw, kelihatan seakan-akan mereka tidak mau 
menggunakan akal pikiran untuk memikirkan segala sesuatu yang mereka 
lihat, sehingga mereka percaya kepada apa yang disampaikan rasul. 

Ayat ini menyuruh agar mereka memperhatikan diri mereka sendiri. 
Bagaimana mereka dijadikan dari tanah, kemudian menjadi setetes mani, 
kemudian menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. M ereka lalu 
melangsungkan perkawinan dan berkembang biak, seakan-akan Allah 
mengatakan kepada mereka, “Cobalah perhatikan dirimu yang paling dekat 
dengan kamu, sebelum melayangkan pandanganmu kepada yang lain.” A Ilah 
berfirman pada ayat yang lain: 


Lp 
LX LA Pata 
GK, 
Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? 
(51 (A9? triy#/51: 21) 


Jika manusia memperhatikan dirinya sendiri dengan baik dan sadar 
betapa rumitnya struktur tubuh, seperti susunan urat syaraf, pembuluh darah, 
paru-paru, hati, jiwa, dan sebagainya, kemudian dengan susunan yang rapi 
itu manusia dapat berjalan, berbicara, berpikir, dan sebagainya, tentulah 
mereka sampai kepada kesimpulan bahwa yang menciptakan manusia itu 
adalah Allah yang berhak disembah, Yang Mahakuasa, dan M ahatinggi 
Pengetahuan-N ya. 

Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi beserta 
segala isinya dengan penuh kebijaksanaan, serta mengandung maksud dan 
tujuan. Semuanya itu diciptakan atas dasar kebenaran, dengan hukum- 
hukum yang rapi dan tertentu, tidak bertentangan antara hukum yang satu 
dengan hukum yang lain. Alam semesta ini tidak dijadikan dengan sia-sia 
dan cuma-cuma, tanpa maksud dan tujuannya, namun hanya Allah Yang 
M engetahuinya. 

Alam semesta ini juga diciptakan sampai batas waktu yang ditentukan. 
Setelah waktu yang ditentukan itu akan ada alam akhirat, di sana akan 
disempurnakan keadilan Tuhan kepada makhluk-makhluk-N ya. 

Apa pun yang ada di alam ini, ada masa permulaan kejadiannya dan ada 
pula masa berakhirnya. Tiap-tiap sesuatu pasti ada awal waktunya dan pasti 
pula ada akhir waktunya. Permulaan dan akhir segala sesuatu ditentukan 
Allah, tidak seorang pun yang sanggup mengubahnya, walaupun sesaat, 
kecuali jika Allah menghendaki. 

Demikianlah sunatullah pada diri manusia dan alam semesta ini. Akan 
tetapi, kebanyakan manusia tidak mau merenungkannya, sehingga mereka 
tidak percaya kepada adanya hari akhirat itu. 

(9) Pada ayat ini, Allah memberi peringatan kepada orang-orang musyrik 
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka sebenarnya 


466 30. AR-R, M Juz 21 


selalu bepergian melakukan perdagangan dari Mekah ke Syiria dan Arab 
selatan dari negeri-negeri yang lain yang berada di sekitar Jazirah Arab. 
Dalam perjalanan tersebut, mereka melalui negeri-negeri yang dihancurkan 
oleh Allah, karena penduduknya mendustakan rasul-rasul yang telah diutus 
kepada mereka, seperti negeri kaum “Ad, Samud, M adyan, dan sebagainya. 

Umat-umat dahulu kala itu telah tinggi tingkat peradabannya, lebih 
perkasa dan kuat dari kaum musyrik Ouraisy. Umat-umat dahulu itu telah 
sanggup mengolah dan memakmurkan bumi, lebih baik dari yang mereka 
lakukan. Akan tetapi, umat-umat itu mengingkari dan mendustakan para 
rasul yang diutus Allah kepada mereka, sehingga mereka dihancurkan A Ilah 
dengan bermacam-macam malapetaka seperti sambaran petir, gempa yang 
dahsyat, angin kencang, dan sebagainya. Demikianlah sunah Allah yang 
berlaku bagi orang-orang yang mengingkari agama-N ya dan sunah itu akan 
berlaku pula bagi setiap orang yang mendustakan para rasul, termasuk 
orang-orang Ouraisy sendiri yang mengingkari kerasulan M uhammad saw. 
Sekalipun Allah telah menetapkan yang demikian, namun orang-orang 
musyrik tidak mengindahkan dan memikirkannya. 

Ayat ini merupakan peringatan kepada seluruh manusia di mana pun dan 
kapan pun mereka berada, agar mereka mengetahui dan menghayati hakikat 
hidup dan kehidupan, dan mengetahui tujuan Allah menciptakan manusia. 
M anusia diciptakan Allah dengan tujuan yang sama, sejak dahulu kala, saat 
ini, dan juga pada masa yang akan datang, yaitu sebagai khalifah Allah di 
bumi dan beribadah kepada-Nya. Barang siapa yang tujuan hidupnya tidak 
sesuai dengan yang digariskan Allah, berarti mereka telah menyimpang dari 
tujuan itu dan hidupnya tidak akan diridai Allah. Oleh karena itu, bagi 
mereka berlaku pula sunah Allah di atas. 

Akhir ayat ini menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak bermaksud 
menganiaya orang-orang kafir dengan menimpakan azab kepada mereka. 
Akan tetapi, mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri, dengan 
mendustakan rasul dan mendurhakai A Ilah. 

(10) Ayat ini menegaskan bahwa azab itu adalah akibat perbuatan kufur 
dan jahat. Akibat itu akan dialami oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan 
pun ia berada. Di dunia mereka mendapat kebinasaan dan di akhirat nanti 
mereka akan dibenamkan ke dalam neraka Jahanam. Semua itu sebagai 
akibat karena mereka mengingkari seruan para rasul, mendustakan ayat-ayat 
Allah, dan memperolok-olokkannya. 


Kesimpulan 

1. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran-Nya dapat dilihat 
pada kejadian diri manusia, kejadian langit dan bumi, dan apa yang ada 
di antara keduanya. 

2. Manusia hendaknya memperhatikan dan memikirkan peristiwa yang 
dialami oleh umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul yang di- 
utus kepada mereka agar mendapat pelajaran dari berbagai peristiwa itu. 


JUZ 21 30. AR-R, M 467 


3. Sunatullah pasti berlaku bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, 
yaitu berupa pahala, dan bagi setiap orang yang mendurhakai-Nya, 
berupa azab. 


NASIB ORANG YANG BERIMAN 
DAN ORANG YANG KAFIR PADA HARI KIAMAT 


GAN, 2g .. 

Kar Oa Hae ESA Dao Gasa Aa Pa sa 
. ank 13 Labs Hao Fr s0 
uan HA RA Sang 

22. 7 3 
Ssi PEUNIA nba AN MA AAS GEA 
case 


PA ANTA TNAN ob MATAN ANTA KAN 


an 

(11) Allah yang memulai penciptaan (makhluk), kemudian mengulangi- 
nya kembali: kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan.(12)Dan pada hari 
(ketika) terjadi Kiamat, orang-orang yang berdosa (kaum musyrik) terdiam 
berputus asa. (13)Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat (pertolongan) bagi 
mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari 
berhala-berhala mereka itu. (14)Dan pada hari (ketika) terjadi Kiamat, pada 
hari itu manusia terpecah-pecah (dalam kelompok). (15) Maka adapun 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di 
dalam taman (surga) bergembira. (16)Dan adapun orang-orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami serta (mendustakan) pertemuan hari 
akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab (neraka). 


Kosakata: Y ublisu al-M ujrimun DAA cela (ar-R um/30:12) 


Y ublisu merupakan fi'il muxzri' dari ablasa. Akar katanya dari (ba'-lam- 
sin) mempunyai beberapa arti yang berdekatan yaitu: kesedihan, kebingungan, 
putus asa, diam karena tertimpa kesedihan, diam karena tidak bisa melawan 
dalil lawan bicaranya. Dari akar kata ini muncul kata Ibl8s yaitu setan yang 
tidak tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. 
Dinamakan demikian karena keputusasaannya mendapatkan rahmat A Ilah. 
Al-M ujrimun merupakan bentuk plural (jamak) dari kata mujrim. Kata al- 
mujrim adalah isim f-il dari ajrama. Akar katanya (jim-ra'-mim) artinya 
melakukan (kasaba). Kata ini seringkali digunakan untuk melakukan sesuatu 
yang tidak baik. Ajrama berarti melakukan perbuatan dosa. Dalam Al-Our'an 


468 30. AR-R, M Juz 21 


ungkapan al-mujrimun ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan 
kekufuran. Dengan demikian, ungkapan “yublisul mujrimun” diartikan: pada 
hari Kiamat orang yang berdosa akan terdiam berputus asa. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah menyuruh kaum 
musyrikin untuk memperhatikan diri mereka, dan mempelajari rahasia yang 
terkandung dalam dirinya sendiri. Setelah itu ia disuruh memperhatikan 
kejadian langit dan bumi. Dalam perjalanan mereka juga diperintahkan 
untuk memperhatikan bekas-bekas kehancuran daerah hunian orang zalim 
dan pendusta agama karena azab Allah. Pada ayat-ayat berikut, Allah 
menyuruh agar memperhatikan kebenaran yang selalu dilupakan manusia 
yaitu kebenaran hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu merupakan suatu 
kebenaran yang diadakan-Nya. Diterangkan pula keadaan orang-orang yang 
beriman di surga dan keadaan orang-orang kafir di neraka. 


Tafsir 

(11) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluk sejak dari 
permulaan, kemudian mematikannya, dan lalu menghidupkannya kembali. 
Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah ke- 
benarannya. Ayat ini mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah 
ditangkap manusia, dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari 
kebangkitan nanti. Perumpamaannya ialah jika Allah dapat mewujudkan 
sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada, tentu mengulangi penciptaan 
itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagi-Nya daripada 
menciptakan makhluk itu pada pertama kalinya. Kehidupan di dunia ini dan 
hari kebangkitan adalah dua kejadian yang tidak dapat dipungkiri ke- 
benarannya, keduanya saling berhubungan. Akhirnya kepada Allah, Tuhan 
semesta alam, manusia akan kembali. Allah yang menciptakan kehidupan di 
dunia dan di akhirat, tujuannya untuk mendidik hamba-hamba-N ya bahwa 
Allah akan memberi ganjaran kepada mereka yang telah berbuat baik dengan 
ganjaran surga, dan yang berbuat jahat dengan ganjaran siksa. 

(12-13) Kedua ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang musyrik 
yang mengingkari hari kebangkitan. M ereka tidak mau menerima kebenaran 
tentang adanya hari kebangkitan seperti tersebut di atas. Dengan demikian, 
mereka disebut orang-orang berdosa. Walaupun merasa tenteram dengan 
kehidupan dunia, namun mereka pasti akan mendapatkan balasan di akhirat 
kelak. Di kala itu, mereka tidak akan mendapatkan alasan apa pun untuk 
membela nasib sehingga mereka terdiam dan putus asa. 

Orang berdosa itu tidak akan mendapat syafaat yang akan melindungi dan 
menyelamatkan mereka dari azab Allah. Segala sesuatu yang mereka 
sembah selain Allah telah menyesatkan mereka, sebelum mereka benar- 
benar yakin bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu akan 


JUZ 21 30. AR-R, M 469 


mendekatkan diri mereka kepada Allah, seperti diterangkan dalam firman- 
Nya: 


YG 4 » SA pBAN GUA NN 22 » PAT BA 
MAA Pa Ra Dae. Pa pay dil 33 3 da XS v3 


nd 


| 1G ' 5 PI ISA JARIK Ka na 


Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat men- 
datangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan 
mereka berkata, “Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan 
Allah.” Katakanlah, “A pakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu 
yang tidak diketahui-N ya apa yang di langit dan tidak (pula) yang di bumi?” 
Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. 
(Y ynus/10: 18) 


Orang-orang musyrik itu di akhirat mengingkari berhala-berhala yang 
mereka sembah di dunia, padahal dengan berhala-berhala itulah mereka 
mempersekutukan Tuhan semesta alam di dunia. 

(14) Apabila di dunia ini ada kesetiaan antara kaum musyrik dengan 
berhala-berhala mereka, kesetiaan pengikut dengan pemimpinnya, dan 
kesetiaan antara mereka sendiri untuk berkumpul dan berserikat guna 
menyembah serta mempertahankan berhala-berhala itu, maka di akhirat 
kelak segala macam hubungan akan terputus semuanya. Y ang disembah 
tidak akan memperhatikan kepada yang menyembah. Begitu pula yang 
menyembah tidak akan melihat kepada kawannya atau berhala yang 
disembah. Pada waktu itu, masing-masing pribadi mengurus dirinya sendiri, 


seperti firman A Ilah: 
»S 
AP erat » 
#.. dant0 Pera LB mELAN 


Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibuk- 
kannya. (“A basa/80: 37) 


Pada hari Kiamat kaum Muslimin dan orang-orang kafir terpisah. M ereka 
mempunyai urusan sendiri-sendiri seperti yang akan diterangkan pada ayat- 
ayat berikut ini. 

(15) Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan bersedih 
pada hari Kiamat. Perpisahan tidak akan merugikan mereka, sebab setiap 
orang muslim ditemani oleh amal saleh yang senantiasa menghibur dan 
menenteramkan jiwanya. Orang-orang mukmin pada waktu itu akan dijamu 
di tempat yang paling mulia, yaitu surga. Di sana mereka dihibur dengan 


470 30. AR-R, M Juz 21 


segala macam hiburan yang telah di sediakan Allah, seperti nyanyian merdu 
yang belum pernah didengar manusia. 

Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda' disebutkan bahwa 
Rasulullah pernah menerangkan tentang kesenangan di dalam surga. 
Kemudian seorang Badui bertanya, “Hai Rasulullah, apakah dalam surga itu 
ada nyanyian?” Rasulullah menjawab, “Betul hai Badui, sesungguhnya di 
surga itu ada sungai yang penuh dengan perawan. Mereka bernyanyi yang 
belum pernah didengar oleh para makhluk di dunia. Hal itu adalah sebaik- 
baik nikmat surga.” 

Zamakhsyari juga meriwayatkan bahwa di dalam surga itu ada pohon- 
pohon kayu tempat lonceng-lonceng yang terbuat dari perak bergelantungan. 
Apabila penduduk surga ingin mendengarkan nyanyiannya, maka Allah 
mengutus angin dari bawah singgasana, lalu angin itu melewati pohon itu 
dan menggerakkan lonceng-lonceng sehingga terdengar suara merdu. Kalau 
suara itu didengar oleh penduduk dunia, tentu mereka akan mati karena 
kegembiraan. 

(16) Golongan yang lain ialah golongan yang bersedih dan berduka cita. 
M ereka adalah orang-orang yang mengingkari A Ilah dan mendustakan bukti- 
bukti kebenaran ada-Nya. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, 
perhitungan, dan pembalasan. Oleh karena itu, mereka tidak mempersiapkan 
sesuatu untuk hari itu. Maka bagi mereka neraka Jahanam. 

Pada hari itu, mereka ingin lari dari azab neraka, tetapi sayang mereka tak 
dapat menghindar dan melarikan diri. Setiap mereka hendak keluar, mereka 
didorong dan digiring masuk ke dalamnya dengan kekuatan yang luar biasa 
yang tidak dapat mereka lawan. 


Kesimpulan 

1. Menghidupkan manusia kembali di hari Kiamat setelah mereka hidup 
dan mati di dunia, tidak sukar bagi Allah. 

2. Tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir di akhirat. 

3. Dalam kehidupan akhirat manusia terbagi dua, mukmin dan kafir. 

4. Orang-orang mukmin yang berada di surga dan diberi kesenangan yang 
tak pernah dirasakannya di dunia. 

5. Orang kafir berada di neraka. Mereka tak dapat menghindarkan diri dari 
azabnya. 


JUz 21 30. AR-R, M 471 


PERINTAH BERTASBIH KEPADA ALLAH SETIAP WAKTU 


? Ge Lia 2G 133 Din Mn AA la 235 
WAN PA pr IAIN DP aa Pop Pm 
Aman AIA MaAN 230, o00 203 Ia SAR 322 ang Pb 
Ba PN TMS PN PRO 
& An3o33 
Terjemah : 
(17) Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari 
(waktu subuh), (18) dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada 
malam hari dan pada waktu zuhur (tengah hari). (19) Dia mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan 
menghidupkan bumi setelah mati (kering). Dan seperti itulah kamu akan 
di keluarkan (dari kubur). 


Kosakata: SubXinall4h A1 Ox (ar-Rum/30: 17) 


SubY4nall4h artinya Maha Suci Allah. Allah yang Maha Esa dan Maha 
Kuasa kita yakini sebagai Zat yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan 
dan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya seperti melahirkan anak ataupun 
dilahirkan. Allah adalah M ukhalafatu lil ! aw4dif, yaitu tidak sama dengan 
makhluk-makhluk yang ada. 

Lafal subYi#nallih disebut lafal tasb:f berasal dari fi'il sabbaya, 
yusabbi fu, tasb'Yan yang artinya menyucikan. Akar katanya adalah sin-ba'- 
Ya' yang berarti berenang. Orang yang berenang akan menuju ke tengah dan 
menjauhi pinggiran. Dari sini lalu muncul kata tasb'h yang berarti 
menyucikan karena orang yang menyucikan Allah berarti menjauhkan A Ilah 
dari segala kekurangan. 

Pada setiap salat kita diperintahkan untuk banyak membaca tasbih yaitu 
subYina rabbiyal-'a$?m (Mahasuci Tuhanku yang M ahaagung) pada saat 
rukuk, dan membaca subfina rabbiyal-a'It (Mahasuci Tuhanku yang 
M ahatinggi) ketika sujud. Pada ayat 17 Surah ar-R um ini kita diperintahkan 
untuk bertasbih yaitu menyucikan A Ilah pada setiap saat, baik pada pagi hari 
maupun pada sore hari. Segala puji hanya bagi-Nya, baik di langit maupun 
di bumi, pada malam hari maupun pada waktu zuhur atau tengah hari. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan pemandangan di hari Kiamat di 
mana manusia waktu itu terbagi dua: mukmin dan kafir. Orang mukmin akan 
masuk surga dan orang kafir akan masuk neraka. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah memerintahkan orang-orang M ukmin untuk bertasbih dan bertahmid, 


472 30. AR-R, M Juz 21 


menyucikan-N ya setiap waktu sebagai tanda bersyukur kepada-Nya, karena 
segala kenikmatan yang mereka rasakan bersumber dari-N ya. 


Tafsir 

(17-18) Dalam kedua ayat ini, Allah memberi petunjuk kepada kaum 
mukmin tentang cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan 
memasukkan mereka ke dalam surga. Allah memerintahkan mereka untuk 
menyucikan-Nya dari segala sifat yang tidak layak bagi-Nya, memuji dan 
memuja-N ya serta menyebut nama-Nya dengan segala sifat-sifat yang baik 
dan terpuji. Seakan-akan Allah berkata, "Jika kamu telah mengetahui dengan 
pasti nasib kedua golongan itu, maka sucikanlah Aku di waktu malam dan 
siang, di waktu petang dan pagi dengan berbagai amalan yang diridai-N ya.” 

lbnu “Abbis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tasbih 
(menyucikan Tuhan) di sini ialah salat lima waktu yang diwajibkan kepada 
kaum Muslimin. Lalu orang bertanya, “Dari perkataan apakah dipahami salat 
yang lima waktu itu?” Ibnu “Abbts menjawab, “Dari perkataan “maka 
bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di malam hari”, maksudnya 
ialah salat Magrib dan Isya. Perkataan “dan di waktu kamu berada di waktu 
subuh”, maksudnya salat Subuh. Perkataan “dan di waktu kamu berada pada 
petang hari”, maksudnya ialah salat A sar, dan perkataan “dan di waktu kamu 
berada di waktu zuhur”, yaitu salat Zuhur. 

Ibnu “Abb4s, Ax--ahhak, Sa''d bin Jubair, dan Gat#dah berpendapat 
bahwa kedua ayat tersebut di atas hanya merupakan isyarat akan empat salat 
yaitu salat Magrib, Subuh, Asar, dan Zuhur. Sedangkan salat Isya (yang 
terakhir) tersebut pada ayat yang lain, yaitu firman A Ilah: 


NN AG S0 2 AN 


223311 GO At » . ae 23 aa »7 AN 2G eri 
ea KENA SI PENGIN GET ASN LAS 


Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam 
dan( laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh 
malaikat). (al-Isr#/17: 78) 


An-Nahhzis, seorang ahli tafsir, juga berpendapat bahwa ayat-ayat 
tersebut di atas berkenaan dengan salat lima waktu. Beliau mendukung 
pendapat “Ali bin Sulaiman yang berkata bahwa ayat itu ialah bertasbih 
kepada Allah dalam salat, sebab tasbih itu ada dalam salat-salat tersebut. 

Imam ar-Rzi berpendapat bahwa tasbih itu berarti “penyucian”. 
Pendapat ini lebih kuat dan lebih utama, sebab dalam penyucian itu termasuk 
salat. Penyucian yang disuruh ialah: 

1. Penyucian hati, yaitu itikad yang teguh. 

2. Penyucian lidah beserta hati, yaitu mengatakan yang baik-baik. 

3. Penyucian anggota tubuh beserta hati dan lidah, yaitu mengerjakan yang 
baik-baik (amal saleh). 


JUZ 21 30. AR-R, M 473 


Penyucian pertama di atas ialah pokok, sedang yang kedua adalah hasil 
yang pertama, dan ketiga adalah hasil dari yang kedua. Sebab seorang 
manusia yang mempunyai itikad baik yang timbul dari hatinya, tercermin 
dari tutur katanya yang baik. Apabila dia berkata maka kebenaran 
perkataannya itu akan jelas terlihat dalam tingkah laku dan segala 
perbuatannya. Lidah adalah penerjemah dari apa yang tebersit dalam hati. 
Sedangkan perbuatan anggota tubuh adalah perwujudan dari isi hati dan apa 
yang telah dikatakan lisan. Salat adalah perbuatan anggota tubuh yang paling 
baik, termasuk di dalamnya menyebut Tuhan dengan lisan, dan niat dengan 
hati, dan itulah pembersihan yang sebetulnya. Apabila Allah berkata agar 
Dia disucikan, maka kaum Muslimin wajib untuk melaksanakan segala yang 
dianggap pantas untuk menyucikan-N ya. 

Perintah menyucikan Allah merupakan perintah melaksanakan salat. 
Pendapat ini sesuai dengan tafsir ayat 15 di atas. Sebab Allah menerangkan 
bahwa kedudukan yang tinggi dan pahala yang paling sempurna akan 
diperoleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. 

Allah berfirman: 

»L0 0 LK Sa “a ) 4 L DIN » Aitat 
LIS BB MAN LEAN GET 
M aka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ma-ka 
mereka di dalam taman (surga) bergembira. (ar-R um/30: 15) 


Dalam ayat ini, Allah menyatakan apabila telah diketahui bahwa surga itu 
suatu tempat bagi orang-orang yang beramal saleh, maka sucikanlah Allah 
dengan iman yang baik dalam hati, esakanlah Dia dengan lisan, dan beramal 
salehlah dengan mempergunakan anggota tubuh. Semuanya itu merupakan 
penyucian dan pemujian. Bertasbihlah kepada Allah agar kegembiraan di 
surga dan kesenangan yang dicita-citakan itu dapat dicapai. 

Ayat ini juga menjelaskan bahwa bukan hanya manusia satu-satunya 
makhluk yang bertasbih kepada Allah, tetapi semua makhluk yang ada di 
langit dan di bumi juga bertasbih dengan memuji-N ya. Hal ini jelas kelihatan 
dari ayat berikut ini: 


AA PANAI IPAR TER RNANGI IAAKA TAN 
LAS S3 A6 AN PA Opo PN em Saras 
8 4. - 
"4 ? »—. 


SA Si AS 
Bias Lao AI Pen 


Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada 
Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-N ya, 
tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, 
M aha Pengampun. (al-1sr#/17: 44) 


474 30. AR-R, M Juz 21 


Allah menjelaskan bahwa tasbih mereka kepada-Nya adalah untuk ke- 
manfaatan mereka sendiri, bukan untuk Allah. Oleh karena itu, mereka wajib 
memuji Allah dengan cara bertasbih kepada-Nya. Hal ini telah difirmankan 
Allah seperti tersebut dalam ayat berikut ini: 


ADI KAN KENYAL ARA 
Ban 


Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 
“Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya 
Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu 
kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.” (al-! ujar4t/49: 17) 


Para ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa maksud dari pujian-pujian 
bagi Allah itu adalah satu cara untuk mengagungkan Allah dan mendorong 
manusia untuk beribadah kepada-Nya, karena nikmat-Nya sangat banyak 
yang diberikan kepada manusia. 

Dalam dua ayat ini diutamakan menyebut waktu-waktu yang layak untuk 
bertasbih karena tanda-tanda kekuasaan, keagungan, dan rahmat Allah 
tampak pada waktu-waktu tersebut. Penyebutan malam didahulukan dari 
pagi karena menurut kalender Gamariah, malam dan kegelapan itu lebih 
dahulu dari pagi hari. Permulaan tanggal itu dimulai setelah terbenam 
matahari. Demikian pula halnya berkenaan dengan petang dan zuhur, yakni 
petang lebih dahulu terjadinya dari zuhur menurut kalender Gamariah itu. 

A da beberapa hadis yang mengatakan tentang kelebihan yang terkandung 
dalam kedua ayat tersebut. Pertama ialah: 


Boer ATo1e -0 0 aan Ben aa BA TA ah Pia ea ta Ya Anna ANA 
SS Tg SPA Ly OAT joe AI Ob Saaly maa CS Ik AN 

(Hi 0 San 0 RP only AR alga) Oei GI a63 SIN Agam 
Rasulullah saw telah bersabda, “Inginkah kamu aku beritakan kepadamu: 
“Kenapa Allah menamakan Ibrahim a.s. sebagai khal! (teman)-Nya yang 
setia? lalah karena ia membaca di waktu pagi dan petang, bertasbihlah 
kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari di waktu subuh. Dan 
bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada 


pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.” (Riwayat 
A Ymad dan Ibnu Jar?r dari M u' tObin Anas) 


Seterusnya Nabi bersabda: 


JUz 21 30. AR-R, M 475 


an. es 01 LA 0 d0 Lok oo. 0 YP AT 0 A00 “YUL Oo 
DASI JB JO pama ag U yana Ca AI Old Hama ye JIE YA 
ad alay) anal Haa KAALA DS th ion JB SA ada d HULU B3 Opa 

(ee as ala dala 


Siapa yang mengucapkan di waktu pagi subYnallth hingga firman Tuhan 
wa ka@iika tukhrajun maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang 
tidak dapat dikerjakannya pada siang hari itu. Dan siapa yang mengatakan di 
waktu petang, maka ia akan mendapatkan pahala dari yang tidak dapat 
dikerjakan di waktu malamnya. (Riwayat Abu D#wud dan a-' abr4n? dari 
Ibnu “Abbzs) 


Dari kedua hadis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan betapa 
pentingnya ayat-ayat 17-18 di atas untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum 
M uslimin. 

(19) Ayat itu mengungkapkan sebagian kekuasaan Allah, yang menyeru 
hamba-hamba-N ya agar bertasbih dan beribadah kepada-Nya. Orang yang 
bertasbih kepada Allah tanpa mengetahui hak-hak, kekuasaan, dan kebesaran 
Allah dalam beribadah, maka tasbih dan ibadahnya itu tidak akan ada 
manfaatnya. Dia tidak akan menjumpai Allah dengan tasbih dan ibadah yang 
seperti itu, padahal yang diharapkan adalah perjumpaan yang akan me- 
lapangkan dada, membukakan hati, dan menjernihkan jiwa. Oleh karena itu, 
ibadah yang diperintahkan ialah ibadah yang benar-benar dapat membekas 
dalam jiwa manusia. 

Sehubungan dengan itu, ayat ini menyuruh kita memperhatikan keadaan 
alam ini, karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran 
Allah. Dapat diperhatikan bahwa kehidupan ini berasal dari benda mati, dan 
benda mati itu berasal dari kehidupan. Hal ini dapat dilihat pada telur dan 
ayam. Telur adalah benda mati, tapi ia dapat mengeluarkan ayam yang hidup. 
Begitu pula ayam adalah benda hidup, tetapi dia dapat mengeluarkan telur 
yang merupakan benda mati. 

M ujthid, seorang ahli tafsir, mengartikan ayat ini sebagai perumpamaan 
antara mukmin dan kafir. Menurutnya, “keluarnya yang hidup dari yang 
mati” dan “yang mati dari yang hidup” berarti mukmin dan kafir. Anak 
orang mukmin ada yang menjadi kafir, sebaliknya anak orang kafir ada yang 
menjadi mukmin. Ada pula yang menafsirkan bahwa kehidupan ini diakhiri 
dengan kematian dan kematian itu disudahi dengan kehidupan kembali di 
akhirat. 

Karena kedua hal itu, yakni mati dan hidup suatu keadaan yang rutin di 
dalam kehidupan di dunia ini, maka tidaklah mustahil bagi Allah untuk 
membangkitkan manusia dari kuburnya di hari Kiamat kelak. Hal ini harus 
diperhatikan oleh manusia. Sebagai contoh lain yang lebih dekat bagi 


476 30. AR-R, M JUz 21 


manusia ialah keadaan tanah yang sudah tandus dan gersang. Tanah ini akan 
kembali subur dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman, andaikata Allah 
menurunkan hujan dari langit. 

Setelah memperhatikan contoh-contoh di atas, maka pertanyaan yang 
ditujukan kepada orang-orang kafir adalah apakah kekuasaan Allah yang 
tidak terbatas itu tidak cukup untuk menghidupkan manusia kembali dari 
dalam kematiannya, di mana tulang-belulangnya telah hancur berserakan, 
dan dagingnya telah bersatu dengan tanah? Tentu saja sanggup. Oleh karena 
itu, bila sangkakala ditiup malaikat, manusia akan bangkit dan semuanya 
menuju ke Padang M ahsyar menghadap T uhan. 

Allah berfirman: 


A ae asu 23 Nana PUN ae AT NP 
GEA INA Oa PAS ATA 
Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh (berangsur-angsur), 


kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya (tanah) dan menge- 
luarkan kamu (pada hari Kiamat) dengan pasti. (an-NyX/71: 17-18) 


Mengapa manusia mengingkari hari kebangkitan? Mengapa mereka 
memperdebatkannya? Sebetulnya kekuasaan Allah tak perlu dan tak dapat 
diingkari. Siapa yang berakal tidak akan dapat mengingkari kekuasaan itu. 
Akan tetapi, dia lari dari tanggung jawab untuk menghadapi perhitungan di 
hari Kiamat. Dia ingin melepaskan jiwanya dari perasaan keimanan dengan 
hatinya, sesuai dengan nasibnya di dunia ini. Dia tidak mempersiapkan 
sesuatu pun untuk akhirat. Demikianlah manusia ditipu oleh jiwa dan hawa 
nafsunya. Dia melalaikan panggilan yang sebenarnya, dan mengikuti apa 
yang sesuai dengan nafsunya. 


Kesimpulan 

1. Manusia diperintahkan Allah bertasbih kepada-Nya pada waktu yang 
telah ditentukan, yaitu salat wajib lima kali sehari semalam. 

2. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. 
Oleh karena itu, manusia yang berakal lebih pantas untuk bertasbih 
kepada Allah daripada semua makhluk. 

3. Allah menyuruh manusia bertasbih adalah untuk kebaikan mereka 
sendiri, bukan untuk A Ilah. 

4. Keluarnya benda hidup dari benda mati dan sebaliknya adalah suatu 
tanda kebesaran Allah. Ini adalah isyarat bahwa membangkitkan 
manusia dari kematian di hari Kiamat tidak mustahil bagi Allah. 


Juz 21 30. AR-R, M 477 


TANDA-TANDA KEBESARAN ALLAH 


Lnnitna NO € Gan aa Ha 2 her 8 An Uaitonta NI 5 
” (RA CAK 14 .. (NU KAKAK ad AA “0 . 
DEA A3 OLI FS PN Na SATA SA dea 0 


2 7 
Da At AAL POLA MAT NP RTA 
Ke AANG ATA Gan ar ma 


4 N 
8, Pi “7 Pr 


P4 . 
foda02 ah 334 MERE ONE AAA DA, 
P 


z 
NA CON AL OLA NT 
PNY PN An se SESI AS 
PI MA ME APD MTA, BN Wa 26 AO 332 
AA YAN AA SEN OM 

(AH ANA A LUMUT 


c gn P3 pt 72 PR 20 31724 3 3g 
SAAT PN penyana  Ie AAN NE TI 


Terjemah 

(20) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-N ya ialah Dia menciptakan 
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang 
berkembang biak. (21) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (22) 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan 
bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui. (23) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-N ya ialah tidurmu 
pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari 
karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang mendengarkan. (24) Dan di antara tanda-tanda 
(kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu — untuk 
(menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air (hujan) 
dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering). 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 


N 
LN 


478 30. AR-R, M Juz 21 


kaum yang mengerti. (25) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-N ya 
ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila 
Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar 
(dari kubur). (26) Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. (27) Dan Dialah yang memulai 
penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah bagi- 
Nya. Dia memiliki sifat yang M ahatinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah 
Y ang M ahaperkasa, M ahabijaksana. 


Kosakata: Mawaddah Wa Raxmah 4273 3353 (ar-Rum/30: 21) 


M awaddah wa raYmah artinya cinta dan kasih sayang. M awaddah berasal 
dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan artinya cinta, kasih, dan 
suka. Sedangkan rafmah dari fi'il rafima-yaryamu-raYmatan wa 
marfamatan artinya sayang, menaruh kasihan. Memang kedua kata ini 
mengandung kemiripan arti atau hampir sama maknanya. Pada ayat 21 Surah 
ar-Rum ini dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan 
tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan 
perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara 
keduanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram dan saling mencintai 
dalam rumah tangga yang tenang dan damai. Pada waktu mudanya mereka 
senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah 
tua nanti mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. 
Demikian hubungan suami istri dalam rumah tangga yang sakinah atau 
tenteram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang 
hidup mereka. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kaum Muslimin me- 
nyucikan-N ya dari segala kejelekan dan kekurangan yang tidak pantas bagi 
keagungan dan kesempurnaan-N ya. Allah juga menyebutkan bahwa segala 
makhluk, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya memuji-N ya, 
dan menerangkan kesanggupan-N ya menghidupkan yang mati. Pada ayat- 
ayat berikut ini diterangkan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, di 
antaranya penciptaan manusia dari tanah kemudian berkembang biak, 
penciptaan langit dan bumi, perbedaan warna kulit dan bahasa manusia, 
kebutuhan untuk tidur pada malam hari dan berusaha pada siang hari. Semua 
tanda kekuasaan Allah ini mengantar kita untuk meyakini bahwa Allah 
mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. 


Tafsir 
(20) Ayat ini menerangkan adanya tanda-tanda kebesaran Allah pada diri 
manusia sendiri. M anusia diciptakan dari tanah, sedangkan tanah itu benda 


JUZ 21 30. AR-R, M 479 


mati tidak bergerak. Sehubungan dengan kejadian manusia dari tanah itu, 
Rasulullah saw bersabda seperti berikut: 


Hn PEN JB AE G3 Gi slah YEN mai Uya Lead Ka Ga GT Gl AN Ol 
Brea BRA 2 asa ma an 0 Sonta » - na PTN pak Ki na aa 
on” ON Se dlg Kay LAN SUS otg Dal PAI JAN! ea 

(SAVI smga Il aa ola el alay) M5 


Sesungguhnya Allah telah menjadikan Adam dari segumpal tanah yang 
diambil-Nya dari segala macam tanah. Kemudian datanglah anak-anak 
A dam menurut tanah asal mereka. M ereka ada yang putih, merah, hitam, dan 
sebagainya: ada pula yang jelek, baik, sederhana, bersedih, dan sebagainya. 
(Riwayat Abu D-#wud dan at-TirmiG dari Abu M usa al-A sy' ar?) 


Al-Gur'an banyak menerangkan tentang asal kejadian manusia. Dalam 
Surah al-M u'minun umpamanya Allah berfirman: 


GebaJ IANGE A, 
Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari 
tanah. (al-M u'minyn/23: 12) 


Dalam Surah al-Mu'minun di atas diterangkan kejadian manusia itu 
berasal dari sari pati tanah. Ini adalah suatu kejadian yang tidak langsung 
dari manusia. Akan tetapi, dalam ayat 20 ini disebutkan asal kejadian itu 
langsung dari tanah dan segera diikuti dengan gambaran manusia yang 
bergerak dan bertebaran. Hal ini untuk dibandingkan antara proses dan arti 
tanah yang mati dan tak bergerak dengan manusia yang hidup dan bergerak, 
sesuai dengan firman Allah dalam ayat sebelumnya, “Dia mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.” 

Hal itu adalah kejadian yang luar biasa dan menjadi tanda kekuasaan 
Allah. Hal itu juga mengisyaratkan adanya hubungan yang kuat antara 
manusia dan bumi sebagai tempat hidup mereka, dan tempat bertemu dengan 
asal kejadian itu. Manusia dan bumi dalam jagat raya ini tunduk pada 
hukum-hukum A Ilah yang berlaku padanya. 

Proses perpindahan dari bentuk tanah yang tidak bergerak dan tidak 
berarti kepada bentuk manusia yang bergerak dan mulia ialah suatu per- 
pindahan yang mengandung unsur kebangkitan pada ciptaan Allah. Hal ini 
menggerakkan perasaan untuk mengucapkan syukur dan tasbih kepada-Nya, 
dan menggerakkan hati untuk mengagungkan Pencipta Y ang M ahamulia itu. 

Al-Gur'an menetapkan kenyataan itu agar manusia memperhatikan 
ciptaan Allah, dan memikirkan proses perpindahan dari tanah menjadi 
manusia. Dalam kejadian manusia, Al-Our'an tidak memerinci proses per- 


480 30. AR-R, M Juz 21 


tumbuhan dan perkembangan manusia dari tanah sampai menjadi manusia, 
karena Al-Gur'an adalah kitab hidayah bukan sepenuhnya berisi ilmu 
pengetahuan sehingga hanya memuat isyarat-isyaratnya saja. Adapun ahli 
ilmu pengetahuan telah mencoba menetapkan berbagai teori bagi 
pertumbuhan manusia, untuk menghubungkan mata rantai proses kejadian 
tersebut. 

Teori-teori ilmiah mungkin benar dan mungkin pula salah. Apa yang 
benar sekarang mungkin dibatalkan di masa yang akan datang, sesuai dengan 
kemajuan teknologi modern untuk menyelidiki suatu masalah. Perlu untuk 
dipahami bahwa ilmu pengetahuan dan Al-Gur'an sama-sama berasal dari 
Allah, sehingga tidak akan terjadi kontradiksi. Jika pada suatu saat teori ilmu 
pengetahuan salah, maka kesalahan itu pada manusia. Sementara pernyataan 
A I-Our'an tetap benar. Ada persimpangan jalan antara pandangan Al-Our'an 
terhadap manusia dengan pandangan teori-teori ilmiah tersebut. Al-Gur'an 
memuliakan manusia dan menetapkan bahwa padanya ada hembusan roh 
ciptaan Allah. Tuhan menciptakannya dari tanah menjadi manusia, dan 
memberikan kepada mereka keistimewaan-keistimewaan yang membedakan 
mereka dengan binatang. Pandangan seperti ini sama sekali tidak ditemukan 
dalam teori-teori ilmiah, yang berdasarkan materi semata, dan tidak ada 
hubungannya dengan A Ilah sama sekali. 

Bagaimana Allah menekankan mengenai pentingnya peran tanah dalam 
penciptaan makhluk dan juga manusia, tidak hanya dinyatakan pada ayat di 
atas, namun juga pada Surah al-! ijr/15: 26, 28, 33 dan beberapa ayat lainnya, 
di antaranya: 


Lian Pata Bon JAS ae Pa 2 3g 11 2» 
AN: /1z A3 AS TN IE Cala3 Burboa GANGA 


Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan-N ya ajal 
dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan di sisi-N ya, kemudian kamu masih 
terus menerus ragu-ragu. (al-A n' tm/6: 2) 


.— 


OP AN ORA ATA KA 
Op BK Mg 


Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia 
menciptakan jin dari nyala api yang murni. Maka nikmat Tuhan kamu 
berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? (ar-R aYm3n/55: 14) 


Menurut ilmu pengetahuan, dua komponen penting yang harus ada 
dalam permulaan terjadinya kehidupan adalah material genetika dan 
membran sel. Kedua material ini saling bekerjasama mendukung kehidupan. 
Di dalam keduanya, materi tanah liat dominan. 


JUz 21 30. AR-R, M 481 


Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penelitian terhadap tanah lempung 
yang disebut dengan “montmorilenite clay”. Penelitian menemukan bahwa 
lempung jenis ini dapat merangsang dengan cepat pembentukan kantung 
membran yang berisi cairan (membranous fluid-filled sac). Penelitian juga 
membuktikan bahwa cairan yang ada di dalam kantung membran juga 
mengandung material tanah liat. Kantung ini ternyata dapat tumbuh dengan 
cara pembelahan sederhana. Cara pembelahan ini merupakan gambaran dari 
apa yang terjadi pada sel yang primitif. Dari paparan ini dapat kita katakan 
bahwa informasi Al-Our'an tentang asal kejadian manusia dari tanah adalah 
benar dan dibuktikan oleh penelitian ilmiah. 

(21) Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah 
yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah 
perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan 
tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbul- 
kan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan 
yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki 
dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. M ereka melangkah maju 
dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan 
antara laki-laki dengan perempuan tercapai. 

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki 
dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya 
perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki- 
laki yang menarik hatinya. M asing-masing merasa tenteram hatinya dengan 
adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga 
dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang 
berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka 
menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan 
hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara 
menyeluruh akan tercapai. 


P4 Peka LA AR 2 “2 Ja 2 vb LA » Kd 3 
HE Di Ka IAI mba SS SIN 3A 
KESAN IK Maen Bas aa 


- 


GW 
Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya 
Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka 
setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan 
teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa 
berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya 
berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan 
selalu bersyukur.” (al-A “r4#f/7: 189) 


482 30. AR-R, M Juz 21 


Khusus mengenai kata-kata mawaddah (rasa kasih) dan ra#mah (sayang), 
M uj-#hid dan “Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti 
dari kata “nikah” (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti “anak”. 
Jadi menurut Mujihid dan “Ikrimah, maksud ungkapan ayat “bahwa Dia 
menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya 
perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 
persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. 
Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, 
sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula. 

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah bagi anak muda, dan raymah 
bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa 
kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. 
Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk kaum Lut yang 
melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan 
istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melimpahkan rasa 
kasih sayang dan melakukan persenggamaan. A Ilah berfirman: 


4 AN Lace Pan aa 

Sen SEN 
Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri- 
istri kamu? (asy-Syu' art/26: 166) 


Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa 
“tempat tertentu” itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki. 
Dalam hadis diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan 
suaminya, kapan saja ia menghendaki, namun harus melihat kondisi masing- 
masing, baik dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian, akan 
terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Nabi saw bersabda: 


SA SN le S3 Gta JA SE J3 GA sa 3 
Mena Al ae en an lah an aga ee Ea 

(bea Gd 08 el ay) Lai GS SO Wi Lp3) 
Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seseorang lelaki 
pun yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia (istri) enggan, kecuali 
yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya rida 
kepadanya. Dalam lafal yang lain, hadis ini berbunyi, “Apabila istri tidur 


meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatinya 
hingga ia berada di pagi hari. (Riwayat M uslim dari Abu Hurairah) 


JUZ 21 30. AR-R, M 483 


Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan- 
ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman 
jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, 
mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, 
meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan 
yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling 
baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu 
tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang. 

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbul- 
kannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu 
merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang 
yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia 
yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi 
mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta 
dan kasih sayang dalam jiwa mereka. 

Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan 
pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan 
korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik 
secara psikologis maupun secara fisik. Maksud “jenis kamu sendiri” di sini 
adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai 
kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang 
serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah 
dan raymah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup 
harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai 
kemiripan yang serupa dengannya. 

(22) Ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah 
yang lain, yaitu penciptaan langit dan bumi sebagai peristiwa yang luar biasa 
besarnya, sangat teliti, dan cermat. Orang yang mengetahui rahasia kejadian 
itu sangat sedikit sekali jumlahnya. Hanya sedikit sekali yang mengetahui 
bahwa di langit ada galaksi-galaksi” yang tidak terbilang jumlahnya. Tiap- 
tiap galaksi itu mempunyai bintang, planet, satelit, dan benda angkasa 
lainnya yang berjuta-juta jumlahnya. Bumi yang didiami manusia ini tidak 
ubahnya seperti atom yang sangat kecil yang hampir saja tidak mempunyai 
berat dan bayangan, jika dibandingkan dengan semua galaksi tersebut. 

Sesungguhnya galaksi-galaksi itu banyak jumlahnya di angkasa luas, dan 
masing-masing galaksi itu merupakan sistem peredaran yang paling teratur, 
mereka tidak pernah berantakan akibat bertubrukan antara yang satu dengan 
yang lain, atau antara planet-planet yang ada pada masing-masing galaksi itu. 
Semuanya itu berjalan menurut aturan yang telah ditentukan. 





" Galaksi adalah gugusan bintang yang bermiliar-miliar banyaknya, sehingga suatu 
gugusan itu kelihatan sebagai cahaya atau kabut putih di langit. Dalam bahasa Arab 
disebut al-majarrah, 


484 30. AR-R, M Juz 21 


Itu adalah dari segi jumlah dan sistemnya. Adapun rahasia-rahasia benda- 
benda alam besar itu, sifat-sifatnya, apa yang tersembunyi dan yang tampak 
padanya, hukum-hukum alam yang menjaga, mengatur, dan menjalankannya, 
hal itu amat banyak macam dan ragamnya dibanding dengan apa yang telah 
diketahui manusia. Apa yang telah diketahui manusia itu hanya sebagian 
kecil saja, walaupun para ahli telah menyelidiki keadaan alam semesta 
bertahun-tahun lamanya. Mereka mengetahui bahwa semua itu telah 
berlangsung berjuta-juta tahun lamanya sesuai dengan hukum alam dan 
berjalan dengan amat teratur. 

Setelah menyebutkan kebesaran Allah melalui penciptaan langit dan 
bumi, ayat di atas menyatakan adanya keanekaragaman bahasa dan warna 
kulit. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia secara hag menjadikan manusia 
terdiri atas banyak ras yang kedudukannya sama di mata-Nya. 

Berbicara mengenai ras, Allah menjelaskannya melalui lidah atau lisan. 
Dalam hal ini, kata lidah mempunyai dua arti. Pertama, lidah yang secara 
fisik berada pada rongga mulut dan sangat berperan dalam mengeluarkan 
bunyi. Bunyi inilah yang menjadi dasar munculnya bahasa untuk keperluan 
berkomunikasi. K edua, lidah adalah bahasa itu sendiri. 

Menurut para saintis, lidah adalah organ yang terletak pada rongga 
mulut. Organ ini merupakan struktur berotot yang terdiri atas tujuh belas otot 
yang memiliki beberapa fungsi. Lidah di antaranya berfungsi untuk turut 
membantu mengatur bunyi untuk berkomunikasi atau berbicara. Fungsi 
lainnya adalah untuk membantu menelan makanan dan alat pengecap. 
Diperkirakan terdapat sekitar 10.000 titik pengecap di lidah. Titik-titik ini 
sangat aktif untuk selalu memperbaharui diri. Lidah dapat merasakan 
berbagai rasa. Lidah, dalam bidang agama, hampir selalu dikaitkan dengan 
hati, dan digunakan untuk mengukur baik-buruknya perilaku seseorang. 

Berbicara adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks. Ia dimulai 
dengan perasaan yang mendorong untuk mengucapkan satu maksud. Selan- 
jutnya bergeraklah bibir, lidah, rahang, serta alat bantu ucap lainnya, yang 
setelah mengalami proses yang rumit, bunyi yang dikeluarkannya dipahami 
oleh mitra bicaranya. Pada tahap selanjutnya, akan tercipta suatu bahasa. 
Bahasa diduga sudah digunakan manusia sekitar 45.000 tahun sebelum 
M asehi. Jumlah bahasa di dunia dipercaya berkisar di sekitar angka 6.000. 

Rahasia kejadian langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit, 
serta sifat-sifat kejiwaan manusia itu tidak akan diketahui, kecuali oleh 
orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ayat ini 
ditutup dengan “sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi orang-orang yang mengetahui (berilmu pengetahuan).” 

(23) Ayat ini masih membicarakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran 
Allah, alam semesta dan hubungannya dengan keadaan manusia, pergantian 
siang dan malam, serta tidur manusia di malam hari dan bangunnya mencari 
rezeki di siang hari. Manusia tidur di malam hari agar badannya mendapat- 
kan ketenangan dan istirahat, untuk memulihkan tenaga-tenaga yang diguna- 


JUZ 21 30. AR-R, M 485 


kan waktu bangunnya. Tidur dan bangun itu silih berganti dalam kehidupan 
manusia, seperti silih bergantinya siang dan malam di alam semesta ini. 
Dengan keadaan yang silih berganti itu, manusia akan mengetahui nikmat 
Allah serta kebaikan-Nya. Di waktu tidur manusia mengistirahatkan 
tubuhnya. Dia akan mendapatkan pergerakan anggota tubuhnya dengan 
leluasa di waktu bangun. 

Dalam ayat ini, tidur didahulukan daripada bangun, padahal kelihatannya 
bangun itu lebih penting daripada tidur karena ketika bangun orang bekerja, 
berusaha, dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hidup, sebagai- 
mana terkandung dalam firman-Nya, “dan usahamu mencari sebagian dari 
karunia-Nya. Pada umumnya manusia itu sedikit sekali yang memperhatikan 
kenikmatan tidur. Kebanyakan mereka memandang tidur itu sebagai suatu 
hal yang tidak penting. Ini adalah pengertian yang salah dalam memahami 
nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia. 

Tidur merupakan pengasingan manusia dari kesibukan-kesibukan hidup, 
dan terputusnya hubungan antara jiwa dengan zatnya sendiri, seakan-akan 
identitasnya hilang waktu itu. Ketika tidur atau dalam keadaan antara bangun 
dan tidur, manusia pergi ke mana saja yang ia sukai dengan akal dan rohnya. 
la bisa melanglang buana ke balik alam materi yang tidak mempunyai 
belenggu dan halangan. Di sana dia dapat merealisir apa yang tidak dapat 
direalisasikannya di dalam dunia serba benda ini. Dalam alam mimpi itu dia 
akan mendapat kepuasan. 

Berapa banyak orang yang miskin, tapi dalam mimpinya ia dapat 
memakan apa yang diinginkannya. Berapa banyak orang yang teraniaya, tapi 
dalam mimpinya ia dapat mengobati jiwanya dari keganasan dan kezaliman. 
Berapa banyaknya orang yang berjauhan tempat tinggal, tetapi dalam mimpi 
mereka dapat berjumpa dengan sepuas hatinya. Banyak lagi contoh lainnya 
yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. 

M enurut ahli ilmu jiwa, mimpi yang dialami pada waktu tidur merupakan 
penetralisir, yakni pemurni dan penawar bagi jiwa. Bagi orang-orang yang 
sedang lapar umpamanya, mereka dapat mewujudkan apa yang diinginkan 
atau dikhayalkannya di waktu bangun. Demikian pula halnya dengan orang- 
orang yang teraniaya, haus, dan sebagainya. Dengan situasi itu jiwa akan 
lega dan tenteram. Kalau tidak demikian, tentu akan terjadi ketegangan- 
ketegangan jiwa yang sangat berbahaya. Jadi dalam dunia tidur, manusia 
akan mendapat kepuasan akal, rohani, dan jiwanya. Hal mana tidak dapat 
diperolehnya di waktu bangun atau jaga. 

Apabila tubuh manusia memerlukan makan dan minum, maka roh, jiwa, 
dan akal pun memerlukan makan dan minum. K edua hal itu dilakukannya di 
waktu tidur. Tidur itu tidak lain merupakan belenggu bagi tubuh, tetapi 
kebebasan bagi jiwa. Dengan demikian, segi kejiwaan mendapatkan 
kebahagiaannya di waktu tidur, serta bebas dari kebendaan, tekanan, dan 
kezaliman. Kalau tidak demikian, roh itu akan selalu terbelenggu dalam 
tubuh dan cahayanya akan pudar. 


486 30. AR-R, M Juz 21 


Orang-orang yang menganggap tidur sebagai suatu hal yang remeh, 
kemestian yang berat dan diharuskan bagi tubuh manusia, serta suatu obat 
yang mencekam kepribadiannya, seperti pada masa kanak-kanak dan masa 
tua, maka anggapan demikian itu disebabkan karena mereka tidak 
mengetahui kecuali apa yang dapat diraba oleh tangan, atau dilihat oleh mata 
sendiri. Adapun yang di balik itu, mereka tidak mengetahui atau 
mempercayainya, atau karena mereka materialistis, yang hanya melihat 
kepada materi saja. Mereka bergaul dengan manusia hanyalah atas dasar 
materi. 

Apabila tidur dianggap sebagai nikmat yang nyata, maka sesungguhnya 
Allah telah menyediakan malam sebagai waktu yang tepat untuknya. Tidur 
adalah nikmat yang jelas, seperti dalam firman A Ilah: 


SANA LAN NB Il Prese ar Ata tata 3283 TARAG 
Kanan Uu Gaga 


Katakanlah (Muhammad), “Bagaimana pendapatmu, jika Allah menjadikan 

untukmu siang itu terus-menerus sampai hari Kiamat. Siapakah tuhan selain 

Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? 
Apakah kamu tidak memperhatikan?" (al-Gaj aj/28: 72) 


1 


TS 


M alam itu tidak ubahnya sebagai layar yang menutupi makhluk-makhluk 
hidup termasuk manusia. Lalu dia mengantarkan mereka kepada ketenangan, 
kemudian tidur. 

Sesungguhnya malam merupakan sesuatu yang tidak terelakkan 
datangnya, sebagaimana juga siang. M alam adalah waktu untuk istirahat dan 
siang adalah waktu untuk bekerja. Adapun bagi mereka yang bekerja pada 
malam hari, baginya tetap dituntut untuk memelihara hak badannya dalam 
arti mengistirahatkannya. Allah berfirman: 


2 na 


5 2 Ayah Kata shot A set» 3 
JA AL La AG ) Il ag PIN ANA, 
AA AP » » Aap, Aa 2 si A sh 3 

PPA mp JD Jaman 


Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui 
apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan 
kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. 
Kemudian kepada-N ya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan ke- 
padamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-A n' tm/6: 60) 


Karena malam adalah waktu yang penting dan tepat untuk tidur, Allah 
banyak sekali bersumpah dalam Al-Our'an dengan malam, seperti Surah al- 


JUZ 21 30. AR-R, M 487 


Lail (Malam), sebagai penghargaan bagi waktu malam. Dalam surah ini 
terdapat isyarat bahwa di kala malam itu datang, tertutuplah cahaya siang, 
dan terjadilah kegelapan dan keheningan yang merata. Waktu semacam itu 
sesuai betul untuk tidur dan beristirahatnya tubuh dan jiwa. Apabila siang 
datang, maka terang benderanglah alam ini dan waktu semacam itu amat 
tepatlah untuk bekerja, berusaha, dan berjuang. Allah berfirman: 


yo 


Oget, BOY, 


Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang 
benderang. (al-Lail/92: 1-2) 


Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 


Oey MERE OL3 ia, 


Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringi- 
nya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya 
(gelap gulita). (asy-Syams/91: 1-4) 


Dalam ayat 23 ini, siang disamakan dengan malam, yakni dengan firman- 
Nya, “...tidurmu di waktu malam dan siang hari.” Hal demikian itu sebagai 
penegasan bahwa malam, walaupun waktu yang tepat untuk tidur, tetapi 
tidak melarang orang mempergunakan waktu siang untuk tidur. Pada 
umumnya, manusia tidur di waktu malam, tetapi tidak sedikit pula di antara 
mereka yang tidur di waktu siang, atau sebahagian dari tidurnya dilaksana- 
kan di siang hari. Oleh karena itu, malam didahulukan penyebutannya. 

Ayat ini ditutup dengan ungkapan, “Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” Dalam 
ungkapan ini seruan ditujukan kepada pendengaran, bukan pancaindra yang 
lain. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa pendengaran itu mewujudkan 
pengetahuan, dan juga memberi pengertian bahwa tidur di malam dan siang 
hari, serta berusaha mencari karunia Allah adalah sebagian dari tanda-tanda 
kekuasaan dan kebesaran-Nya. Hanya orang yang mempunyai pendengaran 
yang tajam dan peka yang dapat memperhatikan apa yang didengarnya, 
terutama sekali ayat-ayat Al-Our'an yang dibacakan kepadanya. 

(24) Ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah 
yang lain, yaitu kilat. Ini adalah suatu fenomena (gejala) alam yang dapat 
disaksikan oleh pancaindra dan dapat pula diterangkan secara ilmiah. Kilat 
timbul dari bunga api listrik yang terjadi di kala bersatunya listrik positif 
yang berada di kelompok awan yang mengandung air dengan listrik negatif 
yang berada di bumi, sewaktu keduanya sedang berdekatan, umpamanya di 
waktu awan itu sedang berada di puncak gunung. Dari persatuan kedua 


488 30. AR-R, M Juz 21 


macam listrik itu timbullah pengosongan udara yang mengakibatkan kilat, 
lalu diikuti oleh petir, dan turunnya hujan. Jadi kilat itu merupakan suatu 
fenomena (gejala) alam yang timbul dari aturan yang diciptakan Tuhan 
untuk mengatur alam ini. 

Al-Our'an sesuai dengan keadaannya sebagai kitab dakwah, tidak 
memerinci hakikat fenomena-fenomena alam itu, dan tidak menerangkan 
sebab-sebabnya. Al-Our'an hanya menyebutkan hal itu sebagai alat untuk 
menghubungkan hati manusia dengan alam dan Penciptanya. Oleh karena itu, 
dalam ayat ini dia menetapkan salah satu tanda adanya Allah, yaitu dengan 
memperlihatkan keadaan kilat yang menimbulkan takut dan harapan. K edua 
perasaan naluri itu datang silih berganti pada jiwa manusia dalam 
menghadapi fenomena itu. 

Perasaan takut muncul di kala melihat kilat karena ia diikuti oleh petir 
yang bila menyambar sesuatu, akan membinasakannya. Bila manusia 
disambarnya, maka ia akan mati terbakar. Bila metal (logam) yang disambar, 
maka benda itu akan mencair dan melebur. Bila batu dan bangunan yang 
disambarnya, maka akan hancur. 

Sesudah kata-kata takut dan harapan, ayat ini dilanjutkan dengan “Dia 
menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi 
setelah mati (kering).” Ungkapan hidup dan mati itu jika dihubungkan 
dengan tanah adalah suatu ungkapan yang menggambarkan bahwa tanah itu 
dapat hidup dan dapat pula mati. Begitulah hakikat yang digambarkan Al- 
Our'an. Alam ini adalah makhluk hidup, yang tunduk dan patuh kepada 
Allah, mengerjakan perintah-Nya dengan bertasbih dan beribadah kepada- 
Nya. Manusia yang hidup di atas bumi adalah salah satu dari makhluk- 
makhluk Allah itu. Mereka beserta makhluk-makhluk itu berada dalam satu 
parade (pawai) besar menghadap Allah, Tuhan semesta alam. 

Di samping itu air apabila menyirami tanah, dia akan menyuburkannya. 
Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan daun-daunnya berkembang. 
Begitu pula halnya dengan hewan dan manusia. Air itu merupakan rasul dan 
pembawa kehidupan. Di mana ada air di sana ada kehidupan. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat ini diakhiri 
dengan kata “akal”, sebagai media untuk berpikir dan menyelidik. 

(25) Ayat ini menerangkan bahwa di antara tanda-tanda yang lain dari 
kekuasaan Allah adalah langit tanpa tiang penyangga dan bumi yang bulat 
tanpa ada tiang pancangnya. Berdirinya langit dan bumi dengan iradat Allah 
mengandung arti bahwa eksistensi keduanya tetap dalam penjagaan dan 
pengaturan-Nya. Dengan iradat Allah (bi amrihi) di sini maksudnya ialah 
kekuasaan dan kesanggupan-Nya. Bila seseorang berpendapat bahwa alam 
semesta ini, baik langit maupun bumi, telah ada sedemikian rupa menurut 
tabiatnya, tanpa dipelihara oleh Allah, bagaimana pula pendapat mereka 
tentang aturan alam yang sangat harmonis itu, sehingga yang satu dengan 
yang lainnya, tak pernah bertabrakan. Sebagian manusia mengingkari alam 


JUZ 21 30. AR-R, M 489 


ini ciptaan Allah dan berada di bawah penjagaan-Nya karena tidak mau 
mengakui keesaan-N ya. Langit dan bumi akan tetap dalam keadaannya yang 
sekarang ini sampai datangnya suatu saat yang telah ditentukan, yaitu 
terjadinya Kiamat. Ketika saat itu datang, manusia akan memenuhi 
panggilan Tuhan untuk bangkit dari dalam kubur. 

Kapan datangnya hari kebangkitan itu tidak diketahui oleh seorang pun. 
Suatu hal jelas adalah seruan kebangkitan itu datang setelah manusia mati 
semuanya. Ungkapan “seketika itu kamu keluar (dari kubur)”, menunjukkan 
bahwa kebangkitan dari kubur itu langsung setelah seruan, tidak terlambat 
walaupun sesaat. Firman A Ilah dalam ayat yang lain: 


angan NN ENI Ta PNS, PA Ya 


Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya 
(dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya. (Y 48?n/36: 51) 


Kata-kata “seketika itu” atau kata-kata “tiba-tiba” dalam ayat 25 ini 
ditujukan kepada mereka yang tidak menghendaki hari kebangkitan, dan 
tidak percaya dengan hari akhirat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 
apabila mereka dibangkitkan pada hari Kiamat, mereka tercengang dan 
merasa heran. Lalu mereka berkata seperti yang diceritakan dalam Al-Our'an: 


STS 2 S La» bera Sad #2 £ 
SANG RA Aa IYA ANTA FA TENAGA TPA NE 
M ereka berkata, “Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari 


tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang Maha 
Pengasih dan benarlah rasul-rasul (-Nya). (Y 46?n/36: 52) 


(26) Ayat ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut di atas. 
Dalam arti bahwa demikianlah kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Apa saja 
yang berada di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya dan tunduk 
kepada-Nya. Namun demikian, kebanyakan manusia tidak tunduk dan tidak 
menyembah-Nya. Maka ketetapan yang ada di dalam ayat ini berarti 
tunduknya tiap-tiap sesuatu yang ada di langit dan bumi kepada iradat dan 
kehendak Allah. Kehendak-Nya yang mengendalikan semuanya itu sesuai 
dengan sunah yang telah ditentukan-Nya. Dalam hal ini, semuanya tunduk 
kepada sunah itu, walaupun manusia dalam perbuatan dan kerjanya ada yang 
durhaka dan ingkar. Sesungguhnya yang durhaka itu adalah akal dan hati 
mereka. Adapun yang berkenaan dengan jasad, mereka tunduk dan diatur 
menurut hukum-hukum alam yang disebut sunatullah. A Ilah berfirman: 


2 2 


LAN ae NA NG NY, 


490 30. AR-R, M Juz 21 


Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) 
dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka 
dikembalikan? (? li “Imr3n/3: 83) 


Selanjutnya ayat-ayat mengenai bukti kebesaran Tuhan tersebut di atas 
diakhiri dengan peringatan tentang hari kebangkitan, karena hal itu 
dilupakan manusia. 

(27) Ayat ini juga merupakan kesimpulan dari ayat terdahulu. Ayat ini 
menetapkan bahwa siapa yang memiliki semua langit dan bumi, Dialah yang 
memulai kejadiannya, dan Dia pula yang akan mengembalikannya sesudah 
mati seperti semula. 

Pada ayat 11 di atas telah disebutkan mengenai permulaan kejadian 
manusia dan pengembaliannya pada kehidupan setelah mati. Hal itu diulang 
lagi di sini untuk menguatkan pernyataan itu setelah diterangkan bukti 
kebesaran Allah tersebut di atas. Di sini ditambahkan dengan pernyataan 
bahwa menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-N ya. Dalam ayat 
ini ada kata-kata “lebih mudah” yakni menghidupkan adalah lebih mudah 
bagi Allah daripada penciptaannya semula. Akan tetapi, lebih mudahnya 
menghidupkan kembali daripada menciptakan semua itu adalah dengan 
membandingkannya kepada kebiasaan yang berlaku pada manusia, bukan 
dihubungkan kepada Allah, sebab bagi A Ilah semuanya adalah mudah. Allah 
tidak akan merasa berat mengadakan sesuatu apa pun. Alah berfirman: 


2 KESAIEN ELIA PATI 


Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 
berkata kepadanya, “Jadilah!” M aka jadilah sesuatu itu. (Y 4s?n/36: 82) 


Bagi manusia, menciptakan sesuatu lebih sukar daripada mengulangi 
segala daya upaya, kesungguhan, dan lain sebagainya. Dalam usahanya itu, 
mereka melakukan kesalahan berulang kali, baru sampai kepada yang 
dimaksud. Setelah sampai kepada yang dicita-citakan, tentu mengulang 
membuatnya kembali lebih mudah baginya, tidak membutuhkan tenaga 
seperti saat memulainya, sebab segala sesuatu telah terbayang dalam 
benaknya bagaimana cara membuatnya. Adapun bagi Allah tidak ada yang 
lebih mudah atau lebih sukar. Semuanya mudah bagi-N ya. 


Kao AA BED nat KA 0 AS GA Aa ane Pan Ou AA TA AA K3 P3 Sana Nan 
ARI SUS SRG saing MS SS BL HS JW dl Ju 
HE CM SG La Ue Ooab dls IG AA dia Tp -1 
GS BK hh NA Anal SY UI, Tpi A ISA A3 


(ep Ios Sad Tn pe 


JUZ 21 30. AR-R, M 491 


Allah swt berfirman, “Anak Adam telah berbohong kepadaku dan 
mencelaku, padahal kebohongan dan celaan itu tidak pernah ada. Adapun 
kebohongan mereka terhadapku adalah perkataan mereka, “Allah tidak bisa 
mengembalikanku sebagaimana Dia menciptakanku'. Dan tidak ada 
permulaan ciptaan itu lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. 
A dapun celaan mereka terhadapku adalah ucapan mereka, 'Allah mengambil 
(mempunyai) anak'. Dan A ku adalah satu, tempat bergantung segala sesuatu, 
Aku tidak melahirkan dan Aku tidak dilahirkan, dan juga tidak ada satu pun 
yang setara dengan-K u.” (Riwayat al-B ukh# dari Abu Hurairah) 


Kata-kata “lebih mudah” ini diberi komentar pula dengan kalimat “Dia 
memiliki sifat yang M ahatinggi di langit dan di bumi.” Allah itu tunggal di 
segala langit dan bumi dengan segala sifat-sifat-N ya, tidak ada suatu apa pun 
yang berserikat dengan-Nya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan-Nya. 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata-kata “perkasa” di sini 
berarti "yang menang, atau yang dapat membuat apa yang dikehendaki.” 
“Bijaksana” berarti mengendalikan segala makhluk dengan teliti dan dengan 
batas-batasnya. 


Kesimpulan 

1. Bukti-bukti kekuasaan Allah itu dapat dilihat pada kejadian manusia 
yang berasal dari tanah, adanya kasih sayang antara suami dan istri, 
kejadian langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit manusia, 
tidurnya manusia di malam hari, adanya kilat di langit dan turunnya 
hujan, berdirinya langit dan bumi tanpa penyangga, dan sebagainya. 

2. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk pada aturan Allah, baik 
dalam keadaan suka ataupun tidak. 

3. Allah itu tunggal dalam segala sifat-Nya, Dia tidak bersekutu dengan 
sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai-N ya. 


KEESAAN ALLAH DIPEROLEH DARI TAMSIL MANUSIA 


492 30. AR-R, M Juz 21 


Terjemah 

(28) Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah 
(kamu rela jika) ada di antara hamba-sahaya yang kamu miliki, menjadi 
sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah K ami berikan kepadamu, 
sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu 
takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. 
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. (29) 
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti keinginannya tanpa ilmu 
pengetahuan: maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang telah disesatkan Allah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi 
mereka. 


Kosakata: -araba Lakum M afalan SE S 55 (ar-R um/30: 28) 


-araba lakum mafalan artinya Dia (Allah) membuat perumpamaan 
bagimu. Maksudnya Allah memberi penjelasan kepada kita semua dengan 
metode perbandingan supaya mudah dipahami. Perumpamaan dan perbandingan 
merupakan metode menjelaskan sesuatu yang sulit dengan mempergunakan 
contoh-contoh perbandingan yang sederhana, yang terdapat pada kehidupan 
sehari-hari. Hal-hal yang abstrak atau hanya dapat dipikirkan diumpamakan 
dengan benda-benda konkrit (dapat dilihat atau diraba), sehingga maksudnya 
dapat dipahami dengan jelas seperti kita melihat atau meraba benda yang 
konkrit. Pada ayat 28 Surah ar-Rum ini, Allah membuat perumpamaan 
dengan kehidupan sehari-hari orang-orang musyrik M ekah. M ereka menye- 
kutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Jadi 
sebetulnya mereka lebih pandai dan lebih berkuasa daripada berhala-berhala 
itu. Apakah mereka mau bersekutu dengan hamba sahaya yang mereka 
miliki untuk menguasai harta mereka sehingga mereka tidak bebas 
menggunakannya tanpa seizin hamba sahaya yang di bawah kekuasaan 
mereka itu? Pasti hal ini tidak mungkin, sebagaimana tidak mungkinnya 
patung-patung buatan manusia itu mereka jadikan sekutu bagi Allah. Hal ini 
sangat tidak masuk akal. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat terdahulu telah diterangkan tentang bukti adanya Allah 
yang terdapat pada diri manusia, kejadian langit dan bumi, tidurnya manusia 
di malam hari, adanya petir di langit, dan sebagainya. Selanjutnya diterang- 
kan bahwa Allah yang memulai menghidupkan sesuatu, kemudian me- 
lenyapkan dan mematikannya, lalu menghidupkan dan mengembalikan 
kejadian itu setelah matinya. Hal itu lebih mudah bagi Allah. 

Pada ayat berikut ini diterangkan bahwa tindakan orang-orang kafir 
mempersekutukan Allah merupakan penghinaan bagi-Nya. Tindakan mereka 
itu digambarkan seperti majikan yang disuruh berserikat dengan budaknya 
dalam menguasai dan mengendalikan hartanya. 


JUz 21 30. AR-R, M 493 


Tafsir 

(28) Ayat ini menerangkan perumpamaan lain yang diberikan Allah. 
Perumpamaan itu masih berkisar pada fakta kehidupan manusia itu sendiri 
sesuai dengan tingkatan akal pikiran mereka. Dengan demikian, mereka 
dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan itu, serta menilai Allah 
dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang pantas bagi-N ya. 

Ayat ini menjelaskan suatu perumpamaan bagi orang-orang yang 
menyembah beberapa tuhan yang lain di samping Allah. Bahkan mereka 
mengutamakan kesetiaan kepada tuhan-tuhan itu pada diri mereka sendiri. 

Dalam perumpamaan itu, kaum musyrik M ekah disuruh memperhatikan 
diri mereka sendiri serta kedudukan mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki. Sebagai tuan atau majikan, apakah mereka mau menyerahkan kepada 
budak-budak itu semua milik mereka, dan mengikutsertakannya dalam 
urusan harta benda dan kesenangan yang telah diberikan Allah kepada 
mereka. Dengan demikian, para budak itu menjadi saingan dan serikat 
mereka dalam mengendalikan harta benda dan kesenangan itu. Apakah para 
pemilik budak dapat menerima ketentuan bahwa bagi budak-budak mereka 
itu ada kekuasaan atas apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak dapat 
melakukan sesuatu pada hak milik mereka sebelum mendapat kerelaan dan 
persetujuan dari budak mereka? Hal ini tentu tidak akan bisa mereka terima. 
Andaikata hal itu dapat diterima, ini berarti mereka tidak mempunyai 
kekuasaan yang penuh lagi atas hartanya. 

Persoalan itu terjadi antara dua macam makhluk Allah, yaitu para tuan 
atau majikan dengan budak-budak mereka dalam mengurus dan menikmati 
rezeki, harta, dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka. Para 
majikan itu tidak mau mengalah sedikit pun kepada budaknya dalam 
menguasai hartanya. 

Allah sebagai pemilik segala sesuatu, M ahakuasa lagi M ahaperkasa tidak 
akan mau dijadikan oleh orang-orang musyrik berserikat dengan makhluk 
yang diciptakan-Nya berupa patung-patung itu sebagaimana mereka sendiri 
tidak akan mau berserikat dengan budak-budaknya dalam mengurus dan 
menguasai miliknya. Setiap orang yang menggunakan akal dan pikiran yang 
sehat akan memahami perumpamaan itu. Tindakan orang-orang musyrik itu 
merupakan penghinaan bagi A Ilah. 

Apakah kaum musyrik itu tetap pada pendirian mereka bahwa bagi Allah 
itu ada sekutu, sedang mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan 
azab-Nya, setelah adanya keterangan yang jelas beserta argumentasi yang 
sangat kuat itu? Di antara mereka ada yang menerima dalil itu dan ada pula 
yang tidak. Kebanyakan kaum musyrik itu mata hatinya buta dan jiwanya 
berpenyakit sehingga mereka tidak melihat keterangan yang jelas dan dalil 
yang kuat itu. 

Ayat ini ditutup dengan kalimat, “Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat 
itu bagi kaum yang mengerti.” Hanya orang-orang yang mempergunakan 


494 30. AR-R, M Juz 21 


akalnya yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat suci Al-Our'an, serta 
mendapat petunjuk dan pelajaran daripadanya. 

(29) Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa kaum musyrik itu 
menyembah sesuatu selain Allah karena kebodohan dan kejahilan mereka 
sendiri. M ereka tidak mau memperhatikan keterangan yang jelas di hadapan 
mereka. 

Ayat ini merupakan perumpamaan bagi kaum musyrik yang tidak dapat 
mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang terperinci, dan memetik 
hikmahnya. Bahkan mereka tetap berada pada kesesatan dan kemusyrikan. 
A kal pikiran mereka dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang yang 
demikian itu selamanya tidak akan dapat dikendalikan kecuali oleh hawa 
nafsunya. Dia tidak akan menjawab sesuatu kecuali yang sesuai dengan 
panggilan setannya. 

Pernyataan tentang suatu perbuatan tanpa ilmu pengetahuan dalam ayat 
ini merupakan suatu isyarat bahwa hawa nafsu yang menguasai kaum 
musyrik ialah hawa nafsu yang buta dan tidak dapat ditembus oleh cahaya 
kebenaran. 

Kadang-kadang manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian apabila 
diberi peringatan dan petunjuk, dia akan bangkit dan mengikuti petunjuk itu. 
Begitulah keadaan kaum musyrik yang hidup di zaman kemusyrikan jahiliah. 
M ereka menyerah kepada hawa nafsu mereka. Namun tatkala Islam datang 
dan cahaya kebenaran menyinari mereka, mereka terbangun dari tidurnya. 
M ereka dapat melihat sesudah buta itu, dan mendapat petunjuk sesudah sesat. 

Ayat ini lalu diakhiri dengan keterangan bahwa mereka yang telah di- 
sesatkan oleh Allah tidak akan dapat petunjuk selama-lamanya. K eterangan 
ini merupakan suatu isyarat kepada kaum musyrik yang keras kepala dalam 
kesyirikan bahwa mereka tetap berada dalam kesesatan. Mereka tidak akan 
beranjak setapak pun dari kesesatan itu, sebab Allah membiarkan mereka 
dalam keadaan seperti itu. Alah berfirman: 


In 
Tn aa Karena aLA Pa “. 2 2 do 
BARA elab A NBA Ja 

Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi 


petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. (al- 
A'r#/7: 186) 


Kaum musyrik itu tidak akan menerima petunjuk, sehingga mereka hidup 
dalam kesesatan dan mati dalam kesesatan. Apabila datang janji Allah, 
mereka berdiri untuk dihisab dan ditanya. Mereka tidak akan mendapat 
balasan selain neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. 


Kesimpulan 
1. Seseorang akan merasa hina apabila disamaratakan dengan hamba 
sahayanya dalam mengendalikan harta benda miliknya. Demikian pula 


Juz 21 30. AR-R, M 495 


Allah akan merasa dihina apabila dipersekutukan oleh hamba-hamba- 
Nya. 
2. Perumpamaan yang tersebut dalam Al-Gur'an besar manfaatnya bagi 
orang yang menggunakan akalnya. 
Orang yang zalim itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. 
Orang yang disesatkan Allah selamanya tidak akan dapat petunjuk dari 
Allah. 


an 


MANUSIA MENURUT FITRAHNYA BERAGAMA TAUHID 


- bo 2d P 
pntar bat onde abttanp Lane In Peta 
MAP Adaa da3 BIAN MOU AN Sal PN A3 
(3 4 
Oo 


Terjemah 

(30) Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam), 
(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut 
(fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang 
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (31) dengan kembali 
bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta laksanakanlah salat 
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, 
(32) yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka 
menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa 
yang ada pada golongan mereka. 


Kosakata: Firatallih Al 525 (ar-Rum/30: 30) 


Fi ratallth artinya ciptaan Allah. Berasal dari kata kerja atau fi'il fa ara- 
yaf uru-fi ratan au fujuran artinya menciptakan, tumbuh, terbit, berbuka 
puasa atau makan pagi. Surah ke-35 dalam AI-Our'an bernama F tir, artinya 
Pencipta. Pada ayat 30 Surah ar-Rum ini Allah menyuruh Nabi Muhammad 
untuk tetap menghadapkan muka kepada-Nya dalam rangka melaksanakan 
dakwah menyebarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Agama 
Allah merupakan ciptaan (fitrah)-N ya untuk kebaikan seluruh umat manusia. 
Oleh karena itu, Nabi tidak perlu terlalu sedih karena masih banyak orang- 
orang Mekah yang musyrik dan tidak mau mengikuti petunjuk yang benar. 


496 30. AR-R, M Juz 21 


Agama Islam yang benar ini pasti akan terus berkembang dan diikuti oleh 
manusia-manusia yang lain, meskipun orang-orang Mekah menolaknya. 
Nabi tidak perlu terlalu bersedih hati, tetapi tetap melaksanakan dakwah, dan 
terus menghadapkan wajah kepada Allah, dalam artian melaksanakan tugas- 
tugas dari-Nya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memberi perumpamaan orang-orang yang 
menyekutukan Allah adalah seperti tuan-tuan yang menyamakan dirinya 
dengan hamba sahaya milikinya dalam kepemilikan dan pengelolaan 
hartanya. Ayat-ayat itu juga menerangkan bahwa perumpamaan itu tidak 
berfaedah sedikit pun bagi mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah meng- 
arahkan pembicaraan-Nya kepada Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan 
untuk tidak menghiraukan kaum musyrik karena tidak bisa diharapkan lagi 
untuk masuk Islam. Walaupun pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi saw, 
tetapi berlaku umum, termasuk di dalamnya kaum M uslimin. 


Tafsir 

(30) Ayat ini menyuruh Nabi Muhammad meneruskan tugasnya dalam 
menyampaikan dakwah, dengan membiarkan kaum musyrik yang keras 
kepala itu dalam kesesatannya. Dalam kalimat “M aka hadapkanlah wajahmu 
dengan lurus kepada agama (Islam): (sesuai) fitrah Allah”, terdapat perintah 
Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama yang lurus yaitu 
agama Islam, dan mengikuti fitrah Allah. Ada yang berpendapat bahwa 
kalimat itu berarti bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin 
mengikuti agama Allah yang telah dijadikan-Nya bagi manusia. Di sini 
“fitrah” diartikan “agama” karena manusia dijadikan untuk melaksanakan 
agama itu. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah yang lain: 


Pawahi MSN ALE G3 


Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-K u. (aG9? #iy4t/51: 56) 


M enghadapkan wajah (muka) artinya meluruskan tujuan dengan segala 
kesungguhan tanpa menoleh kepada yang lain. “Wajah” atau “muka” 
dikhususkan penyebutan di sini karena merupakan tempat berkumpulnya 
semua panca indera, dan bagian tubuh yang paling terhormat. 

Sehubungan dengan kata fitrah yang tersebut dalam ayat ini ada sebuah 
hadis sahih dari Abu Hurairah yang berbunyi: 


aa #lumnag n nah n 25 yg ot Sa AN v 2 ya AL 


Ph Ol WEB BAN JG 5 ea Uya La Ogan JA UAS Tara 


JUz 21 30. AR-R, M 497 


ANK 9 SA HA tele EN Gas BO aa 
MAS Wa IeT AN NG ara SAI La BN At GAN 3 en Anna 
(bag SN ol) lee 


Tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. Kedua ibu 
bapaknyalah yang akan meyahudikan, menasranikan, atau memajusikannya, 
sebagaimana binatang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. 
A dakah kamu merasa kekurangan padanya. Kemudian A bu Hurairah berkata, 
“Bacalah ayat ini yang artinya: ... fitrah Allah disebabkan Dia telah 
menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan 
Allah.” Dalam riwayat lain, “Sehingga kamu merusaknya (binatang itu).” 
Para sahabat bertanya, “Hai Rasulullah, apakah engkau tahu keadaan orang 
yang meninggal di waktu kecil?” Rasul menjawab, “Allah lebih tahu dengan 
apa yang mereka perbuat.” (Riwayat al-B ukh4#? dan Muslim) 


Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah. Ada yang berpendapat 
bahwa fi'rah itu artinya “Islam”. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu 
Syih4b, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di 
kalangan utama salaf yang berpegang kepada takwil. Alasan mereka adalah 
ayat (30) dan hadis Abu Hurairah di atas. Mereka juga berhujah dengan 
hadis bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari: 


KAT Oo 0 jo d LA bm nyam ne To “Saa 0 - PA ea Dn sa ya Anna 
CALEG Oaalema elit Arga OST Gl Al Ul ES 3 di PA Va SA 
(stes s aa otg) UN YNA AI BUSI Va Telan A3 AL YIS JUS 


Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan 
Allah kepadaku dalam Kitab Nya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 
Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada 
Allah. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. Lalu 
mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal 
dan haram... “(Riwayat A Ymad dari ! ammzd) 


Pendapat tersebut di atas dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Adapun 
maksud sabda Nabi saw tatkala beliau ditanya tentang keadaan anak-anak 
kaum musyrik, beliau menjawab, “Allah lebih tahu dengan apa yang mereka 
ketahui,” yaitu apabila mereka berakal. Takwil ini dikuatkan oleh hadis al- 
Bukha#r? dari Samurah bin Jundub dari Nabi saw. Sebagian dari hadis yang 
panjang itu berbunyi sebagai berikut: 


498 30. AR-R, M Juz 21 


Ap Sp JIE WAE, SIA la LA Ka) Ta SA Jah JA GT, 
ale Gl AN dh JB LS AN NA ID PSU 3 "Jb Je 
(ar 13 3 Gate ay) 1S FAN SNI 1 Al 


Adapun orang yang tinggi itu yang ada di surga adalah Ibrahim as. Adapun 
anak-anak yang ada di sekitarnya semuanya adalah anak yang dilahirkan 
menurut fitrah. Samurah berkata, “M aka Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, 
tentang anak-anak musyrik?” Rasulullah menjawab, 'Dan anak-anak 
musyrik'.” (Riwayat al-B ukh4#? dari Samurah bin J undub) 


Sebagian ulama lain mengartikan “firah” dengan “kejadian” yang 
dengannya Allah menjadikan anak mengetahui Tuhannya. Seakan-akan 
dikatakan, “Tiap-tiap anak dilahirkan atas kejadiannya.” Dengan kejadian itu, 
sang anak akan mengetahui Tuhannya apabila dia telah berakal dan ber- 
pengetahuan. Kejadian di sini berbeda dengan kejadian binatang yang tak 
sampai kepada pengetahuan tentang Tuhannya. Mereka berhujjah bahwa 
“fitrah” itu berarti “kejadian” dan “ftir” berarti “yang menjadikan” dengan 
firman Allah: 

3) 


A3 OA" Baal 


pad 


Katakanlah, “Ya Allah, Pencipta langit dan bumi.” (az-Zumar/39: 46) 
S3 SKA GLS 


Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah (Allah) yang telah 
menciptakanku. (Y 488n/36: 22) 


jcat , op et 


LEBEA ANG mAKIIG 


Dia (Ibrahim) menjawab, “Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan (pemilik) 
langit dan bumi: (Dialah) yang telah menciptakannya." (al-A nbiy#/21: 56) 


Kemudian kalimat dalam ayat (30) ini dilanjutkan dengan ungkapan 
bahwa pada fitrah Allah itu tidak ada perubahan. Allah tidak akan mengubah 
fitrah-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang menyalahi aturan itu maksudnya 
ialah tidak akan sengsara orang yang dijadikan Allah berbahagia, dan 
sebaliknya tidak akan berbahagia orang-orang yang dijadikan-N ya sengsara. 
Menurut Muj#hid, artinya ialah tidak ada perubahan bagi agama Allah. 
Pendapat ini didukung oleh Gatidah, Ibnu Jubair, as--ahhak, Ibnu Zaid, dan 
an-Nakhti. Mereka berpendapat bahwa ungkapan tersebut di atas berkenaan 


JUZ 21 30. AR-R, M 499 


dengan keyakinan. 'Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu "Abbts bahwa Umar 
bin Kha4b berkata, “Tidak ada perubahan bagi makhluk Allah dari binatang 
yang dimandulkan.” Perkataan ini maksudnya ialah larangan memandulkan 
binatang. 

Ungkapan “itulah agama yang lurus”, menurut Ibnu "Abb4s, bermakna 
“itulah keputusan yang lurus”. Mugatil mengatakan bahwa itulah 
perhitungan yang nyata. Ada yang mengatakan bahwa agama yang lurus itu 
ialah agama Islam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. M ereka 
tidak mau memikirkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. 
Oleh karena itu, mereka tidak mau menghambakan diri kepada Pencipta 
mereka, dan Tuhan yang lebih terdahulu (gad?m) memutuskan sesuatu dan 
melaksanakan keputusan-N ya. 

(31) Ayat ini merupakan jawaban dari ayat 30 Surah ar-R um di atas yang 
menyatakan, “Tidak ada perubahan bagi agama Allah.” Maksudnya ialah 
agar manusia jangan sekali-kali mencoba mengubah agama Allah. 
Bagaimana tindakan manusia agar dia tidak mengubah agama Islam ialah 
dengan jalan bertobat kepada-Nya. Akan tetapi, ada yang menafsirkan 
kalimat “dengan kembali bertobat kepada-Nya” sebagai keterangan dari kata 
“hadapkanlah wajahmu” tersebut di atas. Maksudnya agar Nabi M uhammad 
dan umatnya meluruskan muka (menghadapkan wajah) dengan cara kembali 
bertobat kepada Allah. Kaum Muslimin juga termasuk dalam perintah ini 
karena suruhan kepada Nabi saw berarti juga suruhan kepada umatnya. 

Ayat ini juga menyuruh manusia bertobat kepada Allah. Perintah ini lalu 
dihubungkan dengan suruhan agar manusia bertakwa kepada-Nya, 
mendirikan salat, serta larangan menjadi orang musyrik. 

Kembali kepada Allah ialah cara yang baik untuk memperbaiki fitrah tadi 
dan menjauhi segala rintangan yang mungkin menghalanginya. 

Perintah bertakwa didahulukan dari perintah mendirikan salat karena 
salat termasuk salah satu tanda-tanda yang pokok dari orang yang bertakwa. 
Salat dan ibadah lainnya tidak akan ada hasilnya, kecuali atas dasar iman 
dengan Allah, merasakan kekuasaan dan ketinggian-Nya. Dalam hal ini 
Allah berfirman: 


AA Da Ya: SIOS2 Bh 

Oz AOA ag 

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk 
dalam salatnya. (al-M u'minun/23: 1-2) 


Ibadah juga tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan ikhlas. Oleh 
karena itu, ayat ini diakhiri dengan keharusan ikhlas dalam beribadah agar 
kaum M uslimin tidak menjadi musyrik. 

(32) Ayat ini merupakan keterangan dari ungkapan “orang-orang yang 
mempersekutukan Allah” yang terdapat dalam ayat sebelumnya (31). Ayat 


500 30. AR-R, M JUz 21 


ini menyuruh kaum Muslimin agar jangan menjadi orang musyrik yang 
selalu berselisih dan memecah agama mereka, sehingga mereka terbelah 
menjadi beberapa golongan. Mereka selalu berselisih pendapat karena 
menganut agama yang batil, agama ciptaan manusia. 

Agama yang batil itu banyak macamnya, dan tata cara peribadatannya 
juga berbeda-beda. Ada yang menyembah berhala, api, malaikat, bintang- 
bintang, matahari dan bulan, pohon, kuburan, dan lain sebagainya. 
Semuanya itu adalah macam-macam tuhan yang disembah segolongan kaum 
musyrik. Setiap golongan mempunyai tata cara peribadatan sendiri. M ereka 
berpendapat bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. M ereka 
sangat gembira dan bangga dengan golongan mereka, padahal mereka adalah 
golongan yang merugi dan sesat. 


Kesimpulan 

1. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama tauhid. Kalau 
ada manusia yang tidak beragama tauhid, itu karena pengaruh ling- 
kungan. 

2. Agama yang benar adalah agama yang berasal dari Allah. Oleh karena 
itu, hendaklah manusia bertakwa dan istikamah dalam menjalankan 
agama-N ya. 

3. Orang-orang yang mempersekutukan Allah selalu berselisih pendapat 
yang menyebabkan mereka berpecah-belah, sehingga terjadi banyak 
aliran dalam agama mereka. Masing-masing golongan itu merasa bangga 
dengan agama yang mereka anut. 


DUA PERILAKU YANG BISA 
MEMBAWA KEPADA KESYIRIKAN 


Mann bn3t KY PA 


PANEN 
& (4 m3 2» “3 233 

peang) Bo DAA 

MPa IN PA AMP 


4 1 Stomk 333 A0 LA 
KEP DARAT KAPAN LAN aga EA AY At AP 5 319 


JUz 21 30. AR-R, M 501 


Terjemah 

(33) Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru 
Tuhannya dengan kembali (bertobat) kepada-Nya, kemudian apabila Dia 
memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka 
mempersekutukan Allah. (34) Biarkan mereka mengingkari rahmat yang 
telah Kami berikan. Dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu). (35) Atau pernahkah Kami menurunkan 
kepada mereka keterangan, yang menjelaskan (membenarkan) apa yang 
(selalu) mereka persekutukan dengan Tuhan? (36) Dan apabila Kami berikan 
sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan (rahmat) 
itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) karena 
kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. (37) Dan tidakkah 
mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa 
yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa yang Dia 
kehendaki). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. 


Kosakata: Far'g 5,3 (ar-Rum/30: 33) 


Far8g asal katanya farg artinya terpisah, sedangkan far? bermakna 
sekelompok orang yang memisahkan diri dari orang-orang lainnya. Ayat ini 
menggambarkan sekelompok manusia apabila disentuh kemudaratan, 
mereka memohon kepada Allah sambil bertobat. Kemudian apabila Allah 
memberi sedikit rahmat-Nya yang menjadikan mereka terhindar dari 
kemadaratan itu, tiba-tiba sekelompok dari mereka, yaitu orang kafir dan 
musyrik, mempersekutukan Allah karena cara mereka beragama mereka 
berdasarkan hawa nafsu. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia 
menurut fitrah, yaitu pembawaan dasar untuk beragama tauhid (Islam) dan 
menerima kebenaran. Setiap anak lahir dengan fitrahnya yang suci itu, tidak 
berubah. Lingkungan anak itulah yang merusak fitrah itu sehingga ia 
menganut paham syirik dan berbuat jahat. Oleh karena itu, perlu usaha-usaha 
untuk mengembalikan manusia ke fitrahnya itu. Pada ayat-ayat berikut ini, 
Allah menerangkan dua prilaku manusia yang merusak fitrah. Fitrah 
manusia memang beragama sebab kapan saja mereka ditimpa musibah, 
mereka segera ingat kepada Allah yang Maha Esa. Akan tetapi, begitu 
musibah itu berakhir, mereka kembali musyrik. Demikian juga sikap 
manusia ketika menghadapi situasi sebaliknya. 


Tafsir 
(33) Ayat ini menerangkan satu bentuk negatif prilaku manusia, yaitu bila 
ditimpa kesusahan, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu setelah 


502 30. AR-R, M Juz 21 


kesusahan itu hilang dan berganti dengan keberuntungan, mereka kembali 
menyekutukan A Ilah. 

Kesusahan itu bisa berupa kemelaratan, sakit, musibah, bencana, dan 
sebagainya. Ungkapan bahwa kesusahan itu hanya “menyentuhnya” berarti 
hanya ringan dan sesaat dari masa hidupnya yang panjang, tidak sampai 
“menimpanya” dengan dahsyat. Namun demikian, hanya dengan sentuhan 
sedikit kesusahan saja, mereka sudah merasa dunia ini gelap. M ereka segera 
berdoa kepada Allah agar segera dilepaskan dari kesusahan itu. Doa itu 
mereka iringi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka rajin 
beribadah, memohon ampun atas dosa-dosanya, dan berjanji akan patuh 
melaksanakan perintah-perintah A Ilah pada masa yang akan datang. Dengan 
demikian, mereka kembali kepada fitrah mereka. 

Akan tetapi, kepatuhan mereka itu hanya sebentar, yaitu selama 
kesusahan itu masih terasa. Ketika kesusahan itu diganti Allah dengan 
“mencicipkan” kepadanya sedikit kebahagiaan saja, sebagian mereka sudah 
lupa diri dan kembali menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu 
maksudnya mempercayai adanya unsur lain yang berperan dalam membuat 
mereka beruntung atau susah, baik berupa berhala, setan, ataupun manusia. 
Satu kesalahan besar jika mereka memandang keuntungan usaha itu sebagai 
hasil usaha dan kerja keras mereka sendiri, sehingga mereka tidak 
mensyukuri nikmat itu. Mereka juga tidak menggunakan nikmat tersebut 
menurut semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemberinya, Allah. 
Dengan demikian, mereka mengotori fitrah mereka. 

(34) Ayat ini memperingatkan manusia yang ingkar kepada Allah, tidak 
sabar, dan tidak bersyukur, bahwa nikmat itu adalah karunia-Nya. Nikmat itu 
datang dari Allah, bukan dari selain-N ya. Firman Allah: 


2. 


2 4 (ta 1. Le ea -G Pan at 
MAA ara Lp Aa 


Tidakkah kamu Saga bahwa Allah telah menundukkan apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau 
petunjuk dan tanpa K itab yang memberi penerangan. (Lugmn/31:20) 


M anusia tidak boleh mengingkari nikmat itu karena tidak ada yang selain 
Allah yang dapat memberikan nikmat sehebat itu, sebagaimana difirmankan- 
jam 


JB AN GA ANE GA TA 


JUz 21 30. AR-R, M 503 


Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah 
diciptakan oleh (sesembahanmu) selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang 
zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. (Lugmn/31:11) 


Dalam ayat 34 ini, Allah memerintahkan mereka, “Bersenang-senanglah!" 
Perintah ini merupakan ejekan atas kedurhakaan mereka. Dengan demikian, 
perintah ini bukanlah perintah yang sebenarnya, tetapi ancaman agar mereka 
menghentikan perbuatan menyembah dan memohon kepada selain Allah dan 
mengingkari nikmat-N ya tersebut. 

Apalagi perintah bersenang-senang itu diiringi ancaman “kelak kalian 
akan mengetahuinya.” Dengan demikian, bersenang-senang itu hanya 
mereka nikmati sementara, yaitu paling lama selama sisa-sisa hidup mereka 
di dunia. Sedangkan di akhirat nanti, mereka akan memperoleh siksaan dan 
azab yang dahsyat atas kesyirikan dan keingkaran mereka. Azab dapat 
terjadi di dunia, dan pasti di akhirat. Dengan demikian, keingkaran mereka 
di dunia tidak akan membawa keuntungan apa-apa. 

Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput, mereka yang kafir dengan 
berprilaku syirik dan tidak mensyukuri nikmat hendaklah bertobat. T obat itu 
harus sesegera mungkin karena tobat pada waktu napas sudah di 
tenggorokan tidak diterima Allah, sebagaimana terjadi pada Fir'aun (lihat 
Surah Y unus/10: 90-91). 

(35) Selanjutnya Allah mempertanyakan apakah orang-orang musyrik itu 
memiliki sul tn (hujjah atau landasan) yang bersumber dari Allah yang dapat 
membenarkan perbuatan syirik mereka. Suatu akidah yang benar harus 
memiliki landasan yang benar. 

Sul 4n secara harfiah berarti “kekuatan nyata yang tidak dapat dibantah”. 
Maksudnya adalah sebuah kitab suci dan seorang rasul dari Allah. Suatu 
kepercayaan hanya dapat disebut agama bila memiliki unsur-unsur itu di 
samping Tuhan. Kepercayaan syirik orang kafir @uraisy itu tidak didasarkan 
atas wahyu dan tidak diajarkan oleh seorang nabi dari Allah. Berarti 
kepercayaan itu salah. 

Dengan demikian, ungkapan dalam bentuk pertanyaan ayat itu sekali lagi 
maksudnya adalah pengingkaran atau penolakan. Diungkapkan demikian 
supaya tajam masuknya ke dalam hati manusia. Akidah syirik itu sesat 
karena tidak ada dasarnya, tidak pernah diajarkan Allah, tidak pernah 
disampaikan rasul-Nya, dan tidak terdapat di dalam kitab suci-Nya. Oleh 
karena itu, akidah syirik itu akan diperiksa Allah secara ketat dan 
penganutnya tidak akan lolos dari hukuman-Nya, sebagaimana dinyatakan 
ayat berikut: 


4 2 Pd z 8 3 3 21 -, KA FN 14 An 
TA 3 Ken LEE HA San YA 


. 


are ,) 


504 30. AR-R, M Juz 21 


Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak 
ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada 
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. (al- 
M u'minun/23: 117) 


(36) Perilaku kedua yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan 
adalah bila mereka diberi rahmat sedikit saja oleh Allah, mereka lupa 
daratan. Akan tetapi, bila ditimpa kemalangan sedikit saja, mereka putus asa 
lalu ingkar. 

Dalam ayat ini, Allah juga menyatakan “mencicipkan” yang berarti 
bahwa yang dikaruniakan itu hanya sedikit. Karunia itu antara lain berupa 
harta benda. Oleh karena itu, bagaimana pun banyak harta, itu tidak ada 
bandingannya dengan kebahagiaan yang akan diberikan-Nya di akhirat. 
Akan tetapi, sebagian manusia ada yang terlena dengan karunia Allah di 
dunia itu, lalu lupa daratan. Mereka mengingkari Allah, dan tidak mempe- 
dulikan lagi semua perintah dan larangan-Nya. M ereka mau mengorbankan 
kebahagiaan mereka yang abadi di akhirat itu hanya dengan kenikmatan 
yang tidak berarti dan sementara di dunia. Akibatnya, mereka akan diazab 
kelak di akhirat. 

Sebaliknya, bila mereka mendapat penderitaan yang diakibatkan 
kesalahan mereka sendiri, mereka cepat putus asa. Potongan ayat ini 
mengisyaratkan bahwa dunia itu tidak selamanya menyenangkan, tetapi akan 
diselingi kesusahan. Senang dan susah itu memang dipergilirkan oleh Allah, 
sebagaimana firman-N ya: 


S5.) oK YK ahotn 
A3 KAN AS 


..Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai 
cobaan... . (al-A nbiy#/21: 35) 


Oleh karena itu, manusia tidak boleh cepat terlena bila memperoleh 
nikmat dan tidak boleh cepat putus asa bila mendapat kesusahan. 

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa mereka putus asa karena perbuatan 
tangan mereka sendiri. Itu berarti bahwa mereka melakukan kesalahan itu 
dengan sengaja. Seharusnya mereka mengakui kesalahan itu dan cepat 
bertobat. Tetapi tidak demikian, mereka menjauh dari Allah dan tidak minta 
tolong kepada-Nya. Karena merasa tidak mampu menghadapi kesusahan itu, 
mereka putus asa dan bersikap pesimis. Dengan demikian, mereka melawan 
fitrahnya, karena orang yang berdiri di atas fitrah adalah yang selalu 
mendekatkan diri kepada Allah (lihat ayat 31 di atas) dan selalu bersikap 
optimis. 

Prilaku itu dilukiskan dalam ayat lain: 


JUZ 21 30. AR-R, M 505 


£ Y a3 35 PA AA Y, PA Paud Ag Pan 2... TA 
HO RAN (DELI DG GESYS 


Y . Ta 

Oa 

Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa 

kesusahan dia berkeluh-kesah, dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia 

jadi kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. (al-M a' #ij/70: 19- 
22) 


Dalam ayat-ayat itu diterangkan bahwa prilaku tidak sabar, gelisah, dan 
kikir itu adalah sifat sebagian manusia, tidak semuanya. Mereka yang 
konsisten dalam melaksanakan salat tidak akan berprilaku demikian, karena 
setiap waktu mereka berkomunikasi dengan Allah. Dengan demikian, 
mereka tidak akan kehilangan akal ketika mendapat kesusahan dan tidak 
akan lupa daratan ketika menerima nikmat. Mereka sabar ketika mendapat 
kesulitan, dan bersyukur ketika memperoleh kebahagiaan, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadis berikut: 


As JG KE sela KUA Ol AS OLS VI s3 SI AN eta Cat 
(ee og denagn day) SS OK YA el jp Kilol Uya 


Aneh keadaan orang Mukmin, Allah tidak akan memutuskan sesuatu 
keputusan kecuali hal itu baik baginya. Jika dia ditimpa kegembiraan dia 
berterima kasih, hal itu adalah baik baginya. Jika dia ditimpa kemalangan dia 
bersabar, hal itu adalah baik baginya. (Riwayat AYmad dan Muslim dari 
(uhaib) 


(37) Perilaku cepat lupa diri ketika memperoleh kesenangan dan putus 
asa ketika memperoleh kesusahan itu terjadi karena mereka menjauh dari 
Allah. Akibatnya mereka tidak menyadari bahwa yang mengatur rezeki 
manusia adalah Allah. Allah-lah yang melapangkan rezeki seseorang dan 
menahan rezeki yang lain sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Perbedaan 
rezeki itu terjadi karena perbedaan kemampuan, dan perbedaan kemampuan 
mengakibatkan perbedaan posisi manusia dalam kehidupan. Karena 
perbedaan posisi itulah, maka seluruh lapangan pekerjaan dapat diisi 
manusia sesuai dengan kemampuannya itu. Allah berfirman: 


2 Y Ea 
$ 


Ly pon LA. MPI GI II La 279 20 pT 
Tt RAN UIN BSN AAA ea AA EA PAI 


. 


& 
LAI ANA PL Ten LL ED AB ISPA GA NL .1 
Oon glaa P5 Sang L Pealian pran PA EL AN 


506 30. AR-R, M Juz 21 


Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang me- 
nentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan K ami telah me- 
ninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43:32) 


Kenyataan itu bagi yang beriman memberikan pelajaran bahwa A Ilah ada 
dan M ahakuasa serta Mahabijaksana. Baik kelapangan maupun keterbatasan 
rezeki keduanya adalah ujian dari Allah, mampukah yang diberi-Nya rezeki 
menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan mampukah 
yang rezekinya terbatas menyadari keterbatasannya. 

Di samping itu, nikmat Allah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga non- 
materi, seperti kesehatan, ketenangan hidup, nama baik, dan sebagainya. 
Sering terjadi bahwa Allah mencurahkan nikmat yang bersifat materi kepada 
seseorang, tetapi membatasi nikmat non-materi. Sebaliknya sering Allah 
membatasi nikmat yang bersifat materi kepada seseorang, tetapi mencurah- 
kan nikmat non-materi-N ya. Itu menunjukkan bahwa Allah M ahakuasa dan 
M ahabijaksana, sehingga manusia seharusnya mengimani-N ya. 


Kesimpulan 

1. Dua prilaku manusia yang dapat membawa kepada kekafiran adalah cepat 
putus asa ketika ditimpa kesusahan, dan cepat lupa daratan ketika 
memperoleh keberuntungan. 

2. Kekafiran kepada Allah tidak dibenarkan. Oleh karena itu, janganlah me- 
ngorbankan kebahagiaan akhirat yang akan menjadi tempat tinggal 
selamanya demi kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara. 

3. Allah membedakan rezeki manusia berdasarkan perbedaan kemampuan. 
Karena perbedaan kemampuan itu, maka seluruh lapangan kehidupan 
dapat terisi. Perbedaan kemampuan dan rezeki adalah ujian, jangan 
sampai membawa manusia kepada kekafiran. 


JUZ 21 30. AR-R, M 507 


PENGGUNAAN REZEKI 


AAN 1 200 232 Se APA 2“ Haa SEN Bye ARI 1 
Sa AN ASRTAI Ag AN AA) SAKAN GAS SANG 


13 


1519 
BA SA 2 
kan Kap ut aya Bi TN SANG OA 
” P 


- 
KEK, HST Sg pera u cah 230 AA, N 02105803 


na GNU gna la AN ayun 


” 

Eh Naa Ss Gn und da In Dl Gan 15 e At. 

OA ML NN PKN 
Terjemah 


(38) Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang 
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi 
orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. (39)Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). (40) Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu 
rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah 
di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat 
sesuatu yang demikian itu? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang 
mereka persekutukan. 


Kosakata: al-M uc'ifun Osixell (ar-Rum/30: 39) 


AI-M ux'ifun berasal dari kata «a'afa. Al-M ux'ifyn adalah isim f-il yang 
berarti melipatgandakan (pahalanya) dengan membayar zakat. Harta yang 
dizakati kelihatan berkurang, tetapi akan membawa berkah bagi yang 
melakukannya. Zakat juga bisa meningkatkan daya beli para fakir miskin 
yang menerimanya. Sedangkan orang yang mengeluarkannya akan dicintai 
oleh mereka. Dengan zakat, harta akan berputar terus, tidak berhenti pada 
orang kaya saja. Dengan demikian, zakat akan ikut serta dalam menciptakan 
iklim ekonomi yang baik. 

Ayat ini mengisyaratkan perlunya kebersihan dan kesucian jiwa ketika 
bersedekah agar harta tersebut dapat berkembang atau berlipat ganda. Ayat 
ini juga menunjukkan bahwa ketika berzakat diperlukan ketulusan si 
pemberi zakat agar zakatnya diterima Allah dan pahalanya dilipatgandakan. 


M unasabah 
Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan dua perilaku orang kafir berkenaan 
dengan nikmat dari Allah, yaitu bila memperoleh keberuntungan lupa 


508 30. AR-R, M Juz 21 


daratan, dan bila ditimpa kesusahan cepat putus asa. Sifat-sifat itu dapat 
mengantarkan manusia kepada kekafiran. Pada ayat-ayat berikut ini 
dijelaskan bagaimana nikmat berupa rezeki digunakan untuk menolong 
sesama manusia. Oleh sebab itu, riba dilarang karena merugikan, sedangkan 
Zakat dianjurkan karena memberi manfaat. 


Tafsir 

(38) Ayat ini merupakan penjelasan ayat 37, yaitu bahwa mereka yang 
diberi Allah kelebihan rezeki harus membantu mereka yang kekurangan. 
Bantuan itu dalam bentuk bantuan materi di luar zakat. Mereka yang 
diprioritaskan untuk dibantu adalah keluarga dekat sendiri. Bantuan itu 
dalam ayat ini bahkan dinyatakan sebagai haknya. Dalam ayat lain 
dinyatakan bahwa bila kita tidak dapat membantu, maka hal itu perlu 
disampaikan dengan sejujurnya dengan kata-kata yang enak diterima 
sehingga menyejukkan: 


ho 2 Goa» 7 - po GL OA 
MAA ERA II ANE DAN, 


Dan jika 2 aku berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang lemah lembut. (al-1sr#/17:28) 


Orang yang perlu dibantu adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak 
mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, Allah tidak 
menghendaki ada makhluk-N ya yang kelaparan apalagi mati karena kelapar- 
an. Bila hal itu terjadi, maka mereka yang berkelebihan rezeki berdosa. 
M emang dapat dirasakan bagaimana perihnya rasa lapar dan dapat dipahami 
bagaimana berbahayanya kelaparan. 

Selanjutnya yang perlu dibantu adalah musafir yang terlantar, paling 
kurang untuk satu hari. Dengan bantuan demi bantuan, ia akan dapat men- 
capai tempat asalnya. Mengembalikan musafir dengan segera ke tempat 
asalnya akan besar manfaatnya, karena ia akan dapat bekerja kembali 
sebagaimana semula. M embiarkannya terlantar di tempat asing akan menga- 
kibatkan berbagai masalah di tempat itu. 

Demikianlah kewajiban orang yang beriman. Ia sadar bahwa harta yang 
ada padanya hanyalah titipan yang dipercayakan untuk dikelola dengan baik. 
Pemilik harta itu adalah Allah, sehingga ketika pemiliknya meminta untuk 
dikeluarkan sebagian guna membantu orang lain, maka ia tidak akan 
menolaknya. Allah berfirman: 


“2 ria P- 


» Sa P3 TA PK end »4 Pa PN aa 2 ,) 
AG PA G3 REA KA PGA 


JUZ 21 30. AR-R, M 509 


Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai 
penguasanya (amanah). M aka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. (al- 
| add/57: 7) 


Orang beriman tidak akan memandang bahwa harta yang ada padanya itu 
semata-mata diperolehnya karena usahanya sendiri. Semua keberuntungan 
yang diperoleh manusia adalah karunia Allah, sebagaimana dinyatakan 
dalam Al-9ur'an tentang Nabi Sulaiman: 


Sa An 


3 DIN La Iya Ge 251 155 27 NO. Pn 2» 4 2: 
(ee AJE S3 BAN ES IS LA LSN 2 He 2 SANG 


CA 


,) 
- 


Gt KG nan bana na Pa parka Haa PLP LN 
ob Sg du SEE KAS AS IA 
- ga 


Ca 


Seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab berkata, “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka ketika dia 
(Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 
“Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau 
mengingkari (nikmat-N ya). Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka 
sesungguhnya Tuhanku M ahakaya, Mahamulia.” (an-N aml/27: 40) 


Sikap yang menafikan karunia Allah dalam setiap keberuntungan adalah 
sikap Karun, seorang yang kaya raya tetapi durhaka pada zaman Nabi M usa 
a.s. Sebagai akibatnya, ia dan kekayaannya ditelan oleh bumi. Allah 
berfirman: 

PP ANN Lani - po Aga) ga Ay LAI PN SN YO De Be TA TU 
aa DIAN OA Sia UN SA Aa SI Gate Pede SLS 
4 “ 


23 LP San PARA eaA 0 Shi 2 RATA 4 Pd 
HPA PP PING Ke 3 23 MISA 


Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata 
karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah 
membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih 
banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu 
ditanya tentang dosa-dosa mereka. (al-Oajaj/28: 78) 


M embantu keluarga dekat, orang miskin, dan musafir yang terlantar akan 
membawa dampak yang baik bagi yang memberi dan yang diberi. Orang 
yang memberi berarti telah memenuhi perintah Allah, sehingga ia akan 


510 30. AR-R, M Juz 21 


disayangi-Nya. Sedangkan orang yang diberi akan merasa terbantu, dan 
karena itu akan terjalinlah silaturrahim antara keluarga yang berkecukupan 
dan berkekurangan. Dampaknya adalah keamanan dan persaudaraan yang 
erat. 

Dampak seperti itu akan diperoleh bila yang memberi hanya karena 
mengharapkan rida Allah. Dengan demikian, maksud potongan ayat ini 
adalah bahwa si pemberi itu memberi bukan untuk mengharapkan balasan 
dari yang diberi, tetapi balasan dari Allah ketika ia menghadap-N ya nanti di 
akhirat. Artinya, ia memberi dengan ikhlas. Orang beriman dilarang 
memberi karena ria, yaitu untuk dilihat orang atau pamer. Salah satu bentuk 
ria adalah memberi tetapi pemberian itu disebut-sebut kepada orang lain 
sehingga menjatuhkan nama yang diberi, atau menyakiti hati yang diberi 
dengan menyampaikan kata-kata atau perbuatan yang melukai perasaannya. 
Allah berfirman: 


an 23 NE ISIS MENYALA 

Ma PA 4 | Te: BA “, pn” gn - rd 

3 1 1g Ming GS ANT BI, 
». » » » & LS 2 
Ted AG na tas NG SAN 1 T 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti 
orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan 
dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) 
seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa 
hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh 
sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang kafir. (al-B agarah/2: 264) 


(39) Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau 
memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari 
utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan 
harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang 
menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar 
utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. 
Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliah. Dalam ayat ini 
ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari 
Allah. Ia tidak memperoleh pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak 
ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat 
pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara 
tegas. (Tahap keduanya adalah pada Surah an-Nis#/4: 161, yang berisi 
isyarat tentang keharaman riba, tahap ketiga adalah ? Ii “Imr4n/3: 130, 


JUZ 21 30. AR-R, M 511 


bahwa yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda: tahap 
keempat adalah al-Bagarah/2: 278, yang mengharamkan riba sama sekali 
dalam bentuk apa pun). 

Ada pula yang memahami ayat ini berkenaan dengan pemberian kepada 
seseorang untuk maksud memperoleh balasan lebih. Balasan lebih itu di 
antaranya terhadap pengembalian utang. Itulah yang disebut riba dalam ayat 
di atas, dan banyak ulama membolehkannya berdasarkan hadis: 


BTA ea Da na EA ie Doh Be BA ni Ban See Ah ya Na Sa Ra CK 
Je ar S5, NI deal KUN, AG Ab ijo anto de KI 
(its ye Gold ala) Ear) 


Rasulullah menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah itu. Beliau 
memberikan balasan atas hadiah seekor unta perahan yang diberikan 
kepadanya, dan beliau tidak menyangkal pemiliknya ketika dia meminta 
balasan. Beliau hanya mengingkari kemarahan pemberian hadiah itu karena 
pembalasan itu nilainya lebih dari nilai hadiah. (Riwayat al-Bukh4#? dari 
'Aisyah) 


Akan tetapi, berdasarkan hadis itu, yang dibenarkan sesungguhnya adalah 
membalas dengan lebih suatu pemberian, bukan membayar utang lebih dari 
seharusnya. 

M emberi dengan maksud memperoleh balasan lebih dari yang diberikan 
menunjukkan ketidakikhlasan yang memberi. Hal ini juga tidak dibenarkan. 


Firman Allah: 
PN Ah G- 
KESAN, 
Dan janganlah engkau (M uhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak. (al-M uddaffir/74: 6) 


Salah satu bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk memperoleh 
balasan lebih adalah memberi dengan maksud agar orang itu patuh pada 
yang memberi, mau membantunya, dan sebagainya. Itu juga tidak 
dibenarkan, karena tidak ikhlas. 

Secara lahiriah, larangan dalam ayat itu ditujukan kepada Nabi saw. Akan 
tetapi, juga dimaksudkan untuk seluruh umatnya. 

Adapun yang akan dilipatgandakan oleh Allah baik pahalanya maupun 
harta itu sendiri adalah pemberian secara tulus, yang dalam ayat ini 
diungkapkan dengan istilah zakat (secara harfiah berarti suci). Zakat di sini 
maksudnya sedekah yang hukumnya sunah, bukan zakat yang hukumnya 
wajib. Orang yang bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah, pasti 


512 30. AR-R, M Juz 21 


akan dilipatgandakan pahala atau balasannya oleh Allah minimal tujuh ratus 
kali lipat, sebagaimana difirmankan-N ya dalam al-B agarah/2: 261: 


21323 “23, » GA 


13 PER 3 LL KE JET LB GA Ka 
AE al GANGA ad SA Ps 23 Fay 


Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah it 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 
Allah M ahaluas, M aha M engetahui. (al-Bagarah/2: 261) 


Di samping itu, sedekah juga akan melipatgandakan kekayaan pemilik 
modal, karena memperkuat daya beli masyarakat secara luas. K uatnya daya 
beli masyarakat akan meminta pertambahan produksi. Pertambahan produksi 
akan meminta pertambahan lembaga-lembaga produksi (pabrik, perusahaan, 
dan sebagainya). Pertambahan lembaga-lembaga produksi akan membuka 
lapangan kerja sehingga dengan sendirinya akan meminta pertambahan 
tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan 
masyarakat sehingga meningkatkan daya beli mereka, dan seterusnya. 
Demikianlah terjadi siklus peningkatan daya beli, produksi, tenaga kerja, dan 
sebagainya, sehingga ekonomi yang didasarkan atas pemberdayaan 
masyarakat luas itu akan selalu meningkatkan kemajuan perekonomian. 
Sedangkan perekonomian yang didasarkan atas riba, yaitu pengembalian 
lebih dari utang, selalu mengandung eksploitasi, yang lambat laun akan 
memundurkan perekonomian. 

(40) Ayat ini kembali membicarakan kemahakuasaan Allah. Bila dalam 
ayat-ayat yang lalu mengenai penentuan rezeki, dalam ayat-ayat berikut 
mengenai perjalanan hidup manusia. Tujuannya adalah supaya manusia mau 
berbuat baik, di antaranya bersedekah seperti yang diperintahkan Allah 
dalam ayat sebelumnya. 

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari 
tiada menjadi ada, lalu tampil di dunia ini. Untuk bisa hidup di dunia, Dia 
pula yang memberi mereka rezeki. Setelah itu, manusia akan mati dan akan 
dihidupkan kembali. Kehidupan kembali itu sudah dimulai di alam kubur 
(alam barzakh) sampai nanti hari Kiamat. Setelah Kiamat, manusia akan 
dihidupkan kembali selama-lamanya. 

Bagaimana kondisi kehidupan setelah mati sangat tergantung pada 
perbuatan manusia di dunia. Bila perbuatannya baik, ia akan bahagia, dan 
bila perbuatannya jelek, ia akan disiksa. Oleh karena itu, manusia hendaknya 
mematuhi ketentuan A Ilah mengenai rezeki yang diberikan-N ya. Hendaknya 
ia memperolehnya secara benar sesuai ketentuan Allah, tidak dari riba. Bila 
rezeki itu lebih, hendaknya digunakan untuk membantu orang yang ber- 
kekurangan. 


JUZ 21 30. AR-R, M 513 


Kemudian Allah bertanya apakah ada tuhan-tuhan lain yang mampu 
melakukan hal-hal seperti di atas. Jangankan menciptakan manusia yang 
kompleks, menciptakan makhluk sederhana saja dari sesuatu bahan yang 
tiada sama sekali, manusia tidak akan bisa. Mampukah manusia menciptakan 
sebiji pasir saja, atau selembar daun saja dari tiada? Oleh karena itu, Allah 
menegaskan, “M ahasuci Dia dan M ahatinggi dari segala serikat, sekutu, atau 
tandingan apa dan siapa pun.” Dengan demikian, manusia seharusnya 
berhenti dari mempertuhankan selain A Ilah atau menyekutukan-N ya. 


Kesimpulan: 

1. Kelebihan rezeki harus digunakan untuk membantu orang yang mem- 
butuhkan, seperti keluarga, orang miskin, dan orang terlantar. 

2. Rezeki itu harus diperoleh dengan cara yang dibenarkan, tidak dengan 
cara yang eksploitatif seperti praktek riba. 

3. Perekonomian yang didasarkan atas riba akan semakin membuat 
masyarakat terpuruk, sebaliknya yang didasarkan pemberdayaan 
masyarakat bawah akan menghasilkan pertumbuhan secara terus- 
menerus. 

4. Manusia harus mematuhi ketentuan Allah mengenai cara memperoleh 
rezeki dan menginfakkan atau membelanjakannya, karena semua 
tindakannya itu akan diminta tanggung jawabnya di hari akhirat. 


KERUSAKAN AKIBAT PERBUATAN MANUSIA 


TA 25 Bean: seo PANGAN Ie 
PRT Aa AI 
HANGAT Ka Basi Aa 
PES AAA ROG 

ag ber 43 A53 PAMA: KAA 
Terjemah 


(41) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar). (42) Katakanlah (M uhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah 


Z 


514 30. AR-R, M Juz 21 


bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah 
orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (43) Oleh karena itu, hadap- 
kanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah 
suatu hari (Kiamat) yang tidak dapat ditolak, pada hari itu mereka terpisah- 
pisah. (44) Barang siapa kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) 
kekafirannya itu: dan barang siapa mengerjakan kebajikan maka mereka 
menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan), (45) 
agar Allah memberi balasan (pahala) kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang- 
orang yang ingkar (kafir). 


Kosakata: Al-Fasid 3USI (ar-R um/30: 41) 


Al-Fasid artinya keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit 
maupun banyak atau bermakna rusak. Kata ini digunakan untuk menunjuk 
kerusakan, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. A I-Fasid adalah antonim 
dari kata aj-jalaY yang berarti manfaat atau berguna. Dalam makna sempit, 
kata ini berarti kerusakan tertentu seperti kemusyrikan atau pembunuhan. 
Sementara ulama kontemporer memahaminya dalam arti luas yaitu 
kerusakan lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat. Di antara 
bentuk kerusakan di darat dan laut ialah temperatur bumi semakin panas, 
musim kemarau semakin panjang, air laut tercemar sehingga hasil laut 
berkurang, dan ketidakseimbangan ekosistem. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu diterangkan bahwa manusia tetap saja menyekutukan 
Allah padahal Dialah yang menciptakan, memberi rezeki, mewafatkan, dan 
menghidupkan mereka kembali di akhirat. Karena paham syirik itu, mereka 
pun melakukan perbuatan yang dilarang, seperti memungut riba. Pada ayat- 
ayat berikut ini diterangkan bahwa kerusakan di darat dan di laut diakibatkan 
oleh ulah tangan orang-orang musyrik, kafir, dan muslim yang tidak sadar 
bahwa alam semesta adalah juga milik Allah yang harus dijaga dan 
dipelihara seperti menjaga diri sendiri. 


Tafsir 

(41) Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasid di daratan 
dan lautan. Al-Fasid adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau 
hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Peru- 
sakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, 
atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di 
daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya 
biota laut. Juga termasuk al-fasid adalah perampokan, perompakan, pem- 
bunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. 


JUZ 21 30. AR-R, M 515 


Perusakan itu terjadi akibat prilaku manusia, misalnya eksploitasi alam 
yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Prilaku itu 
tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang 
sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggung- 
jawabkan nanti di depan Allah. 

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk 
perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. 
Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan 
menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan 
kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. 
Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan 
sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan 
merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak 
dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga 
mereka pun akan hancur. Allah berfirman: 


AG AIA N ANE ai a33 
- Ah. 2. 


An Se AN ana 


Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah 
mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk 
bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)- 
nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, 
maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-N ya. (F tir/35: 45) 


Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang 
mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar. Mereka tidak lagi 
merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar 
ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhinya. Mereka juga tidak lagi 
mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimani-N ya. M emang 
kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat 
dampaknya sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. 
Bahkan sulit dipanggul oleh alam, sebagaimana dinyatakan firman-N ya: 


2-3, Ke Le. Ya Sa pe 
adl YEN, Nan Aa FU ANN 


Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, 
(karena ucapan itu). (M aryam/19: 90) 


Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah 
perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Gur'an bahwa semua 
yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang 


516 30. AR-R, M Juz 21 


dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan-N ya 
dengan yang lain. 

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum 
Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam 
yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan 
kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat ke- 
diaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi 
makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Contoh yang 
merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena ulah 
manusia adalah kebakaran hutan dan banjir. 

Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah, di samping memperoleh 
hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul 
tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Dari sini terlihat 
pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia. Namun 
demikian, manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya sendiri. Hal 
ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi (453 kali) yang lebih banyak disebutkan 
dalam Al-@uran daripada langit atau surga (320 kali). Hal ini memberi kesan 
kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu dapat menggantikan air 
dalam bersuci. Nabi Muhammad saw bersabda: 


(are Gl oo Reel al gogo alelyo) 03 oma PN s las 


Bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. 
(Riwayat Abu D #wud dan Ibnu M Hah dari Abu Hurairah) 


Ada semacam kesakralan dan kesucian dari bumi, sehingga merupakan 
tempat yang baik untuk memuja Tuhan, baik dalam upacara formal maupun 
dalam perikehidupan sehari-hari. 

(42) Dalam ayat ini, Allah meminta Nabi Muhammad menyampaikan 
kepada kaum musyrikin M ekah untuk melakukan perjalanan ke mana pun di 
bumi ini guna menyaksikan bagaimana kehancuran yang dialami umat-umat 
yang ingkar pada masa lampau. Mereka itu hanya tinggal puing-puing atau 
nama-nama tanpa bekas. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi mereka 
bahwa Allah dapat saja membinasakan mereka, bila tetap kafir. 

Perintah itu juga berlaku terhadap siapa pun setelah mereka sampai akhir 
zaman. Bila mereka ragu tentang kebenaran Islam, silakan mereka me- 
nyaksikan dengan mata kepala sendiri puing-puing itu atau meneliti pe 
ninggalan-peninggalan sejarah mereka. Umat-umat itu binasa karena 
keingkaran mereka kepada Allah, dan berbuat onar terhadap sesama manusia 
dan lingkungan. Kehancuran itu adalah akibat dampak buruk perbuatan 
mereka sendiri. 

(43) Supaya kebinasaan seperti itu tidak terjadi lagi pada manusia, Allah 
meminta Nabi Muhammad dan siapa saja yang ingin selamat agar meng- 
hadapkan wajah kepada “agama yang lurus”. Maksud “agama yang lurus" di 


JUz 21 30. AR-R, M 517 


sini adalah Islam karena agama ini membawa ajaran-ajaran yang lurus dan 
pasti membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perintah 
menghadapkan wajah maksudnya adalah melaksanakan ajaran-ajaran itu 
sepenuhnya. Penyebutan wajah dalam ayat ini karena merupakan jati diri 
dari seseorang. Mengarahkan wajah artinya menghadapkan seluruh segi 
manusia, yaitu jasmani, rohani, dan akal pikirannya. M enghadapkan wajah 
kepada agama yang lurus artinya melaksanakan perintah agama dengan 
seluruh totalitas. 

Pelaksanaan ajaran-ajaran itu harus sesegera mungkin supaya masyarakat 
semakin baik, aman, dan berkembang. M ereka yang bersalah harus segera 
sadar dan tobat. Hal itu karena usia manusia dan alam ini terbatas. Bila ajal 
datang bagi seseorang atau Kiamat terjadi bagi umat manusia, maka tidak 
ada seorang pun yang dapat menolaknya, sebagaimana firman A lah: 


Tt 
EPA ALA 2 Lin PP pd hen..h aU 
LINI ANU GE AG Jr EL, 


Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka 
tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. (al-A 'r#/7: 34) 


Di akhir ayat ini dilukiskan bahwa pada hari kebangkitan, dimana semua 
dibangkitkan kembali, semua manusia gempar dan berlarian tidak tentu arah. 
M asing-masing sibuk dengan persoalan sendiri-sendiri, sebagaimana dilukis- 
kan ayat-ayat berikut: 

Sg» Oa n sotnhosg, 1D an aa IT Ae Yy T9 MPA. 
MELISA NO eat atasan 
Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan 
dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu 
mempunyai urusan yang menyibukkannya. (“A basa/80: 34-37) 


Manusia hanya dituntun oleh amalnya. Oleh karena itu, manusia pada 
waktu itu akan terpola menjadi dua kelompok, sebagaimana dinyatakan ayat 
berikutnya. 

(44) Ayat ini menginformasikan adanya dua kelompok manusia, yaitu 
yang ingkar dan yang baik. Mereka yang ingkar dan berdosa harus memper- 
tanggungjawabkan keingkaran dan dosa-dosanya. Mereka akan diperiksa di 
depan pengadilan yang mahaadil, sehingga sekecil apa pun perbuatan 
jahatnya itu pasti akan diajukan dan disampaikan ganjaran hukumannya. 

Di sisi lain adalah kelompok orang-orang yang baik. Sekecil apa pun 
perbuatan baik mereka pasti akan diajukan di depan pengadilan itu, lalu 
diberikan imbalannya. Orang itu berarti, dengan perbuatan-perbuatan baiknya, 
telah menghamparkan jalan atau “karpet” untuk dilaluinya sendiri menuju 
surga. 


518 30. AR-R, M Juz 21 


Penggolongan manusia ke dalam dua kelompok, yang pertama masuk 
surga, dan yang lainnya masuk neraka, juga disebutkan dalam ayat lain: 
Ah 


Dag AP 2” P selat Gr Urea apa PN PA 3 V4 AS Lg NC 
43 ANA Pa Kei SAN S2 BEN EN 


1 Aa ho 10 ore . 85 LL 
HN EN PP 


Dan demikianlah Kami wahyukan AI-Gur'an kepadamu dalam bahasa Arab, 
agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibukota (Mekah) dan 
penduduk (negeri-negeri) di sekelilingnya serta memberi peringatan ten-tang 
hari berkumpul (Kiamat) yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk 
surga dan segolongan masuk neraka. (asy-Syur442: 7) 


(45) Mereka yang akan menerima imbalan baik dari Allah itu adalah 
orang-orang yang iman dan berbuat baik. Hal ini berarti bahwa iman 
ditunjukkan oleh perbuatan baik, dan imbalannya adalah surga. Namun 
demikian, imbalan itu sendiri bukanlah balasan mutlak dan pantas bagi 
perbuatan baik manusia. Perbuatan baik manusia tidak cukup dan belum 
pantas untuk diimbali surga yang penuh nikmat yang tiada taranya itu. Oleh 
karena itu, surga yang diterima manusia yang berbuat baik itu adalah karunia 
Allah, bukan imbalan perbuatannya. Dengan demikian, perolehan surga itu 
adalah karena Allah cinta kepada orang yang iman, dan tidak cinta kepada 
orang-orang kafir. 

Ungkapan dalam ayat ini memang sangat ringkas, tetapi komprehensif. 
Ringkas karena ungkapan sebaliknya dari yang disampaikan tidak dinyata- 
kan. Ayat ini hanya mengungkapkan bahwa, “Allah membalasi orang yang 
iman dan berbuat baik” dan “Ia tidak cinta orang yang kafir”. Dari dua 
ungkapan itu terkandung dua ungkapan lain yang berarti sebaliknya, yaitu, 
“Ia menghukum orang yang kafir dan berbuat jahat” dan “ Ia cinta orang 
yang beriman dan berbuat baik.” Ungkapan sebaliknya itu tidak perlu 
dinyatakan karena dapat dipahami dari ungkapan pertama. Dengan demikian, 
ayat ini menyatakan bahwa Allah membalas orang yang beriman dan berbuat 
baik dengan surga serta mencintai mereka, dan Allah memberi ganjaran 
berupa neraka bagi orang yang ingkar dan berbuat jahat serta membenci 
mereka. 


Kesimpulan 

1. Allah menciptakan alam ini dengan baik dan sempurna. Adapun yang 
merusaknya adalah manusia. 

2. Orang-orang yang kafir dan berbuat jahat dalam sejarah telah dimusnah- 
kan Allah. Hal itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia 
setelahnya agar mereka beriman dan berbuat baik. 

3. Beriman dan berbuat baik harus dilaksanakan sesegera mungkin sebelum 
ajal tiba. 


JUZ 21 30. AR-R, M 519 


4. Di akhirat nanti, orang-orang yang iman dan berbuat baik akan dibalas 
dengan surga karena mereka dicintai Allah. Sedangkan orang-orang 
yang kafir dan berbuat jahat akan diberi ganjaran neraka karena Allah 
membenci mereka. 


ANGIN SEBAGAI TANDA KEKUASAAN ALLAH 


Abi ah $ Ata Benoa 

Hogt aga Los TPP AOA yen 
NE FN ANLP1 293 SEK CET Pelan bla 
na ntar Pa 2 HAA2, « 


1 MAAN.» B3 AIA 
Na Na BA aa ar 


'z" | 
24 t Gaun AA AAA TN apa 
ENY ANA OA ATAU Ba Anto 


Op TS 23 P2 | 


& San 3 3 AU - ss 
OP Laga MEN SE NELLA 
4 


Terjemah 

(46) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu 
merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan 
perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-N ya, 
dan agar kamu bersyukur. (47) Dan sungguh, Kami telah mengutus sebelum 
engkau (M uhammad) beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang 
kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu K ami 
melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan 
hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman. (48) Allah-lah yang 
mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan 
menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah- 
celahnya, maka apabila Dia menurunkannya ke-pada hamba-hamba-N ya 
yang Dia kehendaki tiba-tiba mereka bergembira. (49) Padahal walaupun 
sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah 


520 30. AR-R, M Juz 21 


berputus asa. (50) Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Alah, bagaimana 
Allah menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sungguh, itu berarti Dia 
pasti (berkuasa) menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 


Kosakata: 
1. Al-Wadga S5! (ar-R ym/30: 48) 


Al-Wadga berasal dari akar kata wadaga yang artinya menetes. Imam 
Ibnu Asyur menafsirkan kata al-wadg sebagai kilat karena menurutnya awan 
yang berlapis-lapis akan mengalirkan listrik yang berakumulasi menjadi kilat. 
Sedangkan mayoritas ulama memahaminya sebagai air yang menetes dari 
langit yang biasa disebut hujan. Kata al-wadg disebut dua kali dalam Al- 
Our'an, yaitu dalam Surah an-N yur/24:43 dan pada Surah ar-R um/30: 48. 


2. Khildih JS (ar-R um/30: 48) 


Kata khil-ih adalah kata benda, selamanya dalam bentuk jamak tidak ada 
kata tunggalnya. Artinya posisi sesuatu di tengah-tengah di antara dua hal 
yang mengapitnya. Kata ini juga bisa ditemui pada Surah al-1sr#/17: 5. 


Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa kekafiran terhadap Allah 
mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
Dalam ayat-ayat berikut ini dijelaskan beberapa fenomena alam yang mem- 
berikan manfaat yang besar bagi manusia. Hal itu hendaknya dijadikan 
pelajaran oleh manusia untuk iman kepada A Ilah. 


Tafsir 

(46) Dalam ayat ini disampaikan bahwa di antara tanda kemahakuasaan 
Allah adalah angin yang memberikan manfaat besar kepada manusia dalam 
empat hal: sebagai berita baik, membawa rahmat, kepentingan pelayaran, 
dan untuk memperoleh karunia A Ilah. 

Angin merupakan pendahuluan atau pertanda akan datangnya hujan. Hal 
itu karena angin membentuk awan. Ketika awan itu semakin padat dan 
mendingin, ia berubah menjadi butir-butir air, lalu turun berupa hujan. 
Dengan demikian, angin membawa berita gembira bagi manusia, yaitu 
kemungkinan turunnya hujan. 

Dengan hujan itu, Allah ingin merasakan rahmat-Nya kepada manusia. 
Dengan hujan tersedialah air yang merupakan sumber kehidupan, baik bagi 
tanaman, hewan, maupun manusia sendiri. Merupakan suatu adagium dalam 
ilmu pengetahuan bahwa ada air berarti ada kehidupan, tidak ada air berarti 
tidak ada kehidupan. Karena ada air, tanaman dan hewan— yang merupakan 
makanan pokok manusia— bisa hidup. Karena ada air juga pertanian dan 
peternakan dapat dikembangkan. Oleh karena itu, manusia perlu memelihara 


JUz 21 30. AR-R, M 521 


sumber air dan mengelola air hujan dengan baik agar tidak sampai terbuang 
percuma ke laut. 

Kegunaan lain angin yang disebutkan dalam ayat ini adalah untuk 
pelayaran. Pada era kapal layar sampai era kapal mesin bahkan sampai era 
kapal bertenaga nuklir sekarang sekalipun, cuaca dan angin masih 
merupakan faktor yang menentukan atau berpengaruh dalam kesuksesan 
pelayaran. Angin bertiup atas perintah Allah, dalam artian berdasar hukum- 
hukum yang ditentukan-N ya. Oleh karena itu, manusia perlu mengembang- 
kan ilmu meteorologi yang mempelajari angin, cuaca, dan sebagainya agar 
pelayaran lancar dan maju. 

Kegunaan lebih lanjut angin adalah untuk mencari karunia Allah. Oleh 
karena itu, perlu dikembangkan berbagai teknologi pemanfaatan angin selain 
untuk pertanian, peternakan, dan pelayaran di atas. Sekarang ini, yang 
sedang dikembangkan manusia adalah memanfaatkan angin sebagai sumber 
energi, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik, menggerakkan mesin, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, ilmu meteorologi perlu diperkuat agar berman- 
faat bagi pertanian, peternakan, pelayaran, energi, perindustrian, dan kegiatan 
perekonomian lainnya. Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian, 
maka kesejahteraan akan meningkat. 

Keberadaan angin beserta hukum-hukumnya yang diciptakan Allah untuk 
kesejahteraan manusia, hendaknya disyukurinya. Mereka hendaknya 
mengakui adanya Allah, mengimani-N ya, mengakui rezeki itu karunia-N ya, 
menggunakan rezeki sesuai kehendak-Nya, dan taat beribadah menyembah- 
Nya. Bila manusia bersyukur, maka hal itu untuk dirinya sendiri, sebagai- 
mana dinyatakan ayat berikut: 


56 “4 sa 2 EN SA 2 “1G SAT SN EA 3, 


5, 3 P3 2 
Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, 
“Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada A lah), 
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri: dan barang siapa 
tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha 
Terpuji.” (Lugm3n/31: 12) 


Bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat-Nya, maka Allah akan 
menambah lagi nikmat-Nya kepada mereka, sebagaimana dinyatakan ayat 
berikut: 


Ly AA GL 21. Gan KG Y 232 - G2 
KTI Hap SKI PIA 35 (EN 


Dan (ingatlah) - Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 


522 30. AR-R, M Juz 21 


kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(Ibr4h3m/14: 7) 


(47) Bila angin yang dikirim Allah begitu besar manfaatnya bagi manusia, 
maka begitu juga dengan para rasul yang telah dikirimkan Allah kepada 
mereka. M ereka tentu membawa manfaat yang lebih besar lagi bagi manusia, 
karena membawa bukti-bukti nyata dari Allah berupa wahyu-Nya yang 
berisi ajaran-ajaran. Bila ajaran-ajaran itu dilaksanakan oleh manusia, akan 
memberikan manfaat yang luar biasa. Namun manusia banyak yang 
mengingkarinya, sehingga di dunia mereka ditimpa oleh akibat perbuatan 
jahat mereka sendiri, dan di akhirat Allah memasukkan mereka ke dalam 
neraka. Sebaliknya terhadap mereka yang beriman, Allah telah mewajibkan 
diri-Nya untuk menolong dengan menyelamatkan mereka dari kejahatan dan 
dampak buruk kejahatan orang-orang kafir. Di akhirat Allah akan membalas 
iman dan perbuatan baik mereka dengan surga. 

(48) Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dialah yang telah 
membuat angin bertiup, dengan menciptakan hukum-hukum pada udara. Di 
antaranya ialah udara dari daerah yang padat tekanan udaranya mengalir ke 
daerah yang renggang tekanan udaranya sehingga terciptalah angin. Tiupan 
angin menjadi penanda awal akan turunnya hujan. 

M enurut saintis, terjadinya hujan merupakan suatu siklus. Oleh karena 
itu, tidak menjadi masalah dari mana penjelasannya dimulai. Air yang 
mengalir di sepanjang anak sungai yang akan bergabung dengan anak sungai 
lainnya membentuk sungai yang jauh lebih besar. Sungai akhirnya mengalir 
ke laut. Sementara air mengalir melalui anak sungai dan sungai, sebagian 
akan menguap karena panas sinar matahari (berubah menjadi gas) tetapi 
sebagian besar terus mengalir sampai ke laut. Di laut inilah proses 
penguapan atau evaporasi selanjutnya berlangsung. 

Semua air yang menguap, baik yang berasal dari anak sungai, sungai atau 
laut, membentuk uap air di atmosfer. Uap ini naik dan akan menjadi dingin 
saat mencapai atmosfer yang lebih tinggi. Jika terdapat banyak gas di 
atmosfer, maka akan memadat menjadi awan yang dapat kita lihat. Jika awan 
tersebut mencapai bagian yang lebih tinggi lagi di lapisan atmosfer, uap air 
berubah menjadi tetes-tetes es. 

Ketika awan melintasi dataran tinggi atau ketika menjadi lebih dingin 
karena suhu atmosfer yang lebih rendah, air menjadi padat dan jatuh. 
Awalnya air itu masih seperti tetes-tetes air yang sangat kecil, kemudian 
biasanya mencair sebelum mencapai tanah, lalu jatuh ke bumi sebagai hujan. 

Hujan itu diturunkan Allah di tempat yang dikehendaki-Nya yaitu di 
daerah yang dilanda kekeringan. M anusia yang berada di tempat hujan turun 
pasti bergembira karena memperoleh kembali sumber kehidupan yang akan 
menghidupkan semua makhluk hidup. 

(49) Kegembiraan itu akan dirasakan sekali oleh orang yang sudah lama 
mengalami kekeringan. K etiadaan hujan dalam waktu yang lama membuat 


JUZ 21 30. AR-R, M 523 


manusia putus asa. Keputusasaan itu segera sirna begitu hujan turun. Oleh 
karena itu, seharusnya mereka beriman dan bersyukur. 

(50) Demikianlah rahmat Allah kepada manusia. Allah meminta Nabi 
M uhammad dan seluruh umatnya untuk melihat bagaimana pengaruh rahmat 
Allah berupa hujan itu bagi bumi. Tanah yang tadinya mati, kering, dan 
tandus menjadi hidup, gembur, dan subur, sehingga menumbuhkan segala 
macam tanaman. Allah menegaskan bahwa peristiwa itu merupakan 
petunjuk bahwa Allah mampu menghidupkan kembali manusia di akhirat 
setelah mati. Dalam Al-Gur'an diterangkan bahwa dengan satu tiupan 
sangkakala saja, semua makhluk hidup akan mati pada hari Kiamat. 
Kemudian dengan satu tiupan lagi, semuanya akan hidup kembali, baik yang 
mati sebelum hari Kiamat maupun yang mati pada hari Kiamat itu. Allah 
berfirman: 


pa IAI .. oC Anu M0 0. he 
SA BIAN AN SMA nan AN 3 
LAS ban IT IN 
Oei aa 


Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit 
dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali 
lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari kubur-nya) 
menunggu (keputusan Allah). (az-Zumar/39: 68) 


Bagaimana hakikat kiamat dan kehidupan kembali itu tidak dapat 
diketahui dengan pasti, karena termasuk peristiwa gaib yang tidak bisa 
diketahui secara konkrit sekarang. Manusia hanya perlu mengimaninya 
bahwa Allah mampu mewujudkan semua itu karena Ia M ahakuasa. 


Kesimpulan 

1. Angin yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia 
menunjukkan adanya Maha Pencipta. Manusia harus mengimani-N ya 
dan bersyukur kepada-Nya. 

2. Rasul-rasul diutus Allah untuk membahagiakan manusia. Mereka yang 
membangkang akan merasakan akibat kejahatan mereka di dunia dan di 
akhirat masuk neraka. Sedangkan mereka yang iman akan selamat di 
dunia dan beruntung di akhirat dengan masuk surga. 

3. Angin berperan dalam proses terjadinya hujan. Hujan itu turun di tempat 
yang dikehendaki Allah yaitu tempat yang dilanda kekeringan. 
Penduduknya yang tadinya sudah putus asa akan bergembira. Oleh 
karena itu, seharusnya mereka beriman dan bersyukur. 

4. Hujan menghidupkan kembali tanah yang kering dan tandus. Peristiwa 
itu menjadi petunjuk bahwa Allah mampu menghidupkan kembali 
manusia dari kematian hanya dengan tiupan sangkakala. 


524 30. AR-R, M Juz 21 


KEINGKARAN SEBAGIAN MANUSIA 
TERHADAP KEMAHAKUASAAN ALLAH 


Lt 


NT KE PET be UN OA MORI an 33 G2 (erna Aa 
WEE as SN On Na AA ang ALAN 


3 


SE 3 Iran Ilang AN AA DIAN Manda G0 2g Kat NG 
t nng o4 
WDugakah 
Terjemah 


(51) Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin lalu mereka melihat 
(tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), niscaya setelah itu mereka 
tetap ingkar. (52) Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan 
orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang 
yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang. 
(53) Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat 
memperdengarkan (petunjuk Tuhan) kecuali kepada orang-orang yang 
beriman dengan ayat-ayat Kami, maka mereka itulah orang-orang yang 
berserah diri (kepada K ami). 


Kosakata: M udbirin “4x (ar-Rym/30: 53) 


Kata mudbirsn terambil dari fi'il mzxi (kata kerja masa lampau) adbara 
yang secara kebahasaan bermakna mundur, ke belakang atau berpaling. 
Dalam konteks ayat di atas, mudbir?n dimaksudkan untuk menjelaskan posisi 
orang yang tuli. Jika ia dalam posisi mudbir8n (membelakangi kita), maka 
seruan apa pun yang kita sampaikan padanya tidak akan terdengar. 
Ungkapan ini sesungguhnya kiasan atau sindiran Allah kepada orang-orang 
kafir. Mereka laksana orang mati atau orang tuli yang membelakangi kita, 
sehingga tidak akan bisa mendengar seruan kebenaran yang kita sampaikan. 


Munasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan tanda kekuasaan Allah antara lain 
berupa penurunan hujan yang menghidupkan kembali tanah yang mati 
menjadi hidup dan subur. Allah juga telah menurunkan rasul-rasul untuk 
menghidupkan hati-hati yang mati. Peristiwa itu menjadi petunjuk bahwa 
Allah mampu menghidupkan kembali manusia dari kematiannya dan mampu 
membalas amal mereka nanti di akhirat. Oleh karena itu, manusia seharus- 
nya beriman kepada Allah dan berbuat baik. Dalam ayat-ayat berikut, Allah 
menyampaikan masih adanya manusia yang kafir sekalipun Ia telah 
menyampaikan tanda-tanda kekuasaan-N ya yang besar itu. 


JUZ 21 30. AR-R, M 525 


Tafsir 

(51) Dalam ayat ini disampaikan pengandaian, yaitu bagaimana jika yang 
dikirim Allah itu angin yang kering dan panas serta membuat tanaman 
mereka yang tadinya subur menjadi kuning dan kering. Mereka pasti 
bertambah ingkar kepada Allah. Pada waktu Allah mengirimkan angin yang 
membawa hujan saja, yang membuat tanaman mereka subur, mereka hanya 
bergembira dan tidak bersyukur kepada-Nya. Apalagi bila yang dikirim 
adalah angin kering itu. Kematian tanaman mereka yang tadinya subur itu 
akan membuat mereka menggerutu dan bertambah ingkar kepada Allah. 

(52) Demikianlah kerasnya hati sebagian manusia, yaitu yang kafir dan 
musyrik. Nikmat tidak melunakkan hati mereka, dan laknat tidak membuat 
mereka jera. Mereka dipersamakan dengan orang mati atau tuli. Orang mati 
tidak mendengar apa pun yang dikatakan kepadanya. Begitu juga orang tuli 
yang lari tunggang-langgang, tidak akan mendengar panggilan yang 
ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, Allah mengingatkan Nabi Muhammad 
bahwa bagaimana pun ia berusaha menyadarkan orang seperti itu, tidak akan 
berhasil bila Allah tidak mengizinkannya, dan karena itu Nabi tidak boleh 
kecewa. 

(53) Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa ia tidak akan 
bisa memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang ingkar sampai orang itu 
berpaling dari keingkaran dan lalu beriman. Untuk itu Allah memberikan 
sebuah contoh yaitu orang buta yang tersesat. Orang buta tidak mungkin 
menemukan jalan, karena ia tidak melihatnya, kecuali kalau dituntun. Begitu 
pula orang yang telah memilih kekafiran dan kemusyrikan. Orang itu hatinya 
sudah tertutup. Oleh karena itu, petunjuk apa pun yang disampaikan 
kepadanya, tidak akan didengar dan diikutinya. Bagi mereka ditunjuki atau 
tidak ditunjuki sama saja, mereka tidak akan beriman. Y ang bisa membuka 
hatinya itu hanyalah Allah bila Ia menghendaki. Akan tetapi, Ia tidak akan 
menghendaki bila orang yang bersangkutan tidak berusaha, karena hal itu 
melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Ayat ini dengan 
demikian mengingatkan Nabi saw sekali lagi agar tidak kecewa bila ada 
manusia yang menolak dakwahnya. 

Orang yang akan menerima bila ditunjuki oleh Nabi saw hanyalah yang 
beriman. Hal itu karena hati mereka terbuka menerima segala kebenaran 
yang disampaikan kepadanya. Setelah menerima kebenaran itu, mereka 
melaksanakannya dengan sepenuh hati untuk membaktikan diri kepada-Nya. 


Kesimpulan 

1. Orang kafir atau musyrik akan semakin ingkar bila mereka memperoleh 
musibah. 

2. Orang kafir atau musyrik itu seperti mayat, orang tuli, atau orang buta 
yang tidak akan mengerti, mendengar, atau melihat apa yang 
disampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, sama saja apakah ditunjuki atau 
tidak ditunjuki, mereka tetap ingkar karena hati mereka sudah tertutup. 


526 30. AR-R, M Juz 21 


3. Orang yang beriman akan menerima semua kebenaran yang disampaikan 
kepadanya karena hati mereka terbuka, dan kemudian melaksanakannya 


sepenuhnya. 
PERJALANAN HIDUP MANUSIA 
Ob oMuta 90» ne! 2 z0, PA Pet area “272 Ty 
MARAK SR ANA SPN MAGNA 
Mp ena and 223 24 LA AA aa AM DD PLAT 
F3 1) 2 gap, A YAAA TAI pak at: 
1 Cnn 032 COLA Tg Lbotan ANN oa 
BE KEBNAN AN NEO CAR ONE 


- 
rd 1 Rd bad 
P 2239 Gt “7. 24 Sad 7 A5 ad .» kid 
Jero 30 TANYA ABANG AP LA ang 
1022053 93 ga saga (and 
Op Aan Se KAA AG, Ra 
Terjemah 


(54) Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, 
Mahakuasa. (55) Dan pada hari (ketika) terjadinya Kiamat, orang-orang 
yang berdosa bersumpah, bahwa mereka berdiam (dalam kubur) hanya 
sesaat (saja). Begitulah dahulu mereka dipalingkan (dari kebenaran). (56) 
Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata (kepada orang- 
orang kafir), “Sungguh, kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut 
ketetapan Allah, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, 
tetapi (dahulu) kamu tidak meyakini(nya).” (57) Maka pada hari itu tidak 
bermanfaat (lagi) permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka 
tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. 


Kosakata: -a'f 4x.» (ar-R um/30: 54) 


Kata «a'f secara kebahasaan berarti lemah, tidak berdaya, tidak kuat, atau 
tidak memiliki tenaga apa pun. Dalam konteks ayat di atas, melalui kata «a'f, 
Allah sedang menjelaskan daur atau siklus kehidupan manusia, bahwa pada 
awalnya ia diciptakan dalam kondisi «a'f (lemah). Lantas Allah menjadikan- 
nya kuat, lalu lemah kembali dan akhirnya beruban. Itulah daur atau siklus 
kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada seluruh hamba-Nya. Dengan 
cara demikian pula, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan karakter 


JUZ 21 30. AR-R, M 527 


dasar manusia yang bermula dari ketidakberdayaan dan akan berakhir pada 
ketidakberdayaan pula. 


M unasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu disampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah 
dengan maksud agar manusia beriman. Akan tetapi, sebagian manusia tetap 
tidak mau beriman. Dalam ayat-ayat berikut, Allah menyampaikan 
perjalanan hidup manusia dari semenjak cikal bakal sampai mati dan 
dibangkitkan di hari Kiamat. Hal itu disampaikan dengan maksud agar 
manusia mau beriman. 


Tafsir 

(54) Di dalam ayat ini disampaikan perjalanan hidup manusia. M ereka 
berasal dari sesuatu yang tidak ada arti dan tidak punya daya apa-apa, yaitu 
nutfah (zygot) yang merupakan telur yang terbuahi sperma. Nu'fah itu 
kemudian berkembang menjadi janin, dan kemudian lahir, sebagaimana 
diinformasikan al-M u'minyun/23: 12-14. Dari kanak-kanak manusia kemudi- 
an menjadi remaja, dewasa, lalu matang, dan menjadi manusia yang perkasa 
dan berkuasa. Setelah itu manusia menginjak usia tua. Dalam usia tua itu 
manusia menjadi makhluk yang lemah kembali. Di samping lemah, manusia 
juga mengalami perubahan fisik, di antaranya rambut yang tadinya hitam 
menjadi uban, kulit menjadi keriput, daya penglihatan dan pendengaran 
semakin lemah, dan perubahan-perubahan lainnya. Setelah itu manusia pasti 
mati. Demikianlah Allah menciptakan makhluk yang dikehendaki-N ya, yaitu 
bahwa perjalanan hidup manusia di dunia pada umumnya demikian. Namun 
Allah dapat menentukan lain, yaitu bahwa manusia dapat saja wafat pada 
usia-usia yang dikehendaki-Nya sebelum usia tua tersebut. Demikianlah 
lemahnya manusia di depan Tuhan. Oleh karena itu, mereka hendaknya tidak 
menyombongkan diri, tetapi beriman dan patuh kepada-Nya. 

(55) Diterangkan bahwa pada hari kebangkitan nanti, orang-orang kafir 
menyatakan kepada Allah bahwa hidup yang telah mereka lalui di dunia 
amat singkat. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia dan berjanji 
akan memperbaiki amal mereka. Hal itu mereka sampaikan kepada Allah 
dengan bersumpah. Dengan demikian, kebiasaan berbohong mereka sewaktu 
di dunia masih mereka bawa ke akhirat. Pernyataan dan janji mereka itu 
hanyalah helah (alasan) mereka untuk menghindari hukuman Allah. Bila 
mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan kembali kafir dan 
berbuat jahat sebagaimana dinyatakan ayat berikut: 


333 Tes PT Pa TT as aa, 22 AV 2 3A 
Ta K3 


MEN YOrA ya V5 Ina ap 


Tetapi bean bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembu- 
nyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka 


528 30. AR-R, M Juz 21 


akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. M ereka 
itu sungguh pendusta. (al-A n' #m/6: 28) 


M ereka sesungguhnya telah diberi kesempatan yang cukup di dunia untuk 
melakukan yang seharusnya, tetapi mereka lalai, tergoda setan, dan berbuat 
jahat. Itu mereka akui sebagaimana dilukiskan ayat berikut: 


KN GIE, 

TAG 
Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Allah mengumpulkan mereka, (mereka 
merasa) seakan-akan tidak pernah berdiam (di dunia) kecuali sesaat saja 
pada siang hari, (pada waktu) mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang 


yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak 
mendapat petunjuk. (Y unus/10: 45) 


z 
- 


/ ira 2 Kai pena PEnba aa dana 15 Pa 
ANN FAV AA en ANA 


Oleh karena itu, singkatnya waktu hidup di dunia dalam perasaan orang 
kafir itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya mereka takut masuk 
neraka , sehingga mereka mencari berbagai macam helah atau tipu daya. 

(56) Perasaan orang kafir bahwa mereka hidup di dunia sangat singkat 
tidaklah benar. Itu adalah usaha mereka untuk berbohong di depan Allah. 
Kebohongan mereka itu dibantah oleh mereka yang dikaruniai ilmu dan 
iman. Mereka yang dikaruniai ilmu adalah mereka yang mengerti hakikat 
kebenaran lalu ia beriman dan membuktikan imannya dengan perbuatan baik 
sehingga ia merasakan betul apa yang diimaninya itu dalam hatinya. M ereka 
yang dikaruniai iman adalah mereka yang telah memperoleh hakikat 
kebenaran sehingga percaya kepada Allah dan segala yang diwahyukan 
dalam Al-Gur'an. Mereka juga melaksanakan segala perintah wahyu itu 
untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kebangkitan tersebut. 
M ereka yang telah diberi ilmu dan iman mengisi hidupnya dengan perbuatan 
baik sebagai persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut. Oleh 
karena itu, mereka tidak merasa masa hidup mereka di dunia singkat, tetapi 
cukup. Orang-orang kafir itu merasa hidupnya singkat karena mereka lalai di 
dunia. Mereka menyangka hidup di dunia itu tidak bersambung ke akhirat, 
dan tidak menyadari bahwa semua perbuatan mereka harus mereka per- 
tanggungjawabkan. 

(57) Pada hari kebangkitan manusia dihadapkan ke depan pengadilan 
Allah. Pada saat itu, orang kafir tidak akan diperkenankan menyampaikan 
alasan apa pun, misalnya merasa hidupnya di dunia terlalu singkat dan 
meminta dikembalikan ke dunia sesaat saja untuk bisa berbuat baik. M ereka 
juga tidak akan diberi peluang untuk diubah hukumannya. Dalam ayat lain 
Allah berfirman: 


JUZ 21 30. AR-R, M 529 


- 


C2 212 Ai a..? » SINI tai » 4 » At 5 TI 
Ca 2 RE AI Kit aan PS AA 3 53, 


“ 
SN naa 


2 25 Ng ». 2  y .5 MAS 
JAS BP CE OGAN 
O KAIN EA ENY 


Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang 
berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), 
“Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah 
kami (ke dunia), niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami 
adalah orang-orang yang yakin.” Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami 
berikan kepada setiap jiwa petunjuk (bagi)nya, tetapi telah ditetapkan 
perkataan (ketetapan) dari-K u, “Pasti akan A ku penuhi neraka Jahanam dengan 
jin dan manusia bersama-sama. (as-Sajdah/32:12-13) 


Kesimpulan 

1. Manusia lemah di depan Tuhan, sehingga tidak pantas bersikap sombong, 
tetapi harus beriman dan patuh kepada-Nya. 

2. Pada hari kebangkitan, manusia yang kafir merasa hidup mereka di 
dunia terlalu singkat sehingga tidak sempat berbuat baik. Akan tetapi, 
sesungguhnya itu hanya alasan yang dibuat-buat karena takut azab Allah. 

3. Orang kafir yang lalai di dunia itu tidak akan mungkin dikembalikan ke 
dunia untuk memperbaiki amal mereka atau memohon ampunan karena 
kesempatan hidup manusia di dunia hanya sekali. 


SEMUA AYAT DIINGKARI ORANG KAFIR 


SI gn GS LN REA YAN Da “panai NATA 
GA TAP an AN A2 yu ia 
ed On gp 38, ' Ne Pant daa 
» » 7 n3 ia (a. PAN IPIN hape Ted pa 
KBM PA PAN Ti ISU 
& Sah AIA KEL. want AL lo ang 
OIL INKA AAN SAS) 
Terjemah 


(58) Dan sesungguhnya telah K ami jelaskan kepada manusia segala macam 
perumpamaan dalam Al-9ur'an ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat 
kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, "Kamu hanyalah 
orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.” (59) Demikianlah Allah 
mengunci hati orang-orang yang tidak (mau) memahami. (60) Maka 
bersabarlah engkau (Muhammad), sungguh, janji Allah itu benar dan sekali- 


530 30. AR-R, M Juz 21 


kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat 
Allah) itu menggelisahkan engkau. 


Kosakata: Ya ba'u alas (ar-R um/30: 59) 


Kata ya ba'u terambil dari fi'il maxi 'aba'a yang secara kebahasaan 
berarti mengunci mati, mencetak, mencap, menutup, dan sejenisnya. Dalam 
konteks ayat di atas, kata ya ba'u dimaksudkan sebagai penjelas bahwa 
Allah telah mengunci mati pintu hati orang-orang kafir dari menerima 
kebenaran. Oleh karena itu, kendati berbagai bukti kebenaran telah dibeber- 
kan secara panjang lebar kepada mereka di dalam Al-Gur'an, tetap saja 
mereka tidak akan mengimaninya. Bahkan pada ayat sebelumnya dijelaskan, 
ketika bukti-bukti kebenaran itu ditunjukkan, mereka selalu berkomentar 
sinis, “Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan 
belaka.” (ar-Rum/30: 58). 


M unasabah 

Dalam ayat-ayat yang lalu telah dikemukakan berbagai bukti 
kemahakuasaan Allah, dari alam empiris, alam manusia, sampai alam akhirat. 
Hal ini bertujuan untuk memberi bukti keberadaan Allah dan kekuasaan-N ya. 
Dalam ayat-ayat berikut ini disampaikan bahwa berbagai perumpamaan 
seputar iman dan kafir, fungsi keberadaan Allah dan berhala-berhala yang 
mereka pertahankan telah dipaparkan Allah dalam Al-@ur'an, namun orang 
kafir tetap tidak mempercayainya. 


Tafsir 

(58) Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah telah menyampaikan 
berbagai penjelasan tentang bukti bahwa Ia ada dan Mahakuasa. Di 
antaranya adalah bagaimana umat-umat terdahulu beserta peradabannya 
hancur karena melanggar ketentuan-ketentuan Allah, bagaimana Dia 
menurunkan hujan yang amat besar pengaruhnya bagi kesuburan dan 
kemakmuran, dan bagaimana Dia menentukan perjalanan hidup manusia 
sampai mati dan dibangkitkan kembali di akhirat. Semuanya itu menunjuk- 
kan Allah Mahakuasa, dan sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan 
kembali di akhirat itu ada. Akan tetapi, mereka yang tidak mau beriman 
mengingkari semua itu sebagai tanda adanya Allah dan kemahakuasaan-N ya. 
Bahkan mereka menuduh orang yang beriman telah menyampaikan 
ketidakbenaran dan melakukan kebohongan. 

(59) Penolakan orang kafir terhadap setiap penjelasan dari Allah yang 
disampaikan Nabi Muhammad itu adalah karena hati mereka telah ditutup 
oleh Allah. Penutupan hati itu terjadi karena mereka sendiri yang selalu 
menutupnya terhadap setiap ayat atau kebenaran yang disampaikan kepada 
mereka, akhirnya hati itu benar-benar tertutup. Mereka tidak mau mengerti 


JUZ 21 30. AR-R, M 531 


dan tidak mau memahami hakikat kebenaran yang disampaikan kepada 
mereka dan menyombongkan diri, akhirnya mereka kafir. 

(60) Nabi Muhammad diminta Allah agar bersabar menghadapi orang- 
orang kafir yang telah tertutup hatinya, yang mengingkari Allah dan hari 
akhirat, serta menuduh kaum beriman telah menyampaikan dan melakukan 
kebohongan. Hal itu karena janji Allah benar, hari akhirat pasti ada, dan 
mereka yang kafir dan syirik pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh 
karena itu, Nabi dan kaum muslimin tidak boleh dibuat bingung dan gelisah 
oleh keingkaran dan bantahan orang-orang kafir tersebut. Nabi diminta 
untuk tabah dan jangan terhenti dari menyampaikan dakwah dan melaksana- 
kan kebenaran Al-Gur'an. 


Kesimpulan 

1. Hati orang kafir telah tertutup oleh perilaku mereka sendiri, karena 
setiap ayat yang berisi penjelasan tentang perlunya iman, adanya akhirat, 
dan lain-lain yang disampaikan Nabi saw selalu mereka tolak. 

2. Menghadapi musuh-musuh itu, Nabi dan kaum Muslimin harus sabar 
dan tegar, karena apa yang beliau sampaikan itu benar, sedangkan 
mereka yang ingkar pasti akan menemukan hukumannya di akhirat. 


PENUTUP 


Surah ar-Ryum menyampaikan fakta-fakta tentang kehebatan alam dan 
hukum-hukumnya sebagai ciptaan Allah. Walaupun hebat, alam itu akan 
berakhir, digantikan alam akhirat. Surah ini juga menyampaikan fakta-fakta 
tentang kebenaran Al-Our'an dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya 
yang berasal dari Allah. Fakta-fakta itu seharusnya menundukkan hati 
manusia Untuk beriman. Akan tetapi, manusia terbagi dua: yang beriman dan 
yang kafir. Mereka yang beriman menerima kehebatan alam dan kebenaran 
Al-Our'an sebagai tanda adanya Allah dan mengimani-Nya. Mereka yang 
kafir menolak kebenaran setiap ayat yang disampaikan kepada mereka, 
sehingga hati mereka tertutup. Mereka lalu memperolok-olokkan ayat-ayat 
itu, dan mengacaukan pikiran kaum muslimin. Nabi diminta tabah 
menghadapi orang-orang seperti itu, karena janji Allah itu pasti, baik 
terhadap yang beriman maupun terhadap yang kafir. Orang yang beriman 
pasti menang, seperti menangnya agama tauhid terhadap agama syirik di 
dunia, dan di akhirat pasti masuk surga. Sedangkan orang yang kafir pasti 
kalah dan di akhirat masuk neraka. 


532 31.LUOM? N JUZ 21 


SURAH LUOM? N 
PENGANTAR 


Surah Lugmin terdiri dari 34 ayat, turun di Mekah setelah Surah aj- 
( #f4. Surah ini dinamai Surah Lugmi#n karena di dalamnya terdapat kisah 
Lugmn menasihati anaknya. Di dalam kisah itu terkandung pelajaran, yaitu 
agar setiap orang tua mendidik anak-anaknya agama dan akhlak yang baik. 


Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan: 
Al-Guran merupakan petunjuk dan rahmat dirasakan benar-benar 
manfaatnya oleh orang mukmin: keadaan di langit dan di bumi serta 
keajaiban yang terdapat pada keduanya adalah bukti-bukti atas keesaan 
dan kekuasaan Allah: manusia tidak akan selamat kecuali dengan taat 
kepada perintah-perintah Tuhan dan berbuat amal-amal yang saleh, lima 
hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah sendiri: ilmu Allah meliputi 
segala-galanya baik yang lahir maupun yang batin. 

2. Hukum: 
Kewajiban patuh dan berbakti kepada ibu bapak selama tidak berten- 
tangan dengan ketentuan-ketentuan A Ilah, perintah supaya memperhatikan 
alam dan kewajiban untuk memperkuat keimanan dan kepercayaan akan 
keesaan Tuhan: perintah supaya selalu bertakwa dan takut akan pem- 
balasan Tuhan pada hari Kiamat di waktu seseorang tidak dapat ditolong 
baik oleh anak atau bapaknya. 


3. Kisah: 
Kisah Lukman, ilmu, dan hikmah yang didapatnya. 
4. Lain-lain: 


Orang-orang yang sesat dari jalan Allah dan selalu memperolok-olokkan 
ayat-ayat-N ya: celaan terhadap orang-orang musyrik karena tidak meng- 
hiraukan seruan untuk memperhatikan alam dan tidak menyembah 
Penciptanya: menghibur hati Rasulullah saw terhadap keingkaran orang- 
orang musyrik, karena hal ini bukanlah karena kelalaiannya, nikmat dan 
karunia Allah tidak dapat dihitung. 


HUBUNGAN SURAH AR-R, M 
DENGAN SURAH LUOM? N 


1. Kedua surah sama-sama diawali dengan adanya manusia yang iman dan 
manusia yang kafir. Bedanya adalah bahwa dalam Surah ar-Rum yang 


JUZ 21 31. LUOM? N 533 


ditekankan adalah kehancuran orang-orang yang kafir seperti umat-umat 
terdahulu dan di akhirat masuk neraka, sedangkan orang-orang yang 
beriman dijanjikan kemenangan di dunia dan di akhirat mereka akan 
masuk surga. Dalam Surah Lugmim yang ditekankan adalah 
keberuntungan yang akan diperoleh orang-orang yang beriman dan 
berbuat baik, serta kerugian orang-orang yang kafir di akhirat. 

2. Kedua surah juga mengemukakan alam sebagai tanda keberadaan Allah 
dan kemahakuasaan-Nya. Dalam Surah ar-Rym yang ditonjolkan adalah 
kehebatan alam itu sebagai tanda kekuasaan-Nya, sedangkan dalam 
Surah Lugmim yang ditonjolkan adalah kemanfaatan alam tersebut. 
Keduanya bisa mengantarkan dan mendorong manusia untuk beriman. 

3. Kedua surah juga mengetengahkan kesamaan sikap kaum kafir terhadap 
Al-Our'an yaitu mereka tidak mempercayainya. Dalam Surah ar-Rum, 
mereka mengatakan bahwa Al-Our'an adalah sesuatu yang batil atau 
menyesatkan (mub il) sehingga mereka menolaknya. Sedangkan dalam 
Surah Lugmin, mereka bersikap membelakangi Al-Our'an dan tidak 
mau mendengarkannya. 

4. Kedua surah juga menyatakan bahwa Kiamat pasti, dan janji Allah, baik 
bagi mereka yang beriman maupun bagi mereka yang kafir, juga pasti. 
Di akhir Surah ar-RUm, Nabi saw diminta tabah menghadapi mereka 
yang tidak percaya, dan di akhir Surah Lugmi#n, manusia dihimbau agar 
mempersiapkan diri menghadapi Kiamat itu. 


534 31.LUOM? N JUZ 21 


SURAH LUOM? N 


Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, M aha Penyayang. 


AL-GUR'AN PETUNJUK DAN RAHMAT 


BAGI MANUSIA 
CNG ne23 on 3 0G LP) PAGY MATA #3 3 AN CD La 
TP en AO MAN YES SEA AYOrsI, 


kn P' "4 23 ed An Ke 222231 
Sisa Tea rona Aya NP: pa 


Pd 


Terjemah 

(1) Alif Lim Mm. (2) Inilah ayat-ayat Al-Our'an yang mengandung 
hikmah, (3) sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan, (4) (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan 
zakat dan mereka meyakini adanya akhirat. (5) Merekalah orang-orang 
yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 


Kosakata: A1-2 khirah 3! (Lugm3n/31: 4) 


Kata al-tkhirah secara kebahasaan berarti hari akhir, hari penghabisan, 
atau kehidupan lanjutan (yang kekal) setelah kehidupan di dunia (yang fana) 
ini berakhir. Kata al-#khirah dalam konteks ayat di atas tidak bisa dilepaskan 
dari ayat sebelumnya, karena Allah sesungguhnya sedang menjelaskan 
predikat al-muXsin?n yang terdapat pada ayat sebelumnya. Dijelaskan-Nya, 
al-mufsin?n adalah orang-orang yang mendirikan salat, membayar zakat, dan 
yakin pada al-tkhirah, yaitu kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. 
Al-? khirah itulah tempat pembalasan bagi manusia atas segala perbuatan 
yang dilakukannya selama hidup di dunia. 


M unasabah 

Pada akhir Surah ar-Rum, Allah memerintahkan Nabi M uhammad dan 
kaum Muslimin untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi segala 
macam tindakan dan perlakuan orang-orang kafir, karena Allah berjanji akan 


JUZ 21 31. LUOM? N 535 


menolong mereka. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bahwa Allah 
menurunkan A I-Gur'an yang penuh dengan petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan, karena mereka adalah orang-orang yang akan 
berbahagia dan beruntung. 


Tafsir 

(1) Surah Lugman ini dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah “Alif Lm 
M 8m”. Selanjutnya lihat tafsir Alif Lim M 8m pada jilid I. 

(2) Ayat ini menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Our'an itu disusun dengan 
rapi dan teliti, dengan gaya bahasa yang tinggi nilai sastranya, dan dengan 
tujuan yang agung dan mulia bagi manusia yang mengikuti petunjuk- 
petunjuknya. Tidak terdapat di dalamnya cacat, cela, dan kekurangan 
walaupun sedikit. Juga tidak ada satu pun dari ayat-ayatnya yang 
bertentangan satu sama lain. Perintah-perintahnya mudah dilaksanakan oleh 
siapa pun, dalam keadaan bagaimanapun dan di mana pun ia berada. 

(3) Ayat-ayat ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Our'an berisi petunjuk- 
petunjuk bagi manusia dalam mengarungi semua sisi kehidupan di dunia 
yang mengantar dan memimpinnya mencapai kebahagiaan hidup di akhirat 
kelak. 

Jika manusia membuka lembaran-lembaran sejarah dari zaman dahulu 
sampai sekarang, ia akan berkesimpulan bahwa dengan diutusnya Nabi 
Muhammad oleh Allah dengan membawa Al-Gur'an yang berisi pokok- 
pokok risalah yang dibawanya, maka terbukalah pintu-pintu kebajikan bagi 
semesta alam. Dengan hal itu, bertambah pulalah perkembangan ilmu 
pengetahuan dengan segala macam cabangnya. 

Sekalipun telah ada kebudayaan yang tinggi sebagai hasil pemikiran 
manusia pada periode sebelum ini, seperti kebudayaan Mesir kuno, 
Babilonia, Yunani, dan sebagainya, namun semua itu belum mempunyai 
dasar-dasar yang kuat dan kukuh untuk mencapai perkembangan manusia 
lebih lanjut dan sempurna di kemudian hari. 

Dalam bidang hidup dan kehidupan manusia, Al-Gur'an memberi 
petunjuk agar manusia menjaga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan 
rohani, serta keseimbangan dalam mencapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. 
Demikian pula dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, apa yang halal 
dan baik untuk dimakan boleh dimakan dan apa yang tidak baik jangan 
dimakan. Juga terdapat tuntunan cara berbicara dan bergaul yang baik dan 
sebagainya. A I-Gur'an memberi petunjuk dan aturannya, kemudian manusia 
mengolah dan menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya berdasarkan 
petunjuk dan aturan itu, mana yang paling baik dan tepat untuk dilaksanakan, 
dan mana yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Orang-orang yang 
memikirkan, merenungkan, mengolah, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk 
Al-@ur'an dengan sebaik-baiknya adalah “orang-orang yang muhsin". 

(4) Pada ayat-ayat ini disebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang yang 
muhsin itu adalah: 


536 31.LUOM? N JUZ 21 


1. Selalu mengerjakan salat lima waktu yang diwajibkan kepadanya pada 
setiap waktu yang telah ditentukan. Ia selalu berusaha untuk 
melaksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya lengkap dengan rukun 
dan syaratnya. 

2. Selalu menunaikan zakat jika telah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Ia 
yakin bahwa menunaikan zakat itu adalah kewajiban karena dalam 
hartanya itu terdapat hak orang lain yang harus segera diserahkan. 

3. Yakin bahwa masih ada hidup sesudah mati, yaitu di akhirat. Pada 
kehidupan akhirat itu setiap manusia akan memperoleh keadilan yang 
sempurna dari Allah. Perbuatan baik di balas dengan surga dan 
perbuatan jahat dibalas dengan siksaan neraka. 


(5) Orang-orang yang mempunyai tanda-tanda dan sifat-sifat yang 
disebutkan pada ayat-ayat yang lalu adalah orang-orang yang mengikuti 
petunjuk Tuhannya. Ia mendapatkan keberuntungan karena memperoleh 
hasil yang baik dan menyenangkan hatinya, setelah bekerja dan berusaha 
mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Gur'an. Seorang yang beramal saleh akan 
mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat nanti, dan hal itu 
diperoleh dengan melakukan perbuatan yang baik. 


Kesimpulan 

1. Al-Guran adalah kitab suci yang disusun dengan isi dan bahasa yang 
rapi dan teliti, sangat tinggi mutu sastranya, dan tidak terdapat 
pertentangan sedikit pun antara ayatnya satu sama lain. 

2. Ayat-ayat Al-Gur'an adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
muhsin. 

3. Di antara tanda-tanda orang-orang yang muhsin ialah: 
a. Selalu mengerjakan salat. 
b. M enunaikan zakat jika telah memenuhi syarat-syaratnya. 
Cc. Yakin akan adanya hari akhirat. 

4. Orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang mengikuti dan me- 
laksanakan petunjuk-petunjuk Tuhannya dan memperoleh keberuntungan 
hidup di dunia dan di akhirat. 


JUZ 21 31. LUOM? N 537 


SIFAT ORANG KAFIR DAN ORANG MUKMIN 


/ 
37334 MAT Kan 2211 3 2p 03 2 SANA g ” rd 
Pe KA aa iyaa AN SAN Gn aa 


Pe Ime Gea Or seng AA A2 Agita TA 
KSO Sama NAN YO g AA OI 
tep gpu Ga 


£ BA AAA 4 : 
TEE Ce NATA er ian SIFAK AN) yr 8 Gn kan 


SIA Pn Pi AGAN 
Terjemah 


(6) Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan 
kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan 
menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang 
menghinakan. (7) Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia 
berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, 
seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia 
dengan azab yang pedih. (8) Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh 
kenikmatan, (9) mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. 
Dan Dia Mahaperkasa, M ahabijaksana. 


Kosakata: Lahw al! ad£ LAS 45 (Lugm3n/31: 6) 


Lahw al-fad?£ adalah kalimat murakkab yang terdiri dari dua kata, lahw 
dan al-fYadP£ Lahw yang berakar dari fi'il masi lah& secara kebahasaan 
bermakna bermain-main, tidak berguna atau sembarangan. Sedang al-fad'f 
secara kebahasaan bermakna omongan, perkataan, percakapan, obrolan, 
perbincangan, dan sejenisnya. Dalam konteks ayat di atas, Allah sedang 
menjelaskan bahwa di antara manusia ada saja orang yang menggunakan 
omongannya yang main-main, tak berguna, dan sembarangan, untuk 
menyesatkan manusia lainnya dari jalan Allah. Omongan mereka itu sama 
sekali tidak dilandasi oleh pengetahuan yang benar sehingga menyebabkan 
ajaran Allah menjadi olok-olok. Mereka itulah orang-orang yang telah 
dijanjikan siksaan menghinakan ('a& muh?n). 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan keadaan orang-orang yang 
berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah 
dalam Al-Our'an dan orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah-N ya 
seperti salat dan zakat karena mereka percaya dengan adanya hari akhirat. 


538 31.LUOM? N JUZ 21 


M ereka merupakan orang-orang yang sukses atau beruntung. Pada ayat-ayat 
ini, Allah menerangkan keadaan orang-orang yang celaka. Mereka adalah 
orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mau mendengarkan 
dan memanfaatkan petunjuk-petunjuk Al-Ouran ketika ayat-ayatnya 
dibacakan, bahkan mereka mengucapkan perkataan yang tidak berguna dan 
dapat menyesatkan orang lain. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jar?r a-" abar? dari Ibnu “Abbzs, Ibnu Mas'ud 
dan “Ikrimah bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Naxar bin 
| tri£. Ia membeli seorang hamba perempuan yang bekerja sebagai penyanyi. 
la menyuruh perempuan itu bernyanyi untuk orang yang hendak masuk 
Islam. Ia berkata kepadanya, “Berilah ia makanan, minuman, dan nyanyian." 
Kemudian ia berkata kepada orang yang akan masuk Islam itu, “Ini adalah 
lebih baik dari yang diserukan M uhammad kepadamu, yaitu salat, puasa, dan 
berperang membantunya.” 


Tafsir 

(6) Ayat ini menerangkan bahwa di antara manusia ada yang tidak meng- 
hiraukan perkataan yang bermanfaat, yang dapat menambah keyakinan 
manusia kepada agama dan memperbaiki budi pekertinya. M ereka lebih suka 
mengatakan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, menyampaikan 
khurafat-khurafat, dongengan-dongengan orang masa lalu, lelucon-lelucon 
yang tidak ada artinya. Di antara contohnya adalah seperti yang dilakukan 
Naxar bin ! #if, dengan cara membeli buku-buku berbahasa Persia yang 
berisi cerita-cerita, kemudian dia mencemoohkannya kepada orang-orang 
Ouraisy. Kalau perlu, mereka menggaji penyanyi-penyanyi untuk diper- 
dengarkan suaranya kepada orang banyak. Isi nyanyian dan suaranya itu 
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat merangsang orang yang mendengar- 
kannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan makin 
menjauhkannya dari agama. 

Diriwayatkan dari N #i', ia berkata, “Aku berjalan bersama “Abdull-#h bin 
'Umar dalam suatu perjalanan, maka terdengar bunyi seruling. “A bdull-h 
lalu meletakkan jarinya ke lubang telinga, agar tidak mendengar bunyi 
seruling itu dan ia berbelok melalui jalan yang lain. Kemudian ia berkata, 
Nfi' apakah engkau masih mendengar suara itu?" Aku menjawab, “Tidak.' 
Maka ia mengeluarkan anak jarinya dari telinganya dan berkata, 'B eginilah 
aku melihat yang diperbuat Rasulullah saw jika mendengar bunyi semacam 
itu' ." 

Pada riwayat yang lain dari "Abdurrafmamn bin "Auf bahwa Rasulullah 
saw bersabda: 


JUZ 21 31. LUOM? N 539 


-9. 9 


(33 8 


(SEA ago) Oa 2) Dia Ig Oa) Ja Aan Iis 


Aku dilarang (mendengarkan) dua macam suara (bunyi) yang tidak ada 
artinya dan menimbulkan perbuatan jahat, yaitu suara lagu yang melalaikan 
dan seruling-seruling setan dan (kedua) suara ketika ditimpa musibah, yaitu 
yang menampar muka, mengoyak-ngoyak baju, dan nyanyian setan. 
(Riwayat at-T irmiG) 


Menurut Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan perkataan lahw al-Fad'£ 
dalam ayat ini ialah nyanyian karena ia dapat menimbulkan kemunafikan di 
dalam hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua suara, perkataan, 
nyanyian, bunyi-bunyian yang dapat merusak ketaatan kepada Allah dan 
mendorong orang-orang yang mendengarnya melakukan perbuatan yang 
terlarang, disebut lahw al-ad-£. 

Dari ayat dan hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang 
dilarang itu ialah mendengarkan nyanyian yang dapat membangkitkan nafsu 
birahi dan menjurus ke perbuatan zina, seperti nyanyian yang berisi kata- 
kata kotor. Termasuk juga nyanyian atau musik yang menyebabkan pen- 
dengarnya mengerjakan perbuatan-perbuatan terlarang, seperti minum 
khamar dan sebagainya. 

Mendengar nyanyian atau musik yang tujuannya untuk melapangkan 
pikiran pada waktu istirahat atau hari raya tidak dilarang. Bahkan disuruh 
mendengarkannya jika nyanyian atau musik itu mempunyai arti yang baik, 
menambah iman, memperbaiki budi pekerti, dan menambah semangat 
bekerja dan berjuang. 

Ousyairi berkata, “Ditabuh rebana di hadapan Nabi saw ketika beliau 
memasuki kota Medinah, lalu Abu Bakar ingin menghentikannya, maka 
Rasulullah saw berkata, “Biarkanlah mereka menabuh rebana, hai Abu Bakar, 
hingga orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita tidak sempit." 
M ereka menabuh rebana disertai dengan nyanyian-nyanyian dan syair-syair, 
di antara bait-baitnya berbunyi: “Nafnu banitun Najj#r, YabbaGr 
M uYammadun min j#” (kami adalah perempuan-perempuan Bani Najj-#, 
alangkah baiknya nasib kami jika Muhammad menjadi tetangga kami).” 

Pada ayat ini, Allah menerangkan akibat mendengar dan memper- 
dengarkan nyanyian, musik, dan perkataan yang terlarang. Mereka akan 
memperoleh azab yang sangat menghinakan di hari Kiamat akibat perbuatan 
mereka yang tidak mengindahkan yang hak dan memilih kebatilan, serta 
menukar petunjuk dengan dosa. 

(7) Pada ayat ini, Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang yang me 
nukar kitab-kitab Allah dengan dongengan-dongengan yang tidak berguna. 
Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka membelakangi- 


540 31.LUOM? N JUZ 21 


nya dengan sikap angkuh dan sombong, seakan-akan mereka tidak 
mendengarnya karena telinga mereka telah tersumbat dan tuli. 
Pada ayat yang lain Allah berfirman: 


Te 235 Na 23 2GP 2 Ta - 
ae PE NOS BIG A3 MAYA GD A3 
Katakanlah, “Al-Our'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang 
yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada 
sumbatan, dan (Al-Ouran) itu merupakan kegelapan bagi mereka. 
(Fuj jilat/41: 44) 


Karena perbuatan itu, mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat. 
Itu sebagai balasan dari perbuatan dan tindakan mereka. 

(8) Ayat ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada 
Allah, membenarkan para rasul, dan mengerjakan amal saleh, baik yang 
terdapat di dalam kitab yang diturunkan-N ya maupun yang disampaikan oleh 
rasul, menghentikan semua yang dilarang-Nya, tidak mendengarkan 
nyanyian, dongengan, dan segala macam bunyi-bunyian yang dapat merusak 
iman, mengurangi ketaatan, dan membawa ke jalan yang menjurus kepada 
perbuatan jahat, disediakan surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya 
terdapat segala macam kesenangan yang diinginkan, seperti makanan, 
minuman, pakaian, kamar-kamar, dan sebagainya. 

(9) Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Semua itu adalah 
janji Allah kepada makhluk-N ya, yang pasti terjadi, dan tidak akan dimung- 
kiri sedikit pun. Di sisi lain, sangat keras pula azab yang ditimpakan-N ya 
kepada orang-orang yang berdosa dan menghalangi manusia menempuh 
jalan-N ya. Allah M aha Bijaksana dalam mengurus dan menyelesaikan segala 
urusan makhluk-N ya. 


Kesimpulan 

1. Di antara manusia ada yang suka melakukan hal-hal yang dapat 
melalaikan dan menyesatkan orang lain dari berbuat kebajikan kepada 
Allah. Perbuatan semacam itu dilarang A Ilah. 

2. Di antara sifat-sifat orang tersebut di atas ialah jika mereka mendengar 
ayat-ayat Allah mereka tidak mengacuhkannya, bahkan mereka 
berpaling dengan sikap angkuh dan sombong, sambil mencemoohkan 
orang yang membacanya. 

3. Allah melarang orang-orang yang beriman mendengarkan bunyi-bunyian, 
dongeng-dongengan, nyanyian, dan sebagainya jika hal itu dapat 
mendorong pendengarnya untuk melakukan perbuatan zina dan per- 
buatan terlarang lainnya. Mendengar bunyi-bunyian dan nyanyian yang 
dapat mendorong pendengarnya berbuat baik, menguatkan iman, dan 
menambah semangat juang, dibolehkan agama. 


JUZ 21 31. LUOM? N 541 


4. Allah mengancam orang yang melakukan hal-hal yang menghalangi 
orang lain melakukan kebajikan dengan azab yang pedih. 

5. Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, disediakan 
surga yang penuh kenikmatan. 


TANDA KEKUASAAN ILAHI 


On ttnb M9 AP OAT LA AAA ALA NA EKA 
“ TAG? C CAN 3 Fake Ka ANE 
RA AN CU PONAKAN NG MI AE AAL 
SEO SN LL NATA MASAK F API HPA 
1 2 
Pan 202 CAR ANA Kesan 2 
OLANEII AA YG EN GEA Gg 


Terjemah 

(10) Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, 
dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) 
tidak menggoyangkan kamu: dan memperkembangbiakkan segala macam 
jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan 
dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan 
yang baik. (11) Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku 
apa yang telah diciptakan oleh (sesembahanmu) selain Allah. Sebenarnya 
orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. 


Kosakata: Raws? .-!3, (Lugm4n/31: 10) 


Raw4s? artinya gunung- gunung, bentuk jamak dari r4sin atau r4siah. Kata 
ini terambil dari kata dasar (sw , artinya “tegak”, “terpancang”. Bentuk kata 
pelakunya adalah r4sin, jamaknya rawis? atau risiyit. Gunung disebut 
demikian karena ia kokoh dan terpancang di atas bumi. 

Dalam Al-Gur'an terdapat kata jabal, jamaknya jibi, yang juga sering 
diterjemahkan “gunung”. Sebenarnya terjemahan itu tidak tepat karena 
definisi jabal dalam bahasa Arab adalah tanah yang menggunduk bila besar 
dan panjang. Oleh karena itu, terjemahannya yang tepat adalah pegunungan. 

Dalam Al-9ur'an terulang kata raw4s? sebanyak 9 kali, dan kata r4siy4t 
satu kali, semuanya dalam arti gunung. Misalnya: wa ja'alnz fi al-arxi 
raw4siya an tam?da bihim (Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung- 
gunung yang kokoh agar ia (tidak) guncang bersama mereka),” (al- 
Anbiy#/21: 31). Maksudnya, fungsi gunung-gunung itu adalah penyeimbang 
bumi ketika ia berputar dalam orbitnya. Bila tidak ada gunung, maka 


542 31.LUOM? N JUZ 21 


perputaran bumi itu tidak akan stabil dan kencang. Contoh lain: ya' maluna 
lahu mtyasytu min maf4r3ba wa tamtfla wa jiftn ka al-jaw#bi wa gudurir 
rasiyit (Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa 
yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, 
patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk- 
periuk yang tetap (berada di atas tungku).) (Saba'/34: 13). Maksudnya, Nabi 
Sulaiman dapat mempekerjakan jin-jin untuk melaksanakan pekerjaan- 
pekerjaan berat dan hebat seperti di atas, salah satu di antaranya membuat 
periuk-periuk besar sehingga begitu besarnya periuk itu tidak bisa dipindah- 
pindahkan. 

Penggunaan kata ini dalam bentuk kata kerja dalam Al-Our'an misalnya, 
wal-jiba arsiht (pegunungan-pegunungan pun Ia pancangkan),” (an- 
Nz#zi'4/79: 32). Maksudnya sama dengan al-Anbiy#/21: 31 di atas, yaitu 
fungsi gunung adalah untuk penyeimbang bumi. Dalam ayat lain dikatakan: 
wal-jibia aut#dan (dan pegunungan sebagai pasak),” (an-Naba'/78: 7), juga 
bermakna untuk penyeimbang. Dengan demikian, gunung dan pegunungan 
berfungsi sebagai penyeimbang bumi. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan sikap orang-orang kafir M ekah yang 
berusaha menghalangi orang mendengarkan Al-Our'an, bahkan mengejek 
orang yang membacanya. Perbuatan ini bisa menyesatkan orang dari ajaran 
Allah. Allah memberlakukan ketetapan dan janji-N ya bagi orang-orang kafir 
maupun orang-orang mukmin. Janji-janji Allah itu tidak akan berubah 
sedikit pun. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bukti-bukti kekuasaan 
dan kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, seperti penciptaan langit 
dan bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Hal ini 
untuk menantang orang-orang musyrik M ekah agar menyatakan bukti-bukti 
kekuasaan berhala-berhala sembahan mereka. 


Tafsir 
(10) Ayat ini menerangkan beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah 

yang terdapat di alam ini, yaitu: 

1. Menciptakan alam semesta dengan segala macam isinya, berupa planet- 
planet yang tidak terhitung jumlahnya. Planet-planet yang banyak itu 
merupakan bola-bola besar yang terapung di angkasa luas. Dalam ayat 
ini disebutkan “tanpa tiang sebagaimana kamu lihat”. Dari perkataan ini 
dapat dipahami bahwa langit itu mempunyai tiang, yakni satu kekuatan 
yang menopangnya dan berfungsi sebagai tiang, sehingga planet-planet 
itu tidak jatuh berserakan. Hanya orang-orang yang berilmulah yang 
dapat melihat tiang-tiang yang kukuh itu dengan ilmu batiniah mereka. 

2. Allah menciptakan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi itu 
stabil, tidak berguncang, sehingga manusia, binatang, dan tumbuh- 


JUZ 21 31. LUOM? N 543 


tumbuhan dapat hidup tenang di atasnya. Gunung itu seakan-akan 
merupakan pasak yang dapat mengokohkan permukaan bumi seperti 
halnya tiang-tiang kapal yang menjulang, yang dapat menstabilkan kapal 
itu berlayar dan berlabuh di tengah lautan, sehingga ia tidak oleng. Di 
samping itu, gunung juga mempunyai manfaat lain bagi manusia, di 
antaranya untuk mengatur pembagian dan penyaluran air hujan yang 
dicurahkan dari langit, sehingga air itu tetap ada di permukaan bumi 
meskipun musim kemarau. Banyak lagi manfaat gunung bagi manusia 
dan makhluk Allah yang lain. 

3. Allah menciptakan binatang yang tidak dapat dihitung jumlah dan 
jenisnya, bentuk dan warnanya, sejak dari yang besar sampai ke yang 
kecil sehingga tidak kelihatan oleh mata. Semua binatang yang 
diciptakan itu ada manfaat dan faedahnya. Kadang-kadang manusia, 
karena tidak mengetahui faedah dan guna binatang-binatang itu, mereka 
membunuh dan menumpasnya, sehingga tanpa mereka sadari timbullah 
kerusakan di alam ini. Akan tetapi, Allah mengetahui dengan pasti 
jumlah, jenis, warna, kegunaan, dan faedah semua binatang-binatang 
yang diciptakan-N ya itu. 

4. Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan itu berasal dari awan yang 
dihalau-Nya ke suatu tempat tertentu, kemudian berubah menjadi hujan 
yang membasahi permukaan bumi. Dengan air hujan itu, tumbuhlah 
segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, dengan warna 
yang indah dan manfaat yang banyak. 


Menurut para saintis, langit dengan kenyataannya yang tampak, seluas 
mata memandang tidak sepotong tiang pun yang menyangganya. Logika 
manusia mengharuskan ada tiang penyangga agar tidak roboh. Akan tetapi, 
Allah dengan kekuasaan-Nya mampu berbuat di luar jangkauan logika 
manusia. Manusia dan semua makhluk yang hidup di bumi berada di bawah 
sistem gravitasi (gaya tarik) bumi. Dengan demikian, mereka bisa stabil 
mengerjakan pekerjaan mereka di bumi, tidak melayang-layang di udara. 

Ketika keluar dari bumi memasuki alam yang tak bergravitasi, manusia 
pun tahu bahwa di sana semua benda menjadi melayang-layang tak berbobot, 
termasuk manusia sendiri. Sungguh mudah bagi Allah untuk membuat apa 
saja sesuai kehendak-Nya, termasuk membuat langit menjadi “ringan” tak 
berbobot sehingga tidak diperlukan tiang-tiang untuk menyangganya. Tapi 
dapat juga dianggap bahwa medan-medan gaya yang ada dalam alam 
semesta ini sebagai “tiang maya” yang tidak tampak oleh mata? 

(11) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa yang disebutkan pada ayat 
di atas itu adalah ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. 
Tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan 
semua makhluk itu, dan tidak sesuatu pun yang berkuasa atasnya selain 
Allah. Segala keperluan untuk kelangsungan hidup makhluk itu, di mana ia 


544 31.LUOM? N JUZ 21 


dapat hidup dan di tempat mana ia akan mati, demikian pula tentang 
kegunaan dan bahaya yang dapat ditimbulkan makhluk itu, semuanya 
diketahui, diatur, dan dipelihara oleh Allah. 

Kemudian Allah menantang orang-orang yang mempersekutukan-N ya, 
“Cobalah tunjukkan kepada-Ku apa yang telah diciptakan berhala-berhala 
dan patung-patung yang kamu sembah itu. Apakah patung-patung itu 
berbuat sesuatu sehingga dapat diyakini sebagai Tuhan selain A ku.” 

Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah 
Tuhan selain Allah adalah orang yang bodoh, sesat, dan memperturutkan 
hawa nafsunya. Mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri, 
sehingga mereka ditimpa azab karena memperturutkan hawa nafsunya. 


Kesimpulan 
1. Di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang dapat dilihat 
di alam ini ialah: 
a. Penciptaan langit tanpa tiang. 
b. Penciptaan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak 
berguncang. 
Penciptaan binatang yang beraneka ragam dan tidak terhitung 
jumlahnya. 
d. Allah menurunkan air hujan dari langit, yang dengannya tumbuh- 
tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat hidup. 
2. Allah menantang orang-orang yang mempersekutukan-N ya agar menun- 
jukkan ciptaan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. 
3. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan selain 
Allah itu adalah orang-orang yang bodoh, sesat, memperturutkan hawa 
nafsunya, dan mereka menganiaya diri sendiri. 


1g) 


31. LUOM? N 545 


NASIHAT LUKMAN KEPADA ANAKNYA 


JUZ 21 


SG NX — AX . JAN — 
Nai 3 GI DD & 8 YG 03 
« NN Aa «& “4 NA NS sgt. 5 
RA, N NA . “ 2 (N ag - LN ag 
XS Gr ah WN MN AI 3) R93 3) x 
- Sa rs 3 A x Ke ON Ne, N Tah 
“3 YA 2 N Lo ' IP ah NW 
ws 01 e, 3 DA IN N KN N ay 
SK WN AN XA « 2 Na MO 
O OVJ SE Age RN 
AN Xx va 02 A5. ox 
w IN aj KR “ay 13 DJ Ko! 4 
aa A4 Xx LN Nay Ns 
DD No) — Nong 9 NA N aa ha 
3 AD ANI DA au - Th oN 
x XI TA SK SG: AM ON 
Tg 3 “DN NN TN « 3 FG 3) « 
.e S - 1 oX Haa ya « 
AN 3 $$ 2D 3 $ AN NN 
ID IK Hd OM D7 Y 2G) 
a. Lag X “ 


22 
of En 
er 
389 
Ily 
laman 
”s 
) 
2897 
29 PAN 
N 
S0 
rd 
OS .3 
SAN 
173 
019 
#3 2 
Bia 


AN 
le 
ed 
Alap 
28 33 
944 
vr, 
ah 
3G 
£ 
, 
7 
3 
” 
$: Aj 
P 
c 
Ja 
» 
. 


“AG DN Ne N « -—- 
Jo NA AD A 

N - - N N T 
3 SO UG Du 
NU RAY Dp WN aah VI A8 Ta 
we 1. Nat N $ — (SN SPN 00 

1 « 54 1 en N PI N bayi 

HK MK SB Pp DS 9 sape. 
H3 AI BY 4. hwa 2D 
aa KAN Hp SO PI Va 5 
DD WD PN 1, AS IX “3 DAN 
NI in to EN KO vda HN 3 
DL IM NI M3 
KD) Tarra ND 3 SY “a 


dan 


(14) Dan Kami perintahkan kepada 


29 


telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, 


(12) Dan sungguh, 
yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada 


Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri: dan barang 
siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha 


Terpuji.” (13)Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika 
dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau 


mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 


benar-benar kezaliman yang besar. 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 


manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 
kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (15) Dan jika keduanya 


Terjemah 


546 31.LUOM? N JUZ 21 


memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak 
mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan 
pergaulilah ke-duanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 
kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka 
akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16) 
(Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) 
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya 
Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah M ahahalus, 
M ahateliti. (17)Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) 
berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian 
itu termasuk perkara yang penting. (18) Dan janganlah kamu memalingkan 
wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi 
dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong 
dan membanggakan diri. (19) Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan 
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keledai.” 


Kosakata: 
1. Lugmin OK (Lugm/31: 12) 


Nama seorang yang saleh dan sangat bijak pada masa lalu. Para ulama 
berbeda pendapat tentang dirinya apakah seorang nabi atau seorang saleh 
yang sangat bijak. Mayoritas ulama memilih yang kedua. Para ahli tafsir 
juga berbeda pendapat tentang masa hidupnya. Ada yang mengatakan bahwa 
Lukman hidup pada masa nabi Daud. Yang lainnya mengatakan dia adalah 
anak saudara perempuan Nabi Ayub. Yang lain mengatakan anak bibi Nabi 
Ayub. Para ulama juga berbeda tentang pekerjaannya. A da yang mengatakan 
dia seorang penjahit, tukang kayu, atau penggembala kambing. Namun yang 
patut dicatat di sini adalah bahwa nama Lukman sebagai seorang saleh dan 
bijak telah dikenal di kalangan orang Arab. Lukman mempunyai kata-kata 
bijak yang sangat berharga. Apa yang dikemukakan dalam surah ini adalah 
hanya sebagian saja. Wasiat Lukman pada surah ini mencakup dasar-dasar 
agama yaitu akidah, tata krama bergaul, penyucian diri, dan kegiatan harian. 
Imam al-Alusi dalam tafsirnya mengumpulkan sekitar 28 kata-kata hikmah 
antara lain: 

1. Wahai anakku, jauhilah hutang, karena ia akan menjadikan kamu selalu 
susah di waktu siang dan di malam hari. 

2. Janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa dan 
bermusyawarahlah dengan ulama. 

3. Wahai anakku, dekatilah ulama, desaklah mereka dengan kedua lututmu, 
karena Allah akan menyinari hati dengan ilmu pengetahuan sebagaimana 

Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan air hujan. 


JUZ 21 31. LUOM? N 547 


4. Hendaknya perkataanmu baik, wajahmu selalu cerah, kamu akan dicintai 
banyak orang, melebihi dari satu pemberian yang diberikan kepada 
mereka. 


2. K hardal Js,- (Lugm#n/31: 16) 


M enurut Lisan al-'Arab, khardal artinya memotong-motong atau mencin- 
cang sampai sekecil-kecilnya, dan biasanya digunakan untuk memotong 
daging. K hardal al-la#m maksudnya memotong-motong daging itu sehalus- 
halusnya. Khardal dengan demikian adalah potongan sekecil-kecilnya dari 
daging. 

Menurut para ilmuwan muslim Mesir yang mengarang Tafsir al- 
Muntakhab, sebagaimana diinformasikan oleh M. Guraish Shihab dalam 
Tafsir al-M ishbah, khardal adalah semacam tanaman (Inggris: moster) yang 
jumlah buahnya dalam satu kilogram, setelah dihitung, berjumlah 913.000 
butir. Dengan demikian berat satu biji khardal seper seribu gram atau 1 mg. 
Dengan demikian biji itu sangat kecil. 

Al-Gur'an menggunakan kata khardal untuk sesuatu yang sangat kecil. 
Kata itu digunakannya dua kali. Pertama, dalam al-A nbiy#/21: 47: “... dan 
jika ada seberat khardal saja pun (kebaikan) tentulah Kami akan berikan 
balasannya...” Maksudnya, sekecil apa pun kebaikan akan dibalas Allah. 
Dan dalam Lugman/31: 16, “Hai anakku! (Perbuatan) sekalipun hanya 
seberat khardal, dan itu (tersembunyi) dalam batu, atau (di mana saja) di 
langit atau di bumi, Allah akan mengeluarkannya...” M aksudnya, perbuatan, 
baik atau buruk, sekecil apa pun, dan terletak di dalam batu yang amat keras, 
atau jauh di ruang angkasa atau dalam bumi, Allah mampu meng- 
hadirkannya untuk diberi-N ya balasan. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah menciptakan 
langit, gunung-gunung, dan bintang-bintang, serta menurunkan hujan yang 
dengannya tumbuh berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Semua 
itu merupakan nikmat nyata yang dilimpahkan Allah untuk manusia. Pada 
ayat berikut ini diterangkan nikmat-nikmat A Ilah yang tidak tampak, berupa 
hamba-hamba-N ya yang memiliki ilmu, hikmah, dan kebijaksanaan seperti 
Lukman. Dengan pengetahuan itu, ia telah sampai kepada kepercayaan yang 
benar dan budi pekerti yang mulia, tanpa ada nabi yang menyampaikan 
dakwah kepadanya. Oleh Lukman kepercayaan dan budi pekerti yang mulia 
itu diajarkan kepada putranya agar ia menjadi hamba yang saleh di muka 
bumi ini. 


Tafsir 
(12) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menganugerahkan kepada 
Lukman hikmah, yaitu perasaan yang halus, akal pikiran, dan kearifan yang 


548 31.LUOM? N JUZ 21 


dapat menyampaikannya kepada pengetahuan yang hakiki dan jalan yang 
benar menuju kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, ia bersyukur kepada Allah 
yang telah memberinya nikmat itu. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan 
dan ajaran-ajaran yang disampaikan Lukman itu bukanlah berasal dari 
wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, tetapi semata-mata berdasarkan 
ilmu dan hikmah yang telah dianugerahkan A Ilah kepadanya. 

Berdasarkan riwayat Ibnu Ab? Syaibah, AYmad, Ibnu Ab? Dunya, Ibnu 
Jar?r a-? abar?, Ibnu Mun@r, dan Ibnu Abs ! 4tim dari Ibnu 'Abb4s bahwa 
Lukman adalah seorang hamba/budak dan tukang kayu dari Habasyah. 
Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Lukman adalah seorang yang arif, 
bijak, dan bukan nabi. 

Banyak riwayat yang menerangkan asal-usul Lukman ini, dan riwayat- 
riwayat itu antara yang satu dengan yang lain tidak ada kesesuaian. Said bin 
M usayyab mengatakan bahwa Lukman berasal dari Sudan, sebelah selatan 
Mesir. Zamakhsyari dan Ibnu IsY4g mengatakan bahwa Lukman termasuk 
keturunan Bani Israil dan salah seorang cucu Azar, ayah Ibrahim. M enurut 
pendapat ini, Lukman hidup sebelum kedatangan Nabi Daud. Sedang 
menurut al-W agidi, ia salah seorang gaxsi Bani Israil. Ada pula riwayat yang 
menerangkan bahwa Lukman hanyalah seorang yang sangat saleh (wali), 
bukan seorang nabi. 

Terlepas dari semua pendapat riwayat di atas, apakah Lukman itu seorang 
nabi atau bukan, apakah ia orang Sudan atau keturunan Bani Israil, maka 
yang jelas dan diyakini ialah Lukman adalah seorang hamba Allah yang 
telah dianugerahi hikmah, mempunyai akidah yang benar, memahami dasar- 
dasar agama Allah, dan mengetahui akhlak yang mulia. Namanya disebut 
dalam Al-Gur'an sebagai salah seorang yang selalu menghambakan diri 
kepada-Nya. 

Sebagai tanda bahwa Lukman itu seorang hamba Allah yang selalu taat 
kepada-Nya, merasakan kebesaran dan kekuasaan-Nya di alam semesta ini 
adalah sikapnya yang selalu bersyukur kepada Allah. Ia merasa dirinya 
sangat tergantung kepada nikmat Allah itu dan merasa dia telah mendapat 
hikmah dari-Nya. 

M enurut riwayat dari Ibnu "Umar bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
bersabda, “Lukman bukanlah seorang nabi, tetapi ia adalah seorang hamba 
yang banyak melakukan tafakur, ia mencintai Allah, maka Allah men- 
cintainya pula." 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang yang bersyukur 
kepada Allah, berarti ia bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab, 
Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala yang banyak karena 
syukurnya itu. Allah berfirman: 


ARI) 2) Oa Amil 2 (yag 


JUZ 21 31. LUOM? N 549 


Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) 
dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku 
Mahakaya, Mahamulia. (an-Naml/27: 40) 


Sufymm bin Uyainah berkata, “Siapa yang melakukan salat lima waktu 
berarti ia bersyukur kepada Allah, dan orang yang berdoa untuk kedua orang 
tuanya setiap usai salat, ia telah bersyukur kepada keduanya." 

Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur 
kepada-Nya berarti ia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, karena 
Allah tidak akan memberinya pahala bahkan menyiksanya dengan siksaan 
yang pedih. Allah sendiri tidak memerlukan syukur hamba-Nya karena 
syukur hamba-Nya itu tidak akan memberikan keuntungan kepada-Nya 
sedikit pun, dan tidak pula akan menambah kemuliaan-N ya. Dia M ahakuasa 
lagi Maha Terpuji. 

(13) Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah 
diberikan Lukman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. 
Nasihat itu ialah, “Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan 
sesuatu dengan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah 
kezaliman yang sangat besar." 

Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu 
berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan 
sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak 
sanggup memberikan semua itu. M enyamakan Allah sebagai sumber nikmat 
dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah 
perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar 
karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu 
adalah Allah Pencipta dan Penguasa semesta alam, yang seharusnya semua 
makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepada-N ya. 

Diriwayatkan oleh al-B ukh-#? dari Ibnu M as' ud bahwa tatkala turun pi 


Dan LAI MIL, IU » ANE Naya pdh 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan 
mereka mendapat petunjuk. (al-An' tm/6: 82) 


timbullah keresahan di antara para sahabat Rasulullah saw. Mereka 
berpendapat bahwa amat berat menjaga keimanan agar tidak bercampur 
dengan kezaliman. M ereka lalu berkata kepada Rasulullah saw, “Siapakah di 
antara kami yang tidak mencampuradukkan keimanan dengan kezaliman?” 
Maka Rasulullah menjawab, “Maksudnya bukan demikian, apakah kamu 
tidak mendengar perkataan Lukman, "Hai anakku, jangan kamu menyekutu- 


550 31.LUOM? N JUZ 21 


kan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 
kezaliman yang besar'.” 

Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak- 
anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-anaknya dapat 
menempuh jalan yang benar, dan terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai 
dengan firman A Ilah: 


hn PMS ea 4 2133 ha Ag Ay RAT 
SL HNS AL (Ka £ 11138 alc Kau 
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (at-TaYr?m/66: 6) 


Jika diperhatikan susunan kalimat ayat ini, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa Lukman melarang anaknya menyekutukan Tuhan. 
Larangan ini adalah sesuatu yang memang patut disampaikan Lukman 
kepada putranya karena menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang 
paling besar. 

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya. Cita-cita yang belum 
dicapai orang tua selama hidup di dunia diharapkan dapat tercapai oleh 
anaknya. Demikian pula kepercayaan yang dianut orang tuanya, di samping 
budi pekerti yang luhur, anak-anak diharapkan mewarisi dan memiliki 
semua nilai-nilai yang diikuti ayahnya itu di kemudian hari. Lukman telah 
melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya, dengan menyam- 
paikan agama yang benar dan budi pekerti yang luhur. Cara Lukman 
menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang tua yang mengaku 
dirinya muslim. 

(14) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti 
kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah- 
perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Pada ayat-ayat lain, Allah juga 
memerintahkan yang demikian, firman-N ya: 


ELANG N GAS 365533 


Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. (al-Isr#/17: 23) 


Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik 
kepada ibu adalah: 

1. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa 
mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup 
berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu 
semakin lama semakin berat, dan ibu semakin lemah, sampai ia me 
lahirkan. K ekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas. 


JUZ 21 31. LUOM? N 551 


2. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Banyak penderitaan dan 
kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya 
Allah yang mengetahui segala penderitaan itu. 


Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan mengapa seorang anak 
harus taat dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebabnya 
seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan ibu dalam mengandung, 
memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan 
dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya. 
Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidup- 
nya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. 
Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk 
makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan. 

Sesudah lahir ke dunia, sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua 
tahun (yang utama). Air susu ibu (ASI) juga terdiri dari zat-zat penting 
dalam darah ibu, yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh 
anaknya. Dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk 
pertumbuhan jasmani dan rohani anak, dan untuk mencegah segala macam 
penyakit. Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Oleh sebab itu, susu sapi 
dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Segala macam 
susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. 

Seorang ibu sangat dihimbau untuk menyusui anaknya dengan ASI. 
Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk, kecuali dalam situasi yang 
sangat memaksa. Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak, dan 
menyusukan anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebankan Allah 
kepada ibunya. 

Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan sebab-sebab manusia harus 
taat dan berbuat baik kepada ibunya. Nabi saw sendiri memerintahkan agar 
seorang anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya daripada 
kepada bapaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis: 


SAB IN SEA PM In 5 BJB oa LA PS — yg 


# olgo) SANG DAN 5 Bp JB 5 5 3 DAN JB A3 SB SL JB LA 
(sia Bg 23 


Dari Bahz bin ! ak?m, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, “Aku 
bertanya ya Rasulullah, kepada siapakah aku wajib berbakti?” Rasulullah 
menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa?" 
Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada 
siapa lagi?” Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, 
“Kemudian kepada siapa lagi?” Rasulullah menjawab, “Kepada bapakmu. 


552 31.LUOM? N JUZ 21 


Kemudian kepada kerabat yang lebih dekat, kemudian kerabat yang lebih 
dekat.” (Riwayat Abu Dwud dan at-T irmi G) 


Adapun tentang lamanya menyusukan anak, Al-Our'an memerintahkan 
agar seorang ibu menyusukan anaknya paling lama dua tahun, sebagaimana 
yang diterangkan dalam ayat ini, dengan firman-Nya, “dan menyapihnya 
dalam masa dua tahun.” Dalam ayat lain, Allah menentukan masa untuk 
menyusukan anak itu selama dua tahun. Allah berfirman: 


TA ARI HER KANG G3 SINI 


Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyusui secara sempurna. (al-Bagarah/2: 233) 


Firman-N ya lagi: 

P2 LINA 
Deddy AR 
Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (al- 
AYg#/46: 15) 


Ap 


Pengertian ayat di atas adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu 
mengandung anaknya minimal enam bulan, dan masa menyusui dua puluh 
empat bulan atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu 
bilangan 30 bulan. 

Al-@ur'an mengajarkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya 
dalam masa dua tahun. Pada ayat 233 surah al-Bagarah diterangkan bahwa 
masa menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang hendak me- 
nyusukan anaknya dengan sempurna. M aksudnya, bila ada sesuatu halangan, 
atau masa dua tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi. 

Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya, yaitu untuk 
menjarangkan kelahiran. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, 
seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga 
tahun, atau kurang sedikit. Sebab dalam masa menyusui, seorang perempuan 
pada umumnya sukar untuk hamil kembali. 

Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud dari “berbuat baik” dalam 
ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat- 
nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada 
ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik 
serta bertanggung jawab atas diri mereka, sejak dalam kandungan sampai 
mereka dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masa membesarkan anak 
merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam 
kesusahan dan penderitaan, baik dalam menjaga maupun dalam usaha 
mencarikan nafkah anaknya. 


JUZ 21 31. LUOM? N 553 


Ibu-bapak dalam ayat ini disebut secara umum, tidak dibedakan antara 
ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Oleh karena itu, dapat dipahami 
bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya, apakah ibu bapaknya 
itu muslim atau kafir. 

Di samping apa yang disebutkan di atas, masih ada beberapa hal yang 
mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak, antara 
lain: 

1. Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. 
Cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya 
ialah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan- 
keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan 
tanpa mengharapkan balasan apa pun dari anak-anaknya, kecuali agar 
mereka di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, 
dan bangsa. 

2. Anak adalah buah hati dan jantung dari ibu bapaknya, seperti yang 
disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, “Fatimah 
adalah buah hatiku.” 

3. Sejak dalam kandungan, lalu dilahirkan ke dunia hingga dewasa, 
kebutuhan makan, minum, pakaian, dan keperluan lain anak-anak 
ditanggung oleh ibu bapaknya. 

Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling 
besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah, 
kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebabnya, Allah 
meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua ibu bapak, sesudah 
kewajiban beribadah kepada-Nya. 

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan bahwa manusia akan kembali 
kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Pada saat itu, Dia akan memberikan 
pembalasan yang adil kepada hamba-hamba-Nya. Perbuatan baik akan 
dibalas pahala yang berlipat ganda berupa surga, sedangkan perbuatan jahat 
akan dibalas dengan azab neraka. 

(15) Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Sa'ad 
bin Ab? Wagg4, ia berkata, “Tatkala aku masuk Islam, ibuku bersumpah 
bahwa beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan 
agama Islam itu. Untuk itu pada hari pertama aku mohon agar beliau mau 
makan dan minum, tetapi beliau menolaknya dan tetap bertahan pada 
pendiriannya. Pada hari kedua, aku juga mohon agar beliau mau makan dan 
minum, tetapi beliau masih tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga, aku 
mohon kepada beliau agar mau makan dan minum, tetapi tetap menolaknya. 
Oleh karena itu, aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, seandainya ibu 
mempunyai seratus jiwa dan keluar satu persatu di hadapan saya sampai ibu 
mati, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini.” Setelah ibuku 
melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, maka beliau pun mau makan." 

Dari sebab turun ayat ini dapat diambil pengertian bahwa Sa'ad tidak 
berdosa karena tidak mengikuti kehendak ibunya untuk kembali kepada 


554 31.LUOM? N JUZ 21 


agama Syirik. Hukum ini berlaku pula untuk seluruh umat Nabi Muhammad 
yang tidak boleh taat kepada orang tuanya mengikuti agama syirik dan 
perbuatan dosa yang lain. 

Ayat ini menerangkan bahwa dalam hal tertentu, seorang anak dilarang 
menaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkannya untuk menyekutukan 
Allah, yang dia sendiri memang tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai 
sekutu, karena memang tidak ada sekutu bagi-Nya. Sepanjang pengetahuan 
manusia, Allah tidak mempunyai sekutu. Karena menurut naluri, manusia 
harus mengesakan T uhan. 

Selanjutnya Allah memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik 
kepada kedua ibu bapaknya dalam urusan dunia, seperti menghormati, 
menyenangkan hati, serta memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak 
baginya, walaupun mereka memaksanya mempersekutukan Tuhan atau 
melakukan dosa yang lain. 

Pada ayat lain diperingatkan bahwa seseorang anak wajib mengucapkan 
kata-kata yang baik kepada ibu bapaknya. Jangan sekali-kali bertindak atau 
mengucapkan kata-kata yang menyinggung hatinya, sekalipun hanya kata- 
kata “ah”. Allah berfirman: 


..maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah”. (al-Isr#/17: 23) 


Pada akhir ayat ini kaum Muslimin diperintahkan agar mengikuti jalan 
orang yang menuju kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak 
mengikuti jalan orang yang menyekutukan-N ya dengan makhluk. Kemudian 
ayat ini ditutup dengan peringatan dari Allah bahwa hanya kepada-Nya 
manusia kembali, dan Ia akan memberitahukan apa-apa yang telah mereka 
kerjakan selama hidup di dunia. 

(16) Lukman berwasiat kepada anaknya agar beramal dengan baik 
karena apa yang dilakukan manusia, dari yang besar sampai yang sekecil- 
kecilnya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang terlihat dan yang 
tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui Allah. Oleh 
karena itu, Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal dengan 
perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, sedang 
perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah 
meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahu- 
an-N ya. 

Allah kemudian melukiskan dalam firman-Nya tentang penimbangan 
perbuatan manusia: 


P attad 


CE 5 


. KN ar daa 


JUZ 21 31. LUOM? N 555 


Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka 
tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. (al-Anbiy#/21: 47) 


(17) Pada ayat ini, Lukman mewasiatkan kepada anaknya hal-hal berikut: 
a. Selalu mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridai Allah. 

Jika salat yang dikerjakan itu diridai Allah, perbuatan keji dan perbuatan 

mungkar dapat dicegah, jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran 

terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa 

cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat dengan Tuhannya. 

Nabi saw bersabda: 


(eling God lo) LB SU aj as S o6 ai DS Ai LAN 


Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau 
tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. (Riwayat 
al-Bukh4#? dan Muslim) 


b. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik 
yang diridai Allah, berusaha membersihkan jiwa dan mencapai ke 
beruntungan, serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan- 
perbuatan dosa. Allah berfirman: 


£, C2. Peta c Ea Ih 
Ore ar MONI 38 Saga 3G 
Sungguh beruntung orang yang sni Bea (jiwa itu), dan sungguh 
rugi orang yang mengotorinya. (asy-Syams/91: 9-10) 


c. Selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa, 
akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan 
yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan 
kemegahan, maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. 


Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah memerintahkan tiga hal 
tersebut di atas karena merupakan pekerjaan yang amat besar faedahnya bagi 
yang mengerjakannya dan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. 

(18-19) Ayat ini menerangkan lanjutan wasiat Lukman kepada anaknya, 
yaitu agar anaknya berbudi pekerti yang baik, dengan cara: 

1. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri 
dan memandang rendah orang lain. Tanda-tanda seseorang yang bersifat 
angkuh dan sombong itu ialah: 

- Bila berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan 
mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. 

- Berjalan dengan sikap angkuh, seakan-akan ia yang berkuasa dan 
yang paling terhormat. Firman Allah: 


556 31.LUOM? N JUZ 21 


KTA Lae Tak AA PAKA Ge aAOn ae TeLande Sai AA, 
YEN FE BPN AJ en PNS) 
Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 


sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak 
akan mampu menjulang setinggi gunung. (al-Isr#/17: 37) 


Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: 
Dl pekat Ja UAN SI Se MP3 MAAN YAAA pa 
(LM pH ge MIL al) LE BPA AH 


Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling mem- 
belakangi dan janganlah kamu saling mendengki, dan jadilah kamu 
hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim 
memencilkan (tidak berbaik) dengan temannya lebih dari tiga hari. 
(Riwayat M Hik dari Anas bin M Hik) 


2. Hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh 
atau sombong, dan lemah lembut dalam berbicara, sehingga orang yang 
melihat dan mendengarnya merasa senang dan tenteram hatinya. 
Berbicara dengan sikap keras, angkuh, dan sombong dilarang Allah 
karena gaya bicara yang semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan 
hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan suara keledai yang 
tidak nyaman didengar. 


Y arya bin J-bir a-? #8 meriwayatkan dari Guxaif bin '! srif, ia berkata, 
“Aku duduk dekat “Abdull#h bin "Amr bin al-'? j, maka aku mendengar ia 
berkata, "Sesungguhnya kubur itu akan berbicara dengan orang yang 
dikuburkan di dalamnya, ia berkata, 'Hai anak Adam apakah yang telah 
memperdayakan engkau, sehingga engkau masuk ke dalam liangku? 
Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku rumah tempat engkau berada 
sendirian? Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku tempat yang gelap? 
Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku rumah kebenaran? Apakah yang 
memperdayakan engkau sehingga engkau masuk ke dalam liangku? 
Sesungguhnya engkau waktu hidup menyombongkan diri'.” 

Sederhana atau wajar dalam berjalan dan berbicara bukan berarti berjalan 
dengan menundukkan kepala dan berbicara dengan lunak. Akan tetapi, 
maksudnya ialah berjalan dan berbicara dengan sopan dan lemah lembut, 
sehingga orang merasa senang melihatnya. Adapun berjalan dengan sikap 
gagah dan wajar, serta berkata dengan tegas yang menunjukkan suatu 
pendirian yang kuat, tidak dilarang oleh agama. 


JUZ 21 31. LUOM? N 557 


Menurut suatu riwayat dari “Aisyah r.a. bahwa beliau melihat seorang 
laki-laki berjalan menunduk lemah, seakan-akan telah kehilangan kekuatan 
tubuhnya, maka beliau pun bertanya, “Mengapa orang itu berjalan terlalu 
lemah dan lambat?” Seseorang menjawab, “Dia adalah seorang fugaha yang 
sangat alim.” Mendengar jawaban itu 'Aisyah berkata, “Umar adalah 
penghulu fugaha, tetapi apabila berjalan, ia berjalan dengan sikap yang 
gagah, apabila berkata, ia bersuara sedikit keras, dan apabila memukul, maka 
pukulannya sangat keras." 


Kesimpulan 

1. Allah telah memberikan hikmah dan kearifan kepada Lukman. Oleh 
karena itu, ia bersyukur dan memanjatkan puji kepada-Nya. 

2. Bersyukur kepada Allah bukan untuk kepentingan-N ya, tetapi faedahnya 
akan diperoleh orang yang bersyukur itu sendiri, karena Allah akan 
menambah nikmat kepada setiap orang yang bersyukur kepada-N ya. 

3. Lukman mewasiatkan kepada anaknya hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-N ya dengan yang 
lain. 

b. Berbakti kepada orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh 
berbuat maksiat kepada Allah. 

Cc. Beramal saleh. 

d. Selalu mendirikan salat. 

e. Mengajak manusia berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan 
mungkar. 

f. Tidak sombong dan angkuh. 


NIKMAT ALLAH DAN 
SIKAP ORANG KAFIR TERHADAPNYA 


5, SM NIA NADA NG TERATE 
YA aren ap gn, Gara KALUNG 
Aa AK ASEI P eoa Gue Sini 
Oya PASI Sa pa Kuhaata Aoa aah 
3 14 at Adel CAN SIKA &d An Oa AE rage 
Ola NO gd ol Aparat KA EPA Z4 Ka Rig 


(20) Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 


558 31.LUOM? N JUZ 21 


menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara 
manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau 
petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (21) Dan apabila 
dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah!” M ereka 
menjawab, "(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami 
dapati dari nenek moyang kami.” Apakah mereka (akan mengikuti nenek 
moyang mereka) walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab 
api yang menyala-nyala (neraka)? 


Kosakata: A sbaga &a (Lugman/31: 20) 


Kata dasarnya adalah sabaga yang berarti “sempurna” atau “luas”. 
Asbaga artinya “memberikan secara sempurna dan luas”, yang dapat 
diterjemahkan “mencurahkan”. Dalam Al-Our'an terdapat ayat wa asbaga 
'alaikum ni'amahu Si#hiratan wa btinah (la (Allah) mencurahkan/ 
menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin) (Lugmn/31: 20). 
Juga terdapat kata pelakunya: an i'mal sxbigit (buatlah baju besi) (Saba'/34: 
11), maksudnya baju besi zaman dahulu yang biasanya dibuat dari rantai- 
rantai, yang tentunya sangat banyak. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bukti-bukti keesaan Allah, dan 
hikmah yang diberikan-N ya kepada Lukman sehingga ia mengetahui akidah 
yang benar dan akhlak yang mulia. Kemudian akhlak dan akidah itu 
diajarkan dan diwariskan kepada anaknya. Pada ayat-ayat ini, Allah mencela 
sikap orang musyrik yang selalu menyekutukan-N ya padahal amat banyak 
yang dapat dijadikan bukti tentang keesaan dan kekuasaan-N ya, di langit dan 
di bumi. Namun demikian, mereka lebih suka mengikuti ajakan setan yang 
membawa kepada kesengsaraan daripada mengikuti ajakan Rasulullah yang 
membawa mereka pada kebahagiaan. 


Tafsir 

(20) Ayat ini mengingatkan manusia dengan menanyakan apakah mereka 
tidak memperhatikan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah di alam yang 
luas ini? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah-lah yang 
menundukkan untuk mereka semua yang ada di alam ini, sehingga mereka 
dapat mengambil manfaat daripadanya. Dialah yang menjadikan matahari 
bersinar, sehingga siang menjadi terang benderang. Sinar matahari itu dapat 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi bahan makanan bagi 
manusia. 

Bulan dan bintang dijadikan-Nya bercahaya, yang dapat menerangi 
malam yang gelap dan menjadi petunjuk bagi kapal yang mengarungi lautan. 
Diturunkannya hujan yang membasahi bumi dan menyuburkan tumbuh- 
tumbuhan, dan airnya untuk minuman manusia dan binatang, dan sebagian 


JUZ 21 31. LUOM? N 559 


air itu disimpan dalam tanah sebagai persiapan musim kemarau. Dia 
menjadikan aneka ragam barang tambang, gas alam, dan sebagainya, yang 
semuanya itu dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Tidaklah ada yang 
sanggup menghitung nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya kepada 
manusia. 

BAN IA del dan AN IS IL aan goo MEP 


(ie ay) LSM SAS La AISI saia Ia GAS IU Sal AI 


Dari Ibnu 'Abb:s r.a., “Saya bertanya kepada Nabi saw, “Hai Rasulullah, apa 
makna nikmat lahiriah?" Beliau menjawab, 'Budi baik seseorang. Dan 


nikmat batiniah adalah dia diberi hidayah beragama Islam'.” (Riwayat al- 
Baihac?) 


Ada orang yang berpendapat bahwa a8-8#hirah ialah kesehatan dan budi 
pekerti yang luhur, dan al-btinah ialah pengetahuan dan akal pikiran. Ada 
pula yang mengartikan a8-8-#hirah dengan semua nikmat Allah yang tampak, 
seperti harta kekayaan, kemegahan, kecantikan, dan ketaatan, sedang al- 
btinah ialah pengetahuan tentang Allah, keyakinan yang baik, pengetahuan 
tentang hakikat hidup yang sebenarnya, dan sebagainya. Sekalipun terdapat 
perbedaan tentang arti a8-$4#hirah dan al-btinah itu, namun dapat diambil 
kesimpulan bahwa keduanya merupakan nikmat-nikmat yang dilimpahkan 
Allah kepada manusia dan dapat dirasakannya. 

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan bahwa sekalipun Ia telah 
melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada manusia, namun masih 
banyak manusia yang membantah dan mengingkari nikmat-nikmat itu, 
seperti Naxar bin ! #rif, Ubay bin K halaf, dan lain-lain. Mereka membantah 
bukti yang dikemukakan Al-Ouran dan seruan Nabi dengan tidak 
berdasarkan pada ilmu pengetahuan, hujah yang benar, dan wahyu dan kitab 
yang diturunkan Allah. 

(21) Ayat ini menerangkan bahwa orang kafir seperti yang disebutkan 
ayat di atas tidak dapat diharapkan lagi untuk beriman karena mereka sangat 
ingkar dan pikiran mereka telah ditutupi oleh taklid buta kepada nenek 
moyang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak lagi menghiraukan dalil-dalil 
yang dikemukakan. Sifat dan sikap mereka digambarkan Allah dalam ayat 
ini dengan mengatakan, “Apabila dikatakan kepada orang-orang yang 
membantah keesaan Allah itu, “Ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada 
Rasul-Nya', mereka menjawab, “Kami mengikuti apa yang telah diajarkan 
kepada kami oleh bapak-bapak kami, dan mereka telah mengajarkan agama 
yang benar dan ketentuan-ketentuan yang baik bagi kami'.” 

Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang musyrik itu tetap 
mengikuti agama nenek moyang mereka, walaupun orang-orang tua mereka 
itu tidak berpengetahuan dan tidak pernah mendapat petunjuk. Hal itu 


560 31.LUOM? N JUZ 21 


menunjukkan bahwa dalam hal kepercayaan, mereka tidak lagi 
menggunakan akal pikiran, tetapi telah diperbudak oleh hawa nafsu. Hawa 
nafsu yang demikian itu diembuskan dan ditanamkan oleh setan ke dalam 
hati orang-orang kafir, sehingga mereka tidak akan dapat melihat kebenaran. 
Akibat dari tindakan itu, mereka akan terjerumus ke dalam azab neraka 
Jahanam di akhirat nanti. 


Kesimpulan 

1. Allah telah melimpahkan kepada manusia nikmat yang tidak terhingga, 
baik yang tampak ataupun yang tidak, dengan menundukkan langit dan 
bumi dengan seluruh isinya untuk kepentingan mereka. 

2. Sekalipun nikmat yang dilimpahkan Allah tidak terhingga, namun 

sebagian manusia mengingkari kekuasaan dan keesaan-Nya tanpa dasar 

ilmiah yang kuat, petunjuk atau wahyu yang diturunkan Allah kepada 

mereka. 

Taklid buta terhadap nenek moyang dan bisikan setan menjadikan orang 

ingkar, akibatnya dia akan celaka dan masuk neraka Jahanam. 


» 


AKIBAT KEIMANAN DAN AKIBAT KEKAFIRAN 


ha » ef 3 IT Yuna 31 
AN 
s 18 Ada LA Lea Sea Ld 
LAGU, c ARA beo BEAN Isa 
: tekan Nan 3 23 £ 
DE BSA pinta KANAN 
Terjemah 


(22) Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang 
berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul (tali) 
yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. (23) Dan barang 
siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu (M uhammad). 
Hanya kepada Kami tempat kembali mereka, lalu Kami beritakan kepada 
mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala isi hati. (24) Kami biarkan mereka bersenang-senang 
sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke dalam azab yang keras. 


Kosakata: al- Urwah 374 (Lugm4n/31: 22) 


Kata dasarnya adalah 'art#ya'ru-'urwan artinya “memberinya tempat 
bergantung”. "Art al-gam?j artinya “memberi kemeja tempat gantungan”. 


JUZ 21 31. LUOM? N 561 


Dalam Al-Gur'an terdapat ayat: fa man yakfur bi a- 4gut wa yu'min bill th 
fagad (i)stamsaka bi al-urwah al-wufgt 14 (i)nfij ma laht (Barang siapa 
ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah 
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus), (al- 
Bagarah/2: 256). Maksudnya ialah siapa yang kafir kepada setan dan 
beriman kepada Allah berarti tempat ia bergantung atau tempat ia berpijak 
sudah kuat. Akan tetapi, siapa yang meminta kepada setan, setan itu saja 
nanti tidak akan dapat mempertanggungjawabkan dosanya di depan Allah. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah telah menciptakan 
alam semesta ini dan menundukkannya untuk kepentingan manusia. Akan 
tetapi, kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat itu, bahkan mereka 
menyekutukan Allah tanpa dasar ilmiah yang kuat. Pada ayat-ayat berikut ini 
diterangkan keadaan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, taat dan 
patuh melaksanakan perintah-perintah-N ya, dan balasan yang mereka terima. 
Juga dijelaskan tentang orang-orang yang tetap ingkar kepada-Nya, serta 
akibat yang akan mereka terima di akhirat nanti. 


Tafsir 

(22) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyembah Allah, 
tunduk dan merendahkan diri kepada-Nya, ikhlas dan sungguh-sungguh 
dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan meninggalkan semua 
perbuatan maksiat dan mungkar, berarti telah berpegang pada buhul tali yang 
kukuh. 

M aksud perkataan “ihsan” dalam ayat ini ialah beribadah kepada Allah 
dengan sungguh-sungguh, sehingga merasakan seolah-olah berhadapan 
langsung dengan-Nya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis, bahwa 
Nabi saw ditanya Jibril: 


dg) BG TG NE SS 08 AG MAS AI Aa Ol LE OLI PA 


(as 98 pk 


Terangkanlah kepadaku tentang ihsan, Nabi saw menjawab, “Bahwa engkau 
menyembah Allah, seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika engkau 
tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat engkau.” (Riwayat M uslim 
dari 'U mar) 


Allah mengibaratkan orang yang melakukan “ihsan” yang benar-benar 
beriman kepada-Nya, taat melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan 
menghentikan larangan-larangan-N ya adalah sebagai pendaki gunung, yang 
menggunakan tali yang dibundelkan pada tempat berpegang. Ia tidak usah 
khawatir karena ia menggunakan tali dengan buhul-buhul yang kuat dan 


562 31.LUOM? N JUZ 21 


kukuh tempat berpegang. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam hatinya 
akan jatuh. 

Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa semua makhluk kembali kepada 
Allah saja. Oleh karena itu, hanya Dialah yang memberikan penghargaan 
yang baik kepada orang yang bertawakal dengan memberikan pembalasan 
yang baik pula. 

(23) Ayat ini merupakan hiburan kepada Nabi saw dan para sahabat yang 
merasa sedih oleh sikap dan tingkah laku orang-orang musyrik kepada 
mereka. Seakan-akan Allah mengatakan, “Hai Nabi, janganlah engkau 
bersedih hati lantaran kekafiran mereka. Sebab, tugasmu hanya menyam- 
paikan agama-K u kepada mereka, bukan untuk menjadikan mereka beriman. 
M ereka semua akan kembali kepada-K u pada hari Kiamat, lalu dikabarkan 
kepada mereka segala yang pernah mereka perbuat selama hidup di dunia. 
Aku akan mengadakan penilaian yang adil terhadapnya karena Aku 
mengetahui semua yang terkandung di dalam hati mereka.” 

(24) Ayat ini menerangkan kepada orang-orang kafir bahwa mereka 
hanya diberi kesenangan hidup yang sebentar dan bersifat sementara. Selama 
waktu yang sedikit itu, mereka dapat mempergunakan nikmat-nikmat yang 
disediakan Allah dan mengecap kesenangan hidup. Akan tetapi, kesenangan 
sementara itu tidak ada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan 
kesenangan ukhrawi. Kesenangan sementara itu akan hilang, seakan-akan 
tidak pernah mereka alami, di saat mereka menemui azab yang pedih di alam 
neraka nanti. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah yang lain: 

PA Ps Pe Na ah & a SDA PAN na paten 2A 

CN NG GEA Y GABI SIT Pe Rn A3 

€ Lo eL Pc» Guna DA LADA 01 

DB KN INA S3 

Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 

terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Bagi mereka) kesenangan (sesaat) 

ketika di dunia, selanjutnya kepada Kamilah mereka kembali, kemudian 

Kami rasakan kepada mereka azab yang berat, karena kekafiran mereka. 
(Yunus/10: 69-70) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, patuh, dan taat 
kepada-Nya berarti telah berpegang pada tali Allah yang kukuh. 

2. Segala urusan kembali kepada Allah dan Dialah yang menetapkan segala 
sesuatu. 

3. Tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan agama Allah kepada 
manusia. Setelah itu, apakah mereka beriman atau tidak, bukan urusan 
Nabi lagi. Oleh karena itu, Nabi jangan merasa sedih oleh tindakan dan 
sikap orang-orang kafir itu. 


JUZ 21 31. LUOM? N 563 


4. Kesenangan dan kebahagiaan dunia betapa pun besarnya adalah sangat 
sedikit, bila dibandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan ukhrawi. 
Kesenangan di dunia itu akan hilang, seakan-akan tidak pernah ada di 
Saat orang-orang kafir menemui azab yang pedih di neraka. 


PENGAKUAN ORANG KAFIR 
TERHADAP KEKUASAAN ALLAH 


2 SKP PA NA 2s) KENA GN$ 
SIS LSG NYA 
SEE BAN AS YAAA one 


Terjemah 

(25) Dan sungguh, jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada 
mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” Tentu mereka akan 
menjawab, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah,” tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. (26) Milik Allah-lah apa yang di langit dan di 
bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah Y ang M ahakaya, Maha Terpuji. (27) Dan 
seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak 
akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah 
Mahaperkasa, M ahabijaksana. (28) Menciptakan dan membangkitkan kamu 
(bagi Allah) hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja 
(mudah). Sesungguhnya A Ilah M aha M endengar, Maha Melihat. 


Kosakata: Aglim AG! (Lugmn/31: 27) 


Makna dasar dari kata galama-yaglamu-galaman adalah “memotong” 
sedikit demi sedikit. Oalam jamaknya agl4m ujung sesuatu yang runcing 
yang digunakan untuk menulis. Maksudnya pena. Pena dikatakan demikian 
karena ia runcing dan seakan-akan ia memotong-motong kertas yang ditulis 
dengan goresan-goresannya. 

Dalam Al-Our'an terdapat ayat: Nun, wa al-galami wa m4tyas urun (Nun, 
demi pena dan apa yang mereka tuliskan). Maksudnya, Allah bersumpah 
dengan huruf nun dan pena, untuk menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu 


564 31.LUOM? N JUZ 21 


sangat penting digali sebagai karunia Allah swt. Juga ada ayat: Wa lau anna 
m4 fil-ari min syajaratin aglimuw wal-bafru yamudduhu mim ba' dih? 
sab'atu abfurim mz#-nafidat kalimztull#h(i) (Sekiranya (segala) pohon yang 
di bumi merupakan pena, dan samudera (merupakan tinta), ditambah lagi 
tujuh lautan sesudah itu, tiadalah firman Allah habis (dituliskan)). Hal itu 
karena firman Allah itu tidaklah hanya Al-Our'an, tetapi banyak sekali yang 
di antaranya tersimpan di LauY MaXfy$. Juga berarti bahwa nikmat Allah itu 
banyak sekali, tak terhitung. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa orang-orang yang berserah 
diri kepada Allah seperti orang yang berpegang pada tali yang kokoh dan 
kuat. Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa keingkaran orang-orang musyrik 
itu tidak berdasarkan ilmu. Juga diterangkan bagaimana luasnya ilmu Allah, 
dan yang diketahui manusia hanya sedikit sekali. 


Tafsir 

(25) Ayat ini menyatakan kebodohan dan kefanatikan orang-orang 
musyrik terhadap agama nenek moyang mereka. Bukti kebodohan mereka 
itu dinyatakan Allah, “Dan jika engkau tanyakan kepada orang-orang 
musyrik itu, hai Muhammad, tentang siapa yang menciptakan langit dan 
bumi, mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan keduanya itu dan 
apa yang terdapat di dalamnya adalah Allah.” 

Pengakuan mereka ini adalah pengakuan yang benar, dan mereka akan 
terpaksa menjawab demikian, karena memang sudah amat jelas bahwa yang 
menjadikan alam ini adalah Allah. Berdasarkan pengakuan itu seharusnya 
mereka menyembah dan menghambakan diri kepada Allah saja, karena 
Dialah Tuhan yang berhak disembah. Akan tetapi, perbuatan dan sikap 
mereka itu berlawanan dengan pengakuan mereka karena mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi 
mudarat. 

Kemudian Allah mengajarkan kepada Rasul-Nya bahwa di kala orang- 
orang musyrik itu menjawab demikian, maka ucapkanlah, “Segala puji bagi 
Allah.” Karena dengan jawaban semacam itu, mereka telah mengakui 
kesalahan mereka menyembah apa yang sepatutnya tidak disembah. 

Allah memperingatkan pula bahwa jika mereka melakukan perbuatan 
yang berlawanan dengan pengakuan mereka sendiri, maka hal itu disebabkan 
karena kebanyakan dari orang-orang musyrik itu tidak mengetahui siapa 
yang berhak mendapat pujian dan ungkapan syukur manusia. Pada 
pengakuan kaum musyrik itu terdapat suatu kenyataan bahwa walaupun 
mereka mendustakan Nabi M uhammad, tetapi karena mereka percaya bahwa 
alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, maka pada hakikatnya mereka 
mengakui kerasulan. Menurut logika dan pikiran, Allah telah menciptakan 


JUZ 21 31. LUOM? N 565 


alam ini, termasuk manusia, tentu Ia tidak akan melepaskannya begitu saja. 
Tuhan tentu mengirim rasul-rasul untuk memberi taufik dan hidayah-N ya 
kepada manusia. 

(26) Hanya Allah yang memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu 
yang ada di dalamnya, tidak ada yang lain karena Dialah yang men- 
ciptakannya. Dialah yang mengatur, menjaga, memelihara, dan menentukan 
akhir kejadiannya. Dia berbuat menurut apa yang dikehendaki-Nya. Oleh 
karena itu, pantaslah ia dipuji dan disanjung, serta pantas pula dipanjatkan 
syukur kepada-Nya. Dia tidak memerlukan sesuatu apa pun dari makhluk- 
Nya. 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menurut agama Islam, harta ini 
adalah milik Allah. Manusia hanya dipinjamkan dan diperbolehkan untuk 
memanfaatkannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Oleh karena 
itu, Allah bisa saja mengambil secara paksa seluruh milik manusia. Namun 
demikian, karena Allah tahu bahwa manusia mempunyai sifat kikir, maka Ia 
tidak melakukan hal itu. Allah hanya mengambil sebagian dari harta yang 
wajib dizakati. Dalam hal ini, waliyyul-amri (pemerintah) berhak mengambil, 
kalau perlu secara paksa, harta zakat yang ada pada kaum Muslimin, untuk 
disalurkan pada jalan Allah. 

(27) Diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah masih berada di Mekah 
turunlah ayat: 


pe 22 


Luo one ULAR 
SENANG ENG Sp AD DA, 


Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, 
“Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan 
hanya sedikit." (al- Isr£/17: 85) 


Tatkala berhijrah ke Medinah, Rasulullah datang kepada rahib-rahib 
Y ahudi. Mereka berkata, “Ya Muhammad, telah sampai kepada kami bahwa 
engkau berkata, 'dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 
Apakah kami yang kamu maksudkan dengan perkataan itu, atau kaummu?" 
Rasulullah menjawab, “Semuanya yang aku maksudkan.” Mereka berkata, 
“Bukankah telah engkau baca dalam kitab yang diturunkan kepadamu bahwa 
kepada kami telah diturunkan Taurat dan di dalamnya terdapat ilmu tentang 
segala sesuatu.” Rasulullah berkata, “Ilmu dalam Taurat itu sedikit, jika 
dibandingkan dengan ilmu Allah, dan sesungguhnya Allah menurunkan 
kepadaku sesuatu, yang jika kamu amalkan, niscaya akan memberi manfaat 
kepadamu.” Mereka berkata, “Ya Muhammad, kenapa kamu mengatakan 
demikian, sedang engkau mengatakan, 'dan barang siapa yang diberi hikmah, 
sungguh telah diberikan kebajikan yang banyak'. Bagaimana mungkin 
berkumpul pada sesuatu, ilmu yang sedikit dan kebaikan yang banyak?” 
M aka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. 


566 31.LUOM? N JUZ 21 


Ayat ini menerangkan tentang keluasan ilmu Allah. Hal ini diibaratkan 
bahwa seandainya seluruh pohon-pohon yang di muka bumi dijadikan pena 
untuk mencatat ilmu Allah itu, dan seluruh air laut dijadikan tintanya, 
kemudian ditambah dengan tujuh kali sebanyak itu, maka kalimat Allah itu 
belum juga habis tertulis. Dalam ayat lain, A Ilah berfirman: 


Lan P2 of eyun Ganngon 1 39 NA SL 21 AAA Se TA 12773 

Giaa TES SAN AA He ANE US 
Katakanlah (M uhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai 


(penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula).” (al- Kahf/18: 109) 


Arti "kalimat Allah” dalam ayat ini banyak sekali, termasuk di dalamnya 
kekuasaan Allah, hakikat segala sesuatu, ketentuan dan perkataan Allah, 
ilmu dan segala macam ciptaan-Nya. Di samping itu, juga termasuk ke 
dalamnya penciptaan langit dan bumi dengan segala macam yang ada di 
dalamnya, sejak dari yang besar sampai kepada yang halus, sejak dari 
binatang yang paling besar sampai kepada ribuan bakteri yang paling halus. 
Tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, binatang-binatang yang ada di 
cakrawala dengan segala aturan-aturan dan banyak lagi yang lain yang tidak 
terhitung jumlahnya, semuanya termasuk dalam kalimat Allah. 

Pada ayat ini ditegaskan bahwa Allah M ahakeras tuntutan-Nya. Segala 
kehendak dan keputusan-Nya pasti terlaksana dan Dia Maha Bijaksana 
dalam segala tindakan-N ya. 

(28) Ayat ini menerangkan bahwa menjadikan segala sesuatu merupakan 
hal yang mudah bagi Allah. Apakah menjadikan sesuatu yang besar, kecil, 
ruwet, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya sama 
saja bagi Allah. Begitu pula membangkitkan manusia dari dalam kuburnya 
di hari Kiamat adalah mudah bagi Allah. Membangkitkan seluruh manusia 
bagi Allah tidak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tidak ada 
sesuatu pun yang sukar bagi-N ya. Jika Allah berkehendak terjadinya sesuatu, 
cukuplah Dia mengucapkan, “Kun” (jadilah), maka jadilah yang dikehen- 
daki-N ya itu. Allah berfirman: 

p 2 Iban Ini PA CI 
SKASUTEI LAN PALA 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 

berkata kepadanya, “Jadilah!” M aka jadilah sesuatu itu. (Y1s?n/36: 82) 


Dan firman Allah: 


pr S3 PETI Ted 
Pa angen Itali 


- 


JUZ 21 31. LUOM? N 567 


Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan seperti kejapan mata. 
(al-Oamar/54: 50) 


Pada akhir ayat ini, Allah menyatakan bahwa Dia mendengar segala 
perkataan hamba-Nya dan M aha Melihat segala perbuatan mereka. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik sangat fanatik kepada nenek moyang mereka, baik 
mereka benar atau salah. Ini adalah tindakan bodoh. 

2. Perbuatan orang musyrik yang menyekutukan Allah berlawanan dengan 
pengakuan mereka bahwa yang menciptakan alam semesta adalah A Ilah. 

3. Hanya Allah-lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di 
bumi. Oleh karena itu, Dia tidak memerlukan sesuatupun dari makhluk- 
Nya. 

4. Ilmu Allah itu sangat luas, tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup 
mencatatnya. 

5. Menciptakan manusia dan membangkitkannya dari dalam kubur 
merupakan hal yang mudah bagi Allah. Tidak ubahnya sebagai 
menciptakan dan membangkitkan seorang saja. 


SIKAP MANUSIA TERHADAP BUKTI-BUKTI 


KEKUASAAN ALLAH 
Ea PEP LINI Gt PSA KAP AN LOAK 
CERIA An KRB. 
(hal r) - 

EP PN P Ni G3 - a183 
WNA PL Gi . Tn Aap #w TAMA da AG Bu 
SAN OKI ASING AA JAN PU 
AAL IN ADA PLAN KOLEA MUa MURI IMA AAA 
BRO KNAAN IR A01519 IBAN 035 s0 Sana 
CALL N Tb NI 0 neh 2g 
3 - CI IA mp OA - SG kla2 - 
KY ANA Sg PNP 


1 GR 1 Shen TPL 22 LA UN h 
7. re Ha .. (OB LN SN 
Ya ea Situ pon ag Lgi ruah HUI 
Terjemah 

(29) Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam 
ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia menunduk- 
kan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang 


568 31.LUOM? N JUZ 21 


ditentukan. Sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (30) 
Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang sebenarnya 
dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya 
Allah, Dialah Y ang M ahatinggi, M ahabesar. (31) Tidakkah engkau memper- 
hatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, 
agar diperlihatkan-N ya kepadamu sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-N ya. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran)-N ya bagi 
setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. (32) Dan apabila 
mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah 
dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah 
menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap 
menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat K ami 
hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. 


Kosakata: Khatttrin Kafir y5iS Ex (Lugmin/31: 32) 


Kata khatttr adalah isim mubagah yang berasal dari kata khatara- 
yakhturu yang berarti berkhianat dan menipu, atau sangat tidak setia. Ada 
yang berpendapat khatara adalah bentuk pengkhianatan yang paling keji. 
Dalam sebuah hadis disebutkan mt khatara gaum bi al-'ahdi illt sulli'a 
'alaihim al-'aduw. Kata khatr juga mengandung arti kerusakan. K ata ini juga 
berarti sesuatu yang diambil tatkala meminum obat atau racun. 

Sedangkan kata kafyur terambil dari akar kata kafara-yakfuru yang 
merupakan antonim dari kata iman. Kata ini terulang dalam Al-Gur'an 
sebanyak empat kali. Secara bahasa kata kafara berarti menutupi sesuatu 
secara keseluruhan. Malam (al-lail) disebut kafir karena dengan gelapnya 
bisa menutupi semua yang awalnya bisa dilihat. Awan disebut juga kafir 
karena menutupi cahaya matahari. Orang Arab menyebut petani dengan kafir 
karena petani menutup biji-bijian dengan tanah. Salah satu bentuk hukuman 
dalam Islam disebut dengan kafarat, seakan-akan pekerjaan itu menutupi 
dosa yang dilakukannya. Lebih lanjut, kata kafara dipergunakan untuk 
mereka yang tidak mempercayai keesaan Allah. Hal ini dikarenakan mereka 
telah menutupi pintu hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. 

Kata kafara mengandung dua pengertian: pertama, kafir dalam arti tidak 
beriman, tidak mengakui syariat Allah dan tidak mengakui kenabian para 
nabi. Kelompok inilah yang disebut dengan kafir yang menyebabkannya 
keluar dari agama Islam (murtad). 

Kedua, penggunaan kata kafir untuk hal-hal lain yang tidak menyebab- 
kannya masuk dalam kelompok orang-orang tidak beriman. Makna kedua ini 
mengandung pengertian pembangkangan dan tidak melaksanakan suatu 
perintah. Penggunaan kata terakhir ini seperti dalam istilah kufur nikmat, 
tidak diartikan dengan kafir dalam makna keluar dari agama Islam. Kufur 
nikmat ini diartikan dengan menutup nikmat yang diberikan oleh Allah dengan 


JUZ 21 31. LUOM? N 569 


tidak melaksanakan tata cara bersyukur. Kalimat kafur diartikan dengan 
mereka yang sudah melewati batas dalam kufur nikmat (al-! ajj/22: 66). 

Ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir yang kembali 
ingkar dan tidak setia dengan perjanjian awal mereka. Dalam ayat ini 
diterangkan bahwa jika orang-orang kafir berlayar di lautan dan dihempas- 
kan oleh ombak laut yang besar, pada saat itu mereka mengakui akan 
keesaan Allah dan meminta untuk diselamatkan. Akan tetapi, setelah Allah 
menyelamatkan mereka, sebagian tetap mengakui keesaan-Nya, namun 
sebagian lagi ingkar dan melanggar kesetiaan (khatt#r kafur) yang pernah 
mereka ikrarkan ketika berada dalam musibah (di atas perahu). 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan nikmat-nikmat-N ya yang 
tidak terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, seperti 
menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan 
mereka. Pada ayat-ayat berikut ini disebutkan nikmat-nikmat Allah yang lain 
yang telah dilimpahkan-N ya kepada manusia, seperti memanjangkan waktu 
sidang hari di musim panas, dan memendekkannya di musim dingin. 


Tafsir 

(29) Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia memperhatikan dan 
memikirkan kekuasaan-Nya. Dia memasukkan malam kepada siang, dan 
memasukkan siang kepada malam. Maksudnya ialah bahwa Allah 
mengambil sebagian dari waktu malam, lalu ditambahkannya kepada waktu 
siang, maka terjadilah perpanjangan waktu siang itu, sebaliknya malam 
menjadi pendek, akan tetapi sehari semalam tetap 24 jam. Hal ini terjadi 
pada musim panas. Sementara itu, Allah juga mengambil sebagian dari 
waktu siang, lalu dimasukkan-Nya kepada waktu malam, maka menjadi 
panjanglah waktu malam itu, dan sebaliknya waktu siang menjadi pendek. 
Hal ini terjadi di musim dingin. 

Kejadian seperti di atas amat jelas kelihatannya dan dialami oleh 
penduduk negeri-negeri yang terletak di daerah-daerah yang mempunyai 
empat macam musim dalam setahun, yaitu musim panas, musim gugur, 
musim dingin, dan musim semi, yaitu daerah Sedang Utara dan Sedang 
Selatan. Adapun di negeri-negeri yang berada di daerah khatulistiwa, maka 
dalam setahun hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim 
hujan. Sedang pada saat-saat malam lebih panjang dari siang, atau siang 
lebih panjang dari malam, perbedaan itu tidak terasa karena perbedaan 
panjang pendeknya malam atau siang itu tidak seberapa. 

Terjadinya empat macam musim dalam setahun, dan terjadinya siang 
lebih panjang dari malam itu atau sebaliknya di daerah Sedang Utara dan 
Sedang Selatan, adalah karena Allah memiringkan letak bumi di garis 
lintang 22 2 derajat, sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Falak. Semua itu 
mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar. 


570 31.LUOM? N JUZ 21 


Allah juga menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia. 
Sinar matahari merupakan lampu yang menerangi manusia di siang hari, 
sehingga mereka dapat bekerja dan berusaha. Sinar matahari juga 
menyuburkan tumbuh-tumbuhan, menimbulkan angin dan awan, serta 
berbagai kegunaan lainnya. Demikian pula bulan dan cahayanya serta 
berlainan bentuknya, amat banyak kegunaannya bagi manusia, tetapi 
sebagian kecil saja dari kegunaan itu yang diketahuinya. 

Bulan dan matahari beredar di garis orbitnya masing-masing, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah, sampai kepada waktu yang 
telah ditentukan-N ya. Apabila waktu yang telah ditentukan itu datang, maka 
langit dan bumi akan digulung, sebagaimana firman Allah: 

-£ 1 Je NK Ag 
(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran- 
lembaran kertas. (al-Anbiy#/21: 104) 


Pada akhir ayat ini dinyatakan bahwa Allah mengetahui segala perbuatan 
yang telah dikerjakan hamba-Nya, apakah itu perbuatan baik ataupun 
perbuatan buruk. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya. Allah akan 
memberinya pembalasan yang adil. 

(30) Ayat ini menerangkan bahwa tujuan Allah memperlihatkan tanda- 
tanda kekuasaan-Nya kepada manusia adalah untuk menjadi dalil dan bukti 
yang kuat bagi mereka bahwa manusia wajib beribadah kepada-Nya dan 
hanyalah Dia yang berhak disembah. Menyembah atau beribadah kepada 
selain Allah adalah tindakan yang batil karena semua yang selain Dia adalah 
fana, tidak kekal. Dia M ahakaya dan tidak memerlukan yang lain, sedangkan 
semua makhluk sangat tergantung kepada nikmat-N ya. 

Akhirnya ayat ini menegaskan bahwa Allah Mahatinggi, mengatasi 
segala sesuatu, Mahabesar, dan menguasai segala sesuatu. Semua tunduk 
dan patuh kepada-N ya. 

(31) Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar manusia melihat tanda- 
tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya yang ada di bumi dengan mengatakan, 
“Apakah tidak engkau perhatikan, hai M uhammad, bahtera yang berlayar di 
lautan yang menghubungkan negeri-negeri yang berjauhan letaknya." 
Dengan adanya hubungan itu, penduduk suatu negeri akan mengenal 
penduduk negeri lain. Keperluan dan kebutuhan rakyat yang tidak ada di 
negerinya dapat diambil dan diangkut oleh kapal-kapal dari negeri-negeri 
yang lain, seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, perhiasan, mesin- 
mesin, dan sebagainya. Dengan adanya kapal-kapal itu, seakan-akan hu- 
bungan antara bangsa-bangsa dan negara-negara dewasa ini semakin dekat. 

Kapal dibuat pertama kali oleh Nabi Nuh sesuai dengan perintah Allah 
dalam misi penyelamatan manusia beriman ditambah dengan sejumlah 
pasangan hewan (lebih lanjut baca Surah Hud/11: 40). Namun demikian, 


JUZ 21 31. LUOM? N 571 


dengan kemampuan berpikir manusia, maka teknologi kapal berkembang. 
Kapal tidak saja dibuat dari bahan kayu saja bahkan sudah berkembang 
dengan menggunakan logam. Walaupun akhir-akhir ini dengan 
berkembangnya teknologi bahan, manusia telah mampu “meramu” dari 
bahan yang tersedia menjadi bahan yang lebih ringan, kompak, mudah 
dibentuk, kuat, tahan cuaca, dan tahan benturan. Besi yang mestinya 
tenggelam, karena massa jenis logam jauh lebih besar di atas massa jenis air, 
tetapi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yakni 
dengan menerapkan hukum Archimides (fisika), maka besi tadi dapat 
mengapung di permukaan air. Hakikatnya hukum fisika itu adalah ketetapan 
Allah. Ketetapan Allah yang dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan 
manusia. Itulah nikmat Allah yang sesungguhnya. 

Semua yang diterangkan Allah itu adalah bukti-bukti atas kekuasaan dan 
kebesaran-Nya yang nyata bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi 
segala macam cobaan dan kesukaran, serta bagi orang-orang yang 
mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Tanda 
orang bersyukur kepada Allah itu ialah dengan menyatakan ungkapan syukur 
dalam bentuk perkataan atau perbuatan ketika menerima nikmat itu. 

Asy-Sya'b? berkata, “Sabar itu adalah sebagian dari iman, syukur itu 
adalah sebagian iman, dan yakin adalah iman seluruhnya. Tidakkah engkau 
perhatikan firman Allah yang terdapat pada akhir ayat ini dan firman-Nya: 
“wa fi al-arxi 4y4tun li al-mugin?n” (dan pada bumi itu terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin) dan sabda Rasulullah saw: 


(Ae Hen) KG blh HAN las Oil OLI 


Iman itu ada dua bagian, yaitu sebagian dalam sabar dan sebagian dalam 
syukur. (Riwayat al-B aihag? dari A nas) 


(32) Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang-orang musyrik dengan 
melukiskan mereka, “A pabila orang-orang musyrik penyembah patung dan 
pemuja dewa itu berlayar ke tengah lautan, tiba-tiba datang gelombang besar 
dan menghempaskan bahtera mereka ke kiri dan ke kanan, dan merasa 
bahwa mereka tidak akan selamat, bahkan akan mati ditelan gelombang, 
maka di saat itulah mereka kembali kepada fitrahnya, dengan berdoa kepada 
Tuhan Y ang Maha Esa dengan setulus-tulusnya. Pada saat serupa itu mereka 
berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat menyelamatkan 
mereka kecuali Allah semata, seperti yang pernah dilakukan Fir'aun di saat- 
saat ia akan tenggelam di laut. 

Setelah Allah menerima doa dan menyelamatkan mereka dari amukan 
gelombang itu, maka di antara mereka hanya sebagian saja yang tetap 
mengakui keesaan Allah, adapun yang lainnya kembali menyekutukan 
Tuhan. 


572 31.LUOM? N JUZ 21 


Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa yang mengingkari ayat- 
ayat-Nya itu dan kembali mempersekutukan Tuhan ialah orang-orang yang 
dalam hidupnya penuh dengan tipu daya dan kebusukan, serta mengingkari 
nikmat A Ilah. 


Kesimpulan 

1. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke 
dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan sampai waktu yang 
ditentukan. Semuanya itu merupakan nikmat Allah yang tidak terhingga, 
yang dilimpahkan-N ya kepada manusia. 

Allah mengetahui segala yang diperbuat manusia. Oleh sebab itu, 
manusia harus berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang jahat. 

Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada manusia untuk 
membuktikan bahwa hanya Dia-lah yang berhak disembah. Penyembah- 
an kepada selain Allah adalah penyembahan yang batil. 

Watak orang-orang musyrik itu ialah mereka beriman dan berdoa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa pada saat-saat mereka ditimpa bahaya. Jika 
bahaya itu telah lenyap, mereka kembali mempersekutukan A Ilah. 

Sabar dan syukur adalah bentuk keimanan kepada Allah. 

Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah hanya orang-orang yang 
suka menipu dan mengingkari nikmat-N ya. 


»w NN 


» 


On 


HAL-HAL YANG GAIB 
HANYA DIKETAHUI OLEH ALLAH 


103 Saga on 33 24 hp EN EGA 3 : 
DN adi abasika 70 


AA ea Ep NYA Bata bg De Atri LA NU 
OEM D1 SALA AA aa PN» V 
Ro tera 5: Ta Kito Pn 


- 
44 aga roh 


? ” 
MU gan 0 2arAn SAS aki Jas tag 


& 
“Na 
XX 
n 
t- 


Terjemah 

(33) Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada 
hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan 
seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh, 


JUZ 21 31. LUOM? N 573 


janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh 
kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu teperdaya oleh penipu dalam 
(menaati) Allah. (34) Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari 
Kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang 
dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha 
M engetahui, M aha M engenal. 


Kosakata: 
1. Al-Garur j3 (Lugmn/31: 33) 


Al-Gurur terambil dari akar kata garra-yagurru-garran yang berarti 
menipu atau kelalaian dalam keadaan sadar (teperdaya). Kata ini terulang 
sebanyak 3 kali dalam Al-Gur'an (Lugman/31: 33: Fir/35: 5: al-! ad?d/57.: 
14). Asal katanya adalah al-gurr yaitu bekas yang tampak. Gurrat al-fars 
berarti bekas telapak kaki kuda. Gurr juga bisa diartikan dengan sesuatu 
yang bisa menipu atau membuat manusia teperdaya. G #rat an-nz4gah artinya 
air Susu Sapi itu menjadi sedikit setelah si pemilik sapi itu menduga akan 
menghasilkan air susu yang banyak. Bahkan sebagian mengartikan kata ini 
dengan setan yang senantiasa menggoda dan menipu manusia melalui 
bisikan-bisikannya. Alam dunia juga termasuk ke dalam kandungan kata ini, 
di mana dunia mengandung hal-hal yang bisa menipu manusia untuk 
kelangsungan hidup di akhirat. Dari semua pengertian itu, kata garra 
mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan 
yang dihasilkan. Dari sini, terlihat bahwa garra mengandung unsur penipuan. 

Maksud ayat ini adalah agar manusia bersikap hati-hati dengan dunia 
dan setan. Keduanya bisa melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah. 
Dunia dengan segala kesenangan dan kenikmatannya hanyalah ladang untuk 
mencapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, janganlah tertipu oleh 
gemerlapnya dunia. Sekilas dunia memang membuat orang lupa, tetapi kalau 
tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan menjadi 
malapetaka untuk dirinya. Dalam ayat ini juga, Allah mengingatkan manusia 
agar bersikap waspada terhadap pelaku penipuan yaitu setan (garur). Karena 
dengan berbagai upayanya, dia akan terus menggoda manusia agar 
melupakan Allah. Setan itu menjadikan kehidupan dunia itu indah dalam 
pandangan matanya, sehingga manusia lupa kepada tugas utamanya 
beribadah kepada penciptanya. 


2. Tim as-S£ah TAN #Js (Lugmin/3: 34) 


As-Stah terambil dari kata sta yaitu bagian dari waktu. Jam disebut 
dengan st ah karena berkaitan dengan waktu. Kemudian makna ini menjadi 
meluas dengan arti hari Kiamat. Dalam Al-Gur'an, penggunaan kata stah 


574 31.LUOM? N JUZ 21 


memiliki dua arti yaitu waktu yang sebentar, teramat cepat, dan hari Kiamat. 
Kata yang terakhir ini lebih banyak digunakan. A da tiga makna dari kata as- 
Stah: pertama, as-stah al-kubrt yaitu (kiamat besar) hari dibangkitkan 
semua manusia dari kuburnya untuk dilakukan perhitungan (hisab) amal. 
Kedua, as-stah al-wus & (kiamat pertengahan), ditandai dengan kematian 
seorang tokoh ulama. Ketiga, as-stah aj-jugr4 (kiamat kecil) yang ditandai 
dengan kematian seseorang, karena kematian baginya adalah sebuah kiamat. 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan hanya Dialah yang mengetahui 
hakikat hari Kiamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan 
datangnya hari Kiamat kecuali Dia. (al-A “r4f/7: 187). 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan bukti-bukti keesaan dan 
kekuasaan-Nya dalam berbagai macam kenikmatan dan bentuk sikap 
manusia terhadap nikmat-nikmat-N ya, seperti menerangkan sifat-sifat orang- 
orang musyrik ketika menghadapi bahaya dan ketika berada dalam keadaan 
aman. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan agar manusia 
bertakwa kepada-Nya karena takwa itulah yang dapat menolong manusia 
pada hari Kiamat. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong 
seseorang dan tidak ada suatu tebusan pun yang dapat digunakan untuk 
melepaskan seseorang dari azab Allah. Ayat-ayat ini juga memerintahkan 
manusia agar waspada terhadap golongan setan. 


Tafsir 

(33) Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk me- 
laksanakan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. 
Tuhan yang telah menciptakan manusia dan menciptakan langit dan bumi 
dengan segala isinya untuk kepentingannya. Manusia hendaklah takut pada 
hari dimana terjadi malapetaka yang dahsyat, tidak seorang pun yang dapat 
menyelamatkan dirinya dari malapetaka itu. Pada waktu itu, seorang ayah 
tidak kuasa menolong anaknya, demikian pula seorang anak tidak dapat 
menolong bapaknya, karena segala urusan waktu itu berada di tangan Allah. 
Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah 
dilakukannya. Mereka memikul dosanya masing-masing. Hanya perbuatan 
baik yang telah dilakukannya selama hidup di dunia yang dapat menolong 
manusia dari malapetaka itu. 

Allah memperingatkan bahwa janji-Nya membangkitkan manusia dari 
kubur adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi dan suatu kebenaran 
yang tidak dapat diragukan sedikit pun. Oleh karena itu, janganlah sekali- 
kali manusia tertipu oleh kesenangan hidup di dunia dan segala kenikmatan 
yang ada padanya, sehingga mereka berusaha dan menghabiskan seluruh 
waktu yang ada untuk memperoleh dan menikmati kesenangan-kesenangan 
duniawi. Akibatnya, tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah, 


JUZ 21 31. LUOM? N 575 


serta mengerjakan kebajikan dan amal saleh. Padahal kehidupan akhirat 
itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal dan lebih baik. 
Demikian pula Allah memperingatkan manusia akan tipu daya setan, 
yang selalu mencari-cari kesempatan untuk memperdaya manusia. Setan itu 
menjadikan kehidupan dunia itu indah dalam pandangan matanya, sehingga 
mereka lupa kepada tugas yang dipikulkan Allah kepada mereka sebagai 
khal#fatull 4h fil ar« (makhluk yang diberi-N ya tugas memakmurkan bumi). 

(34) Pada ayat ini, Allah menerangkan lima perkara gaib yang hanya Dia 
yang mengetahuinya, yaitu: 

1. Hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya Hari Kiamat. Tidak ada 
satu makhluk pun yang mengetahui meskipun itu malaikat, padahal 
malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan-Nya. Hal ini juga 
tidak diketahui oleh para nabi yang diutus. 


SIT 2nd AG 

II ES 
Tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain 
Dia. (al-A'r#f/7: 187) 


2. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Dia yang menetapkan kapan, 
dimana, dan berapa banyak kadar air yang akan dicurahkan-N ya. 
Ketetapan ini tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. 

3. Hanya Allah yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada dalam 
kandungan seorang perempuan, apakah cacat atau sempurna, dan kapan 
ia akan dilahirkan. 

4. Hanya Dia pula yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan 
oleh seseorang esok harinya. Sekalipun manusia dapat merencanakan 
apa yang akan dikerjakannya itu, namun semuanya itu hanyalah bersifat 
rencana saja. Jika Allah menghendaki, pekerjaan itu akan terlaksana. 
Akan tetapi, jika Ia tidak menghendaki, tidak sukar bagi-Nya untuk 
menghalangi terlaksananya. 

5. Seseorang tidak mengetahui di mana ia akan meninggal dunia nanti. 
Apakah di daratan, di lautan, ataupun di udara. Apakah di negeri ini, 
atau di negeri yang lain. Hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya 
dengan pasti. 


Diriwayatkan dari Ibnu Mun@r dari 'Ikrimah bahwa seorang laki-laki 
bernama al-W si£f bin "Amr bin ! #rifah datang kepada Nabi saw, ia bertanya, 
“Ya Muhammad, kapan akan datang hari Kiamat? Bumi kita telah kering, 
kapan akan menjadi subur? Sesungguhnya aku meninggalkan istriku dalam 
keadaan hamil, kapan ia akan melahirkan? Aku mengetahui apa yang aku 
kerjakan sekarang, maka apakah yang akan aku kerjakan esok harinya? A ku 
mengetahui tempat aku dilahirkan, maka di tempat manakah aku akan 
meninggal? Sebagai jawabannya, turunlah ayat ini. 


576 31.LUOM? N JUZ 21 


Diriwayatkan oleh al-Bukh4#r? dan Muslim dari Ibnu "Umar bahwa 
Rasulullah saw bersabda: 


MEN SL aah SI Ijah AAL Als dki DN ON Sepah LAN Kelilaa 
Ta AE AN ON YA GP Ch Ud LISA NB La IA di AG 
(ee bea 3 SAI sy) 


Kunci masalah yang gaib itu ada lima, “Sesungguhnya hanya pada Allah 
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, 
Dia mengetahui apa yang dalam rahim, seseorang tidak mengetahui apa yang 
akan dikerjakannya esok harinya, dan ia juga tidak mengetahui di bumi 
mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah M aha M engetahui lagi 
Maha Penyayang.” (Riwayat al-B ukh4r? dan M uslim dari Ibnu 'U mar) 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan manusia agar bertakwa kepada-N ya. 

2. Pada hari Kiamat, setiap orang mempertanggungjawabkan segala per- 
buatan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia di hadapan Allah. 
Tidak seorang pun yang dapat menolongnya kecuali amal baiknya 
sendiri. 

3. Manusia jangan teperdaya oleh kesenangan dunia yang sifatnya 
sementara, dan waspada terhadap godaan setan. 

4. Lima perkara, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, yaitu: 

a. Kapan Hari Kiamat. 

b. Kapan turunnya hujan. 

c. Apa yang dikandung oleh rahim. 

d. Apa yang akan diperbuat seseorang esok hari. 
e. Di mana seseorang akan meninggal dunia. 


PENUTUP 


Surah Lugmin mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan hari 
kebangkitan, keesaan Allah, kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasul, 
dan nasihat-nasihat Lukman kepada anaknya. 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 577 


SURAH AS-SAJDAH 


PENGANTAR 


Surah as-Sajdah terdiri dari 30 ayat, termasuk kelompok surah-surah 
M akkiyah, diturunkan sesudah surah AI-M u'minyn. 

Dinamakan “As-Sajdah” berhubung pada surah ini terdapat ayat sajdah, 
yaitu pada ayat yang kelima belas. 


Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan: 
M enyatakan bahwa Nabi M uhammad itu benar-benar seorang rasul, dan 
menjelaskan bahwa belum pernah diutus seorang rasul pun kepada kaum 
musyrik Mekah sebelumnya: menegaskan bahwa Allah Maha Esa, 
bahwa Dia-lah yang menguasai alam semesta dan Dia-lah yang meng- 
aturnya dengan aturan yang paling sempurna: menyatakan bahwa hari 
kebangkitan benar-benar akan terjadi. 

2. Hukum-hukum: 
Anjuran melakukan salat malam (salat Tahajud dan salat Witir). 

3. Dan lain-lain: 
Keterangan mengenai kejadian manusia di dalam rahim dan fase-fase 
yang dilaluinya sampai menjadi manusia: penjelasan bagaimana keadaan 
orang-orang mukmin di dunia dan nikmat serta pahala yang disediakan 
Allah bagi mereka di akhirat: kehinaan yang menimpa orang-orang kafir 
di akhirat, dan mereka pada waktu itu meminta supaya dikembalikan 
saja ke dunia untuk bertobat dan berbuat kebaikan, tetapi keinginan 
mereka ditolak: keingkaran kaum musyrik terhadap hari kebangkitan dan 
mereka menganggap bahwa hal itu adalah mustahil. 


HUBUNGAN SURAH LUOM? N 
DENGAN SURAH AS-SAJDAH 


1. Kedua surah ini sama-sama menerangkan dalil-dalil dan bukti-bukti 
tentang keesaan A Ilah. 

2. Dalam Surah Lugmmm disebutkan keingkaran kaum musyrik terhadap 
Al-Our'an, sedang Surah as-Sajdah menegaskan bahwa Al-Our'an itu 
sungguh-sungguh diturunkan dari A Ilah. 

3. Dalam Surah Lugmamn ayat 34 disebutkan bahwa ada lima hal yang gaib 
yang hanya diketahui Allah, sedang dalam Surah as-Sajdah, Allah 
menerangkan dengan rinci hal-hal yang berhubungan dengan yang gaib 
itu (lihat ayat 5 sampai dengan 11 dan 27 Surah as-Sajdah). 


578 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


SURAH AS-SAJDAH 


Dengan nama Allah Y ang Maha Pengasih, M aha Penyayang. 


AL-GUR'AN BUKANLAH CIPTAAN MUHAMMAD 


Terjemah 

(1) Alif Lim Mm. (2) Turunnya Al-Our'an itu tidak ada keraguan 
padanya, (yaitu) dari Tuhan seluruh alam. (3) Tetapi mengapa mereka 
(orang kafir) mengatakan, “Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya." 
Tidak, Al-Our'an itu kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar engkau 
memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang 
memberi peringatan sebelum engkau: agar mereka mendapat petunjuk. 


Kosakata: Al-2 Jamin LAN (as-Sajdah/32: 2) 


Kata al-' Ham”n adalah bentuk jamak muGakar sal8m dari kata “alam. Kata 
ini digunakan Al-Our'an untuk menunjuk makhluk hidup yang memiliki rasa, 
gerak, dan atau pikiran. Oleh karena itu, ada yang dinamai alam malaikat, 
alam manusia, alam tumbuhan, dan sebagainya, tetapi tidak ada istilah alam 
batu. Tersusun dari huruf “ain-lam-mim, kata ini menunjukkan kepada suatu 
objek yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. 

Namun demikian, jumhur ulama mengemukakan bahwa kata 'alam 
berarti semua jenis makhluk yang ada di alam semesta ini atau sesuatu selain 
Zat Allah. Kata "Ham ini meliputi alam manusia, jin, setan, malaikat, 
binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam-alam yang lain yang tidak diketahui 
oleh manusia. Untuk itu, kata ini kemudian dijamakkan untuk meliput semua 
alam yang ada tanpa terkecuali. 

Penamaan Allah dengan Rabbul "2 lam?n dipahami oleh a-? abtab-t? 
sebagai bantahan tidak langsung kepada masyarakat Jahiliah yang menduga 
bahwa Allah telah memberi wewenang kepada tuhan-tuhan lain untuk 
mengatur dan memelihara bagian-bagian tertentu dari alam raya dan Allah 
tidak lagi mencampuri urusannya. Penegasan Allah sebagai Rabbul '? Iam?n, 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 579 


menjelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup - terlebih-lebih benda mati - 
semuanya berada dalam cakupan pemeliharaan dan pengaturan A Ilah. 


M unasabah 

Ayat di akhir Surah Lugmin menjelaskan bahwa Allah mengetahui lima 
hal yang tidak diketahui oleh satu makhluk pun kecuali Dia, seperti hari 
Kiamat, turunnya hujan, apa yang dikandung seorang ibu, apa yang akan 
diperoleh manusia esok hari, dan dimana seseorang akan mati. Pada ayat- 
ayat berikut ini, Allah menjelaskan bahwa Al-Our'an yang berisi lima 
informasi yang disebutkan di atas adalah benar-benar kalam Ilahi, bukan 
ciptaan Nabi Muhammad. Ia juga berisi peringatan yang harus disampaikan 
kepada orang musyrikin M ekah agar mereka beriman. 


Tafsir 

(1) Lihat Tafsir Alif L-wm Mm pada Surah al-Bagarah/2: 1 (Jilid |). 

(2) Ayat ini menerangkan bahwa Al-Gur'an yang diturunkan kepada 
Muhammad ini benar-benar wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Al- 
Our'an ini bukanlah buatan tukang sihir, bukan mantra-mantra tukang tenung, 
dan bukan pula buatan M uhammad, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. 

Ayat ini merupakan bantahan bagi dakwaan orang-orang kafir yang 
menyatakan bahwa Al-9ur'an ini adalah syair yang digubah oleh penyair, 
dan ada yang mengatakan gubahan tukang tenung. A da juga yang mengata- 
kan bahwa Al-Our'an itu hanyalah dongengan-dongengan purbakala saja, 
serta ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah buatan M uhammad. 

Allah berfirman: 


z age 2 t, PP TA Cet AN oa - 2 PA AA z- 
TELA — kehe SERA ALE, 
Dan mereka berkata, “(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, 


yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya 
setiap pagi dan petang.” (al-Furg4n/25: 5) 


(3) Ayat ini menerangkan bahwa sikap orang-orang musyrik seperti yang 
diterangkan ayat di atas adalah sikap yang tidak layak. Tidak pantas mereka 
menuduh Muhammad telah melakukan kedustaan dengan mengatakan 
bahwa ia telah membuat-buat Al-Gur'an, padahal mereka benar-benar telah 
mengetahui keadaan M uhammad, sejak ia masih kecil sampai ia dewasa dan 
diangkat menjadi rasul. Bahkan mereka memberi gelar dengan “AI-A m?n” 
(orang kepercayaan) karena mereka sangat percaya kepada M uhammad. 
A kan tetapi, tiba-tiba mereka menuduhnya sebagai pendusta. 

Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa semua yang disampaikan 
M uhammad itu adalah benar. Al-Gur'an benar-benar berasal dari Allah dan 
diturunkan kepadanya untuk memperingatkan orang-orang musyrik pada 
azab akhirat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari 


580 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


rasul yang diutus kepada mereka. Al-Gur'an berisi pelajaran dan petunjuk 
yang mengantar mereka menuju jalan kebahagiaan abadi. 

Pada ayat yang lain dinyatakan pula sikap orang-orang musyrik itu 
terhadap AI-Our'an. Allah berfirman: 


Peta €p.1 11 j 


WEI NINA BINI SGN IG 


2734 

a53 
Dan orang-orang kafir berkata, “(Al-Our'an) ini tidak lain hanyalah 
kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Muhammad), dibantu oleh orang- 
orang lain,” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. (al- 
Furg4n/25: 4) 


Kesimpulan 

1. Al-Our'an adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, 
baik dari segi sumber atau kebenaran kandungannya, diturunkan oleh 
Allah kepada Nabi Muhammad saw dengan perantaraan J ibril. 

2. Orang-orang musyrik menuduh bahwa Al-Gur'an itu buatan Muhammad, 
padahal mereka meyakini bahwa ia adalah orang yang dipercaya. 

3. Al-Our'an berisi petunjuk dan pelajaran untuk memperingatkan orang- 
orang musyrik tentang azab yang dahsyat di hari Kiamat. 


MASA PENCIPTAAN ALAM SEMESTA 
DAN KEJADIAN MANUSIA 


His 


TANYA Td ge Agtan 1 Gate o Gl 
PN anal MPLS es Bang ani 
sg90 oh, TAYA aa Oto PR TANYA 5 
3 FA SAN AN Lola Se ea NI Le iSa3 


5G: , 
PAN ENI 2 ROMAN PANAI 
Kar, - 

Ar Ta v! pora appa £ 
K3 aan Ae Tata pe GA 
& dasar (MTA TANYA (Keedr hn» erat 2 ta, 
BENANG Pan Ia AA Ang 
P. 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 581 


Terjemah 

(4) Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. 
Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. 
Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (5) Dia mengatur segala urusan 
dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari 
yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (6) 
Y ang demikian itu, ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, 
Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang. (7) Yang memperindah segala 
sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, 
(8) kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air 
mani). (9) Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh 
(ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, 
penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. 


Kosakata: SulHah min M£ Mah?n ye ska ea ZA (as- -Sajdah/32: 8) 


Kalimat ini terdiri dari 4 (empat) kata, yaitu suldah, min, mt, dan mahsn. 
Yang pertama (sulHah) terambil dari kata salla yang antara lain berarti 
mengambil atau mencabut. Bentuk kata sulHah ini mengandung makna 
keturunan atau sesuatu yang sedikit, sehingga kata ini dapat diartikan 
sebagai mengambil sedikit. Yang kedua (min) artinya dari, untuk mengung- 
kapkan asal sesuatu. Yang ketiga (mt) artinya air, yaitu benda cair yang 
merupakan salah satu sarana kehidupan. Yang keempat (mah?n) dapat 
diartikan sebagai lemah. Kata ini juga dapat berarti sedikit. Dengan 
demikian min mt mah?n artinya adalah dari air yang sedikit dan lemah. 

Mah?n dapat pula berasal dari kata kerja mahana, yang artinya memerah 
susu, dan susu yang diperah biasanya memancar dan sedikit. Dari sini dapat 
dipahami pendapat ulama yang mengatakan bahwa makna mt mah itu 
adalah air yang memancar. Selanjutnya dari uraian tersebut dapat disimpul- 
kan bahwa makna sulah min mt mah?n adalah bahwa asal manusia itu dari 
air sedikit yang memancar dan lemah. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kebenaran Al-Gur'an sebagai 
Kalamullah dan kebenaran risalah Muhammad saw sebagai pemberi kabar 
gembira dan peringatan kepada orang-orang musyrik. Pada ayat-ayat ini 
diterangkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah yang terdapat pada 
penciptaan langit dan bumi pada permulaannya, kemudian penciptaan 
manusia dari tanah, dan keturunannya dari sari pati air yang hina. Kemudian 
Allah menyempurnakannya sebagai manusia. 


Tafsir 
(4) Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Gur'an 
kepada Muhammad saw itu adalah Tuhan Pencipta langit dan bumi dan 


582 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam enam masa. M aksud enam 
masa dalam ayat ini bukanlah hari (masa) yang dikenal seperti sekarang ini, 
tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu 
sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi, serta setelah adanya 
peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. 

Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah pun bersemayam di atas 
"Arasy, sesuai dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya. (lihat al-A “4/7: 54) 
Allah menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengurus segala 
urusannya, menolak bahaya, malapetaka, dan siksa. Tidak seorang pun yang 
dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya, kecuali Allah semata, 
karena Dialah Y ang M ahakuasa menentukan segala sesuatu. 

Kemudian Allah memperingatkan, “Apakah kamu hai manusia tidak 
dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang selalu kamu lihat itu? 
Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah?” 

(5) Hanya Allah-lah yang mengurus, mengatur, mengadakan, dan me- 
lenyapkan segala yang ada di dunia ini. Segala yang terjadi itu adalah sesuai 
dengan kehendak dan ketetapan-Nya, tidak ada sesuatu pun yang 
menyimpang dari kehendak-Nya itu. Pengaturan Allah dimulai dari langit 
hingga sampai ke bumi, kemudian urusan itu naik kembali kepada-Nya. 

Semua yang tersebut pada ayat ini merupakan gambaran dari kebesaran 
dan kekuasaan Allah, agar manusia mudah memahaminya. Kemudian Dia 
menggambarkan pula waktu yang digunakan Allah mengurus, mengatur, dan 
menyelesaikan segala urusan alam semesta ini, yaitu selama sehari. Akan 
tetapi, ukuran sehari itu sama lamanya dengan 1000 tahun dari ukuran tahun 
yang dikenal manusia di dunia ini. 

Perkataan seribu tahun dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti 1000 
dalam arti sebenarnya, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menerangkan 
banyaknya sesuatu jumlah atau lamanya waktu yang diperlukan. Dalam ayat 
ini bilangan seribu itu digunakan untuk menyatakan lamanya waktu ke- 
hidupan alam semesta ini sejak diciptakan Allah pertama kali sampai 
kehancurannya di hari Kiamat, kemudian kembalinya segala urusan ke 
tangan Allah, yaitu hari berhisab. Semua itu menempuh waktu yang lama 
sekali, sehingga sukar bagi manusia menghitungnya. 

Dalam ayat yang lain digunakan perkataan ribuan itu untuk menerangkan 
lamanya waktu yang dibutuhkan seandainya manusia ingin naik menghadap 
Allah, sekalipun para malaikat hanya perlu sehari saja. Allah berfirman: 


rd Pata Ca 2 4 27 98 Pe 24 PTN me, ». 
KAN AN naa DAN LAIN 35 


Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari 
setara dengan lima puluh ribu tahun. (al-Ma' srij/70: 4) 


Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah segala urusan 
dunia ini kembali kepada Allah di hari Kiamat dalam waktu satu hari, yang 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 583 


sama lamanya dengan 1000 tahun waktu di dunia ini. Sebagian mufasir 
menafsirkan ayat ini, “Para malaikat naik kepada Allah ke langit dalam satu 
hari. Jika jarak itu ditempuh oleh selain malaikat, maka ia memerlukan 
waktu 1000 tahun.” 

Rasulullah saw dalam malam mi'r4 pernah naik ke langit bersama 
malaikat Jibril menghadap Allah. Jarak itu ditempuh dalam waktu kurang 
lebih setengah malam. 

(6-7) Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang menciptakan, mengatur, 
dan mengurus langit dan bumi serta segala yang ada padanya itu adalah 
Tuhan Yang Maha Mengetahui. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib, 
yang tersembunyi dalam hati, yang akan terjadi, dan yang telah terjadi. Dia 
juga Maha M engetahui segala yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat 
oleh mata. Dialah Tuhan Y ang M ahakuasa, M ahakekal Rahmat-Nya dan Dia 
pulalah Y ang menciptakan seluruh makhluk dengan bentuk yang baik, serasi 
serta dengan faedah dan kegunaan yang hanya Dia saja yang mengetahuinya. 

Jika diperhatikan seluruh makhluk yang ada di alam ini sejak dari yang 
besar sampai kepada yang sekecil-kecilnya akan timbul dugaan bahwa di 
antara makhluk itu ada yang besar faedahnya dan ada pula yang dirasa tidak 
berfaedah atau tidak berguna sama sekali, bahkan dapat menimbulkan 
bahaya bagi manusia, seperti ular berbisa, hama-hama penyakit menular, 
tanaman yang mengandung racun, dan sebagainya. Dugaan ini akan timbul 
jika masing-masing makhluk itu dilihat secara terpisah, tidak dalam satu 
kesatuan alam semesta ini. 

Jika makhluk-makhluk itu dilihat dalam satu kesatuan alam semesta, 
dimana antara yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan erat, akan 
terlihat bahwa semua makhluk itu ada faedah dan kegunaannya dalam 
menjaga keseimbangan dan kelestarian alam ini. Bahkan terlihat dengan 
nyata bahwa usaha-usaha sebagian manusia, baik secara sengaja atau tidak, 
merusak dan membunuh sebagian makhluk hidup, menimbulkan pencemar- 
an di alam ini, sehingga kelestariannya terganggu. Salah satu contoh ialah 
dengan adanya obat pembasmi hama, banyak cacing dan bakteri yang 
musnah. Akibatnya, proses pembusukan sampah menjadi terganggu. Padahal 
bakteri dan cacing itu dianggap binatang yang tidak ada gunanya sama sekali. 
Penebangan hutan mengakibatkan tanah menjadi gundul, sehingga banyak 
terjadi banjir dan tanah longsor di musim hujan, serta kekeringan pada 
musim kemarau. 

Semua itu akibat keserakahan manusia. Hal itu bisa dikategorikan sebagai 
perbuatan merusak di bumi. Akibat yang ditimbulkannya bisa luas dan 
memberi efek domino (beruntun). 

Berdasarkan paparan di atas nyatalah bahwa segala sesuatu yang 
diciptakan Allah, ada faedahnya, tetapi banyak manusia yang tidak mau 
memperhatikannya. 

Kemudian ayat ini menerangkan bahwa Dia menciptakan manusia dari 
tanah. Maksudnya ialah Allah menciptakan Adam dari tanah kemudian 


584 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


menciptakan anak cucu Adam dari sari pati tanah yang diperoleh oleh ayah 
dan ibu dari makanan berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan yang semuanya 
berasal dari tanah. 

Dalam ayat 7 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah, tetapi 
pada ayat ini ditegaskan bahwa hanya pada permulaannya saja manusia 
diciptakan dari tanah. Dengan ayat ini dapat pula ditafsirkan bahwa ada fase 
lain setelah awal penciptaan sebelum ciptaan tersebut menjadi manusia. Jika 
hal tersebut memang terjadi demikian, banyak pertanyaan lain yang masih 
tersisa, antara lain (1) apakah awal penciptaan manusia sama dan bersamaan 
dengan awal penciptaan makhluk hidup bumi lainnya (lihat tafsir Surah al- 
An' tm ayat 2), (2) apakah fase setelah penciptaan awal tersebut manusia 
berkembang melalui bentuk antara seperti halnya proses evolusi makhluk 
hidup lainnya yang kini banyak dipercayai (lihat Surah ar-RUum/30 ayat 20), 
atau (3) manusia tercipta melalui proses khusus yang berbeda dari makhluk 
hidup lainnya (al-AYz4b/33 ayat 33). 

(8) Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan keturunan manusia 
dari sperma, yaitu air yang sedikit dan memancar, yang bertemu dengan sel 
telur. Hasil pertemuan ini disebut dengan nu fah. 

(9) Kemudian di dalam rahim perempuan, Allah menyempurnakan 
kejadian nu fah itu, sehingga berbentuk manusia. Kemudian ditiupkan roh ke 
dalamnya. Dengan demikian bergeraklah janin yang kecil itu. Setelah nyata 
kepadanya tanda-tanda kehidupan, Allah menganugerahkan kepadanya pen- 
dengaran, penglihatan, akal, perasaan, dan sebagainya. 

Manusia pada permulaan hidupnya di dalam rahim ibu, sekalipun telah 
dianugerahi mata, telinga, dan otak, tetapi ia belum dapat melihat, 
mendengar, dan berpikir. Hal itu baru diperolehnya setelah ia lahir, dan 
semakin lama panca inderanya itu dapat berfungsi dengan sempurna. 

Pada akhir ayat ini, Allah mengatakan bahwa hanya sedikit manusia yang 
mau mensyukuri nikmat A Ilah yang telah dilimpahkan kepadanya. 


Kesimpulan 

1. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia 
bersemayam di atas “Arasy-N ya. 

2. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat, kecuali dengan izin 
Allah. 

3. Allah mengatur langit dan bumi sejak penciptaan pertama sampai hari 

Kiamat nanti dalam satu hari. 

Satu hari di sisi Allah lamanya tidak dapat dihitung oleh manusia. 

Allah Maha Mengetahui semua makhluk-Nya, termasuk di dalamnya 

pengetahuan tentang alam gaib. 

6. Allah yang menciptakan manusia, Dia yang memberikan nikmat-nikmat 
yang diperlukannya, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang ber- 
syukur. Kalaupun ada yang bersyukur hanya sedikit. 


Maa 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 585 


KEADAAN ORANG KAFIR PADA HARI KIAMAT 


Oa ci s3 .. an e Lara (K3 at 
SA Luagi Hang Ot PEN ASIA 


pesan Ga /t KANG ang ME TAG 
(da3 


rr Ona 2. 
Ok Yna Ae Kanaan £ 2 aksen 
Pa s "add Pa “3 3 3) 
Aap Ata Ppt “ya AI p Jaa Laba PN AG wa 


wa 


3339 AA (I 1333 2 
2 
era 
Terjemah 


(10) Dan mereka berkata, “Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di 
dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru?” Bahkan mereka 
mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. (11) Katakanlah, “M alaikat maut 
yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu, kemudian 
kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.” (12) Dan (alangkah ngerinya), 
jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan 
kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata), “Ya Tuhan kami, kami 
telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), niscaya 
kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang 
yakin.” (13) Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami berikan kepada 
setiap jiwa petunjuk (bagi)nya, tetapi telah ditetapkan perkataan (ketetapan) 
dari-Ku, “Pasti akan Aku penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia 
bersama-sama. (14) Maka rasakanlah olehmu (azab ini) disebabkan kamu 
melalaikan pertemuan dengan harimu ini (hari Kiamat), sesungguhnya K ami 
pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang telah 
kamu kerjakan." 


Kosakata: 
1. Malak al-Maut & Ds (as-Sajdah/32: 11) 


Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu malak dan maut. Yang pertama 
(malak) artinya satu malaikat, merupakan tunggal dari maltikah yang 
diartikan sebagai para malaikat. Sedang yang kedua (maut) artinya kematian. 
Dengan demikian malak al-maut diartikan sebagai malaikat kematian atau 
malaikat pencabut nyawa. Tema ini menunjuk bahwa yang mencabut nyawa 
atau yang mematikan itu adalah satu malaikat. Namun demikian, pada al- 


586 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


An' #m/6: 61 dijelaskan bahwa malaikat yang mematikan manusia itu banyak, 
pengertian ini tercakup pada kata rusulunt (utusan-utusan Kami) yang 
terdapat pada ayat tersebut. Dengan keterangan ayat yang terakhir ini dapat 
dipahami bahwa yang mencabut nyawa itu tidak hanya satu, tetapi banyak 
jumlahnya, seperti yang dimaksud pada al-A n' im/6: 61. 

Ibnu “Abbts mengungkapkan bahwa malaikat pencabut nyawa itu satu, 
tetapi mempunyai pembantu yang banyak. Secara kebahasaan, keterangan 
ini dapat diterima, karena bahasa membenarkan penggunaan bentuk jamak, 
bila yang dimaksud adalah sesuatu yang disebut dalam kelompok. Karena 
konteks Surah as-Sajdah ayat 11 ini tentang manusia secara keseluruhan, 
maka dari segi makna jumlah mereka banyak. Selanjutnya, karena setiap 
manusia dicabut rohnya oleh satu malaikat, sedang manusia itu banyak, 
maka penggunaan bentuk tunggal bagi malaikat menunjukkan bahwa 
masing-masing manusia dicabut nyawanya oleh satu malaikat. 

Selanjutnya perlu pula dijelaskan tentang siapa yang mewafatkan 
manusia. Pada Surah az-Zumar/39: 42 dijelaskan bahwa yang mematikan 
manusia itu adalah Allah sendiri. Kesimpulan dari ayat-ayat yang diuraikan 
adalah bahwa yang mewafatkan manusia itu adalah Allah, yang memerintah- 
kan kepada malaikat pencabut nyawa untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, 
malaikat maut menugaskan pembantu-pembantunya untuk mencabut nyawa 
manusia-manusia yang dimaksud, dan merekalah yang dimaksud dengan 
rusulunz (utusan-utusan K ami) yang terdapat pada surat al-A n'am/6: 61. 

2.1 agg al-Oaul JAN 3x (as-Sajdah/32: 13) 

Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu Yagg dan al-gaul. Yang pertama 
(Yagg) merupakan kata kerja yang artinya menang karena benar, tetap, 
menetapkan, mewajibkan. Sedang yang kedua (al-gaul) berasal dari kata 
kerja gia yang artinya berbicara, menetapkan hukum, menang, menyukai, 
meminang, meriwayatkan. Dengan demikian, al-gaul dapat diartikan sebagai 
pembicaraan, penetapan hukum, kemenangan, pinangan, dan periwayatan. 
Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan kata tersebut adalah penetapan 
hukum, sehingga Yagg al-gaul dapat diartikan sebagai penetapan hukum, 
yaitu hukum atau ketetapan Allah yang telah diputuskan. Frasa ini 
mengisyaratkan bahwa ketetapan Allah untuk menguji manusia, apakah ia 
taat dan akan diberi balasan baik atau durhaka yang akan diberi hukuman, 
merupakan sesuatu yang telah diputuskan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bahwa Allah mengutus M uhammad 
saw sebagai nabi dan rasul-Nya untuk menyampaikan peringatan kepada 
manusia, dan untuk membuktikan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah 
Tuhan Y ang M aha Esa Y ang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada 
di dalamnya. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bukti-bukti adanya 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 587 


kebangkitan dan sikap orang-orang kafir yang tertunduk lesu, menyesali 
perbuatan di dunia, dan mengetahui tempat kembalinya berupa neraka. 


Tafsir 

(10) Ayat ini menerangkan tentang pertanyaan orang-orang musyrik 
kepada Rasulullah saw, yang menunjukkan keingkaran dan kesombongan 
mereka. Mereka berkata, “Apakah apabila daging dan tulang belulang kami 
telah hancur menjadi tanah, mungkinkah kami dihidupkan lagi seperti 
semula?" 

Dari pertanyaan di atas tergambar bahwa menurut mereka mustahil 
manusia dapat hidup kembali setelah mati dan tubuhnya hancur menjadi 
tanah. Mereka tidak dapat menggambarkan dalam pikirannya bagaimana 
besarnya kekuasaan Allah. Jika mereka ingin mencapai kebenaran, mereka 
dapat mencari bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah pada penciptaan 
manusia. M ereka dahulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Tentu mencipta- 
kan kembali yang pernah ada lebih mudah bagi Allah. Sebenarnya jika 
mereka mau berpikir tentu mereka sampai kepada kesimpulan bahwa segala 
sesuatu itu adalah sama mudahnya bagi Allah, tidak ada yang sukar bagi- 
Nya. 

Orang-orang musyrik itu bukan hanya mengingkari kekuasaan Allah, 
tetapi juga mengingkari adanya hari kebangkitan, yaitu hari semua manusia 
dihadapkan di M ahkamah A gung Ilahiah. 

(11) Ayat ini menolak anggapan orang-orang musyrik yang menyatakan 
bahwa hari Kiamat itu tidak ada. Dalam ayat ini dikatakan, “Hai orang-orang 
musyrik, sesungguhnya malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, 
benar-benar menjaga waktu, maka mereka mencabut nyawa orang itu tepat 
pada waktunya, tidak mundur sesaat pun, dan tidak pula dipercepat walau 
sesaat.” Hal ini berlaku bagi semua orang-orang musyrik itu, dan mereka 
tidak dapat lari dari ketetapan Allah ini. Kemudian mereka dibangkitkan 
kembali di hari Kiamat dan diminta pertanggungjawaban semua perbuatan- 
nya dengan adil. 

(12) Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya bahwa ia akan merasa 
ngeri jika melihat keadaan orang-orang yang mengingkari hari Kiamat ketika 
mereka menundukkan kepala di hadapan Allah karena malu dan takut atas 
segala tindakan dan perbuatan mereka dalam hidup di dunia. Mereka 
menyatakan kepada Allah bahwa mereka telah melihat kenyataan hari 
Kiamat itu benar-benar terjadi, dan telah merasakan pula malapetaka yang 
menimpa mereka pada hari itu. Mereka kemudian memohon agar diberi 
kesempatan untuk kembali ke dunia sehingga dapat mengikuti semua 
petunjuk rasul. Ketika itu, mereka mengaku benar-benar telah meyakini apa 
yang dahulu mereka dustakan. Mereka juga mengakui bahwa hanya Allah 
yang berhak disembah, yang menghidupkan dan mematikan, serta yang 
membangkitkan kembali, seperti saat itu. 

Dalam ayat lain, Allah berfirman: 


588 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


Cd 
“ 


22 Eee Ne AAS Ara SL PALA ALA 
GAB mh CIK BURUIS JE KENA, 


Dan seandainya engkau (M uhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke 
neraka, mereka berkata, “Seandainya kami dikembalikan (ke dunia), tentu 
kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang- 
orang yang beriman.” (al-An' m/6: 27) 


(13) Jika Allah menghendaki semua manusia mendapat taufik dan 
hidayah untuk beriman dan beramal saleh, tentu hal itu tidak sukar bagi-N ya. 
Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan sunatullah yang dahulu berlaku di 
alam ini. Aturan dan hukum Allah yang berlaku di alam ini adalah aturan 
dan hukum yang paling sempurna. Menurut aturan dan hukum itu ialah 
menempatkan segala sesuatu di tempatnya, seperti menempatkan mata, 
telinga, hati, tangan, kaki, dan sebagainya berada di tempat yang layak dan 
wajar, sesuai dengan keindahan dan fungsinya. Di antara sunatullah itu ialah 
Allah akan mengisi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang layak 
bertempat tinggal di sana dan menjadi penghuninya, sebagaimana Dia akan 
memenuhi surga dengan orang-orang yang layak pula bertempat tinggal di 
sana. 

Jika manusia memperhatikan sunatullah yang berlaku di alam ini, akan 
tampak suatu keserasian dan kerapian di dalamnya. Ikan yang hidup di 
dalam air mempunyai sirip, insang, dan berdarah dingin. Demikian pula lalat, 
ular, burung, dan sebagainya. Jika mata memandang ke cakrawala luas, 
maka di dalamnya terdapat pula sunatullah yang juga sangat rapi, sehingga 
planet-planet itu tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lain. 

(14) Karena orang-orang musyrik mendustakan hari Kiamat, dan me- 
mandangnya sebagai suatu hal yang mustahil terjadi, serta meyakini bahwa 
mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan pada hari Kiamat, mereka 
merasakan azab yang ditimpakan itu. Pada waktu pintu tobat telah tertutup, 
Allah menyatakan bahwa Ia tidak akan memperhatikan lagi permintaan 
mereka. 

Pada akhir ayat ini, Allah menyebutkan bentuk azab yang ditimpakan 
kepada orang-orang kafir adalah azab yang kekal di dalam neraka, akibat 
tindakan dan perbuatan mereka itu. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang kafir tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan 
kembali di hari Kiamat, bahkan mereka tidak percaya akan pertemuan- 
nya dengan Allah di akhirat nanti. 

2. Allah akan mematikan seluruh yang bernyawa pada waktu yang telah 
ditetapkan, kemudian seluruh makhluk kembali kepada Tuhannya untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 589 


3. Penyesalan penghuni neraka yang ingin kembali ke dunia untuk beriman 
dan beramal saleh adalah sia-sia. 

4. Sunatullah mengatur sesuatu secara rapi dan teliti serta ditetapkan pada 
tempat yang semestinya. Orang kafir layak di neraka, orang mukmin 
pantas di surga. 

5. Pada hari Kiamat dikatakan kepada orang-orang kafir yang sedang 
ditimpa azab, “Rasakanlah olehmu azab neraka. Semua itu karena 
tindakan dan perbuatanmu." 

6. Allah tidak akan memperhatikan permintaan orang-orang yang ingkar 
kepada-Nya di akhirat. 


KEADAAN ORANG YANG BERIMAN 


@. 23 ui PAN (PAR 23 
Sea Na paha AA 
sd ae aan ag Tn yeni APP A0 NN rah 
SO IA Hr agan 


aan £ Has 


Ta 2 sit (aa Nara (& G 2tgrn 
Oa SA se pa 
Terjemah 


(15) Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat K ami, hanyalah orang- 
orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka 
menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak 
menyombongkan diri. (16) Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, 
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan 
mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. (17) Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati 
sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. 


Kosakata: Tataj#ft AF (as-Sajdah/32: 16) 


Kata ini merupakan bentuk musti" dari taj##t yang artinya menjauh 
atau meninggi sehingga tidak menyentuh. Pada ayat ini kata tersebut 
digandengkan dengan lambung atau perut, yang maknanya adalah bahwa 
mereka (orang-orang mukmin) menjauhkan perutnya dari tempat tidur. Frasa 
tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang mukmin itu adalah tidak 
memperbanyak tidur. Waktunya banyak dipergunakan untuk bekerja dan 
berdoa. Penggunaan kata kerja dalam bentuk muxzri“ mengisyaratkan hal 
tersebut (menjauhkan diri dari tempat tidur untuk bekerja dan berdoa) di 
lakukan secara berulang-ulang, sesuai dengan ajaran yang dianjurkan A Ilah. 


590 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menerangkan bagaimana keadaan 
orang-orang kafir yang angkuh dan sombong di akhirat. Kepala mereka 
tertunduk melihat azab yang akan mereka terima akibat dari kekafiran 
mereka. Sebagaimana mereka melupakan hari akhirat di dunia, maka Allah 
juga melupakan mereka di akhirat. Pada ayat-ayat ini, Allah menerangkan 
tanda-tanda orang beriman, yaitu jika disebut nama Allah, mereka bersujud 
memuji Tuhannya dan mereka bukanlah orang-orang yang sombong. M ereka 
bangun di malam hari untuk salat dan berdoa kepada Allah agar diberi rezeki 
yang halal untuk mereka infakkan, mereka selalu mengharapkan karunia 
yang besar dari A Ilah. 


Tafsir 

(15) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Al-Our'an dan mengakui bahwa M uhammad itu adalah rasul Allah 
adalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepada mereka ayat-ayat 
Allah dan dibacakan di hadapan mereka, mereka lalu bersujud kepada-Nya. 
Mereka juga bertasbih memuji-Nya seraya membaca, “Subha#nallthi wa 
bifamdihi, subh#nall4hil “a88m.” Sujud yang demikian dinamakan sujud 
tilawah. Hukumnya sunah, baik dalam salat maupun di luar salat. 

Tindakan mereka itu adalah tanda ketaatan dan ketundukan mereka. Hal 
itu juga sebagai tanda bahwa mereka benar-benar menghayati ajaran dan 
petunjuk ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Tidak sedikit pun 
terdapat sikap angkuh dan sombong dalam menghambakan diri kepada A Ilah. 
M ereka juga senang dan khusyuk dalam beribadah. 

(16) Pada ayat ini, Allah menerangkan tanda-tanda lain lagi bagi orang- 
orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka mengurangi tidur, dan 
sering bangun di pertengahan malam untuk melakukan salat dan berdoa 
kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan-N ya. M ereka juga menginfakkan 
sebagian dari rezeki yang telah mereka peroleh dari A Ilah. 

Banyak ayat-ayat A I-Our'an dan hadis-hadis Nabi saw yang menerangkan 
keutamaan dan manfaat salat malam, terutama untuk mendekatkan diri 
kepada A Ilah untuk menambah kekuatan iman di dalam dada. 

Salat Tahajud dapat mengangkat manusia ke tempat yang terpuji, 
sebagaimana A Ilah berfirman: 

Pe Aa RA Ma PA Ta ANN Kan TA Dau 
GELAS GEA ab 0343 JIN G3 
Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat Tahajud (sebagai suatu ibadah) 
tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat 
yang terpuji. (al-Isr#/17: 79) 


Pada ayat yang lain, Allah menerangkan bahwa salat dan membaca Al- 
Our'an di malam hari dapat menguatkan jiwa. Dengan demikian, jiwa itu 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 591 


akan dapat menerima kewajiban yang lebih berat dan besar dari Allah, 
sebagaimana disebutkan dalam firman-N ya: 


OB Je Obi Es OI 3 OjEiet 


Opa HER MA OS 


Wahai orang yang berselimut (M uhammad)! Bangunlah (untuk salat) pada 
malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit 
dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Our'an itu dengan 
perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat 
kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa): dan 
(bacaan pada waktu itu) lebih berkesan. (al-Muzzammil/73: 1-6) 


Diriwayatkan oleh at-TirmiG, Ibnu M jah, AYmad, Abu D-wud, dan a- 
2 abrin? bahwa M u' #Obin Jabal bertanya kepada Rasulullah saw: 


2 2 Aa "Iv aah g3 (ilang abah aa UK NS dan G 
Stan T LN (Anda aa & » Ken Pn PAN IG x Nk Pan s. 3G. 0, 
Ne an 


»ag A0 


YG € Ta Sar aa 2 ui 2 le Ls ab Hit BAN 
My era gal y esia alay) Log ak ah MEA aras 5) 
NE 


Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan 
aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Rasulullah 
bersabda, “Sesungguhnya engkau benar-benar telah menanyakan sesuatu 
yang besar, sesungguhnya perbuatan itu mudah dilakukan oleh orang yang 
dimudahkan Allah baginya, Engkau menyembah Allah, tidak menyekutukan 
Nya dengan sesuatupun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada 
bulan Ramadhan, berhaji ke Baitullah.” Kemudian Rasulullah meneruskan 
sabdanya, “Maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? 
Puasa itu adalah perisai, sedekah menghapuskan kesalahan seperti air 
memadamkan api, dan salat pada pertengahan malam.” Kemudian beliau 
membaca Tataj#t.. . sampai akhir ayat. (Riwayat at-Tirmi@, Ibnu M Hah, 
A Ymad, Abu D#wud, dan a-' abr47?) 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jar?r a-? abar? dari Ibnu “Abbzs, beliau berkata, 
“Maksud “lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka” ialah beribadah 


592 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


kepada Allah, zikir, salat, berdiri, duduk atau berbaring, mereka selalu 
mengingat Allah.” 

(17) Ayat ini menerangkan bahwa seseorang tidak dapat mengetahui 
betapa besar kebahagiaan dan kesenangan yang akan diberikan Allah 
kepadanya di akhirat nanti, dan betapa enak dan nyamannya tinggal di dalam 
surga itu. Semua itu adalah balasan perbuatan baik yang telah dikerjakan 
selama hidup di dunia. 

Diriwayatkan oleh al-Bukh#? dan Muslim dan imam-imam hadis yang 
lain dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: 


Ae sn ba KAU An ea 
PAP ea BAG Tai Ala SG eta OLGA sala KEL UN ag 3 


Allah berfirman, “Aku telah menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 
saleh apa yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga 
mendengarnya dan belum pernah tergores di dalam hati manusia, kecuali apa 
yang telah Aku kemukakan kepadamu. Bacalah, jika kamu menghendakinya 
“Faltta'lamu nafs ... sampai akhir.” 


Diriwayatkan oleh al-Firy4b?, Ibnu Ab? Syaibah, Ibnu Jar8r a-? abar?, a- 
0 abr4n?, al-! #kim dan dinyatakan sebagai hadis sahih dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, “Sesungguhnya termaktub dalam Taurat bahwa Allah menjanjikan 
kepada orang-orang yang jauh lambung mereka dari tempat tidurnya, apa 
yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, belum tergores dalam hati 
manusia. Malaikat yang dekat kepada Tuhan tidak mengetahuinya demikian 
pula para rasul yang diutusnya. Sesungguhnya itu terdapat pula di dalam A I- 
Our'an, sebagaimana tersebut dalam ayat ini.” 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang beriman kepada Allah bila mendengar atau membaca 
ayat-ayat Allah, mereka sujud, tunduk, dan patuh kepada-Nya, dan 
mereka tidak menyombongkan diri. 

2. Orang-orang yang beriman selalu melakukan salat Tahajud dan berdoa 
kepada Allah. 

3. Orang-orang yang beriman itu selalu menginfakkan hartanya di jalan 
Allah. 

4. Tidak seorangpun dapat menggambarkan bentuk dan kenikmatan dalam 
surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh. 

5. Sunat melakukan sujud tilawah jika membaca ayat-ayat sajdah seperti 
ayat 15 surah ini, baik dalam salat maupun di luar salat. 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 593 


AKIBAT IMAN DAN AKIBAT KAFIR 


ALA IOR AAA GT LN AT LA 

Ea PENAMAAN: Mo KAN NA MELOPY 
TI MIL 39 Ve a03 Ra, 

keran Ts ena KAA ON 


-“ “, 
33 And 23 Layan 2, 


, s8 3,29 
Tek dn 5 NN, TEE N  d LEN GANGA Ha 
apa 38 "y, Ki » » ? w We 
Oa AA IS SANA 


P) 
an Cnggn Dan Gaung SAY PSA 313 nee 
“ - | 
Doyan YA Gap an Gt A45 B3 KA AN 
Terjemah 
(18) Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? 
M ereka tidak sama. (19) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman, sebagai 
pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. (20) Dan adapun orang-orang 
yang fasik (kafir), maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali 
mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan 
dikatakan kepada mereka, “Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu 
dustakan.” (21) Dan pasti Kami timpakan kepada mereka sebagian siksa 
yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat): agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar). (22) Dan siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, 
kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, Kami akan memberikan balasan 
kepada orang-orang yang berdosa. 


Kosakata: 
1. Janndtul Maw& s3 UJI SUS: (as-Sajdah/32: 19) 


Kata jannah adalah majdar (kata bentukan) dari kata janna-yajinnu- 
jannah yang berarti menutupi. Di dalam Al-Gur'an disebutkan, “Janna 
alaihil-lailu” yang artinya malam telah menutupinya. Darinya diambil kata 
al-jinn yang berarti jin. Disebut demikian karena jin tersembunyi dari 
pandangan manusia. Darinya diambil kata al-jan?n yang berarti janin. 
Disebut demikian karena ia tersembunyi di dalam perut ibunya. Dari sini, 
orang Arab menggunakan kata jannah untuk arti kebun yang sangat lebat 
pohon-pohonnya sehingga tertutup. Kata jannah di dalam Al-Gur'an sering 
digunakan untuk arti surga. 

Adapun kata al-ma'wt adalah ism makin (kata tempat) yang terbentuk 
dari kata awtya'w-uwiyyan yang berarti mengambil suatu tempat sebagai 


594 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


tempat berlindung. Di dalam Al-Gur'an disebutkan, “Aku akan mencari 
perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah..” (Hud/11: 
43). Kata #wt berarti memberi tempat tinggal. Jadi, kata al-ma'w4# berarti 
tempat tinggal. Menurut Ibnu Kafr, yang dimaksud dengan lafal janntul 
ma'w£ di sini adalah surga-surga yang di dalamnya terdapat banyak tempat 
tinggal, kamar-kamar, dan ruangan-ruangan yang tinggi. 


2. Lanu@gannahum »#XJS (as-Sajdah/32: 21) 


Kata lanu Ggannahum adalah fi'il mus tri" (kata kerja sekarang) dari kata 
a@ga-yuGgu-iGryatan yang berarti menjadikan merasa. Kata dasarnya 
adalah @ya-yaAgu-@ugan yang berarti merasai, baik dengan mulut atau 
dengan perasa lain. Kalimat Gigtu fuliman berarti aku menguji fulan dan 
mengetahui sifat-sifatnya. Darinya diambil kata @wwig yang berarti orang 
yang cepat bosan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, “Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai @Aww4tPn dan @wwigt” yang berarti laki-laki dan 
perempuan yang cepat menikah tetapi juga cepat bercerai. Tafsirannya 
adalah hati keduanya tidak tenang sehingga setiap kali menikah maka 
matanya melirik ke wanita dan laki-laki lain. Darinya diambil kalimat @g 
ha@ al-gaus yang berarti ambillah busur ini dan ujilah untuk mengetahui 
apakah ia lentur atau keras. Dan yang dimaksud di sini adalah Allah 
menimpakan siksa pada mereka sehingga mereka merasakan kepedihannya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan sikap orang-orang beriman. M ereka 
tunduk dan patuh, serta beribadah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga 
mereka memperoleh balasan yang tidak terbayangkan nikmatnya. Pada ayat- 
ayat berikut ini dikemukakan suatu pertanyaan kepada orang-orang yang 
berakal: apakah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir? 
Kemudian diterangkan bahwa mereka tidak sama sehingga balasan masing- 
masing kelak di akhirat juga tidak sama. 


Sabab Nuzul 

Diriwayatkan dari Ibnu "Abbis bahwa al-Wal8d bin 'Ugbah bin Ab? 
M uai berkata kepada Ali bin Ab? ? Hib, “Gigi saya lebih tajam dari gigimu, 
lisan saya lebih luas dari lisanmu, dan lebih banyak pasukan daripada 
pasukanmu.” Maka Ali membentak, “Diam! Kamu adalah orang fasik." 
M aka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(18) Pada ayat ini diterangkan bahwa setelah menerangkan sifat-sifat 
orang kafir dan sifat-sifat orang-orang mukmin, Allah menyuruh mem- 
bandingkan kedua sifat itu, apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 595 


Allah, tidak percaya kepada janji dan ancaman-N ya, mengingkari perintah- 
perintah dan larangan-larangan-Nya itu sama dengan orang-orang yang 
mengikuti ayat-ayat Allah, mengakui kebenaran janji dan ancaman-N ya 
mengikuti perintah-perintah-N ya dan menghentikan larangan-larangan-N ya? 
Allah menegaskan bahwa kedua golongan itu sama sekali tidak sama, amat 
besar perbedaannya di sisi-N ya. Orang yang tidak berpengetahuan dan tidak 
mempunyai pandangan yang tajam saja dapat membedakan kedua macam 
golongan itu. Firman Allah yang lain yang sama isinya dengan ayat ini, ialah: 


TE MAAN BIKE LAM AGAN 
PN AP BAP MA 


Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa Kami 
akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang 
mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? 
Alangkah buruknya penilaian mereka itu. (al-J-#fiyah/45: 21) 


Firman Allah: 


IL 


Pa KENA SNI Ga mL Ia ES SAI 


Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau 
pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan 
orang-orang yang jahat? (£ 4d/38: 28) 


(19) Pada ayat ini dijelaskan perbedaan kedua golongan itu dan 
perbedaan keadaan mereka di akhirat nanti. Orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan rasul-Nya, serta mengerjakan amal saleh akan diberi 
ganjaran pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Mereka akan tinggal di 
rumah-rumah yang megah dengan taman-taman yang indah, sebagai balasan 
keimanan dan amal saleh yang mereka perbuat selama hidup di dunia. 
Firman A Ilah: 


RP Ny PPN tea HI £» GA 55 pra 
SAN 3533 I Sang (Esa KA 


ta 
Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat 
tinggal yang baik di dalam surga “A dn. Itulah kemenangan yang agung. (aj- 
taff/61: 12) 


596 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


(20) Adapun orang-orang yang kafir, mengingkari Allah dan rasul-Nya, 
serta mengerjakan perbuatan-perbuatan jahat akan dibalas dengan azab 
neraka di akhirat nanti. Setiap mereka mendekati pintu neraka untuk keluar, 
mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. 

Jika neraka itu diibaratkan dengan kawah atau kepundan gunung berapi, 
maka orang-orang kafir berada di dalamnya. Nyala api dari kawah itu 
sedemikian berbahaya dan setiap saat menyemburkan bunga api. Dalam 
gambaran itu terbawa pula orang-orang kafir yang sedang diazab, mereka 
terlempar ke mulut kawah itu, kemudian mereka dibenamkan lagi ke 
dasarnya, sehingga tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk keluar 
dari neraka itu. Di saat mereka dibenamkan kembali ke dalam neraka, 
kepada mereka dikatakan, “Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu 
kamu tidak mempercayainya sedikit pun sewaktu hidup di dunia.” 

(21) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa sebenarnya orang-orang 
kafir itu sewaktu masih hidup di dunia telah diazab oleh Allah dengan 
berbagai macam azab, baik yang tampak maupun yang hanya dapat di- 
rasakan oleh mereka. Siksaan bagi mereka di dunia disebut dengan al-'aGb 
al-adnt (azab yang dekat), sedangkan siksaan di akhirat disebut al-'aGrb al- 
akbar (azab yang lebih besar). 

Banyak cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada manusia selama 
hidup di dunia, sejak dari cobaan yang kecil sampai kepada cobaan yang 
paling besar. Bisa juga dalam bentuk kemewahan lahiriah sampai kepada 
kemiskinan dan kesengsaraan. Seorang yang kaya tetapi tidak dilandasi 
dengan iman kepada Allah, hatinya selalu was-was dan khawatir, mungkin 
ada orang yang akan merampas kekayaannya itu, atau ada ahli waris yang 
hendak membunuhnya agar memperoleh kekayaan itu. 

Seorang penguasa yang tidak beriman selalu khawatir kekuasaannya akan 
pindah kepada orang lain. Kalau perlu, kekuasaan itu dipertahankan dengan 
tangan besi dan kekerasan. Kekhawatiran seperti ini pernah terjadi pada 
Fir'aun di kala tukang-tukang sihirnya dikalahkan oleh Nabi M usa. 

A Ilah berfirman: 


Sal LAB Ha Ke ch G3 ee KaraaneP page 
Xi Tr 5 Teen aa 2 LAGU: 2 LX Aa 
2 Hae 5 Kerak Te Aa, INI SANG 2219 


Dia (Fir'aun) berkata, “Apakah kamu telah beriman kepadanya (M usa) 
sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu 
yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan 
dan kakimu secara bersilang, dan sungguh, akan aku salib kamu pada 
pangkal pohon kurma dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di 
antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." (“ 1n420: 71) 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 597 


Banyak penguasa-penguasa yang bersikap seperti Fir'aun ini. Mereka 
mengira bahwa merekalah yang memiliki semuanya dan merekalah yang 
paling berkuasa. 

Sebenarnya Allah memberikan cobaan-cobaan dari azab duniawi itu agar 
semuanya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir itu. Hal ini bertujuan 
agar mereka mau beriman, beramal saleh, dan mudah-mudahan kembali ke 
jalan yang benar. Biarlah mereka menanggung siksa yang ringan di dunia ini 
asal di akhirat nanti mereka terhindar dari siksa yang amat berat. 

(22) Allah menerangkan bahwa orang yang paling zalim di sisi-N ya ialah 
orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, ayat-ayat Al-Our'an, 
dan petunjuk rasul, tetapi mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu 
karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. 

Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah akan menyiksa dengan azab 
yang pedih setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jar8r a-? abar? dari Mu' &Obin Jabal, ia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah bersabda: 


SE SA NG TA IS SI ya MAN AB alah Ya SIG 
Lok 03 20 0 31 - BN Po aga 0 
(ee 001 Sa 3 pr ol alyo) Lydia Ga Ball Ga UI Tab Ji apa 


Tiga perkara, barang siapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya ia 
telah mengerjakan perbuatan dosa: barang siapa yang telah bertekad ikut 
berperang di jalan yang tidak benar atau mendurhakai kedua orang ibu 
bapaknya atau orang yang berjalan beserta orang-orang yang zalim lalu ia 
menolong orang yang zalim itu. Allah berfirman, “Sesungguhnya Kami akan 
memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.” (Riwayat Ibnu 
Jar'r a-? abar? dari M u' &Obin J abal) 


Kesimpulan 

1. Orang-orang yang beriman tidak sama di sisi Allah dengan orang-orang 
kafir. 

2. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi pahala oleh 
Allah di akhirat nanti dengan surga yang penuh kenikmatan. 

3. Orang-orang kafir akan dibalas dengan siksa neraka yang menyala-nyala, 
setiap mereka mendekati pintu neraka untuk keluar, mereka dibenamkan 
kembali ke dalamnya. 

4. Allah telah memberikan cobaan di dunia dengan berbagai macam 
musibah, agar mereka mendapat pelajaran dan beriman dan tidak diazab 
di akhirat nanti. 

5. Orang-orang yang zalim di sisi Allah ialah orang yang telah sampai 
seruan rasul kepada mereka, telah membaca ayat-ayat Allah, tetapi 
mereka berpaling karena sombong dan dengki. 


598 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


PERINTAH ALLAH SUPAYA MENERIMA 
AL-GURAN DENGAN YAKIN 


8 949 ND yap TE IP M0 LA ” AT LA 
SA ag ham NK Kara LI Ga ga ANA Pd 


GA ai rear C2 LIA DID PAhN Ny Lam 
. . (ah € 4 I PX) « 

10 IIA ya OP AG deng RELA SE WI NA 

P4 KP) 3 - 22X Nara sann 2 yp3 1 Pe yel fajun PN 

kesana Malas IA 
1273 and Saya 2.» 22 Cat PT yA PT AA 

Pa gua SA AKSES HK KAN 
SENI 


w .. 7 
3 Mu: Sa ena HET OA TAG ENG sea 


A03 NAM EII LN Hamas 27 
WII nas Ersitihoan itu Anas 
Terjemah 

(23) Dan sungguh, telah Kami anugerahkan Kitab (Taurat) kepada M usa, 
maka janganlah engkau (Muhammad) ragu-ragu menerimanya (Al-Our'an) 
dan Kami jadikan Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil. (24) Dan 
Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini 
ayat-ayat Kami. (25) Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di 
antara mereka pada hari Kiamat tentang apa yang dahulu mereka 
perselisihkan padanya. (26) Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, 
betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, 
sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. 
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah). A pakah 
mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? (27) Dan tidakkah mereka 
memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke 
bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanam- 
tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat 
makan darinya. M aka mengapa mereka tidak memperhatikan? 


Kosakata: Miryah Ly (as-Sajdah/32:21) 


Kata miryah terbentuk dari kata mart-yamr'-maryan yang berakar makna 
mengeluarkan. Kata mart al-ibila berarti memerah ambing unta dan 
mengeluarkan air susunya. Kata al-ibil al-mariyyu berarti unta yang banyak 
air susunya. Darinya diambil kata m4 ar-rajula yang berarti mendebat 
seorang laki-laki dan membuatnya mengeluarkan argumen-argumen 
mengenai pandangan dan pendapatnya, seperti layaknya mengeluarkan air 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 599 


susu dari ambing unta. Darinya terambil kata tatamtrt yang berarti 
mendebat sesuatu lantaran meragukan, sebagaimana yang terdapat dalam 
firman Allah, “Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang 
hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja..” (al-Kahf/18: 22). Dan yang 
dimaksud dengan kata miryah di sini adalah keraguan. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa tidak ada orang yang 
paling zalim selain orang-orang yang telah dibacakan kepada mereka ayat- 
ayat Al-Our'an, namun mereka berpaling daripadanya. Pada ayat-ayat 
berikut ini, Allah menegaskan agar Nabi saw tidak ragu menerima Al-Our'an 
karena kepada Nabi M usa juga telah diturunkan kitab sebagai petunjuk bagi 
Bani Israil. 


Tafsir 

(23) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat 
kepada Nabi Musa sebagaimana Dia telah menurunkan Al-Our'an kepada 
Nabi Muhammad. Namun demikian, wahyu yang diturunkan kepada Nabi 
M usa itu didustakan oleh kaumnya. M usa bersama pengikutnya disiksa oleh 
Fir'aun dan kaumnya, sehingga mereka lari ke daerah Palestina. Demikian 
pula Muhammad saw telah didustakan pula oleh kaumnya, disakiti, dan 
ditentang sehingga beliau dan para sahabatnya hijrah ke M edinah. Itulah 
sunatullah yang berlaku di alam ini, selalu terjadi pertarungan antara yang 
hak dengan yang batil, dan antara kebaikan dan kejahatan. Semua itu 
merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. 

Dalam ayat ini disebut-sebut nama Musa di antara para nabi dan rasul 
Allah adalah karena banyak persamaan perjuangannya dengan Nabi 
M uhammad. 

Ayat ini diturunkan untuk hiburan bagi Nabi Muhammad dan para 
sahabat yang sedang menyampaikan agama Allah kepada manusia. Dalam 
menyampaikan risalah itu, dia mendapat ancaman dan penganiayaan dari 
kaumnya. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, “Hai Muhammad, 
janganlah kamu dan pengikut-pengikutmu bersedih hati menghadapi sikap 
dan tindakan orang-orang musyrik itu. Hal yang demikian itu adalah wajar 
dan merupakan sunatullah. Ingatlah M usa dan pengikut-pengikutnya. M ereka 
dianiaya dan diburu oleh Fir'aun dan kaumnya, sampai mereka lari menye- 
berangi Laut Merah, dan mengarungi padang pasir yang tandus dan panas. 
Dalam keadaan demikian, banyak pula di antara pengikut-pengikutnya yang 
berkhianat, tetapi ia tetap tabah dan sabar. Semakin kuat tantangan dan 
penganiayaan yang diterimanya, semakin kuat pula usaha dan kesabarannya. 
Aku pasti menyayangimu dan para pengikutmu sebagaimana Aku telah 
menjaga pula M usa dan para pengikutnya.” 


600 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


(24) Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menjadikan di antara Bani 
Israil yang mengikuti petunjuk-petunjuk-N ya menjadi pemuka masyarakat. 
Di antara mereka ada yang diangkat menjadi nabi dan rasul yang 
menyampaikan petunjuk yang benar kepada kaumnya, dan ada pula di antara 
mereka yang dijadikan pemimpin bagi kaumnya menuju kejalan yang benar. 
Hal itu diberikan karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan sabar 
melaksanakan hukum-hukum Allah. Mereka juga sabar menerima setiap 
cobaan yang menimpa mereka, dan mereka yakin benar akan petunjuk A Ilah. 

Allah berfirman: 


Z hag P, Oh ep PIN 
Te 33 IA BENTAR LS BSN AN, 


Dan Kami berikan kepada Musa Kitab (Taurat) dan Kami menjadikannya 
sebagai petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), “Janganlah kamu 
mengambil (pelindung) selain Aku.” (al-Isr#/17: 2) 


(25) Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang 
menyelesaikan dan memberi keputusan segala perselisihan dan pertentangan 
soal agama antara mereka di hari Kiamat. Allah akan memberikan balasan 
yang setimpal kepada orang-orang yang mengingkari seruan Nabi dan 
memberi pahala kepada orang-orang yang mengikutinya. 

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang menyelesaikan pertentangan 
soal agama adalah Nabi Muhammad. Ia memberikan keputusan dengan adil 
terhadap perselisihan para rasul dengan umatnya di hari Kiamat nanti. 

(26) Pada ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang musyrik M ekah 
yang selalu menentang dan mengingkari seruan Nabi M uhammad. Apakah 
belum jelas bagi mereka jalan benar yang telah ditunjukkan kepada mereka. 
Apakah mereka lupa dan tidak memperhatikan akibat yang diterima umat- 
umat dahulu yang mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. 
Bukankah orang-orang musyrik Mekah sering melakukan perdagangan ke 
Syiria dan Yaman. Dalam perjalanan itu, mereka menyaksikan dan melihat 
bekas negeri kaum “Ad, Samud, Lut, penduduk Aikah, dan sebagainya yang 
telah hancur akibat tindakan mereka yang mendustakan para rasul. 

Ayat lain yang senada dengan ayat ini ialah firman A Ilah: 


P3 G5 PES IE GK Kisi 
2ni 2 - 


M aka betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan karena (penduduk)- 
nya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya dan 
(betapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi 
(tidak ada penghuninya). (al-! ajj/22: 45) 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 601 


Firman Allah lainnya: 


LE BAN Malin PEP 


Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang-orang yang mengetahui. (an-Naml/27: 52) 


Allah mengatakan bahwa sebenarnya pada bekas reruntuhan dan tempat 
kediaman orang-orang yang mendustakan dan mengingkari seruan rasul itu 
terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. 
Kejadian itu menunjukkan bahwa sunatullah berlaku bagi semua orang yang 
zalim. 

(27) Ayat ini mempertanyakan apakah orang-orang kafir itu buta, 
sehingga tidak dapat melihat bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah? 
Bukankah Allah yang menghalau awan ke tempat yang kering dan tandus 
serta tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan? Awan itu berubah menjadi air 
hujan yang menyirami tanah itu sehingga memungkinkan manusia mengalir- 
kannya ke tanah-tanah yang kering. Tanah itu lalu menjadi subur dan 
ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. 
Sebagian tanaman itu dimakan oleh manusia dan sebagian lagi oleh binatang 
ternak piaraan mereka. 

Apakah mereka tidak melihat bukti-bukti yang demikian itu sehingga 
mereka dapat mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menghidup- 
kan manusia yang telah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya? 
Jika mau memperhatikan, mereka tentu akan sampai kepada keyakinan 
bahwa Allah Mahakuasa, tidak ada yang sukar bagi-Nya. Jika Dia meng- 
hendaki, cukuplah Dia mengatakan “kun” (jadilah), maka jadilah yang 
dikehendaki-N ya itu. 


Kesimpulan 

1. Allah telah menurunkan T aurat kepada Nabi M usa sebagai petunjuk bagi 
Bani Israil, sebagaimana Dia telah menurunkan Al-9ur'an kepada Nabi 
M uhammad sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. 

2. Allah telah menjadikan sebagian Bani Israil sebagai nabi, rasul, dan 
pemimpin yang membawa ke jalan Tuhan, karena mengikuti petunjuk 
Taurat dan sabar menghadapi segala macam cobaan. 

3. Allah akan memberikan keputusan di antara manusia dengan adil di hari 
Kiamat tentang yang mereka perselisihkan di dunia. 

4. Banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang terdapat di 
alam semesta ini, yang patut direnungkan dan dipikirkan untuk memper- 
teguh iman di dada, dan sebagai bukti adanya hari kebangkitan. Di 
antaranya ialah: 


602 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


a. Peninggalan dan reruntuhan negeri umat terdahulu yang durhaka 
kepada Allah. 

b. Allah mendatangkan hujan ke tanah yang tandus, sehingga ia men- 
jadi subur dan menumbuhkan tanam-tanaman. 


HARI KEMENANGAN KAUM MUSLIMIN 


(g Atu: eri 3, ATANUO Tg ta TA KH 1) EGA Hn 
Mono 
3 Oa Ea aa ANA: Lagaa 0 Ara Lal AA an 
21 fasa . d 07 7. 
MAN 2 PO WU3 Jala Tr 


Terjemah 

(28) Dan mereka bertanya, “Kapankah kemenangan itu (datang) jika 
engkau orang yang benar?” (29) Katakanlah, “Pada hari kemenangan itu, tidak 
berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak 
diberi penangguhan.” (30) Maka berpalinglah engkau dari mereka dan 
tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu. 


Kosakata: al-FatX 44! (as-Sajdah/32:21) 


K ata al-faty adalah majdar (kata bentukan) dari fataXa-yaftaYu yang pada 
mulanya berarti membuka. Kata ini di dalam Al-Gur'an memiliki banyak 
makna penafsiran, di antaranya adalah: menerangkan sebagaimana dalam 
firman Allah, “Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah 
diterangkan (fatafa) Allah kepadamu...” (al-Bagarah/2: 76). Ia juga berarti 
kemenangan sebagaimana dalam firman Allah, “... Apabila kamu mendapat 
kemenangan (fatX) dari Allah...” (an-Nist/4: 141). Ia juga berarti memberi 
keputusan sebagaimana di dalam firman Allah, “...Ya Tuhan kami, berilah 
keputusan (iftaY) antara kami dan kaum kami dengan hak (adil). Engkaulah 
pemberi keputusan terbaik.” (al-A'r#f /7: 89). Akan tetapi, seluruhnya 
kembali kepada makna asal, yaitu membuka, karena keterangan, 
kemenangan, dan keputusan sama-sama memiliki indikasi membuka. 
M aksud kata al-fatX pada ayat ini adalah keputusan antara kami dan kalian. 
Dalam artian, mereka bertanya kapan datangnya azab yang menjadi pemutus 
perkara di antara kedua golongan? 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang terdahulu diterangkan agar Nabi M uhammad tidak 
ragu menerima Al-Our'an karena Nabi M usa juga menerima kitab suci yang 
berisi ajaran tauhid, bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah, serta sikap 


JUZ 21 32. AS-SAJDAH 603 


orang-orang kafir yang mempertentangkan risalah yang disampaikan itu. 
Juga diterangkan bahwa Allah akan menjadi hakim yang mengadili mereka 
itu. Pada ayat-ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk 
mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa hari kemenangan kaum 
Muslimin itu pasti datang yaitu hari Kiamat. Pada hari itu tidak ada lagi 
manfaat keimanan orang-orang kafir jika mereka ingin masuk Islam. 
Kemudian Allah memerintahkan agar Rasulullah saw berpaling dari mereka. 


Tafsir 

(28) Dalam ayat ini dijelaskan bahwa karena keyakinan kepada agama 
Islam yang mereka anut, kaum Muslimin sering mengatakan nanti Allah 
akan memberi kemenangan kepada mereka. Pada waktu itu akan diputuskan 
keputusan yang adil antara manusia, termasuk antara mereka dengan orang- 
orang kafir. 

Orang-orang kafir, terutama kaum musyrik M ekah, setelah mendengarkan 
ucapan-ucapan kaum M uslimin itu, menanyakan hal tersebut dengan maksud 
untuk mengejek dan memperolok-olokkan mereka. Orang-orang kafir itu 
mengatakan, “Wahai kaum Muslimin, kamu sekalian selalu mengatakan 
bahwa kemenangan itu akan segera kamu peroleh, padahal kamu sekalian 
adalah orang-orang yang tak ada gunanya dan orang-orang rendah di antara 
kita. Mungkinkah dakwaan kamu terwujud? Jika benar apa yang kamu 
katakan itu, terangkanlah kepada kami kapan terjadinya?” 

(29) Ayat ini menjelaskan bahwa M uhammad mengatakan kepada orang- 
orang musyrik Mekah itu, termasuk juga di dalamnya orang-orang kafir, 
bahwa hari kemenangan dan hari penyelesaian yang adil itu ialah hari 
Kiamat. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang hanya 
diucapkan ketika itu, padahal waktu di dunia, dia adalah orang kafir. M ereka 
pada hari itu tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Tidak memberi 
kesempatan bertobat kepada orang-orang kafir pada hari itu adalah wajar 
karena mereka selama hidup di dunia telah diberi peringatan oleh rasul yang 
diutus kepada mereka. Rasul itu telah menunjukkan jalan kebahagiaan yang 
abadi kepada mereka yang termuat di dalam Al-Gur'an dan hadis, tetapi 
mereka tetap ingkar dan membangkang. 

Allah akan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil pada hari 
Kiamat. Orang-orang yang berbuat baik akan dibalas dengan pahala yang 
baik, sedangkan orang-orang yang berbuat buruk akan diazab dengan 
siksaan yang jaka Hal ini sesuai dengan firman Allah: 


GA bri jera Or 20 IE EK Bae » AE, 


“Ya Tuhan kami, berilah Kesan antara kami dan kaum kami dengan hak 
(adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik.” (al-A'r4#f/7: 89) 


604 32. AS-SAJDAH JUZ 21 


(30) Karena orang-orang musyrik tetap ingkar, bahkan telah mulai 
menantang dan menyakiti kaum M uslimin, maka Allah memerintahkan agar 
Rasulullah dan kaum Muslimin berpaling dari mereka, serta tidak 
mengindahkan mereka lagi. Rasulullah juga diperintahkan untuk menyeru 
seluruh manusia agar menerima wahyu yang telah disampaikan kepadanya, 
sesuai dengan tugas yang diterimanya dari Allah. Hendaklah orang-orang 
musyrik itu menunggu azab yang akan ditimpakan Allah kepada mereka 
baik di dunia maupun di akhirat, sebagai balasan perbuatan jahat yang telah 
mereka lakukan kepada Nabi saw dan seluruh kaum Muslimin. Allah benar- 
benar akan menepati janji-N ya. 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Nabi M uhammad akan 
melihat akibat dari sikap kebesaran hatinya dan balasan dari usahanya 
menyampaikan risalah Allah. Dia akan menjaga dan memelihara Nabi saw 
dari segala macam bahaya yang datang dari kaum musyrik itu. 

Menurut suatu riwayat, setelah ayat ini, turunlah ayat-ayat yang 
membolehkan Rasulullah saw dan para sahabat memerangi orang-orang 
kafir. 


Kesimpulan 

1. Orang-orang musyrik Mekah mengejek Nabi saw dan para sahabat 
dengan menanyakan tentang kapan datangnya hari kemenangan bagi 
kaum Muslimin yang dijanjikan Allah itu. 

2. Allah memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan kepada orang- 
orang musyrik Mekah bahwa pada hari kemenangan itu tidaklah 
bermanfaat keimanan yang diucapkan hanya pada waktu itu saja karena 
pintu tobat telah ditutup. 

3. Karena kesombongan mereka, maka Allah memerintahkan agar Rasulullah 
berpaling dari orang-orang musyrik itu. 


PENUTUP 


Surah as-Sajdah mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan 
kebenaran Nabi M uhammad sebagai rasul Allah. Al-Our'an yang diturunkan 
kepadanya merupakan petunjuk bagi manusia, menegaskan tentang ketauhidan 
dan kekuasaan Allah dengan mengemukakan hal-hal yang berhubungan 
dengan masa terciptanya alam, proses kejadian manusia dan kebangkitan di 
hari Kiamat, serta keajaiban yang terdapat pada alam semesta. Semua itu 
dikemukakan sebagai bantahan terhadap hujah-hujah yang dikemukakan 
oleh orang-orang musyrik dan untuk menghilangkan keragu-raguan mereka. 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 605 


SURAH AL-A'! Z? B 


PENGANTAR 


Surah al-AYz4b terdiri dari 73 ayat, termasuk golongan surah-surah 
M adaniyah, diturunkan sesudah surah ? li 'Imr4n. 

Dinamai “AI-A Yzzb” yang berarti “golongan-golongan yang bersekutu”, 
karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan 27 
yang berhubungan dengan Perang Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan 
oleh orang-orang Y ahudi, kaum munafik, dan orang-orang musyrik M ekah 
terhadap orang-orang mukmin di Medinah. Mereka telah mengepung rapat 
orang mukmin, sehingga sebagian dari mereka telah berputus asa dan 
menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. 

Peperangan ini merupakan ujian berat dari Allah terhadap orang-orang 
mukmin untuk menguji keteguhan iman mereka. Akhirnya Allah memberi- 
kan bala bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, 
sehingga musuh-musuh yang telah mengepung rapat itu menjadi kacau balau 
dan melarikan diri. 


Pokok-pokok Isinya: 

1. Keimanan: 
Cukuplah Allah sebagai pelindung: takdir Allah tidak dapat ditolak, 
Nabi Muhammad adalah contoh dan teladan yang paling baik: Nabi 
Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir: hanya Allah sajalah 
yang mengetahui kapan terjadi hari Kiamat. 

2. Hukum: 
Hukum “ihar: kedudukan anak angkat, dasar hukum waris dalam Islam 
ialah hubungan nasab (pertalian darah): tidak ada masa idah bagi 
perempuan yang ditalak sebelum dicampuri: hukum-hukum khusus 
mengenai perkawinan Nabi M uhammad dan kewajiban-kewajiban istri- 
istrinya, larangan menyakiti hati Nabi saw. 

3. Kisah: 
Perang Ahzab (Khandag): kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin 
! #rifahs memerangi Bani Ouraigah. 

4. Lain-lain: 
Penyelesaian pertentangan antara orang mukmin dengan orang kafir di 
akhirat karena mengingkari Allah dan rasul-Nya: sifat orang-orang 
munafik. 


606 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


HUBUNGAN SURAH AS-SAJDAH 
DENGAN SURAH AL-A'! Z? B 


Dalam Surah as-Sajdah diterangkan beberapa hal, yaitu Nabi Muhammad 
adalah benar-benar seorang rasul, anjuran salat malam, dan Allah adalah 
Penguasa alam semesta. Adapun Surah al-A Yz4b dimulai dengan perintah 
Nabi Muhammad supaya orang-orang mukmin tetap bertakwa, mengikuti 
Al-Gur'an, dan hanya Allah-lah yang menolong mereka. 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 607 


SURAH AL-A! Z? B 


Dengan nama Allah Y ang M aha Pengasih, M aha Penyayang. 


TAKWA DAN TAWAKAL KEPADA ALLAH 


». “4 3 serai 

Lyn da Ke DI 
BA el 4 ea 2 2 hi yA AA 

OxS YEN 16) - Page Aebe 


Terjemah 

(1) Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti 
(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (2) dan ikutilah apa yang 
diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah M ahateliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan, (3) dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah 
Allah sebagai pemelihara. 


Kosakata: Tawakkal JS (al-A Xz4b/33: 2) 


Kata tawakkal adalah fi'il amr (kata perintah) dari kata tawakkala- 
yatawakkalu-tawakkulan yang berarti menyerahkan atau menyandarkan 
suatu urusan kepada Allah. Kata ini terbentuk dari kata wakala-yakilu- 
waklan yang memiliki akar kata lemah sehingga menyerahkan urusan 
kepada orang lain. Darinya diambil kata rajulun wakilun yang berarti 
seorang laki-laki yang lemah dan tidak punya kekuatan untuk melaksanakan 
urusannya. Kalimat wakaltu amr? il& fulin berarti aku menyandarkan 
urusanku kepada fulan. Darinya diambil salah satu dari Asma' al-! usna, 
yaitu al-Wak3l yang berarti Yang M enanggung rezeki hamba-hamba-N ya. 
Jadi, orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang tahu bahwa 
Allah-lah yang menanggung rezeki-Nya sehingga ia condong kepada-Nya 
semata dan tidak bersandar kepada selain-Nya. Kata waks3lur-rajuli berarti 
yang menjalankan urusan seseorang. Adapun maksud kata tawakkal di sini 
adalah bersandar kepada Allah dalam urusan apa pun disertai usaha untuk 
mencapainya. 


608 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad 
untuk berpaling dari orang kafir karena kesombongan mereka. Pada ayat- 
ayat berikut ini, Allah melarang Nabi saw mengikuti orang kafir dan 
munafik, dan menyuruhnya untuk mengikuti wahyu Allah dan bertawakal 
kepada-Nya. 


Sabab Nuzul 

Sebab turun ayat ini menurut suatu riwayat bahwa Abu Sufy4n, 'Ikrimah 
bin Abu Jahal, Abu A'war as-Sulami datang ke Medinah setelah Perang 
Uhud. Mereka ditemani oleh “Abdull4h bin Ubay, 'Abdull4h bin Sa'ad bin 
Abu Sarah dan ? u'mah bin Ubairig. Mereka datang ke Medinah setelah 
mendapat jaminan keamanan dari Nabi Muhammad. M ereka berkata kepada 
Rasulullah saw yang di sisinya duduk Umar bin Kha 4d, “Hendaklah kamu 
berhenti mencela tuhan-tuhan kami al-L ita, al-“Uzz& dan Mani#h dan 
katakanlah, “Sesungguhnya tuhan-tuhan itu dapat memberi syafaat dan 
manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya' , agar kami membiarkan 
kamu menyembah Tuhanmu.” Rasulullah saw merasa sangat berat untuk 
menerima permintaan mereka itu. Maka Umar bin Kha4b berkata, 
“Izinkanlah aku, ya Rasulullah, membunuh mereka itu.” Rasulullah saw 
berkata, “Sesungguhnya aku telah memberi jaminan keamanan kepada 
mereka.” Umar berkata, “Masukkanlah mereka ke dalam laknat dan 
kemarahan Allah.” Maka Rasulullah saw memerintahkan kepada mereka 
agar keluar dari M edinah dan turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(1) Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kaum Muslimin 
agar bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan 
menghentikan semua larangan-Nya. Allah juga melarang Nabi saw dan 
kaum Muslimin menuruti keinginan-keinginan orang-orang kafir yang 
pernah menganjurkan kepada beliau agar mengusir orang-orang mukmin 
yang lemah dan miskin dari majelisnya. Ayat ini juga melarang Nabi dan 
orang-orang mukmin mengikuti orang-orang munafik yang lahirnya 
mengaku sebagai seorang mukmin, tetapi hatinya tetap kafir, bahkan selalu 
berusaha dan bekerja sama dengan orang-orang kafir yang lain untuk 
menghancurkan Islam dan kaum M uslimin. 

Berdasarkan ayat ini dan sebab turunnya, yang dimaksud dengan 
“menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik” ialah “menuruti 
keinginan mereka agar kaum Muslimin mengakui kepercayaan dan tuhan- 
tuhan mereka, mempercayai bahwa tuhan-tuhan mereka dapat memberi 
syafaat dan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya, dan meng- 
akui syariat-syariat mereka sebagaimana mengakui syariat yang diturunkan 
Allah.” Hendaklah kaum Muslimin waspada terhadap segala usaha orang- 
orang kafir dan munafik yang sengaja mengaburkan dan merusak agama dan 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 609 


kepercayaan mereka, sehingga pemahaman mereka terhadap agama itu 
menjadi menyimpang dari paham yang sebenarnya. 

Akhir ayat ini memperingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala 
yang dikatakan, dianjurkan, disampaikan, dan disembunyikan dalam hati 
orang kafir itu, serta segala yang mereka maksudkan dan inginkan. Oleh 
karena itu, Dia akan menetapkan hukuman yang adil bagi mereka dan Dia 
Mahabijaksana dalam mengatur segala urusan Nabi dan para sahabat- 
sahabatnya. 

(2) Setelah Allah melarang kaum Muslimin memenuhi keinginan- 
keinginan orang-orang kafir itu, lalu Ia memerintahkan agar mereka 
mengamalkan dan melaksanakan semua yang telah diwahyukan-N ya, yaitu 
Al-Our'an, dengan menjadikannya sebagai pedoman dalam berbuat, 
bertindak, dan menentukan sikap dalam menetapkan pilihan. Y ang sesuai 
dengan petunjuk Al-Gur'an tetap dilaksanakan, sedang yang tidak sesuai 
segera dihentikan dan dijauhi. Dengan demikian, mereka akan hidup 
berbahagia, dan dakwah Islamiyah akan berhasil dengan gemilang. M ereka 
akan terhindar dari segala kemungkinan menurut keinginan orang-orang 
kafir dan kemungkinan salah dalam memahami agama. 

Kemudian Allah memperingatkan bahwa Dia mengetahui segala yang 
diperbuat Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada satu pun yang tersembunyi 
bagi-Nya. Oleh karena itu, Dia akan memberikan balasan sesuai dengan 
yang telah dijanjikan-Nya, dan akan mewahyukan kepada M uhammad saw 
segala yang diperlukannya, segala yang bermanfaat dalam menyampaikan 
risalah dan dalam membina masyarakat Islam. 

(3) Pada ayat ini, Allah memperingatkan bahwa apabila M uhammad telah 
mengikuti apa yang telah diwahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang- 
orang kafir, hendaklah kaum Muslimin berserah diri kepada Allah, menye- 
rahkan segala urusan kepada-Nya saja, dan berpegang dengan agama-N ya 
dengan sungguh-sungguh. Cukuplah Dia sebagai pemelihara hamba-hamba- 
Nya. Tidak seorang pun yang dapat menghalangi apabila Allah berkehendak 
memberikan manfaat dan syafaat kepada seseorang. Demikian pula, tidak 
seorang pun yang sanggup melindungi, apabila Allah berkehendak mem- 
berikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan 
kepada seseorang. 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan kaum M uslimin agar bertakwa kepada-Nya. 

2. Allah melarang kaum Muslimin memperturutkan keinginan orang-orang 
kafir dan munafik atau merasa takut dan gentar melihat kekuasaan 
mereka. 

3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh orang kafir, hendaklah orang 
mukmin mengikuti Al-Gur'an yang telah diwahyukan Allah kepada 
M uhammad saw dan bertawakal kepada-N ya dengan sungguh-sungguh. 


610 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


HUKUM ZIHAR DAN MENGANGKAT ANAK 


. »s 2 3, 
532 aa ter aa (32 me 5 2 Ba 


aa Aha 


pra 7 Apa Yx5 4 yr Sen Apn 
33 Hkogngaydd Len TIA De 


83 gg pi | "4 GG 3 2 
Bat pena 2 Rutan? NA PAKA 1 3ntn 
AN ANN MEA YA LA 

PP NA 

Olesan Hak 


Terjemah 

(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya: 
dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, 
dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan 
yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah 
mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: 
itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, 
maka (panggillah mereka se-bagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- 
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi 
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah M aha Pengampun, 
M aha Penyayang. 


Kosakata: Ad'iytakum »&sCx5! (al-A Yz4b/33: 4) 


Ad'iytakum artinya anak angkat dalam bentuk jamak dari kata da'iyy 
yang terambil dari kata ad' tatau idda' -yakni mengaku keturunan. M aksud 
kata ad'iyt dalam ayat ini adalah anak-anak yang diakui sebagai anak 
sendiri yang disebut dengan anak angkat. Biasanya kata ini menunjuk 
pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang 
mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anaknya, hanya dia yang 
mengangkatnya sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana 
lazimnya seorang anak kandung. Masyarakat Jahiliah mengenal luas anak 
angkat (adopsi) dan anak yang diadopsi itu diperlakukan sama persis dengan 
anak kandung. 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 611 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad 
dan kaum Muslimin agar bertakwa dan bertawakal kepada-Nya, serta 
mengikuti Al-Gur'an yang telah diturunkan pada Nabi-Nya. M ereka dilarang 
mengikuti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan bahwa mustahil seseorang mempunyai dua hati. 
Allah menolak anggapan orang-orang yang mengakui dan mengadakan 
sesuatu yang tidak ada landasan agamanya dan tidak berdasarkan akal 
pikiran yang benar, seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya 
engkau haram bagiku sebagaimana ibuku, dan mengangkat orang lain 
sebagai anaknya. Padahal hukum Allah telah menetapkan ketentuan- 
ketentuan siapa yang dikatakan bapak, ibu, anak, kerabat, dan sebagainya. 


Sabab Nuzul 

Ayat (4) ini turun berkenaan dengan pernikahan Rasulullah dengan 
Zainab binti Jahsy, janda Zaid bin ' #rifah, hamba sahaya Rasulullah yang 
sudah beliau merdekakan dan dijadikan anak angkat sebelum menjadi nabi. 
Orang Y ahudi dan orang munafik mencela Rasulullah karena menikahi janda 
anaknya, padahal Rasulullah melarang pernikahan yang sama untuk orang 
lain. M aka turunlah ayat ini. 


Tafsir 

(4) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia tidak menjadikan dua 
hati dalam satu tubuh sehingga tidak mungkin pada diri seseorang ber- 
kumpul iman dan kafir. Jika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
tentu di dalam hatinya tidak ada kekafiran dan kemunafikan, walaupun 
sedikit, dan ia tentu mengikuti Al-Our'an dan sunah Rasulullah, menyeru 
manusia mengikuti jalan Allah, mengikuti hukum-hukum-N ya dan berserah 
diri hanya kepada Allah. Sebaliknya jika seseorang itu kafir atau munafik, 
tentu di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia 
tidak akan bertawakal kepada Allah. Dengan kata lain, mustahil berkumpul 
pada diri seseorang dua buah keyakinan yang berlawanan, sebagaimana 
tidak mungkin ada dua hati di dalam satu tubuh manusia. 

Pada masa Jahiliah sering terjadi pada bangsa Arab, untuk maksud dan 
dengan ucapan tertentu, mereka menjadikan istrinya sebagai ibunya. M aka 
bila dia mengucapkan kepada istrinya ucapan tertentu itu, jadilah istrinya 
sebagai ibunya yakni tidak dapat dicampurinya. 

M enurut kebiasaan orang-orang Arab di masa Jahiliah, apabila seorang 
suami mengatakan kepada istrinya, “Anti “alayya kagahri umm?” (punggung- 
mu haram atasku seperti haramnya punggung ibuku), maka sejak suami 
mengucapkan perkataan itu, istrinya haram dicampurinya, seperti dia haram 
mencampuri ibunya. Tindakan suami seperti itu di zaman Jahiliah disebut 
“Sihtr”. Dalam Islam hukum ini diganti dengan hukum yang diterangkan 
dalam surah al-M uj#dalah/58 ayat 3. 


612 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


Ps 


nana SEP Un LI 2, ka (hh, jan 12 13, 
MESIR ATP ATN YA panah “ab IN, 
» 4 s1 , (C3 - 
9" KISS Ganas Ar 


Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang 
telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang 
budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan 
kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al- 
M uj#dilah/58: 3) 


Kemudian dalam ayat ini, Allah mencela satu lagi kebiasaan orang-orang 
Arab di masa Jahiliah, karena hal itu termasuk mengada-adakan sesuatu 
yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat, yaitu mengangkat 
anak (adopsi). Apabila seseorang mengangkat anak orang lain menjadi 
anaknya pada masa Jahiliah, maka berlakulah bagi anak itu hukum-hukum 
yang berlaku atas anak kandungnya sendiri, seperti terjadinya hubungan 
waris-mewarisi, hubungan mahram, dan sebagainya. Kebiasaan bangsa Arab 
Jahiliah ini pernah dilakukan Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat ini. 
Beliau pernah mengangkat Zaid bin! #rifah menjadi anak angkatnya. 

Zaid ini adalah putra ! arifah bin Syar##l dan berasal dari Bani ? ayyi' di 
Syam. Ketika terjadi peperangan antara salah satu kabilah Arab dengan Bani 
2 ayyi', Zaid kecil tertawan dan dijadikan budak. Kemudian K halil dari suku 
Tihamah membeli Zaid dan lalu menjualnya kepada ! 4#kim bin ! am bin 
Khuwailid. ! #kim memberikan Zaid sebagai hadiah kepada K hadijah, 
saudara perempuan ayahnya. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan 
Khadijah, beliau tertarik kepada Zaid, maka Khadijah menghadiahkan Zaid 
kepada suaminya itu. 

Mendengar kabar bahwa Zaid berada pada Muhammad, ! srifah, ayah 
Zaid, pergi dengan saudaranya ke M ekah dengan maksud menebus anaknya 
yang tercinta itu. Ia pun meminta kepada Muhammad agar menyerahkan 
Zaid. Nabi Muhammad lalu memberi keleluasaan kepada Zaid untuk 
memutuskan sendiri, bahkan beliau tidak mau menerima tebusan. Setelah 
ditanyakan kepadanya, maka Zaid memilih untuk tetap bersama Nabi 
M uhammad, tidak mau ikut dengan bapaknya ke negeri Syam. ! #rifah dan 
saudaranya lalu berkata kepada Zaid, “Celakalah engkau Zaid, engkau lebih 
memilih perbudakan dari kemerdekaan.” Zaid menjawab, “Sesungguhnya 
aku melihat kebaikan pada laki-laki ini (Muhammad), yang menjadikanku 
tidak sanggup berpisah dengannya, dan aku tidak sanggup memilih orang 
lain selain dia untuk selama-lamanya.” 

Nabi saw kemudian keluar menemui orang banyak dan berkata, 
“Saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa Zaid adalah anakku, aku akan 
mewarisinya, dan ia akan mewarisiku...” M endengar hal yang demikian, hati 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 613 


! arifah dan saudaranya menjadi senang, maka dipanggillah Zaid dengan 
“Zaid bin Muhammad” sampai turun ayat ini. 

Menurut Gurubi, seluruh ahli tafsir sependapat bahwa ayat ini 
diturunkan berhubungan dengan Zaid bin ! #ifah itu. 

Diriwayatkan oleh al-Bukh4r3, Muslim, at-Tirmi@, an-Nast?, dan imam- 
imam hadis yang lain dari Ibnu “Umar bahwa ia berkata, “K ami tidak pernah 
memanggil “Zaid bin ! #rifah”, tetapi kami memanggilnya “Zaid bin 
M uhammad” hingga turunnya ayat ini (al-A Yz4b ayat 5).” Dengan turunnya 
ayat ini, Nabi saw berkata, “Engkau Zaid bin! -#rifah." 

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan lagi bahwa perkataan suami bahwa 
istrinya haram dicampurinya sebagaimana ia haram mencampuri ibunya, dan 
perbuatan mengangkat anak dan menjadikan kedudukannya sama dengan 
anak sendiri (kandung) adalah ucapan lidah saja, tidak mempunyai dasar 
agama atau pikiran yang benar. Oleh karena itu, ucapan tersebut tidak akan 
menimbulkan akibat hukum sedikit pun. Allah mengatakan yang benar, 
sehingga mustahil istri dapat disamakan dengan ibu, sebagaimana mustahil 
pula orang lain dihukum sama dengan anaknya sendiri. Semua anak itu 
menasabkan (membawa nama ayah sesudah nama sendiri) dirinya kepada 
ayah dan ibunya. Tidak mungkin seseorang mengatakan orang lain ayah dari 
seorang anak jika bukan keturunannya, sebagaimana tidak mungkin pula 
seseorang ibu mengatakan ia adalah ibu dari seorang anak, padahal ia tidak 
pernah melahirkannya. Oleh karena itu, Allah mengatakan perkataan yang 
benar dan lurus, maka ikutilah perkataan itu dan turutilah jalan lurus yang 
telah dibentangkan-N ya. 

Dengan turunnya ayat ini, maka hilanglah akibat-akibat buruk yang 
dialami oleh istri-istri karena zihar suaminya dan haramlah hukumnya 
mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan 
anak kandung. Adapun memelihara anak orang lain sebagai amal sosial 
untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tuanya sendiri, tanpa waris- 
mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram sebagaimana status anak 
kandung, dan masih dinasabkan kepada orang tuanya, maka hal itu tidak 
diharamkan, bahkan mendapat pahala. 

(5) Ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum 
M uslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena 
anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan 
dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah 
hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin. Sebaliknya 
menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah 
hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, 
sehingga hukumnya haram. 

Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang mengatakan, 
“Mengangkat anak sehingga kedudukan anak angkat itu sama hukumnya 
dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi, menjadikan 
hubungan mahram, dan sebagainya termasuk dosa besar berdasarkan hadis: 


614 33. AL-A! Z? B JUz 21 


an KAS Ia ata Ai Da Ne LAUT Kat Pin ata Lah Mentan Ma ana NEK 
A #2 00 Kapan Pa Y Pan ore or ee — Pn 04, 
AN EN Gaal MN SINI AN AS alas AA 5 BA 
(os saj) YISY Bo dua 


Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ab? Wagg4 r.a. bahwa Rasulullah saw 
bersabda, “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya 
atau menasabkan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan 
laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, Allah Ta' Ha tidak 
menerima pemalingan dosa tebusan padanya. (Riwayat al-Bukh#r? dan 
Muslim) 


Hadis Nabi saw, beliau bersabda: 
6: B0 elang Sd sy) PI v en Ag al AA AI 1 ea ca 


Tidak ada seorang pun yang menasabkan kepada selain bapaknya, sedang ia 
mengetahui, melainkan dia telah kafir. (Riwayat al-B ukh#3 dan Muslim dari 
Abu ? arr) 


Pada lafal yang lain, juga diriwayatkan al-Bukh4? dan Muslim, 
Rasulullah saw bersabda: 


binag Gl ay) ale adu AA Gg Ga ae II Ao 
BS ig Leher ana ye 


Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, sedang ia 
mengetahui bahwa laki-laki itu bukan bapaknya, maka haram atasnya surga. 
(Riwayat al-Bukh4#? dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Wagg4 dan Abu Bakrah) 


AI-A Iusi dalam Tafsir RuX al-M a' mi membedakan antara pengakuan dan 
pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang 
terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama 
hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi 
mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. Adapun jika seseorang 
mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak 
menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya 
dalam hukum dengan anak sendiri, maka A Ilah tidak mengharamkannya. 

Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, 
dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan 
pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau 
hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 615 


karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan “saudara” atau 
“maula”. Orang lain pun diharapkan untuk menyebutnya demikian, 
umpamanya “Salim maula Huzaifah”, karena Salim ini sebelum datangnya 
agama Islam adalah budak Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya. 

Allah lalu menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan 
dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang 
dilakukan sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan 
diampuni Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada 
hamba-hamba-N ya. 


Kesimpulan 

1. Allah menjadikan pada diri seorang manusia hanya satu hati. 

2. Allah mengharamkan Sih4 yang berlaku di kalangan orang Arab di 
masa Jahiliah, dimana mereka mengharamkan menyetubuhi istri 
sebagaimana keharaman menyetubuhi ibu. 

Allah melarang kaum Muslimin menasabkan (mengambil garis 
keturunan) anak angkat kepada dirinya dan menjadikannya mempunyai 
hukum yang sama dengan anak kandung, karena perbuatan itu 
berlawanan dengan hukum Allah dan menghilangkan nasab. 

Jika seseorang ingin menolong, melindungi, atau berhubungan erat 
sebagai saudara dengan orang lain, maka hal itu dibolehkan oleh agama, 
asal hubungan tersebut tidak mengakibatkan hubungan nasab. 

Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak 
kepada ayah kandungnya. 

Allah memerintahkan agar manusia mengikuti firman-Nya dan menem- 
puh jalan lurus yang telah dibentangkan-N ya. 


» 


2 


Na 


KEDUDUKAN NABI DAN ISTRINYA 
SERTA WARIS 2?AWIL ARH? M 


ana G0 
papat YAN AKA 
Be An Apaan 
— ” 2G, MEA Yee 

Shan KS denag KEK —y 
Terjemah 


(6) Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri 
mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang 
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di 


616 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


dalam K itab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang M uhajirin, 
kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu 
(seagama). Demikianlah telah tertulis dalam K itab (A Ilah). 


Kosakata: Uly al-Arkim A51 1), (al-A Xz4b/33: 6) 


Ulu al-arf4m artinya orang-orang yang mempunyai hubungan rahim 
yakni kekerabatan. Kata uli terambil dari akar kata waliya yang makna 
dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak ada sesuatu pun 
yang berada di antaranya. Oleh karena itu, kata tersebut maknanya berkisar 
pada arti dekat, baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, 
kepercayaan, pertolongan, atau keturunan. 

Sedangkan kata al-arf4m adalah bentuk jamak dari kata rafim yakni 
peranakan atau dengan kata lain wadah yang menampung sperma hingga 
tumbuh menjadi janin. Kata rafim sendiri berarti kasih sayang karena dari 
rahimlah seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Dengan demikian, makna 
dari ulii al-arf 4m adalah orang-orang yang mempunyai hubungan rahim atau 
kerabat. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menjelaskan bahwa setiap orang hanya 
punya satu hati. Allah juga menjelaskan larangan menzihar istri dan 
pengangkatan anak (adopsi) dengan menyamakan statusnya dengan anak 
kandung, dan memerintahkan agar hanya menasabkan seorang anak kepada 
ayah kandungnya. Ayat berikut ini merupakan hiburan dan penawar hati 
Zaid yang duka karena tidak bernasab lagi kepada Nabi saw. Ayat ini 
menerangkan bahwa hubungan dengan Rasulullah telah meningkat kepada 
hubungan yang lebih tinggi. Hubungan ini tidak lagi hanya merupakan 
hubungan anak angkat dengan bapak angkatnya, tetapi menjadi hubungan 
yang lebih dekat dan abadi, yaitu hubungan persaudaraan seagama. 


Asbabun Nuzul 

Sebab turun ayat ini disebutkan oleh al-A lusi dalam Tafsir RX al-M a' 13, 
sebagai berikut, “Bahwasanya tatkala Nabi saw bermaksud pergi berperang 
ke Perang Tabuk, beliau menyuruh umat Islam menyiapkan segala yang 
diperlukan dan berangkat pergi berperang. Maka berkata sebagian dari 
mereka, 'K ami akan minta izin lebih dahulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu 
kami." Maka Allah menurunkan ayat ini.” 


Tafsir 

(6) Ayat ini menerangkan kedudukan Nabi M uhammad di antara umatnya. 
Diterangkan bahwa sekalipun orang-orang yang beriman itu mengutamakan 
diri mereka, tetapi Nabi Muhammad lebih banyak memperhatikan, memen- 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 617 


tingkan, dan mengutamakan mereka. Nabi selalu menolong dan membantu 
mereka, dan selalu berkeinginan agar mereka menempuh jalan yang lurus 
yang dapat menyampaikan mereka kepada kebahagiaan yang abadi. Oleh 
karena itu, sebenarnya Nabi lebih berhak atas diri mereka sendiri. Cinta Nabi 
kepada kaum Muslimin melebihi cinta beliau terhadap makhluk Allah 
manapun. Dengan demikian, hendaklah kaum Muslimin mengikuti segala 
perintahnya. 

Nabi adalah pemimpin kaum Muslimin dalam kehidupan duniawi dan 
penuntun mereka kejalan Allah. Apabila beliau mengajak kaum M uslimin 
berperang di jalan Allah, hendaklah mereka segera mengikutinya, tidak perlu 
menunggu izin dari ibu bapak. Mereka juga hendaknya selalu bersedia 
menjadi tebusan, perisai, dan pemelihara Nabi. 

Pada hadis yang lain diterangkan tentang kepemimpinan Nabi terhadap 
kaum Muslimin: 


Pn & 3 KG NN OA 0 Png PEN MAA Sela A5 an Y Kena UP 
BM Sa AI IP UG aga Gala JB plg ale dl lo MI Jian Oa 
SAS YL BS gaga Lal (Ai Sa Saad II Pi) KE LGA ANN 
ae Gabe el Ja UB ostla (Vo) tea 83 BA AG NAS LA AEas 
(S3 e) 


Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Tidak seorangpun dari orang- 
orang yang beriman, kecuali akulah yang paling dekat kepadanya di dunia 
dan di akhirat. Bacalah firman Allah, jika kamu sekalian menghendaki, 
“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka 
sendiri.” M aka barang siapa di antara orang-orang yang beriman (mati) dan 
meninggalkan harta, maka harta itu hendaknya diwarisi 'ajabah (ahli 
waris)nya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga, maka 
hendaklah datang kepadaku, maka akulah orang yang akan mengurus 
keadaannya.” (Riwayat al-B ukh4r? dari Abu Hurairah) 


Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama sependapat bahwa setelah 
Rasulullah meninggal dunia, maka imamlah yang menggantikan kedudukan 
beliau. Oleh karena itu, imam wajib membayar hutang orang-orang fakir 
yang meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah telah melakukannya. Imam 
membayar hutang itu dengan mengambil dananya dari Baitul MH atau Kas 
Negara. 

Karena Rasulullah adalah bapak dari kaum Muslimin, maka istri-istri 
beliau pun adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya ialah menempati kedudukan 
ibu, dalam kewajiban memuliakan dan menghormatinya, dan haram 
menikahinya. Adapun dalam hal yang lain, seperti hubungan waris-mewarisi, 


618 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


hukum melihat auratnya atau berkhalwat dengannya, sama hukumnya 
dengan perempuan lain yang tidak memiliki hubungan mahram. 
Prinsip ini tidaklah bertentangan dengan firman A Ilah: 


£ CA ac. ToX1 » SL .... TN LA AA VA 
ISA IS SIKU, 
1. ae rd pa PA P3 


Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia 
adalah utusan Allah dan penutup para nabi. (al-A Yz4b/33: 40) 


Karena yang dimaksud ialah bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapak 
dari seluruh orang-orang yang beriman, bukan bapak angkat dari seseorang. 

Kemudian ayat ini menerangkan bahwa hubungan kerabat lebih berhak 
untuk menjadi sebab mendapatkan warisan daripada hubungan persaudaraan, 
keagamaan, atau karena berhijrah. Sebagaimana diketahui bahwa kaum 
Muslimin pada permulaan Islam di M edinah saling mewarisi dengan jalan 
persaudaraan yang dijalin oleh Nabi, bukan dengan dasar hubungan kerabat. 
Oleh karena itu, seorang dari M uhajir?n memperoleh warisan dari seorang 
Anjar, sekalipun mereka tidak ada hubungan kerabat. Mereka itu waris- 
mewarisi semata-mata karena hubungan persaudaraan yang telah dijalin oleh 
Nabi. 

Hubungan semacam itu dilakukan Nabi karena orang-orang M uhiir?n 
yang baru pindah dari Mekah ke Medinah dalam keadaan miskin, karena 
mereka tidak sempat membawa harta benda mereka dari Mekah. Sedangkan 
orang-orang Anjar, sebagai penduduk asli Medinah, tentu sewajarnya men- 
jadi penolong kaum M uhajir8n yang miskin ini. Waktu itu tugas utama kaum 
M uslimin ialah memperkuat persatuan antara kaum M uhajir?n dengan kaum 
Anjar untuk menghadapi musuh yang selalu mencari kesempatan untuk 
menghancurkan mereka. M emperkuat hubungan antara M uhjir3n dan Anjar 
adalah salah satu jalan untuk memperkuat persatuan itu. Maka Nabi saw 
memperkuat hubungan itu dengan mempersaudarakan kaum M uhajir?n 
dengan kaum Anjar. Persaudaraan itu dijadikannya sama dengan persaudaraan 
yang berdasar atas pertalian kerabat, sehingga antara M uhajir?n dan Anjar 
dapat waris-mewarisi. Oleh karena itu, Nabi mempersaudarakan Abu Bakar 
aj-tiddig, seorang Muhiir8n, dengan Khtrijah bin Zaid, seorang Anjar. 
Demikian pula Zubair dipersaudarakan dengan Ka'ab bin M Hik dan Umar 
bin K ha 4b dengan “Utbah bin M dik al-A njar?, Abu 'Ubaidah dengan Sa'ad 
bin Mu'&, dan lain-lain. 

Diriwayatkan oleh Hisytm bin 'Urwah dari bapaknya, dari Zubair bahwa 
ia berkata, “Sesungguhnya kami seluruh orang Ouraisy yang datang ke 
Medinah tanpa harta, dan mendapati golongan Anjar sebagai teman yang 
paling baik, maka kami mengadakan ikatan persaudaraan dengan mereka, 
dan saling berhak waris mewarisi. M aka Rasulullah saw mempersaudarakan 
Abu Bakar dengan Khzrijah bin Zaid, aku dengan Ka'ab bin M Hik.” 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 619 


Setelah kaum Muslimin menjadi kuat dan orang M uhjir8n serta orang- 
orang Anjar mempunyai kehidupan yang baik, maka turunlah ayat yang 
menghapus hukum persaudaraan seagama dan hijrah sebagai dasar waris- 
mewarisi. A Ilah menetapkan hubungan kerabat sebagai dasar hukum warisan, 
sedangkan hubungan antara kaum Muslimin dikembalikan kepada kedudu- 
kan semula, yaitu hubungan seagama, sekeyakinan, tolong menolong yang 
tidak membawa kepada waris-mewarisi, sebagaimana diterangkan dalam 
firman-N ya: 


panai 
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. (al-! ujurit/49: 10) 


Hadis Nabi saw: 
IA basag Sd s3) NO) 2 IP aa aa & SIA OB 


(bos 
Tidak beriman salah seorang kamu hingga ia menginginkan pada saudaranya 
apa yang diinginkannya pada dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukh:r?, Muslim, 
A Ymad, dan an-Nas#s dari Anas) 


Selanjutnya Allah menerangkan bahwa tidaklah berdosa seorang mukmin 
berbuat suatu kebaikan kepada orang mukmin yang lain, yang telah terjalin 
antara mereka hubungan kasih sayang, hubungan seagama dan sebagainya. 
Kebaikan itu ialah berupa wasiat untuk mereka, karena tidak lagi berhak 
waris-mewarisi dengan turunnya ayat ini. Kadar wasiat ini telah ditetapkan 
oleh hadis, yaitu tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta peninggalan. 

Menetapkan “ulu al-arfyim" (kerabat) sebagai dasar hukum waris- 
mewarisi adalah keputusan Allah yang ditetapkan di dalam Al-Gur'an. Oleh 
karena itu, hukum tersebut tidak boleh ditukar atau diganti oleh siapa pun. 


Kesimpulan 

1. Nabi Muhammad harus diutamakan melebihi diri umat Islam. Kaum 
M uslimin wajib menghormati dan mengikuti perintah-perintahnya. 

2. Kepemimpinan Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang beriman 
meliputi seluruh segi kehidupan mereka. 

3. Istri-istri Nabi Muhammad saw adalah ibu-ibu kaum Muslimin. Oleh 

karena itu, wajib menghormati mereka, dan haram kawin dengan mereka. 

Dasar waris-mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat. 

Orang-orang yang beriman boleh berbuat kebaikan atau berwasiat untuk 

saudara-saudaranya seagama yang telah terjalin hubungan kasih sayang 

dengan mereka, tidak lebih dari sepertiga harta. 


Naa 


620 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


PERJ ANJIAN ALLAH DENGAN PARA RASUL 


1», nsa aka 
Heh s P3 Ka pa : TAI 4 


bat Gn Nana e 


. 





Terjemah 

(7) Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan 
dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan 
Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, (8) agar Dia 
menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia 
menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. 


Kosakata: Liyas'ala aj -£ sdig”n Got Ja (al-A Yzzb/33: 8) 


Liyas'ala aj-j4digin berarti agar dia menanyakan kepada orang-orang 
yang benar yaitu orang-orang yang beriman atau para nabi. Huruf lam adalah 
harf najb yang berarti agar atau supaya. Yas'alu berarti ia bertanya atau 
menanyakan. 

Sedangkan aj-j #digin adalah bentuk jamak dari aj-i #dig yaitu orang yang 
benar. Kata ini terambil dari akar kata jadaga yang berarti benar. 

Maksud kata liyas'ala aj-iidig'n pada ayat tersebut adalah agar Dia 
(Allah) bertanya yakni pengambilan perjanjian itu bertujuan menanyakan 
kepada aj-i#dig'n, dalam hal ini kaum beriman atau para nabi tentang 
kebenaran mereka. Pertanyaan itu sendiri bertujuan untuk menonjolkan 
keutamaan aj-j #dig?n di hadapan umum pada hari kebangkitan nanti. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan posisi Nabi saw yang harus 
diutamakan dari semua manusia, dan istri-istri Nabi saw yang harus 
dihormati. Diterangkan pula hukum-hukum yang diperlukan dalam masa 
permulaan Islam, kemudian hukum itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan 
diganti dengan hukum yang berlaku untuk seterusnya. Pada ayat-ayat berikut 
ini, Allah menerangkan bahwa Dia telah menerima janji dari para nabi 
terutama yang termasuk ulu al'azmi bahwa mereka itu akan menyampaikan 
risalah Allah kepada manusia. 


Tafsir 
(7) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengingatkan kepada Nabi 
M uhammad bahwa Dia telah menerima janji dari Nuh, Ibrahim, M usa, dan 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 621 


Isa bahwa mereka benar-benar akan menyampaikan agama Allah kepada 
manusia. Mereka juga akan saling membenarkan dalam menyampaikan 
risalah itu, yaitu dengan cara mengakui para nabi yang terdahulu dari mereka 
sebagai nabi-nabi Allah. 

Ayat ini senada dengan firman A Ilah: 


5 aa 2 (Ka . 
AA » 2 y NP TEA Para 2 5g 2, c Ksp 
dalan dngge Gasa YA Seat 
og 2. ai 

Bag G3 3 Ka MATA Ne 


Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, “M anakala 
Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu 
seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu 
akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.” Allah 
berfirman, “Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-K u atas 
yang demikian itu?” Mereka menjawab, “Kami setuju.” Allah 
berfirman, "Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan Aku menjadi 
saksi bersama kamu.” (? li “Imr:n/3: 81) 


"B N 


Dalam ayat ini hanya disebutkan para nabi yang termasuk ulul azmi, 
yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, karena merekalah yang 
mempunyai syariat dan kitab suci. 

Janji yang diberikan oleh para nabi itu adalah janji yang kuat dan berat 
yang harus ditepati. Di akhirat nanti, Allah akan menanyakan kepada para 
nabi itu dan umatnya masing-masing tentang pelaksanaan tugas yang telah 
mereka janjikan. 

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman: 


BAN TE IA TIGA 


Maka pasti akan Kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan 
(dari rasul-rasul) dan Kami akan tanyai (pula) para rasul. (al-A “7/7: 6) 


(8) Pada ayat ini diterangkan penyebab Allah mengambil janji yang kuat 
dari para nabi untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia, dan untuk 
saling menolong di antara mereka dengan saling mengatakan kepada 
umatnya bahwa mereka semua adalah rasul Allah. Sebabnya ialah agar Allah 
dapat menanyakan kepada para nabi itu di akhirat nanti tugas yang diberikan 
kepada mereka, apakah mereka telah menjalankan dengan baik, atau belum, 
dan bagaimana sambutan umat-umat mereka terhadap seruan itu. Demikian 
pula agar Allah dapat menanyakan kepada umat-umat itu sendiri di akhirat 


622 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


nanti tentang sikap mereka terhadap seruan para rasul. Dengan demikian, 
Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang mengingkari 
seruan para rasul, sebagaimana Dia menyediakan pahala yang besar bagi 
orang-orang yang memperkenankan seruan para rasul itu. 


Kesimpulan 

1. Allah telah mengambil janji yang kuat dari para rasul yaitu menyampai- 
kan agama Allah kepada manusia, serta mereka akan saling mendukung 
dan menguatkan dalam melaksanakan dakwah dengan menyatakan 
bahwa rasul-rasul yang lain itu benar-benar utusan A Ilah. 

2. Dengan adanya janji itu, maka Allah dapat meminta pertanggung- 
jawaban dari para nabi tentang pelaksanaan tugas mereka, dan Allah 
dapat pula menanyakan kepada manusia tentang sikap mereka terhadap 
seruan para nabi. 

3. Dengan adanya dakwah yang dilakukan para nabi, maka telah ada alasan 
bagi Allah untuk mengazab orang-orang yang mengingkari seruan para 
nabi, dan menyediakan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya. 


BANTUAN ALLAH KEPADA KAUM MUSLIMIN 
DALAM PERANG AHZ? B 


Ha GI LK ae ang : IN NG Lau 

Ke womagkaja Anta 
KAA ANTA TO NIAT, 
13353 SO LEAN NATA NAN 

! Ge NA syaa AAN an) 
£ (ha 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 623 


Terjemah 

(9) Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah akan nikmat Allah (yang 
telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu 
Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak 
dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (10) 
(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan 
ketika penglihatan(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan 
dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. (11) Di situlah 
diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan 
yang dahsyat. (12) Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang- 
orang yang hatinya berpenyakit berkata, “Y ang dijanjikan Allah dan Rasul- 
Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.” (13) Dan (ingatlah) ketika 
segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Y asrib (M edinah)! 
Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari 
mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 
“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal 
rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. (14) Dan kalau 
(Yasrib) diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat 
kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya: dan hanya sebentar saja 
mereka menunggu. 


Kosakata: 
1. Ahla Yafrib —,z Jl (al-A Yz4b/33: 13) 


Ayat ini dan yang lengkapnya dari ayat 9-27 Surah al-A 4z4b/33, 
berhubungan dengan peristiwa Perang Parit (K handag) yang terjadi di Y asrib 
(Medinah), dan seruan dalam ayat itu ditujukan kepada penduduk kota itu. 
Pada umumnya, Kota ini dihuni oleh tiga kelompok besar— Y ahudi, Aus, dan 
K hazraj. Mereka merupakan pendatang dari luar Y asrib: kelompok Y ahudi 
diduga dari Palestina, Khazraj dan Aus dari kota Saba' di Yaman. Di Saba' 
ini ada sebuah bendungan raksasa yang dikenal sebagai Bendungan M a'rib 
yang dapat mengairi daerah ini dan membuat Saba' subur dan makmur, 
seperti dilukiskan dalam Al-Guran. Akan tetapi, mereka kemudian 
meninggalkannya setelah bendungan itu pecah dan kota itu terbenam air, dan 
kawasan itu berubah sama sekali sehingga tidak dihuni. Sebagian 
penduduknya, yaitu Aus dan K hazraj, bermigrasi ke Y asrib. (Lebih jauh lihat 
kosakata “Saba"” pada Surah Saba'/34: 15 dalam tafsir ini jilid VIII). 

Ketika mereka sampai di Yasrib, di sana sudah ada masyarakat Y ahudi, 
di samping masyarakat Arab penduduk asli yang tersebar di sana sini sampai 
keluar kota. Akan tetapi, hampir dalam segala hal posisi mereka tampaknya 
berada di bawah orang-orang Yahudi. Secara singkat dapat disebutkan 
bahwa di Yasrib ketika itu ada tiga kabilah Y ahudi yang cukup menonjol, 
yakni @uraiSah di Fadak, an-Naxrr tidak jauh dari sana, dan @ainuga' di 
bagian dalam. Di bagian utara ada Yahudi K haibar. Guraisah dan an-N ax?r 


624 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


memiliki tanah pertanian dan perkebunan yang luas dan subur, terletak di 
ketinggian oasis di selatan yang banyak ditanami pohon kurma. Sebaliknya 
@ainuga' tidak memiliki tanah pertanian. Kebanyakan mereka perajin dan 
pedagang emas dan mereka ini yang menguasai pasar. Y ahudi K haibar juga 
memiliki tanah pertanian yang luas dan subur. 

Rasulullah, sesampainya di M edinah setelah hijrah dari M ekah, pertama- 
pertama membuat sebuah piagam yang sangat cemerlang berupa perjanjian 
tertulis dengan penduduk Y asrib dan suku-suku Y ahudi. Perjanjian itu dalam 
garis besarnya berisi pengakuan atas agama orang Y ahudi serta adat istiadat 
dan harta benda mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Harus sama-sama 
saling membantu, menghormati, dan berbuat kebaikan, serta menjauhi segala 
perbuatan dosa. Mereka satu umat dengan orang beriman, sehingga 
hendaklah mereka tolong-menolong. 

Akan tetapi, pakta perjanjian itu dilanggar oleh Y ahudi ketika musyrik 
Ouraisy dari Mekah datang menyerang Nabi dan kaum Muslimin di 
Medinah hingga terjadi Perang Badar. Pihak Yahudi ternyata lebih 
bersimpati kepada kaum musyrik. Lebih-lebih dalam Perang Parit (K handag) 
suku Yahudi menjadi musuh dalam selimut sebagai mata-mata kaum 
musyrik Guraisy Mekah. Setelah pihak musuh mengalami kekalahan, 
banyak Yahudi yang terpaksa diusir. Selain itu ada beberapa peristiwa 
pribadi seperti pelecehan oleh orang-orang Yahudi terhadap perempuan 
Muslimah, sehingga perempuan itu berteriak meminta tolong. Maka 
timbullah keonaran sampai terjadi pembunuhan. Akibat semua itu, 
persahabatan telah berubah menjadi permusuhan terbuka. Peringatan Allah 
dalam Al-@ur'an kepada kaum M uslimin memang tepat sekali: 


Z Pad 


AI 1 ISS PN BENANG 


- 


» 
I-d AA 


FS SNN ES SBL Ian Bia 


Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang- 
orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, 
(karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. M ereka mengha- 
rapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, 
dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat (K ami), jika kamu mengerti. (? li “lmran/3: 
118) 


Ayat ini ditujukan kepada Nabi dan kaum Muslimin agar jangan 
mengambil orang di luar lingkunganmu menjadi teman kepercayaanmu. 
Jangan mencurahkan isi hati dan pikiranmu yang bersifat rahasia kepada 
mereka, terutama hal-hal yang seharusnya dirahasiakan, karena mereka 
memang tak dapat dipercaya. Yang dimaksud bi nah (teman kepercayaan) 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 625 


dalam ayat ini ialah orang-orang Yahudi, yang sering mengkhianati 
perjanjian dengan Nabi. Karena bawaan akhlaknya, Nabi, begitu juga para 
sahabat, sangat baik hati dan tanpa curiga kepada mereka, apalagi sudah ada 
perjanjian persahabatan dengan mereka. Sampai pada waktu sesudah Perang 
Uhud dan M edinah dikosongkan dari Bani an-Naxrr, yang menjadi sekretaris 
Nabi orang Y ahudi. Nabi ingin memudahkan pengiriman surat-surat dalam 
bahasa orang Yahudi dan Suryani (Aram), sebelum kemudian digantikan 
oleh Zaid bin xabit. 

Dari mana orang-orang Y ahudi itu datang, adakah mereka memang dari 
keturunan Ibrani? Sejak kapan pula mereka berada di Yasrib? Ataukah 
mereka keturunan orang-orang pelarian dari Palestina? Bagaimana pula 
jalinan hubungan mereka dengan penduduk Arab di sana? Catatan sejarah 
masih sering berbeda-beda. Memang tidak mudah dilacak, dan kadang 
membingungkan. Hal ini juga diakui oleh penulis-penulis Arab sendiri dan 
oleh kalangan Orientalis. 

Buku yang dapat dikatakan lebih otentik berbicara tentang sejarah 
M edinah ialah yang ditulis oleh Nuruddin as-Samhudi (abad ke-9 H./15 M.), 
Al-Waft bi Akhb D# al-Musaft yang juga banyak disinggung oleh 
M ontgomery Watt dan kalangan Orientalis lain. Sungguhpun begitu, belum 
ada kesamaan pendapat di antara mereka. Secara acak dapat disebutkan, 
bahwa di antara suku-suku Yahudi itu, dalam adat istiadat banyak 
kesamaannya dengan adat tetangga-tetangga mereka orang Arab pagan, 
sampai pun kepada nama dan kabilah atau suku-suku mereka. Pengaruh ini 
timbul mungkin juga karena pergaulan dan melalui hubungan perkawinan 
antara mereka. Mungkin juga sebagian penduduk asli setempat itu sudah 
menganut agama Y ahudi. 


Migrasi Y ahudi dari Yerusalem ke Hijaz 

Pada tahun 70 Pra Masehi, Titus Flavius Vespasianus menyerang dan 
menduduki Y erusalem. Kota itu diporak-porandakan. Orang Israil (Y ahudi) 
banyak yang dianiaya dan disiksa, Kanisah Y erusalem, rumah ibadah yang 
besar dan megah, dengan segala isinya yang terbuat dari emas dan perak, 
warisan dari nenek moyang mereka, Raja Sulaiman bin Daud, yang tiada tara, 
yang telah menjadi kebanggaan selama itu dan dikagumi bangsa-bangsa— 
oleh pasukan Roma dihancurkan begitu saja. 

Dari beberapa sumber dapat dilihat bahwa orang-orang Israil itu sudah 
tidak tahan untuk tetap tinggal di Palestina. Jika ingin selamat, mereka harus 
menyingkir dari negeri itu. Akan tetapi, mereka akan pergi ke mana? Ke 
M esir yang berbatasan dengan asal tempat tinggal mereka, atau ke Suria dan 
Irak tempat mereka pertama dulu pindah? Atau ke tempat lain yang 
membentang begitu luas. Masih banyak pilihan. Tetapi mereka justru 
menuju ke arah Hijaz yang lebih jauh dan tandus. M ereka membaca dalam 
kitab-kitab suci mereka, dalam kitab-kitab para nabi, terutama Y esaya 42 
yang mengisyaratkan bahwa akan muncul seorang nabi dari saudara-saudara 


626 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


mereka sendiri, dari keturunan Ismail anak Ibrahim, dengan beberapa isyarat 
dan tanda-tanda yang jelas. Nabi itu akan muncul di kota Y asrib di bilangan 
Hijaz itu, dan dari kota itu akan berkembang. Setelah apa yang mereka alami 
dari pihak Roma itu, kini mereka sungguh-sungguh berharap kiranya akan 
datang pertolongan dari Tuhan. Inilah yang akan mengembalikan kejayaan 
mereka masa lalu. Maka berdatanganlah mereka ke tempat itu sambil 
menunggu kedatangan seorang nabi. 

Sebelum itu, sejak akhir abad ke-6 Pra Masehi di masa Nebukadnezar, 
orang-orang Israil diusir dari negeri yang mereka tempati, dibuang ke Babil, 
sebagian mereka dijadikan budak belian, dan yang lain berpindah-pindah 
kian ke mari, yang dikenal dengan zaman diaspora. Dua abad kemudian, atas 
perintah raja Ahasyweros hampir saja mereka habis dibantai— tua, muda, 
laki-laki, perempuan dan anak-anak, seperti yang diceritakan dalam 
Perjanjian Lama. 

Sudah disebutkan di atas bahwa setelah Titus memorak-porandakan 
Yerusalem, orang Israil banyak yang bermigrasi ke Hijaz. M ereka menempati 
daerah-daerah tertentu, yang menurut perkiraan mereka sangat menjanjikan, 
seperti Taima', Wadi al-Oura, Fadak, Khaibar, dan Y asrib. M ereka dikenal 
sebagai suku-suku Bani Gainuga', Bani an-Nax?r, dan Bani Gurai8ah, dan 
mereka menetap di sana, yang mereka rasakan lambat laun seperti negeri 
mereka sendiri. Mereka membentuk perkampungan-perkampungan dan men- 
dirikan bangunan-bangunan dan benteng-benteng pertahanan yang kuat, 
membuka usaha dagang, dan mengolah tanah untuk pertanian dan 
perkebunan, sehingga daerah-daerah itu tampak lebih ramai. 

Tetapi apa yang terjadi sekitar enam abad kemudian setelah nabi yang 
ditunggu-tunggu itu datang? Justru tantangan datang dari orang-orang 
Yahudi, bahkan mereka bersekutu dengan musyrik Mekah untuk meng- 
hancurkan Nabi dan umatnya. Demikianlah sejarah umat Y ahudi di Y asrib 
(M edinah). 

Dalam perkembangan selanjutnya, yang tampak menonjol di Y asrib ialah 
tiga kelompok besar: Yahudi dengan berbagai macam kabilahnya, Oailah, 
yakni dua kabilah Arab, K hazraj, dan Aus, yang kemudian berkembang dan 
bercabang-cabang menjadi beberapa “anak kabilah” yang menonjol. Di 
tempat yang baru ini, masyarakat Y ahudi yang hidup berkebun atau bertani, 
dan berdagang, hidup senang karena tanah Yasrib memang subur. Di 
samping mereka itu masih banyak kabilah lain besar dan kecil, ada yang 
berdiri sendiri atau dalam lingkungan kabilah yang lebih besar, seperti Bani 
an-Najjar dalam Khazraj. Seperti disimpulkan oleh Haekal bahwa Y asrib 
punya arti penting bagi Nabi Muhammad yang bukan hubungan dagang, 
melainkan suatu hubungan batin yang dekat sekali. Tak jauh dari tempat itu 
ada sebuah kuburan, yakni kuburan Abdullah bin Abdul Mu“allib, suami 
Aminah dan ayahanda Muhammad. Sekali setahun Aminah berziarah ke 
tempat itu. Selain dengan Aminah, Bani Najjar juga masih keluarga A bdul 
Mu “allib dari pihak ibu. Aminah sebagai istri yang setia berziarah ke 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 627 


makam ini. Ketika berusia enam tahun, Muhammad juga pernah ke Yasrib 
bersama ibunya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketika sampai di 
pertengahan jalan, yaitu di Abwa'— sekitar 37 km dari Y asrib— Aminah 
jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dan dikuburkan di tempat itu juga. 

Kekota Y asrib inilah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya kemudian hijrah. 
Sejak itu nama Yasrib menjadi Medinah ar-Rasul, atau al-M adinah al- 
M unawwarah, dan dari kota ini pula Islam bersinar ke seluruh dunia. 


2. "Aurah 3,55 (al-A Xz4b/33:13) 


'Aurah berarti malu, aib, dan buruk. Kata “aurah ada yang mengatakan 
berasal dari kata “awira artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, 
maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya 
kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan menge- 
cewakan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata 'aurah berasal dari kata 
'tra artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan 
menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup 
sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Ada juga yang berpendapat 
bahwa kata 'aurah berasal dari kata a'wara yakni sesuatu yang jika dilihat 
akan mencemarkan atau menimbulkan aib/malu. Dengan demikian, makna 
'aurah adalah suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak 
menimbulkan kekecewaan dan malu. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan hukum-hukum-N ya yang 
harus diikuti oleh manusia, memerintahkan agar orang-orang yang beriman 
menyampaikan agama Allah dan menerangkan tentang janji yang telah 
diambilnya dari nabi-nabi yang termasuk ulul azmi. Pada ayat-ayat ini, Allah 
menerangkan nikmat besar yang telah dilimpahkan-Nya kepada kaum 
Muslimin dalam Perang Ahzab berupa angin yang sangat kencang dan 
tentara yang tidak kelihatan. Dengan adanya nikmat yang besar itu, musuh- 
musuh mereka menjadi tercerai-berai dan lari meninggalkan medan 
peperangan. Dengan demikian, rasa kekhawatiran dan ketakutan kaum 
M uslimin menjadi hilang. 


Sabab Nuzul 

Menurut suatu riwayat, ketika kaum Muslimin menggali parit, 
diketemukan sebuah batu putih yang besar lagi keras, sukar dipecahkan, 
sehingga menghalangi penggalian. Setelah Rasulullah saw mengetahuinya, 
beliau pun mengambil beliung dari Siman dan memecah batu itu. Maka 
pecahlah batu itu dengan memancarkan sinar yang menerangi seluruh kota 
Medinah, seakan-akan lampu di tengah-tengah rumah yang gelap. Melihat 
sinar itu, Rasulullah saw mengucapkan takbir kemenangan, kemudian diikuti 
oleh kaum Muslimin yang hadir. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai tiga 


628 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


kali, dan setiap beliau memecah batu itu, memancar sinar yang terang, maka 
beliau bertakbir dan diikuti oleh kaum Muslimin. Setelah itu, Rasulullah saw 
bersabda, “W aktu aku memecahkan batu itu kali yang pertama memancarlah 
sinar yang terang seperti yang kelihatan oleh kamu sekalian, maka aku 
melihat dalam cahaya itu istana-istana kota ! 'rah” dan Madztin Kisra” yang 
gemerlap laksana taring-taring anjing. K etika itu Jibril mengatakan kepadaku 
bahwa kota-kota itu akan takluk ke bawah kekuasaan kaum Muslimin. 
Waktu aku memecahkan kali yang kedua memancar pulalah cahaya yang 
kamu lihat itu, maka aku melihat dalam cahaya itu istana-istana Kaisar di 
negeri Romawi” yang gemerlapan laksana taring-taring anjing. K etika itu 





2 Kota ! 'rah adalah ibukota kerajaan ! 'rah, yaitu sebuah kerajaan Arab yang 
terletak di perbatasan negeri Arab dengan Persia. Didirikan oleh bangsa Arab di 
kawasan itu dengan bantuan bangsa Persia. Kerajaan ! #rah ini ditaklukkan oleh 
tentara Islam di bawah pimpinan Khal?d bin Wal?d, di masa pemerintahan Khalifah 
Abu Bakar tahun 12 H (632 M). Rajanya yang terakhir bernama M unzir bin Nu'm-n 
yang melarikan diri sesudah K hal8d memasuki kota ! 3rah, dan kemudian terbunuh. 
 Madtin Kisra atau al-Madtin adalah ibukota kerajaan Persia, disebut juga 
2 aisafah. Nama yang akhir ini sebutan lidah Arab dari kata Ctesiphon, yaitu nama 
kota itu dalam bahasa Y unani. Terletak di pinggir kanan sungai Dajlah (Tigris), 26 
kilometer sebelah selatan kota Baghdad, sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja 
lagi. Kota ini jatuh ke tangan kaum Muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi 
Waggaj tahun 16 H (637 M). Di kota ini dimakamkan Salman Al Farisi ra. Adapun 
kerajaan Persia seluruhnya, termasuk Khurasan (Afghanistan sekarang), jatuh di 
bawah kekuasaan kaum Muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Ufman bin 
Affan ra. Rajanya yang terakhir bernama Yasdajird III yang melarikan diri dari 
kerajaan tentara Islam, kemudian bersembunyi di sebuah penggilingan, # 25 km dari 
kota Merw lalu dibunuh oleh pemilik penggilingan itu tahun 652, dan mayatnya 
dilemparkan ke sungai MurYab. Dengan matinya Kisra Persia yang terakhir ini 
berakhirlah pula kekuasaan dinasti Sasan, dan masuklah negeri Persia seluruhnya ke 
bawah kekuasaan kaum Muslimin. 

2 Yang dimaksud dengan Romawi ini ialah Syam (Suriah dan Palestina) yang di 
waktu itu masuk jajahan Kerajaan Romawi Timur (Byzantium). Kaisarnya di waktu 
itu ialah Heraclius I. Heraclius ini ternyata mempunyai itikad yang tidak baik 
terhadap agama Islam. Agama Islam yang masih sebagai bayi dalam pangkuan itu 
hendak dibunuhnya. Untuk itu dia memperbaiki bala tentara, memperkuat 
pertahanan, dan disiapkannya bala tentara yang banyak di tapal batas kerajaan yang 
siap untuk menggempur kaum Muslimin. Ia juga memperlihatkan permusuhan 
terhadap Nabi dan kaum Muslimin, sehingga para saudagar dan musafir dari Hijaz 
ke Syam dan sebaliknya tidak aman lagi dalam perjalanan. Mereka ditawan dan 
dibunuh oleh bangsa Romawi dan pengikut-pengikutnya. Maka bertambah jelaslah 
oleh Nabi bahwa bangsa Romawi harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. M aka 
pada tahun 8 H/609 M terjadilah perang Mut'ah, tahun 9 H/630 M terjadi perang 
Tabuk, dan pertempuran yang menentukan ialah pertempuran di Yarmuk yang 
terjadi di akhir pemerintahan Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar, tahun 
13 H/634 M. Sesudah pertempuran di Y armuk ini, negeri Syam kota demi kota jatuh 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 629 


Jibril menyampaikan kepadaku bahwa negeri Romawi akan takluk ke bawah 
kekuasaan kaum M uslimin. 

Kemudian aku memecahkan batu yang ketiga kalinya, lalu memancar 
pula sinar yang terang dan aku melihat dalam sinar itu istana-istana di kota 
gan't) yang gemerlapan laksana taring-taring anjing dan Jibril 
menyampaikan kepadaku bahwa negeri dan't akan takluk ke bawah 
kekuasaan kaum M uslimin. M aka bergembiralah wahai kaum muslimin.” 

Mendengar berita itu kaum Muslimin bergembira dan mereka pun 
mengucapkan takbir dan tahmid sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Tatkala orang-orang munafik mendengar berita itu 
berkata dengan nada mencemooh, “A pakah kamu sekalian tidak memandang 
aneh berita yang seperti itu? Dia Muhammad memberikan angan-angan 
kosong dan menjanjikan janji-janji yang tidak benar kepada kamu sekalian. 
Dikatakannya kepadamu bahwa dia melihat dari kota Y asrib ini istana-istana 





ke tangan kaum Muslimin, sehingga pada tahun 18 H/639 M, selesailah penaklukan 
Suriah dan Palestina seluruhnya oleh kaum Muslimin. Heraclius di kala itu sedang 
berada di kota Ruha (Eddessa), maka tatkala dia mendengar bahwa kawasan Syam 
seluruhnya telah jatuh ke tangan kaum Muslimin bergegaslah dia kembali ke 
Konstantinopel. Sebelum meninggalkan Syam, naiklah dia ke atas sebuah bukit dan 
kedengaranlah mulutnya mengucapkan, “Selamat tinggal Suriah untuk selama- 
lamanya.” Adapun kerajaan Romawi Timur jatuh ke bawah pimpinan kerajaan 
Usmaniyah pada tahun 857 H/1453 M, di bawah pimpinan Sultan Muhammad al- 
Fatih (Muhammad II), yaitu dengan jatuhnya Konstantinopel, ibukotanya, dan 
terbunuhlah Kaisarnya yang terakhir Constantin XII dalam pertempuran melawan 
Sultan Muhammad II pada tahun tersebut. 

3 gan'£ (San'a) ibukota Yaman yang di waktu itu sebagai jajahan Persia. Nabi 
Muhammad saw pernah mengirim surah kepada Kisra Eparwis raja Persia 
menyuruhnya masuk Islam pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Awal tahun 7 H, 
bertepatan dengan bulan Februari tahun 628 M, sesudah berlalu & jam dari 
terbenamnya matahari, menurut Al Wagidi seorang pengarang dan ahli sejarah Islam 
(734-822 M ). Eparwis raja Persia disuruh masuk Islam. Kisra marah dan surah Nabi 
dirobek-robeknya. Dia memerintahkan kepada Badzam gubernur Persia. Oleh 
Badzam dikirim dua orang ke M edinah untuk menangkap Nabi. Tatkala kedua orang 
itu menemui Nabi, Nabi menyuruh mereka kembali esok harinya. M aka pada malam 
itu Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa Kisra Eparwis telah terbunuh oleh 
puteranya sendiri pada bulan, malam, dan jam sekian. Di kala kedua orang itu 
menghadap Nabi pada esok harinya, maka Nabi memberitahukan kepada mereka 
bahwa Eparwis telah mati dibunuh oleh puteranya sendiri. Setelah kedua orang itu 
menyampaikan kepada Badzam apa yang didengarnya dari Nabi dan kebetulan tidak 
lama sesudah itu datanglah surah dari Syirawaihi bahwa dialah sekarang yang 
menjadi Kisra di Persia setelah Kisra Eparwis, ayahnya sendiri dibunuhnya. Dengan 
kedatangan surah itu, Badzam masuk Islam, karena jelaslah olehnya bahwa 
Muhammad benar-benar Nabi. Semenjak itu masuklah negeri Yaman ke bawah 
naungan panji-panji Islam, dan oleh Nabi diangkatlah Badzam sebagai penguasa di 
Y aman. 


630 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


di kota ! 'rah dan Madtin Kisra dan bahwa kota-kota itu akan kamu 
taklukkan, padahal kamu menggali parit itu tidak lain hanyalah karena gentar 
dan ketakutan, kamu tidak berani memperlihatkan dirimu kepada musuh." 
M aka turunlah ayat 9-25. 


Tafsir 

(9) Pada ayat ini, Allah mengingatkan kepada kaum Muslimin akan 
nikmat besar yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka pada Perang 
A hzab ketika mereka dikepung rapat oleh tentara yang bersekutu yang terdiri 
dari tentara kaum Ouraisy, Bani Ga'afin, Bani an-Nax#r yang telah dibuang 
Rasulullah ke K haibar dan tentara-tentara yang lain yang datang menyerang 
mereka ke Medinah. Setelah sebulan terkepung, maka Allah menghalau 
musuh-musuh mereka itu dengan tentara malaikat dan topan yang amat 
dingin dan kencang di malam yang sangat dingin pula, sehingga 
menerbangkan kemah-kemah tentara itu. Pada waktu itu, timbullah 
kegentaran dan ketakutan dalam hati musuh-musuh itu, sehingga salah 
seorang pemimpin mereka yang bernama " ulaifah bin K huwailid al-A sad? 
berkata, “Muhammad telah menyihir kamu, maka selamatkan dirimu, 
selamatkan dirimu!” Dengan demikian, Perang Ahzab ini dimenangkan oleh 
kaum Muslimin tanpa terjadi pertempuran, karena musuh telah dihalau oleh 
tentara malaikat dan topan angin dingin yang amat kencang itu. 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia melihat dan menge- 
tahui segala yang dikerjakan kaum Muslimin dalam Perang Ahzab itu, 
seperti menggali parit, menyusun taktik, dan strategi peperangan untuk 
menegakkan agama-Nya. Allah juga mengetahui segala penderitaan yang 
mereka alami selama dikepung musuh, tetapi semua penderitaan itu mereka 
hadapi dengan tabah dan sabar. Semua yang dialami kaum Muslimin itu 
akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah. 

(10) Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengetahui ketika tentara yang 
bersekutu datang dari bawah lembah, yaitu dari sebelah timur yang terdiri 
dari golongan Ga'afin, penduduk Nejed, dan ikut pula beserta mereka Bani 
Ouraigah dan Bani an-Nasrr. Allah mengetahui pula kedatangan golongan 
yang bersekutu lain yang datang dari atas lembah dari sebelah barat yang 
terdiri dari orang-orang Guraisy dan pengikut-pengikutnya dari bermacam- 
macam suku dengan Bani Kinimah dan penduduk Tihtmah. Dalam keadaan 
musuh mulai mengepung itu, timbullah rasa takut dan gentar terutama dalam 
hati orang-orang munafik yang ikut bersama-sama kaum Muslimin. M ata 
mereka terbelalak dan kerongkongan mereka terasa tersumbat akibat 
ketakutan, dan timbul dalam hati mereka was-was, ragu-ragu, dan berbagai 
prasangka. Bahkan di antara mereka ada yang telah menduga bahwa kaum 
Muslimin akan dikalahkan oleh tentara sekutu, mengingat jumlah mereka 
yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah kaum Muslimin. 

A dapun orang-orang yang beriman percaya benar akan janji Alah, bahwa 
Rasulullah saw dan kaum Muslimin akan memenangkan peperangan itu, dan 


JUZ 21 33. AL-A! Z2 B 631 


pertolongan Allah pasti datang, serta mereka percaya benar akan kekuasaan 
dan kebesaran-N ya. Sedang orang-orang munafik berprasangka bahwa kaum 
M uslimin dan agama Islam akan hancur dan binasa. Kaum musyrik M ekah 
akan menaklukkan kota Medinah dan mengembalikannya kepada keadaan 
masa Jahiliah. 

(11) Dalam keadaan yang demikian mencekam, Allah menguji kekuatan 
iman orang-orang yang beriman, sehingga nyata mana yang benar-benar 
beriman, yang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja, percaya 
bahwa Muhammad saw adalah rasul Allah, dan percaya pula akan 
kemenangan Islam dan kaum Muslimin, serta mana yang goyah dan rapuh 
imannya, yang mengikuti Rasulullah hanya semata-mata hendak mencari 
keuntungan diri mereka saja. Seakan-akan Perang Ahzab ini merupakan 
suatu seleksi bagi kaum Muslimin, tentang siapa yang benar-benar kawan 
dan siapa yang sungguh-sungguh lawan. 

(12) Menurut riwayat, ? u'mah bin Ubairig dan tujuh puluh orang yang 
lain mengatakan, “Bagaimana pula yang dijanjikan kepada kita penaklukan 
kerajaan Persia dan Romawi, padahal pada saat ini untuk buang air besar 
saja tidak seorang pun di antara kita yang sanggup.” Ucapan ini sengaja 
mereka lontarkan tatkala mereka mendengar berita tentang peristiwa yang 
terjadi di waktu Rasulullah menggali parit dan mencangkuli batu yang 
memancarkan cahaya sebagaimana yang telah diterangkan. Maka Allah 
menurunkan ayat ini. 

Dalam ayat ini diterangkan hasil ujian Allah kepada kaum Muslimin, 
yaitu dengan tercetusnya perkataan orang-orang munafik seperti M u'attib 
bin Gusyair dan orang-orang yang lain yang masih lemah imannya, “Semua 
yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, seperti akan mendapat 
kemenangan, memperoleh kebahagiaan hidup, dan sebagainya, tidak lain 
hanyalah tipu daya dan janji-janji kosong saja, bahkan janji itu menimbulkan 
kesengsaraan dan malapetaka bagi kita semuanya. Muhammad mengatakan 
bahwa kerajaan Persia dan Romawi akan takluk ke bawah kekuasaan kaum 
Muslimin, tetapi kenyataannya sekarang, kaum Muslimin yang akan 
menaklukkan itu sedang dikepung rapat oleh tentara yang bersekutu dan 
akan mengalami kehancuran dan kemusnahan.” 

(13) Di antara mereka, seperti “A bdullth bin Ubay dan kawan-kawannya, 
ada pula yang mengatakan, “Hai penduduk kota Medinah, tempat ini 
bukanlah tempat yang harus kita tempati, maka kembalilah ke rumahmu 
masing-masing, agar kamu tidak ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta 
tidak mati terbunuh oleh musuh-musuh yang sedang mengepung kita.” 

Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan, “Hai penduduk M edinah, tidak 
ada tempat bagi kamu sekalian untuk tetap menganut agama M uhammad. 
Kembalilah kamu kepada agamamu dahulu, dan serahkanlah M uhammad 
dan pengikut-pengikutnya kepada musuh-musuhnya yang sedang menge- 
pung itu, sehingga keselamatan kamu semua terjamin.” 


632 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


Karena perkataan dan ajakan pemimpin-pemimpin munafik dan Y ahudi 
itu, maka sebagian dari mereka ada yang terpengaruh dan meminta kepada 
Nabi saw agar dapat meninggalkan medan perang dan kembali ke rumah 
mereka. Di antara yang meminta itu ialah Bani ! #rifah. Alasan yang mereka 
kemukakan ialah rumah-rumah mereka berada di tempat yang berdekatan 
dengan pangkalan-pangkalan pasukan musuh sedang dindingnya tidak kuat, 
mereka khawatir musuh akan mengambil harta benda mereka. 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa semua alasan yang 
dikemukakan oleh orang-orang munafik dan Yahudi adalah alasan-alasan 
yang dibuat-buat saja. Alasan-alasan itu mereka kemukakan semata-mata 
untuk menghindarkan diri dari ikut berperang beserta Nabi dan kaum 
Muslimin, karena mereka tidak melihat suatu keuntungan yang akan mereka 
peroleh. 

(14) Ayat ini menerangkan kelemahan hati dan keyakinan orang-orang 
munafik dan Y ahudi yang sedang menerima cobaan Allah itu. M ereka tidak 
sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran yang sedang mereka hadapi, dan 
tidak sanggup menghadapi bahaya dan ancaman yang datang kepada mereka, 
sehingga mereka meminta kepada Rasulullah saw agar diizinkan 
meninggal kan medan pertempuran. 

Keadaan hati dan keyakinan mereka itu dilukiskan Allah sebagai berikut, 
“Seandainya tentara sekutu itu memasuki rumah-rumah orang munafik dan 
Yahudi dari segenap penjuru, merusak dan merampas apa yang ada di 
dalamnya, menganiaya dan membunuh anak-anak dan keluarga mereka, 
meminta mereka agar kembali memeluk agama syirik, mengadakan 
keonaran dan menghantam kaum Muslimin dari belakang, tentulah mereka 
membiarkan tindakan musuh itu dan mengikuti segala yang mereka 
kehendaki. Hal itu diakibatkan karena ketakutan dan tidak adanya cita-cita 
dalam hati mereka, kecuali mencari kesenangan duniawi dan keuntungan 
pribadi belaka.” 

Dari ayat ini dipahami bahwa ketakutanlah yang merupakan sebab, 
sehingga orang-orang munafik dan Yahudi tidak mempunyai pendirian. 
Ketakutan itu timbul di dalam hati mereka karena tidak ada keimanan sedikit 
pun. Padahal jika mereka berpikir dengan benar dan menimbang untung 
ruginya, mereka lebih selamat jika ikut andil dalam peperangan. 


Kesimpulan 

1. Allah mengingatkan kaum Muslimin terhadap nikmat besar yang 
dilimpahkan kepada mereka, yaitu kemenangan pada Perang Ahzab 
dengan bantuan tentara malaikat dan angin kencang. 

2. Perang Ahzab disebut juga Perang K handag. Dinamakan Perang Ahzab 
karena perang ini terjadi antara umat Islam melawan tentara sekutu, 
yang terdiri dari kaum @uraisy, Bani Ga'afin, orang Y ahudi, dan orang 
munafik. Dinamakan Perang Khandag karena pada perang ini umat 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 633 


Islam membuat khandag atau parit untuk menahan gempuran musuh 
yang sangat banyak. 
3. Pada Perang Ahzab umat Islam diuji dengan beberapa hal, antara lain: 

a. Kepungan musuh yang rapat sehingga mereka merasa akan 
dikalahkan. 

b. Semakin menipisnya perbekalan atau logistik. 

c. Pengkhianatan orang munafik dan hasutan mereka agar kaum 
M uslimin menyerah. 

d. Pengkhianatan orang Y ahudi yang lebih memilih bergabung dengan 
musuh, walaupun harus melanggar perjanjian. 


SIKAP RASUL TERHADAP PENGKHIANATAN 
ORANG MUNAFIK 


Xx 
ATAS 
TN 
a 
3. 
13 3 
AN 
EN 
NA 
1 
PAN 
L 
N 
1 
be 
-—— 
Gx 
& 
1 
S 
CV 
EN 
lox 
NA 
9 K 
Nara 
:3 


Da 
G-: 
2 
NN 


Terjemah 

(15) Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak 
akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan 
diminta pertanggungjawabannya. (16) Katakanlah (Muhammad), “Lari 


634 33. AL-A! Z? B JUz 21 


tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau 
pembunuhan, dan jika demikian (kamu terhindar dari kematian) kamu hanya 
akan mengecap kesenangan sebentar saja.” (17) Katakanlah, “Siapakah yang 
dapat melindungi kamu dari (ketentuan) Allah jika Dia menghendaki 
bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?” M ereka itu tidak 
akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. (18) Sungguh, Allah 
mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang 
yang berkata kepada saudara-saudaranya, “Marilah bersama kami.” Tetapi 
mereka datang berperang hanya sebentar, (19) mereka kikir terhadapmu. 
Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang 
kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena 
akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan 
lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. M ereka itu tidak 
beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi 
Allah. (20) Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan (yang bersekutu) 
itu belum pergi, dan jika golongan-golongan (yang bersekutu) itu datang 
kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang 
Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka 
berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. 


Kosakata: 
1. AI-M u'awwigen 55545! (al-A Xz4b/33: 18) 


Al-Mu'awwigPn artinya orang-orang penghalang. Kata al-mu'awwigfn 
terambil dari kata 'awwaga yang menunjukkan pekerjaan berulang kali, 
dalam hal ini berulang-ulang kali mencegah dan merintangi atau menghalangi. 
Kata tersebut digunakan dalam ayat ini menunjukkan kemantapan upaya itu 
dari pelakunya. 


2. al-AYzah ASI (al-A Xz29/33: 20) 


Kata al-afz#b merupakan bentuk jamak dari kata Xizb, yang artinya 
golongan atau kelompok. Dengan demikian, al-aXz4#b berarti golongan- 
golongan atau kelompok-kelompok. Dalam hal ini, kata tersebut digunakan 
untuk menyebut kelompok-kelompok musuh Islam yang berkoalisi untuk 
menyerang kaum Muslimin di kota M edinah. M ereka yang bersekutu untuk 
memerangi umat Islam terdiri dari kaum kafir Mekah, Bani Ga'af1n, Bani 
Murrah, Bani Asyja', kelompok Y ahudi yang terdiri dari Bani Gurai$ah dan 
Bani an-Nax?r. Untuk menahan serangan mereka, atas usul Salm:n al-F sis, 
umat Islam kemudian membuat parit (khandag) di bagian utara kota 
Medinah, yang diduga kuat akan dijadikan sebagai arah serangan musuh. 
Oleh karena itu, selain disebut Perang Ahzab (perang melawan pasukan 
koalisi), peristiwa ini juga dinamakan Perang K handag (Perang Parit). 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 635 


Perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pada 
perang ini, Bani Ga'afin bersama penduduk Nejed dan orang-orang Y ahudi 
dari Bani Gurai3ah dan Bani an-Naxrr datang dari arah timur melalui lembah, 
sedang orang kafir Mekah bersama penduduk Tihtmah dan Kininah serta 
berbagai suku Arab datang dari arah barat. Kekuatan tentara koalisi jauh 
lebih besar dari pasukan Muslimin. Oleh karena itu, Rasulullah dan 
tentaranya hanya bersikap menunggu di sebelah parit yang dalam yang telah 
mereka gali sebelumnya. Karena terhalang oleh parit ini, pasukan koalisi 
tidak dapat menyeberanginya. Mereka kemudian mengepung umat Islam, 
dan ini berlangsung lebih dari sebulan lamanya. Pengepungan ini telah 
menjadikan umat Islam menderita, namun mereka tetap tabah dan kompak 
dalam menghadapi musuh. Tidak lama kemudian terjadi perpecahan di 
kalangan pasukan koalisi, sehingga kekompakan mereka tidak dapat 
dipertahankan lagi. Selain itu, tiba-tiba terjadi badai topan yang sangat 
kencang yang mengakibatkan perkemahan mereka tumbang dan porak- 
poranda. Suasana yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan ini memaksa 
Abu Sufyim sebagai pimpinan tertinggi pasukan koalisi memerintahkan 
tentaranya untuk mengundurkan diri dan kembali ke Mekah. Dengan 
mundurnya pasukan sekutu tersebut, selesailah Perang Ahzab ini, dan 
terlepaslah umat Islam dari kepungan mereka. 


M unasabah 

Pada ayat yang lalu dijelaskan nikmat Allah kepada umat Islam pada 
Perang Ahzab dengan mengirim malaikat dan angin kencang sehingga 
mereka mendapat kemenangan. Selain itu dijelaskan pula tentang peng- 
khianatan orang munafik yang menghasut umat Islam agar meninggalkan 
peperangan. Pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa Allah menagih janji 
orang-orang munafik dan Yahudi untuk tidak lari dari peperangan. Allah 
juga mengingatkan Nabi saw untuk mengatakan bahwa semua usaha mereka 
untuk lari dari perang akan sia-sia karena Ia menginginkan kemenangan bagi 
kaum Muslimin. 


Tafsir 

(15) Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang minta izin mening- 
galkan medan pertempuran itu pernah berjanji dengan Rasulullah saw bahwa 
mereka tidak akan mengkhianatinya dan akan ikut berperang bersama-sama 
kaum Muslimin menghadapi kaum musyrik. Akan tetapi, akhirnya mereka 
mengingkari janjinya. 

Menurut riwayat, Bani ! #ifah pernah lari dari medan Perang Uhud, 
kemudian mereka minta agar Nabi memaafkan kesalahan mereka. M ereka 
berjanji tidak akan lari lagi dari medan pertempuran dan akan berjuang 
dengan Nabi dan kaum Muslimin. 

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa mereka yang telah berjanji 
itu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah diucapkannya. 


636 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


Di hari Kiamat, mereka akan diberi pembalasan yang setimpal dengan 
tindakan mereka itu. 

(16) Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah saw agar 
menyampaikan kepada orang-orang yang menghindarkan diri dan lari dari 
medan pertempuran itu, bahwa tindakan mereka tidak akan ada manfaatnya 
sedikit pun. Mereka tidak akan dapat menghindarkan ajal yang telah 
ditetapkan Allah, tidak dapat mengelakkan pembunuhan yang ditetapkan 
Allah terhadap seseorang, yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya. 
Segala sesuatu itu telah ditetapkan Allah, tidak seorang pun yang dapat 
mengubahnya. 

Seandainya seseorang dapat lari dari pertempuran dan hal itu memberi 
manfaat kepadanya, serta dapat menghindarkan kematian dirinya, maka yang 
demikian itu hanyalah bersifat sementara. Hidup di dunia ini adalah hidup 
yang fana, walaupun dirasakan lama, pada hakikatnya adalah singkat sekali 
jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. 

(17) M enurut riwayat lain bahwa yang mengajak itu adalah orang-orang 
Yahudi. Mereka mengajak orang-orang munafik menghindarkan diri dari 
Nabi dan orang-orang M uslimin dengan mengatakan, “A pabila Abu Sufym 
menang, tentulah M uhammad dan pengikut-pengikutnya akan dibinasakan 
semuanya.” Karena itu turunlah ayat ini. 

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi M uhammad untuk men- 
jawab perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka akan selamat 
bila mereka meninggalkan medan pertempuran. Allah berfirman, “Tidak 
seorang pun di antara kamu yang sanggup menghindarkan diri dari 
pembunuhan atau kesengsaraan jika Allah telah menetapkannya. Demikian 
pula, tidak seorang pun yang dapat mendatangkan sesuatu kebaikan kepada 
seseorang jika Allah tidak menghendakinya. Manfaat dan kemelaratan itu 
hanya Allah yang menetapkannya, tidak seorang pun yang sanggup 
mengganti atau mengubahnya. Oleh karena itu, orang-orang munafik dan 
Y ahudi yang mengkhianati Nabi tidak akan mendapatkan orang yang dapat 
menolong dan mengelakkan bencana yang akan menimpa mereka. 

M enurut suatu riwayat, 'A bdull4h bin Ubay dan kawan-kawannya, orang- 
orang munafik dan Yahudi berkata kepada kaum Muslimin, “Muhammad 
dan pengikut-pengikutnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah 
kaum Ouraisy dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, mereka pasti binasa, 
dan marilah kita menjauhkan diri dari padanya." 

(18) Ayat ini menerangkan bahwa A Ilah mengetahui dengan sesungguh- 
nya orang yang menghambat manusia mengikuti Rasulullah saw berperang 
di jalan-Nya. Dia mengetahui pula orang-orang yang enggan dan minta izin 
kepada Rasulullah saw untuk tidak ikut berperang, serta orang-orang yang 
mengajak penduduk M edinah agar tidak ikut berperang bersamanya. 

Sementara itu, ada pula orang-orang yang ikut berperang sebentar saja 
sekedar untuk memperlihatkan kepada kaum Muslimin bahwa sebenarnya 
mereka itu termasuk orang yang ikut berperang. Akan tetapi, di saat kaum 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 637 


Muslimin lengah, mereka menghilang dengan diam-diam dan kembali ke 

rumahnya masing-masing. 

(19) Pada ayat ini, Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang selalu 
menghindarkan diri dari ikut berperang bersama Nabi saw: 

1. Mereka tidak menolong Muhammad dan kaum Muslimin dalam meng- 
hadapi musuh, baik pertolongan berupa harta benda maupun jiwa raga. 

2. Apabila musuh-musuh telah menyerang dan orang-orang yang beriman 
telah bertempur dengan gagah berani menolak serangan musuh, mereka 
menoleh ke kiri dan ke kanan karena ketakutan dan mencari jalan dan 
kesempatan untuk lari dari medan pertempuran menghindari kematian. 

3. Apabila pertempuran telah usai dan mereka merasa telah aman, mereka 
bersikap sombong dan membangga-banggakan jasa dan keberanian 
dalam medan pertempuran padahal semua itu adalah omong kosong 
belaka yang menyakitkan hati. Seakan-akan merekalah orang-orang 
yang berperang mati-matian sampai kemenangan tercapai, padahal 
semua yang mereka katakan itu adalah dusta belaka. 

4. Mereka sangat rakus kepada harta rampasan yang telah diperoleh kaum 
Muslimin, dan tidak mau melepaskan sesuatu yang telah mereka dapat. 
Padahal sebelumnya mereka tidak mau mengeluarkan harta untuk 
menolong Nabi saw. 

Orang-orang yang bersifat seperti yang disebutkan di atas itu pada 
hakikatnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya, tidak beramal dengan tulus ikhlas dan tidak mau berkorban sedikit pun, 
karena mereka adalah orang-orang munafik. Karena sifat dan sikap mereka 
yang demikian itu, maka Allah menghapus segala pahala amal perbuatan 
mereka dan menjadikannya seolah-olah debu yang beterbangan yang tidak 
ada artinya sama sekali. M enghapuskan pahala amal perbuatan orang-orang 
munafik itu bukanlah suatu yang sukar bagi Allah, tetapi amat mudah bagi- 
Nya, karena Dia M ahakuasa lagi M aha M engetahui segala sesuatu. 

(20) Karena sangat ketakutan, orang-orang munafik mengira bahwa 
tentara sekutu masih berada di medan pertempuran, padahal tentara-tentara 
itu telah lari berserakan, kembali ke negeri masing-masing. Hal ini menun- 
jukkan bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang pengecut dan tidak 
beriman sehingga tidak ikut berperang, seakan-akan mereka tidak hadir di 
sana. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui gerak gerik musuh. Dalam 
pada itu, jika tentara sekutu itu kembali lagi menyerang, mereka 
menginginkan agar mereka berada di Badiyah (padang pasir) yang jauh dari 
kota bersama-sama Arab Badui dan penduduk padang pasir, agar mereka 
tidak terkena bahaya peperangan. Bagi mereka cukuplah kiranya bila dapat 
bertanya kepada orang-orang yang datang ke tempat mereka tentang keadaan 
Nabi dan kaum M uslimin. 

Selanjutnya Allah menerangkan bahwa pada peperangan yang telah lewat 
itu, andaikata orang-orang munafik tidak meninggalkan medan peperangan 
dan tetap bersama kaum Muslimin di garis depan, kemudian terjadi 


638 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


pertempuran yang dahsyat, maka mereka juga tidak akan ikut berperang. 
Kalaupun ikut berperang, mereka berperang dengan tidak sepenuh hati dan 
keimanan. Mereka akan melawan musuh sekedar memenuhi permintaan 
Nabi saja. 


Kesimpulan 

1. Pengkhianatan orang Yahudi Bani Guraigah adalah bersekutu dengan 
orang kafir Ouraisy dan lain-lainnya pada Perang Ahzab untuk 
menghancurkan umat Islam. 

2. Pengkhianatan orang munafik adalah dengan menghasut kaum M uslimin 
agar menyerah kepada musuh. 

3. Kaum Muslimin tetap tabah menghadapi cobaan Allah, karena semua itu 
diyakini sebagai ujian. 

4. Kaum Muslimin percaya bahwa janji Allah untuk memenangkan orang 
yang beriman atas orang kafir pasti terlaksana. 


5. Dalam Perang Ahzab tampak jelas orang yang bersifat munafik dan 
ingkar, dan yang beriman dengan sebenarnya. 
KEMENANGAN ORANG MUKMIN 
DALAM PERANG AHZAB 
Neta 


Geni daK KA yenK EN 
WA SBN: mann 
PIA AIA TON BANTU TATO TAN 
Keys PE nya aa LAI Tatar 


LE eng “3 
“1 2.” PAN ah Tepat Aa PSP Bh Tg mek 
DA ANN BAN GAR A A3 Jual 210 
ae, « 


rar DA S2 ANA KAA 
@ 13 RAN S5 563 Semi enua NAN 
Terjemah 


(21) Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) A Ilah dan (kedatangan) 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 639 


hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (22) Dan ketika orang-orang 
mukmin melihat golongan-golongan (yang bersekutu) itu, mereka berkata, 
“Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah 
dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman 
mereka. (23) Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara 
mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- 
nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya), (24) agar Allah 
memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, 
dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat 
mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (25) Dan 
Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh 
kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. 
Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin 
dalam peperangan. Dan Allah M ahakuat, M ahaperkasa. 


Kosakata: Uswatun ! asanah 12. aa (al-A Xz4b/33: 21) 


Uswah ! asanah diterjemahkan dengan panutan yang baik. Uswah bisa 
dibaca dengan men-cammah-kan hamzah, bisa juga dibaca iswah dengan 
membaca kasrah hamzahnya. Keduanya gira'at yang mutawatirah. Kata ini 
bisa jadi merupakan kata jadian (majdar) dari as#zya'su-aswan-asan, yang 
artinya mengikuti (igtid-) atau nama dari sesuatu yang diikuti. Akar katanya 
(alif-sin-waw) yang mempunyai arti menyembuhkan dan memperbaiki, 
mendamaikan (al-mudawih wa al-ijI#h). Seorang dokter disebut al-4s8, 
Ungkapan “asautu al-jurh” artinya aku mengobati luka. Asautu bainal gaum 
artinya aku mendamaikan dua kelompok itu. Bagaimana hubungan antara 
arti memperbaiki, mengobati, mendamaikan dengan arti panutan yang 
merupakan arti dari kata “uswah", barangkali karena orang yang 
pekerjaannya mendamaikan, mengobati patut untuk menjadi panutan. 


Munasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang pengkhianatan orang 
Yahudi yang bergabung dengan tentara sekutu untuk menghancurkan umat 
Islam, dan orang munafik yang tidak mau ikut bertempur, bahkan mereka 
membujuk umat Islam untuk menyerah pada musuh. Pada ayat-ayat berikut 
ini dijelaskan bahwa di antara orang beriman ada yang tidak gentar untuk 
berjuang walau harus gugur di medan perang, dan perang ini adalah ujian 
untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan yang tidak beriman. 


Tafsir 

(21) Pada ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa 
sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi saw. 
Rasulullah saw adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, dan tabah 


640 33. AL-A! Z2? B Juz 21 


menghadapi segala macam cobaan, percaya sepenuhnya kepada segala 
ketentuan Allah, dan mempunyai akhlak yang mulia. Jika mereka bercita- 
cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan di 
akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikutinya. Akan tetapi, 
perbuatan dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka tidak 
mengharapkan keridaan Allah dan segala macam bentuk kebahagiaan hakiki 
itu. 

(22) Pada ayat ini, Allah menerangkan sikap dan tindakan kaum 
Muslimin dalam menghadapi Perang Ahzab. Mereka bekerja dan berjuang 
semata-mata karena Allah dan mengikuti perintah Nabi, bukan karena 
kepentingan diri sendiri. Seluruh harta bahkan jiwa raga mereka serahkan 
kepada Nabi untuk kepentingan perjuangan. M ereka berjuang dengan tabah 
dan sabar. Semakin besar bahaya mengancam, semakin kuat iman dan 
ketabahan mereka. Ketika mereka melihat keadaan tentara sekutu yang 
jumlahnya sangat besar dan akan menyerbu mereka, sedang jumlah mereka 
hanya sedikit, mereka berkata, “Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul 
Nya kepada kita, berupa ujian dan cobaan, sebagai pendahuluan dari 
kemenangan yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus tabah dan sabar 
dalam menghadapinya.” 

Pada ayat yang lain diterangkan syarat-syarat kebahagiaan dan kemenangan 
yang akan diperoleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman: 


m2 Aa 9 Sara hai Area It 
Aa Sa aa ar (LAN GIS SA 
HIM SIN MS ANGIN IYA TAS 


Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu 
sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang 
(dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya berkata, “Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, 
sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (al-B agarah/2: 214) 


Dan firman-Nya lagi: 
& MA, Pj 52 
Pa TA NIS AN AN AN 
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 
mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? (al- 
'Ankabjt/29: 2) 


Diriwayatkan oleh Ibnu Kafir bahwa pada waktu menggali parit sebelum 
tentara sekutu datang, Rasulullah saw pernah menyampaikan bahwa Jibril 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 641 


mengatakan kepadanya bahwa kerajaan Persia dan Romawi akan takluk di 
bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mendengar kabar berita itu, kaum 
M uslimin sangat senang karena mereka percaya bahwa itu adalah janji Allah. 

Tatkala datang tentara sekutu mengepung, mereka menganggap bahwa 
kedatangan tentara sekutu itu adalah ujian dan cobaan bagi mereka sebelum 
memperoleh kemenangan dan sebelum mereka menaklukkan Persia dan 
Romawi, sehingga mereka mengucapkan, “Benar apa yang dijanjikan A Ilah 
itu dengan meluaskan agama Islam ke seluruh penjuru dunia di kemudian 
hari, dan benar pula apa yang diisyaratkan A Ilah untuk mencapai kemenang- 
an dan kebahagiaan itu, yaitu bertawakal dan sabar dalam menerima cobaan 
dan halangan.” 

(23) Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh AYmad, Muslim, at- 
Tirmi@, an-Nasti, dan imam-imam hadis yang lain dari sahabat Anas, ia 
berkata, “Pamanku Anas bin an-Naxar, tidak ikut Perang Badar, maka ia 
merasa sedih dan kecewa. Ia berkata, “Aku tidak hadir pada peperangan yang 
pertama kali diikuti Rasulullah saw. Sesungguhnya jika Allah memberikan 
kesempatan kepadaku mengikuti peperangan bersama Rasulullah sesudah ini, 
tentulah Allah Ta'ala akan melihat apa yang akan aku lakukan." Maka 
pamanku dapat ikut serta dalam Perang Uhud. Dalam perjalanan menuju 
Uhud, pamanku bertemu dengan Sa'ad bin Mu'48, dan Sa'ad bertanya 
kepadanya, 'Hai Abu 'Amr, hendak ke manakah engkau?" Pamanku 
menjawab, "Mencari bau surga yang akan aku peroleh di Perang Uhud 
nanti.” Maka pamanku terus ke Uhud dan gugur sebagai syuhada di sana. 
Pada tubuhnya terdapat kira-kira 80 bekas pukulan, tusukan tombak, dan 
lubang anak panah.” M aka turunlah ayat ini. 

Allah menerangkan bahwa di antara kaum Muslimin yang benar-benar 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ada orang-orang yang menepati 
janjinya. Mereka telah berjuang dengan seluruh jiwa dan hartanya, di antara 
mereka ada yang mati syahid di Perang Badar, Perang Uhud, Perang 
Khandag, dan peperangan-peperangan lainnya, sedang sebagian yang lain 
ada yang menunggu-nunggu dipanjangkan umurnya, menunggu ketetapan 
Allah Yang Maha Esa. Orang-orang yang masih hidup ini, sekali-kali tidak 
akan berubah janjinya kepada Allah, akan tetap ditepatinya janjinya selama 
hayat dikandung badan. 

Dalam Tafsir al-Kasysy#f dijelaskan bahwa beberapa orang sahabat ada 
yang bernazar: jika mereka ikut perang bersama Rasulullah, mereka tidak 
akan mundur dan tetap bertahan sampai gugur sebagai syuhada. Di antara 
sahabat yang berjanji itu ialah Usman bin Affan, ? alah bin "Ubaidill-h, 
Sa'3d bin Zaid, ! amzah, M uj'ab bin 'Umair, dan sahabat-sahabat yang lain. 

(24) Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa sebab adanya ujian dan 
cobaan bagi orang-orang yang beriman ialah untuk membedakan yang jelek 
dengan yang baik, yang benar-benar beriman dengan yang kafir. Ujian ini 
juga bertujuan untuk menyatakan dan menampakkan apa yang berada dalam 
hati mereka yang sebenarnya. Dalam hal ini, Allah berfirman: 


642 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


SNI Sp EN KSEI, 


Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami 
mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara 
kamu: dan akan Kami uji perihal kamu. (M ufammad/47: 31) 


Dan firman Allah: 
2 Ag Panel KS AE Ya Gta Ka ATA IA 


Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam 
keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari 
yang baik. (2 li “lmr4n/3: 179) 


Kemudian setelah jelas keadaan mereka, maka Allah memberi pahala 
kepada orang-orang yang benar-benar menepati janjinya, dan mengazab 
orang-orang munafik yang tidak menepati janjinya. Sekalipun demikian 
pintu tobat masih terbuka bagi orang-orang munafik itu, yaitu jika mereka 
beriman, menepati janjinya dan mengerjakan amal saleh. Allah akan 
mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya dahulu. 

Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan kepada hamba-hamba-N ya bahwa 
Dia Maha Pengampun lagi M aha Penyayang, menghapus segala dosa orang- 
orang yang benar-benar bertobat, seakan-akan dosa itu tidak pernah 
diperbuatnya. Dari ayat ini dipahami bahwa pintu tobat itu selalu terbuka, 
bagi setiap hamba yang melakukannya. Oleh karena itu, hendaklah kaum 
M uslimin selalu melakukannya. 

(25) Pada ayat ini, kembali Allah menerangkan tentang nikmat besar 
yang telah dilimpahkan-Nya kepada kaum Muslimin di Perang Ahzab, 
sehingga mereka lepas dari bahaya kehancuran. Nikmat itu ialah Allah telah 
mengirimkan kepada mereka bala bantuan berupa angin kencang yang 
sangat dingin dan bala tentara malaikat yang tidak kelihatan. Akibatnya 
orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kaum Guraisy 
beserta pengikut-pengikutnya, Ga afim dan pengikut-pengikutnya, golongan 
Yahudi, dan kaum munafik, tidak memperoleh apa yang mereka inginkan, 
bahkan mereka lari tunggang-langgang mencari keselamatan dirinya, kembali 
ke kampung halamannya masing-masing. 

Diriwayatkan oleh al-Bukh#? dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah saw bersabda: 


- Pp: -.. PAN Sena A AAA At Nina, PN IM SANA 


A0. 


UI 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 643 


Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri. Dia menepati janji-N ya, menolong 
hamba-Nya, memenangkan tentara-Nya, menghancurkan tentara yang 
bersekutu sendirian, maka tidak ada lagi sesuatu pun sesudahnya. 


Pada hadis yang lain al-Bukh#? dan Muslim dari "Abdullth bin Abu 
Aufz ia berkata, “Rasulullah saw berdoa kepada A Ilah: 
SIG HAN IN AI AN Ai S2 ASI Iga 
“Wahai Tuhan yang telah menurunkan Al-Our'an, amat cepat hisabnya, 
hancurkanlah tentara yang bersekutu itu, wahai Tuhan, hancurkanlah mereka 
dan goncangkanlah mereka." 


Menurut riwayat M uYammad bin IsY4g, tatkala tentara yang bersekutu 
telah lari dan meninggalkan parit itu, Rasulullah saw bersabda: 


0 so s9, oo LG aa nina PA HN La NPK PLAN 

ANA SI dia SAE Ang BEP SK OI 
Orang-orang Ouraisy sekali-kali tidak akan memerangi kamu sesudah tahun 
ini, tetapi kamulah yang akan memerangi mereka. 


Perkataan Rasulullah ini terbukti di kemudian hari. Setelah Perang Ahzab, 
orang-orang musyrik tidak pernah lagi memerangi kaum Muslimin, tetapi 
Nabi dan kaum Musliminlah yang memerangi mereka, sampai M ekah dapat 
ditaklukkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peperangan Ahzab 
merupakan titik puncak kesulitan yang dihadapi Nabi dan kaum Muslimin 
dalam menghadapi orang-orang musyrik dalam menyebarkan agama Islam. 
Sekalipun kesulitan-kesulitan masih ada, tetapi tidak berarti bila dibanding 
dengan kesulitan-kesulitan sebelumnya. 

Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah M ahakuat lagi M aha Perkasa, 
tidak dapat ditandingi oleh sesuatu pun. Oleh Karena itu, dengan mudah Dia 
menghalau tentara yang bersekutu yang berjumlah banyak itu. 


Kesimpulan 

1. Rasulullah merupakan teladan yang sempurna. 

2. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang benar-benar tidak gentar 
menghadapi pertempuran dan mereka gugur sebagai syuhada. 

3. Allah menguji manusia dengan ketakutan dan malapetaka untuk mem- 
bedakan yang benar-benar beriman dan tidak beriman. 

4. Allah Mahakuasa sehingga tidak sukar bagi-Nya untuk menghancurkan 
tentara sekutu pada Perang Ahzab dan menjadikan umat Islam sebagai 
pemenang. 


644 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


PERANG DENGAN BANI 9URAI AH 


CL RAN “in 2935 IA ega Go 001 
NA Ska NAN LIP 
2 Ay on3 “5 re -a Lana bera £ ALI: aan 
ATA RN OTT tikar 9 SAP 


“N 
:3 
2 
« 
Na 
2 
Na 
4 


Terjemah 

(26) Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Ourai$ah) yang 
membantu mereka (golongan-golongan yang bersekutu) dari benteng- 
benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. 
Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. (27) Dan 
Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda 
mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Ma- 
hakuasa terhadap segala sesuatu. 


Kosakata: (ay-?him se» (al-A hzab/33: 26) 


Kata ini bentuk plural dari j'jah atau j?jiyyah. Aj-t?jah artinya pasak 
untuk memisahkan buah kurma dari tangkainya, atau senar untuk memintal. 
Kalimat ini juga artinya duri, taji ayam jantan yaitu tulang runcing yang ada 
di kaki ayam jantan untuk melawan musuhnya. Dari dua pengertian ini 
semua yang dijadikan untuk bertahan atau berperang dari dalamnya seperti 
benteng dikatakan j'j ah. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan bagaimana Rasulullah sebagai suri 
teladan dan kelompok M uslimin yang benar-benar beriman dan mengharap- 
kan kematian dalam keadaan syahid. Dijelaskan juga bahwa Allah akan 
membalas kesungguhan mereka dan menghukum orang-orang munafik. Pada 
ayat-ayat ini dijelaskan bahwa balasan terhadap orang-orang Y ahudi Bani 
Ourai8ah yang telah berkhianat kepada Rasulullah ketika menghadapi 
tentara Ahzab ialah Allah mewariskan tanah dan harta kekayaan mereka 
kepada kaum M uslimin. 


Tafsir 

(26) Ayat ini menerangkan perang menghadapi Bani Ourai$ah, salah satu 
dari suku-suku Yahudi Medinah yang telah membuat perjanjian damai 
dengan Nabi. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu bahwa ketika kaum 
M uslimin dalam keadaan kritis menghadapi tentara yang bersekutu di Perang 
Ahzab, orang-orang Yahudi Bani @uraisah yang menjadi warga kota 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 645 


Medinah mengkhianati kaum Muslimin dari dalam. Pemimpin mereka, 
Ka'ab bin Asad, dihasut oleh pemimpin Bani an-Naerr, ! uyai bin Akh'ab, 
agar membatalkan perjanjian damai yang telah mereka buat dengan Nabi, 
serta menggabungkan diri dengan tentara sekutu yang mengepung kota 
M edinah. Ajakan itu mula-mula ditolak oleh Ka'ab bin Asad, tetapi akhirnya 
ia menerima. Maka mereka mengkhianati Nabi dan bergabung dengan 
kelompok Ahzab. 

Berita pengkhianatan Bani Ourai$ah itu menggemparkan kaum M uslimin, 
karena terjadi dalam kota Medinah. Oleh karena itu, Rasulullah saw segera 
mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu' 49 kepala suku Aus, 
dan Sa'ad bin Ubadah, kepala suku Khazraj, kepada Bani Ourai$ah untuk 
menasihati mereka agar jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya 
kedua utusan itu di tempat Bani Ourai$ah, keduanya segera menyampaikan 
pesan-pesan Nabi saw. Akan tetapi, permintaan Nabi itu mereka tolak 
dengan sikap yang kasar serta penuh keangkuhan dan kesombongan, dan 
mereka tetap melanjutkan pengkhianatan tersebut. 

Setelah Allah menghalau pasukan sekutu, maka Dia mewahyukan kepada 
Nabi Muhammad, agar kaum Muslimin segera menumpas Bani Ourai$ah 
yang telah berkhianat. Oleh karena itu, Nabi dan kaum Muslimin segera 
membuat perhitungan dengan para pengkhianat itu. Nabi dan kaum 
Muslimin segera mendatangi kampung mereka untuk mengepungnya. 
Setelah mendengar kedatangan Nabi dan Kaum Muslimin, mereka segera 
memasuki benteng-benteng untuk mempertahankan diri. Tentara kaum 
Muslimin waktu itu dipimpin oleh Ali bin Abi ? alib. Setelah dua puluh lima 
hari lamanya mereka dikepung dalam benteng-benteng itu dengan penuh 
ketakutan, maka mereka mau menyerah kepada Nabi dengan syarat bahwa 
yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka ialah Sa'ad bin Mu't9 
kepala suku Aus. Penyerahan dan syarat itu diterima Nabi, maka mereka 
turun dari benteng-benteng itu dan menyerah kepadanya. Setelah mem- 
pertimbangkan dengan matang, maka Sa'ad menjatuhkan hukuman mati, 
laki-laki mereka dibunuh, sedang perempuan-perempuan dan anak-anak 
ditawan. 

Hukuman yang demikian itu adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat 
negara yang sedang dalam keadaan berperang, lebih-lebih pengkhianatan itu 
dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangan. M asyarakat Islam di 
Medinah waktu itu ialah masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang 
baru mulai melaksanakan hukum-hukum berdasarkan ketetapan Islam yang 
berbeda dengan hukum-hukum yang lama. Oleh karena itu, wajar kiranya 
hukuman yang telah diberikan kepada Bani Ouraisah yang berkhianat di 
masa perang, sehingga yang berlaku adalah hukum perang. Dengan 
hukuman itu, maka kota M edinah tetap kuat dan Nabi tetap berwibawa dan 
penduduk Medinah yang lain mengetahui dan menyadari bahwa setiap 
pengkhianatan akan dikenakan hukuman yang setimpal. 


646 33. AL-A! Z? B Juz 21 


(27) Ayat ini menerangkan bahwa harta benda Bani GuraiSah yang 
dijatuhi hukuman mati itu telah diberikan Allah kepada kaum Muslimin, 
termasuk segala kebun, rumah, dan binatang ternak yang mereka miliki. 
Bahkan dalam ayat ini, Allah menjanjikan kepada kaum Muslimin bahwa 
Dia akan mewariskan tanah-tanah yang lain, yang waktu itu belum dimasuki 
oleh tentara Islam, tetapi pasti akan mereka masuki dan mereka taklukkan. 

Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia berkuasa memberikan 
semuanya kepada kaum Muslimin untuk menolong mereka dalam melak- 
sanakan agama-N ya dan untuk memperluas Islam itu sendiri. Hal itu adalah 
ketentuan yang pasti terlaksana. 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan Nabi dan kaum Muslimin segera menyerang Bani 
Ourai$ah yang berkhianat dalam Perang A hzab. 

2. Setelah Bani Guraisah dikepung selama 25 hari, mereka menyerah 
dengan syarat bahwa yang akan memberikan keputusan tentang mereka 
ialah Sa'ad bin Mu'49 kepala suku Aus yang merupakan salah satu 
golongan Anjar di M edinah. 


3. Sa'ad bin Mu'tOsebagai hakim memutuskan bahwa laki-laki mereka 
dibunuh dan perempuan serta anak-anak mereka ditawan. 

4. Harta benda dari Bani GuraiSah, seperti kebun-kebun, rumah-rumah, dan 
binatang-binatang ternak mereka, ditetapkan menjadi harta kaum 
M uslimin. 

5. Allah telah menetapkan dalam ilmu-Nya yang azali bahwa kaum 
Muslimin akan mewarisi tanah-tanah yang belum mereka kuasai di 
waktu itu, seperti tanah bangsa Romawi, tanah Persia, dan lain-lain. 

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH 
TERHADAP ISTRI-ISTRI NABI SAW 

73 pera at 175 1709, ar33 HAK 4539 »2 

ADA 2 Nag Sl ne 1 LENGL 

£ ana pagen La 233 1 

: |) | Yuni era 21 # 717 

DERENIN Gala 9A01 93 5 RS IGO KA png an 

4 G Gis - Pas Bni 22010) LI : GA 

Ain ba ha kue ai 


4 ' TA y S Z Op p/ ” “Pu 3, 
ON SN TES SES HA ASN Haa 


. 
ad 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 647 


Terjemah 

(28) Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu 
menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar 
kuberikan kepadamu mut' ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." 
(29) Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, 
maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang 
berbuat baik di antara kamu. (30) Wahai istri-istri Nabi! Barang siapa di 
antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya 
akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, 
mudah bagi Allah. 


Kosakata: Sar4Xan Jaman V5 LN, (al-A 24/33: 28) 


Akar katanya (sin-r#-Ya') artinya lepas. Jika dikatakan sari fa-yasraYu- 
saraYan artinya dia bisa keluar dari segala urusannya dengan mudah. 
Perbuatan menyisir rambut disebut juga dengan tasriY asy-sya'r karena 
orang yang menyisir akan menjadikan rambut lepas, tidak lagi kusut. Dari 
arti ini lalu muncul arti talak atau cerai. Sart#an jam?lan artinya perceraian 
yang baik. Tidak membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak. Dengan 
demikian Islam mengajak kepada suami istri untuk selalu menjaga hubungan 
baik. Baik ketika keduanya masih dalam status pernikahan atau setelah 
keduanya bercerai. Perceraian yang baik adalah dengan menyerahkan 
istrinya kembali kepada kedua orang tuanya atau walinya dan memberikan 
pesangon dan nafkah yang layak selama masih dalam tanggungannya. 


M unasabah 

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan kemenangan yang diperoleh 
Rasulullah saw dan kaum Muslimin pada peperangan Ahzab dan perang 
melawan Bani Ourai$ah. Karena kemenangan itu, para istri Nabi saw 
mengira bahwa mereka telah mempunyai kedudukan seperti permaisuri raja 
yang mempunyai pakaian yang indah-indah, perhiasan yang mahal, dan 
dayang-dayang yang selalu mendampingi mereka. Mereka juga mengira 
bahwa sebagian besar dari harta rampasan yang diperoleh dalam peperangan 
itu dapat digunakan oleh Nabi saw dan keluarganya. Pada ayat-ayat ini, 
Allah menerangkan keadaan Nabi yang sebenarnya. Kedudukannya tidak 
sama dengan kedudukan raja dan kaisar. Oleh karena itu, kepada istri Nabi 
diperintahkan untuk memilih apakah mereka tetap bersama Nabi dengan 
hidup yang serba sederhana itu atau bercerai dengan Nabi, sehingga mereka 
memperoleh kenikmatan hidup di dunia seperti yang terlintas dalam pikiran 
mereka. 


Sabab Nuzul 
Diriwayatkan oleh AYmad dan Muslim dari J#bir bahwa Abu Bakar 
minta izin kepada Rasulullah untuk menghadap beliau, tetapi juga banyak 


648 33. AL-A! Z? B Juz 21 


orang duduk di muka pintu menunggu izin untuk hal yang sama, sehingga 
Rasulullah saw belum mengizinkannya menghadap. Kemudian datang pula 
Umar bin Khattab meminta izin untuk menghadap dan Rasulullah juga 
belum mengizinkannya. Kemudian Rasulullah saw mengizinkan Abu Bakar 
dan Umar menghadap, maka keduanya pun masuk. Waktu itu Rasulullah 
sedang duduk dikelilingi istri-istrinya, dan beliau dalam keadaan diam. U mar 
berkata kepada Rasulullah dengan maksud agar beliau tertawa, “Bagaimana 
pendapat engkau jika putri si Zaid (maksudnya istri Umar) minta nafkah 
kepadaku, lalu aku pukul kuduknya dengan tanganku?” Mendengar itu 
Rasulullah saw tertawa, hingga kelihatan gerahamnya yang paling belakang, 
dan beliau berkata, “Istri-istriku ini duduk di sekelilingku meminta nafkah." 
Mendengar ucapan Rasulullah itu, maka Abu Bakar pergi kepada 'Aisyah 
karena hendak memukulnya, dan Umar pergi kepada Hafjah seraya berkata, 
“Kamu meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak dimilikinya." 
Rasulullah lalu melarang keduanya. Para istri beliau itu menjawab, “Mulai 
Saat ini kami tidak akan meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak 
dimilikinya.” 

Menurut riwayat, Rasulullah saw menjauhkan dirinya sesudah itu dari 
para istrinya selama 29 hari atau satu bulan. Maka turunlah ayat 28 dan 29 
surah ini. Rasulullah kemudian memanggil istri-istrinya dan menyuruh 
memilih salah satu dari dua hal itu. Pertama kali disuruh memilih ialah 
"Aisyah, beliau berkata, “Sesungguhnya aku ingin menyampaikan sesuatu, 
tetapi aku tidak ingin segera dijawab sebelum engkau menanyakan kepada 
ibu bapakmu.” 'Aisyah menjawab, “Apakah yang hendak Rasulullah 
sampaikan itu?” Maka Rasulullah membaca ayat 28 dan 29 surah ini. 
"Aisyah berkata, “Apakah aku akan menanyakan pendapat ibu bapakku 
tentang engkau, ya Rasulullah? Aku memilih Allah dan Rasul-Nya dan aku 
mohon agar engkau tidak menyampaikan kepada istri-istri engkau yang lain 
pilihanku ini.” Maka Rasulullah saw berkata, “Sesungguhnya Allah Ta' Ha 
tidak mengutusku untuk menceraikan, tetapi Dia mengutusku untuk memberi 
pelajaran dan kemudahan. Bila ada di antara istri-istriku yang lain itu 
menanyakan kepadaku tentang pilihanmu, maka akan kuceritakan 
kepadanya." 


Tafsir 

(28) Allah memerintahkan Rasulullah saw agar menyampaikan kepada 
istri-istrinya supaya mereka memilih apa yang mereka kehendaki dari dua 
hal. Pilihan pertama ialah jika mereka menginginkan kehidupan dunia 
dengan segala kenikmatannya, maka Nabi tidak mempunyai yang demikian 
itu, dan beliau tidak mempunyai sesuatu pun yang akan diberikan untuk 
memenuhi keinginan itu. Oleh karena itu, Nabi akan mentalak mereka dan 
beliau memberi mut'ah, sebagaimana yang telah disyariatkan agama. Beliau 
juga akan menceraikan mereka secara baik-baik pula. 


JUZ 21 33. AL-A! Z? B 649 


Menurut ketentuan Allah, seorang suami yang menceraikan istrinya 
memberi mut'ah berupa pakaian, uang, atau perhiasan secara sukarela 
kepada istri yang diceraikannya, sesuai dengan kemampuannya, orang kaya 
sesuai dengan kekayaannya dan orang miskin sesuai dengan kemiskinannya. 
Firman A Ilah: 


Ban aanua 


BAY SANG GEN NA 


Dan hendaklah kamu beri mereka mut' Lan bagi yang mampu menurut 
kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu 
pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang- 
orang yang berbuat kebaikan. (al-B agarah/2: 236) 


Allah juga menetapkan bahwa jika seorang suami mentalak istrinya, 
maka hendaklah ia melepaskan mereka secara baik-baik dan mentalaknya 
pada waktu suci sebelum dicampuri, agar mereka dapat melaksanakan idah 
dalam masa yang pendek. Allah berfirman: 


Pn tp Ti Tagih 2G 
PESANAN, Sa WAR Gal ALS ST AAU 


Wahai Nabi! Apabila kamu Me istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang 
wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. (a - alag/65:1) 


Pada waktu ayat ini turun, Rasulullah mempunyai istri 9 orang, yaitu 
'Aisyah binti Abu Bakar, Hafjah binti "Umar, Ummu Salamah, Ummu 
! ab'bah Ramlah binti Sufyin, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti J ahsy, 
M aimunah binti Har£, dafiyyah binti Huyai bin Akh'4b, dan Juwairiyah binti 
al-! #if£. Dari istri beliau yang sembilan itu, lima orang berasal dari suku 
Ouraisy dan empat orang bukan dari suku Ouraisy. 


Firman A lah: 
SAN 2 Naa 1 na Ara “21 Tr 3 2 Fa 13 y- 


esa AN KT 


Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi yna 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan- 
perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang 
beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. (at-Taxr3m/66: 5) 


650 33. AL-A! Z2 B Juz 21 


(29) Pilihan kedua yang disampaikan Rasulullah ialah jika para istrinya 
memilih keridaan Allah dan Rasul-Nya dan pahala hari akhirat, maka taatlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah telah menyediakan pahala yang besar 
bagi para istrinya yang baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. 
M ereka ditempatkan di dalam surga yang penuh kenikmatan. 

(30) Pada ayat ini, Allah memperingatkan istri-istri Nabi agar selalu 
menjaga diri karena mereka adalah ibu dari seluruh kaum Muslimin dan 
menjadi contoh teladan bagi mereka. Perintah Allah itu ialah, “Barang siapa 
di antara istri Nabi yang mengerjakan perbuatan keji, perbuatan yang 
terlarang, dan sebagainya, maka mereka akan memperoleh azab dua kali 
lipat dari azab yang diterima orang biasa.” 

Pemberian azab dua kali lipat kepada istri-istri Nabi ini ialah karena 
mereka termasuk orang-orang yang telah mengetahui dengan sebenarnya 
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Di samping itu, mereka juga 
adalah penjaga rumah tangga Rasulullah dari segala perbuatan yang jahat 
yang mungkin terjadi di dalamnya. 

Sebagian ulama menetapkan hukum berdasarkan ayat ini bahwa untuk 
tindakan kejahatan yang sama jenisnya, maka hukuman yang akan diterima 
oleh orang-orang yang tahu itu lebih berat dari hukuman yang akan diterima 
oleh orang yang tidak tahu. Orang yang tahu telah mengetahui akibat dari 
suatu perbuatan. Jika ia melakukan perbuatan itu, berarti ia melakukan 
dengan penuh kesadaran, sedang yang tidak tahu, ia mengerjakan tindakan 
kejahatan itu tanpa kesadaran dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, 
orang-orang tahu itu wajib memperoleh hukuman dua kali lipat dari 
hukuman yang diperoleh orang yang tidak tahu. 

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Zainal '? bid?n r.a., 
“Sesungguhnya kamu adalah keluarga Nabi yang telah memperoleh 
ampunan.” Maka Zainal '? bidIn marah kepada orang itu dan berkata, “Apa 
yang telah ditetapkan Allah terhadap istri-istri Nabi lebih pantas untuk 
ditetapkan bagi kami dari apa yang kamu katakan itu. Kami berpendapat 
bahwa balasan kebajikan kami dilipatgandakan sebagaimana balasan 
kesalahan kami dilipatgandakan pula.” Kemudian beliau membaca ayat ini. 


Kesimpulan 

1. Allah memerintahkan agar Rasulullah menyuruh istri-istrinya memilih 
salah satu dari dua hal, yaitu jika mereka menghendaki kesenangan dan 
kemewahan hidup di dunia, maka Rasulullah, akan menceraikannya 
dengan memberi mut'ah, atau jika menghendaki Allah dan Rasul-Nya 
serta kehidupan akhirat maka Rasulullah tidak akan menceraikan mereka. 

2. Jika istri-istri Nabi saw mengerjakan satu kejahatan, mereka dihukum 
dua kali lipat hukuman yang diperoleh orang biasa. 

3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman bagi istri Nabi berlaku 
pula bagi orang yang tahu. Orang yang tahu memperoleh hukuman dua 
kali lipat dari hukuman yang diperoleh orang yang tidak tahu. 


Daftar K epustakaan 651 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Abdul B #gi, Muhammad Fuad, Al-M u'jam al-M ufahras li Alf48 Al-Our' n 
al-K ar?m, Kairo: Dt Asy-Sya' b, 1945. 


Abdul-Wahhab an-Najjar, Oajaj al-Anbiya' , al-Maktabah at-Tijariah al- 
Kubra, Kairo, Mesir, cetakan ketiga, 1372/1953. 
Abu Hayyan, Tafsrr al-BaYr al-M uh?', Kairo: Maktabah an-N ajr al-J aridah. 


AbH as-Su Hd, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-' Imadi al-Hanafi, 
Irsyad al- Agl-as-SaPPm ila Mazaya al-Kitabil-Kar'm, Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, Bairjt 1419H/1999M. 

Ahmad, Abdullah, Tafsr Al-Gur'an al-Jal Hagtig at-Tawil, Beirut: 
M aktabah al-A mawiyah. 


Ali, Abdullah Y usuf, The Holy Our'an, Beirut: D4 al-'A rabiyah. 


Ali Audah, Konkordansi Our'an, (cetakan ketiga), Litera Antarnusa, Bogor- 
Jakarta, 2005. 

al-A Ilusi, Syihabuddin as Sayyid, Ruh al-M a' tni f? TafsFr Al-Gur'tn al-'A$im 
Wassah'i al-M asini, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-A rabi. 

Asad, Muhammad, The Message of the Our'an, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 
1980. 

al-Ajfahani, Abil @asim Husain Ragib, Al-Mufradit f? Gar?b Al-Our'n, 
Kairo: Mush'afa al-B #bi al-Halabi. 

Asir, al-, Majd ad-Din Abi as-Sa'adat, an-Nihayah fi Gar?b Al-Gur'tn wa al- 
! adP£, Isa al-Babi al-Halabi, Kairo, M esir, 1383/1963. 

Badawi, Ahmad, Min Baligah Al-9ur'm, Kairo: Dr an-Nahxah al- 
M ijriyyah. 

al-Bagdz#di, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim, Tafs?r al-Khzzin, Kairo: 
M aktabah Tij-#riyah al-K ubrt 

al-Bais#wi, Nasiruddin,, Anw #ruttanzil wa Asrirutta wil, Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, Bairut, 1999. 


Bek, Khudari, T #?kh at-T asyr” al-Isltm?, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 
1963. 


Britannica Encyclopeedia, Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, London, 
2002. 


652 Daftar K epustakaan 


al-Bukht3, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, daXiY al-Bukh4r, 
Singapura: Sulaiman M ar'i. 


Departemen Agama RI., Al-9ur'n al-KarPm dan Terjemahannya, tahun 
2002. 


al-Fairuzzabidi, Abi Tahir Muhammad ibn Ya'gub, Tanwsr al-M igbts min 
Tafsrr Ibn Abbas, Kairo: M asyhad al-Husaini. 


al-Fakhrurrzzi, At-Tafs?r al-K abrr, Teheran: D # al-K utub al-Islimiyah. 


Haekal, Muhammad Husain, Hayih Muhammad, Kairo: Dt al-Ma'arif, 
1435, terjemahan bahasa Inggris, The Life of Muhammad, oleh Ismail 
Ragi al-Farugi, Terjemahan Indonesia, Sejarah Hidup M uhammad, Ali 
Audah, Jakarta: Tritamas, 1971. 


al-Hakim, Assayyid M uhammad, I'jz Al-Our'm, Kairo: D# atTa'if. 


Hamdun, Gassm, Min Nasamtt Al-Our'm, Kairo: Dt as-Salim, 1407 
H/1986 M. 


Hambal, Al-Imam Ahmad, Musnad al-Im4m AYmad, Beirut: D4 al-Fikr, 
1978. 


Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional Pte. Ltd., Singapura, 1990. 


al-Hijazi, Muhammad Mahmud, At-Tafs#r al-W #dih, Kairo: Maktabah al- 
IstiglH al-K ubra, 1961. 


Ibnu al-Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah, Ahktm Al-dur'm, 
Kairo: Isa al-B abi al-H alabi. 


Ibn Diya', Abul-Baga' Baha'uddin al-OGurasyi al-Makki (wafat th. 854), 
Tarikh Makkah al-Musyarrafah wal Masjidil Haram, Darul Kutub al- 
Ilmiyah, Bairut, 1997. 


lbnu Hisytim, As-S'rah an-Nabawiyyah, Kairo: Da at-Taufigiyah, 
terjemahan bahasa Inggris dengan pengantar dan notes, A. Guillaume, 
The Life of Muhammad, Karachi: Oxford University Press, 1970. 


Ibnu Kafir, Abil Fida' Ismail, Tafsr Al-Gur'n al-'A$3m, Kairo: D4 Ihya' 
al-K utub al-A rabiyah. 


Ibn Khaldun, The Mugaddimah, An Introduction to History, Tr. From Arabic 
by Franz Rosenthal (3 volumes), New York, 1958. 


Ibrahim, Muhammad Ismail, Al-Gur'n wa I'jzuhy wa al-'Ilm, Kairo: D& 
al-Fikr al-A rab. 


Jauhari, ? an twi, Al-Jawthir ? Tafs”r Al-Our'tn al-KarIm, Kairo: M ustafa 
al-Babi al-Halabi. 


Daftar Kepustakaan 653 


al-Jaji 4, Abu Bakr Ahmad, AYktm Al-Our'm, Beirut: D4 al-Kutub al- 
Arab. 


al-Jaztir?', Abu Bakar Jibir, Aisar at-Tafis?r, Kairo: Dr as-Saltm, 1412 
H/1992 M. 


al-Jurjani, Ali ibn Muhamamd Syarif, at-Ta'r”fzt, Beirut: M aktabah Lubnan. 


Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 
0543 b/u/1987 tentang Pedoman Trransliterasi Arab-Latin, 


al-M ahalli wa as-Sayy'i, Jalaluddin, Tafs?r al- Jal Hain, Beirut: D& al-F ikr. 

M akhluf, Hasanain M uhammad, Kalimtt Al-9ur'n Tafs?r wa al-Bay4n. 

"nnnnnnan , tafwah al-Bayan li Ma' mn? Al-9Gur'm, Kuwait: Kementerian 
W agaf dan Urusan K e-Islaman, 1987. 

al-M ar4gi, Ahmad M ush'afa,T afs8r al-M ar4gi, Beirut: D4 al-F ikri. 


Marmaduke, Pickthall, The Glorious Koran, London: George Allon & 
Unwin, 1976. 


Muslim, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, AI-J #mi' aj-ta£Y, Beirut: D & al- 
Fikr. 


Muhammad Ali, Maulvi, The Holy Ouran, The Arabic Text with English 
Translation and Commentary, Ahmadiyya Anjumani-l-Ishaat-I-Islam, 
Lahore, Punjab, India, 1920. 

Mu' jam Alfal al-Our'an al-Kar'm, Majma' al-Lugah al-Arabiyah, al-Hay'ah 
al-Masriyah al-Amah lit-Ta 'lif wa an-Nasyr, Kairo, 1970. 

Naisaburi, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-W #hidi, Asbzb an-Nuzul dengan 


H #misy an-N #sikh wa al-M ansukh, Abu al-Gasim, M atba' ah Hindiyyah, 
1315 H., Edisi baru, Beirut: D& al-K utub al-'A mmah, 1975. 


an-Naisaburi, Nizamuddin ibn al-Hasan ibn Muhammad, Gartib Al-9ur'n 
wa R49tib Al-Furgmn, Mesir: M ustafa al-B abi al-Halabi, 1938. 


an-Nasafi, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud, M adzrik at-Tanz3l wa Hahtig 
at-Tawil. 

Nasir, Abdurrahman, Tafs#r Taisir ar-Rahmin, Mekah: Muassasah M ekah, 
1398 H. 


Naufal, Abdul Razak, Mu'jizat al-Argzm wa at-T argPm, Kairo: D & al-K utub 
al-'Arabiyah, 1961. 


New World Translation of the Holy Scriptures, Watch Tower Bible and 
Tract Society of Pennsylvania, New York inc., U.S.A., 1981. 


654 Daftar K epustakaan 


Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, olahan kembali 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 1976. 


Peloubet's Bible Dictionary, F. N. Peloubet, D.D., The John Winston 
Company, Chicago, U.S.A., 1912. 


al-0 #simi, Muhammad Jamaluddin, M ahzsin at-Ta'wil, Beirut: D& Ihy- al- 
K utub al-A rabiyah. 


al-Ga tn, Manna', Mabtni£ P? Ulum Al-9ur'm, Beirut: Muassasah ar- 
RisHah. 


al-Gurtubi, Muhammad ibn Ahmad, al-J #mi' Ii Ahktm Al-Our'tn, Kairo: 
Dr Asy Sya'b. 


Outub, Sayyid, F? “il4 Al-Our'n, Beirut: D & al-'A rabiyah. 


Radi, As-Saifur, Talkh?j al-Bayan f9 Maj z4 Al-Gur'tn, Kairo: Dt Ihya' al- 
Kutub al-'A rabiyah, 1955. 


Rida, Muhammad Rasyid, Tafsr al-M anx, Kairo: M aktabah al-9 #hirah. 
ar-Rummani, (dkk.), sal#£ Rastil # 1"j#z Al-Our'n, Mekah: D# Ma'arif. 


aj-& #ouni, Muhammad Ali, dafwah at-Taf:ssr, Jakarta: Dr al-K utub al- 
Islimiyyah, 1420 H/1999 M. 


aj-t#bjuni, Muhammad Ali, Rawti' al-Bayan f Tafsr 2 y# al-Ahk4m, 
Damaskus: M aktabah al-Gazali, 1980. 


aj-£ #ouny, At-Tibyan ? "Ulum Al-Our'm, Beirut: D4 al-Fikr. 


S#eh, Subhi, Mabzhif£ f8 "Ulum Al-Our'm, Damaskus: J #miah Suriyah, 
1958. 


as-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, A I-Itgin f “Ulum Al-9ur'n, Kairo: D4 
al-Fikr. 


aj-tiddiegy, T.M. Hasbi, Tafsrr al-Bay1in, Bandung: al-M a' arif, 1960 
“nnnnnnnun , Tafsr an-Nyur, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. 

Shihab, Ouraish, Tafs?r AlI-M isbth, Jakarta: Lentera Hati, 2002 
Sy#hin, Abduj jabur, T 4kh Al-Our'm, Kairo: D # al-@G alam, 1966. 


asy-Syaukn?, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fath al-Gadrr, Beirut: 
D tal-Fikr, 1415 H/1995 M. 

Syarf, Hifni Muhammad, I'jz Al-9ur'tn al-Bay4n?, Kairo: al-M ajlis al-A'1- 
Lisy Syu' uni al-Islimiyyah, 1970. 


Daftar K epustakaan 655 


a-" abari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarr, Jimi" al-Bayan ? Tafsr Al- 
Our'tn, Mesir: M ustafa al-B abi al-Halabi, 1954. 


The Holy Bible, Authorized (King James) Version. 


The Gospel of Barnabas, edited and translated from the Italian Ms. In The 
Imperial Library at Vienna, by Lansdale and Laura Ragg, Begum Aisha 
Bawany Wakf, Karachi, tanpa tahun. 


The New American Encyclopedia, Books, Inc. New York, 1959. 
Wajdi, Muhammad Farid, D irah Ma' xif al-Garn al-' IsyrPn. 


Wensinck, AJ., Al-Mu'jam al-Mufahras li Alf48 al-! ad'£ an-Nabaw? 'an 
Kutub as-Sittah wa 'an Musnad ad-Dim? wa Muwa a' Miik wa 
M usnad AYmad ibn! anbal, Leiden: E.J. Brill, 1955. 


Yunus, Mahmud, Prof. Dr, Tafsrr Al-Guran Al-Karim, Jakarta: PT. 
Hidakarya Agung, 1979 M/1399 H. 


Yusuf Ali, Abdullah, Our'an, Terjemahan dan Tafsirnya, penerjemah Ali 
Audah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, 1995 


az-Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, Al-Kasysy#f, Mesir: Mustafa al-Babi 
al-Halabi, 1966. 


az Zarkasyi, Badruddin M uhammad, Al-Burhmn £ "Ulum Al-9ur'm, Kairo: 
Isa al-Babi al-Halabi, 1972. 


az-Zarg#ni, Muhammad Abdul “A8im, M an4hil al-'Irftn f? "Ulum Al-9ur', 
Kairo: D& Ihytil Kutub al-'Arrabiyah. 

az-Zuhaili, Wahbah, At-Tafsr al-Mun?r, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu' gir, 
1411 H/1991M. 


Indeks 


INDEKS 
A 


'A basa, 469, 517 
Abdul Aziz Alu Su'ud, 124 
'Abdull:h bin "Abbzs, 177 
Ibnu “Abbzs, 24, 49, 78, 88, 151, 
160, 201, 213, 272, 307, 315, 
339, 347, 357, 360, 362, 375, 
414, 416, 433, 436, 472, 475, 
499, 538, 548, 559, 586, 591, 
594 
Abdullah bin Abdul M uttalib, 626 
'Abdullth bin Abu Auf4 643 
'Abdull:h bin "Amr, 245, 246, 556 
'A bdull#h bin M as ud 
Ibnu Mas'ud, 52 
'Abdull#h bin Raw:#hah, 164 
“A bdull4th bin Salam, 418 
“A bdull4h bin Sa'ad bin Abu Sarah, 
608 
'Abdullth bin Ubay, 52, 164, 177, 
245, 246, 413, 418, 458, 608, 631, 
636 
'Abdull-:#h bin "Umar, 413, 538 
Ibnu "Umar, 88, 131, 136, 339, 
548, 576, 613 
Abdul M uttalib, 626 
'Abdurraxmn bin "Auf, 538 
“Abdurrafmn bin Abu Bakar, 458, 
459, 460 
Abiram, 337 
A brahah, 448 
Abu A'war as-Sulami, 608 
Abu Bakar, 171, 285, 456, 457, 458, 
459, 460, 539, 618, 628, 647 
Abu Bakrah, 614 
Abu D#wud, 11, 346, 424, 475, 479, 
516, 552, 591 
Abu Darda', 470 
Abu Hanifah, 29 
Abu Hurairah, 11, 17, 56, 110, 157, 
162, 314, 351, 352, 373, 390, 413, 
415, 418, 482, 491, 496, 497, 516, 
592, 617, 642 
Abu Is£4g az-Zajjaj, 314 
Abu Jahal bin Hisy4m, 312 


657 


Abu Jahal,23, 238, 360, 369 
Abu Mysa al-Asy'ar?, 12, 177, 311, 
479 


Abu Sa'?d al-K hudr3, 299, 359 

Abu Sufyin, 608, 635, 636 

Abu Sulaiman ad-Darani, 451 

Abu as-Su'ud, 79 

Abu ? Hib, 244, 314, 329 

Abu ? aw?! Sya ab al-M amdud, 53 

Abu “Ubaidah, 177, 348, 618 

Abu Y ahxam, 153 

Abu 8 arr, 614 

Abwa', 627 

'Ad (kaum), 18, 21, 59, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
127, 317, 398, 399, 400, 401, 402, 
425, 466, 600 

'2 d, 119, 124, 127 

Adam, 109, 110, 467, 479, 481, 491, 
497, 556, 583 
anak cucu, 584 

A donia, 202 

Afghanistan, 628 

Ahli Kitab, 242, 260, 264, 310, 311, 
314, 315, 415, 416, 417, 418, 419, 
420, 421, 422, 423, 424, 455, 458, 
644 

A Ymad, 100, 103, 162, 367, 413, 432, 
474, 497, 505, 548, 591, 619, 641, 
647 

AYg#, 21, 119, 148, 366, 399, 552 

al-A Yz4b, 106, 329, 348, 397, 584, 
605, 606, 607, 610, 613, 616, 618, 
620, 623, 627, 634, 639, 647 

AIDS, 136 

Aikah, 59, 140, 141, 142, 143, 600 
AiX#b al-Aikah, 141 

Ailah, 202, 281 

"Aisyah, 101, 234, 511, 557, 648, 649 

al-#khirah, 534 

al-A'I# (surah), 320 

al-'Alag (surah), 42 

'Ali bin Ab? 8 Hib, 367 436, 594, 645 

'AP bin al-! usain, 222 

'AP bin Sulaiman, 472 


658 


2 fi “Imrin (surah), 7, 98, 101, 158, 
169, 256, 257, 267, 310, 320, 360 
371, 387, 430, 435, 490, 510, 605, 
621, 624, 642 
Allah 
agama, 57, 109, 111, 112, 116, 
131, 135, 139, 145, 146, 164 
197, 198, 206, 208, 217, 218 
260, 353, 375, 377, 433, 448 
451, 495, 496, 498, 499, 548 
562, 599, 621, 622, 627 

ajaran, 23, 57, 182, 537, 542 

amanat, 63 

ampunan dari Allah, 4 

ancaman, 111 

aturan, 491 

ayat-ayat, 55, 64, 68, 245, 248 
254, 318, 348, 352, 379, 421, 
422, 444, 464, 465, 466, 494, 
530, 539, 540, 568, 572, 590 
592, 594, 595, 597 


azab, 105, 106, 112, 114, 117, 124 


130, 137, 144, 146, 153, 154 
158, 220, 240, 305, 315, 343, 
354, 356, 369, 379, 382, 391, 
400, 405, 452, 468, 529, 574 
bagi yyatul| th, 144 
berbakti kepada, 367 


berdoa kepada, 105, 137, 189, 282, 


283, 393, 439, 442, 502, 590 
592, 643 

beribadah kepada, 397, 561, 573, 
574, 592 

beriman kepada, 4, 5, 62, 65, 68 
109, 127, 147, 181, 194, 196 
197, 208, 211, 245, 254, 289 
310, 312, 318, 324, 325, 363, 
368, 369, 375, 435, 436, 448 
467, 510, 524, 540, 561, 592, 
595, 611, 637, 641 

beriman kepada Allah, 7 

bermunajat kepada, 55, 102 

berserah diri kepada, 387, 461, 
560, 564, 609 

bersujud kepada, 83, 85 

bersyukur kepada, 28, 187, 189, 
548, 549, 571 


Indeks 


bertakwa kepada, 72, 110, 116 
119, 124, 127, 129, 132, 135, 
141, 142, 608 

bertasbih kepada, 472, 473, 475, 
476 

bertawakal kepada, 40, 123, 461, 
607, 611 

bertobat kepada, 46, 120, 179, 499 

bumi, 434 

cobaan, 632, 638 

durhaka kepada, 261, 602 

durhaka terhadap, 40 

fitrah, 495, 496, 497, 498 

hadirat, 5, 52, 258 

hamba, 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
54, 55, 56, 57, 62, 97, 155, 166, 
193, 388, 432, 548, 556 

hari Kiamat milik Allah, 10 

hukum, 112, 221, 479, 588, 600 
611, 613, 615 

ilmu, 532, 564, 565, 566, 567 

ingkar kepada, 422, 502, 525, 642 

jalan, 34, 358, 360, 451, 512, 532 
537, 565, 592, 617 

janji, 101, 269, 321, 362, 433, 435, 
463, 464, 494, 540, 630, 638 
641 

janji, 533 

kalimat, 363, 563, 566 

karunia, 103, 260, 344, 487, 509, 
521 

keagungan, 406 

kebesaran, 61, 99, 208, 221, 247 
382, 404, 414, 475, 476, 477, 
478, 483, 484, 487, 490, 501, 
542, 544, 587 

keesaan, 20, 21, 39, 58, 74, 75 
196, 232, 382, 383, 399, 425 
444, 446, 453, 454, 558, 559 
568, 569, 571, 576, 577, 581, 
602 

kekasih, 390 

kekuasaan, 28, 31, 34, 35, 65, 87 
90, 104, 109, 111, 118, 126 
133, 141, 166, 191, 193, 195, 
213, 231, 243, 249, 254, 257, 
265, 332, 333, 381, 382, 383, 
384, 407, 426, 443, 445, 462, 


Indeks 


466, 475, 476, 478, 479, 481, 
483, 488, 491, 524, 527, 532, 
542, 558, 566, 571, 582, 587, 
598, 601, 604 

kembali kepada, 172, 367, 461, 
562, 582 

keputusan, 250, 427, 523, 619 

ketentuan, 215, 319, 329, 423, 437, 
483, 512, 513, 530, 532, 640, 
649 

ketetapan, 30, 114, 460, 526, 571, 
586, 587, 641 

kitab, 15, 149, 539, 616 

makhluk, 169, 179, 184, 189, 488, 
493, 499, 543, 617 

melihat, 7 

memohon kepada, 201, 270 

memohon perlindungan kepada, 22 

mendekatkan diri kepada, 40, 311, 
412, 439, 449, 501, 502, 504, 
590, 594 

mengadu kepada, 13, 14 

milik, 565 

musuh, 102 

nabi, 101, 145, 301 

nikmat, 20, 33, 42, 43, 44, 97, 128, 
129, 155, 185, 189, 201, 209, 
221, 317, 342, 344, 375, 446, 
447, 448, 449, 450, 485, 506, 
547, 548, 549, 559, 564, 568, 
569, 571, 572, 584, 623, 635 

pengabdian kepada, 25 

pengawasan, 50 

perintah, 43, 51, 56, 57, 69, 91, 93, 
111, 113, 114, 158, 217, 243, 
260, 280, 307, 321, 333, 343, 
352, 367, 377, 412, 451, 467, 
496, 502, 509, 515, 521, 570 

perintah dan larangan, 110, 169 

pertolongan, 122, 296, 355, 369, 
376, 455, 631, 640 

gaxa dan gadar, 215 

rahmat, 32, 158, 177, 295, 296, 
299, 301, 302, 379, 382, 425, 
474, 523, 638 

rasul, 23, 71, 73, 82, 83, 91, 101, 
109, 110, 112, 120, 129, 144, 
145, 146, 147, 185, 186, 193, 


659 


206, 210, 213, 271, 301, 334, 
418, 450, 590, 599, 604, 621, 
631 
rida, 435, 510 
keridaan, 47, 170, 344, 362, 451, 
452, 507, 640, 650 
sifat-sifat, 41 
siksaan, 102, 103, 106, 360 
sunah, 63, 122, 360, 398, 403, 466 
sunatullah, 216, 217, 218, 238, 
299, 302, 360, 462, 465, 489, 
588, 599, 601 
syariat, 568 
syukur kepada A Ilah, 166 
tawakal kepada, 438 
tidak ada tuhan selain, 53 
ujian, 631 
urusan, 460 
utusan, 5, 10, 21, 33, 53, 73, 150, 
175,179, 180, 181, 182, 249, 
395, 421, 423, 622 
wahyu, 59, 155, 162, 169, 173, 
175,178, 301, 608 
al-A lus?, 546, 614, 616 
AI-A man, 579 
Aminah, 626 
'2 mir bin al-! axram?, 357 
'Amar bin asy-Syir'd, 163 
Amazon, 35 
al-An' tm, 5, 13, 23, 31, 65, 96, 98, 
149, 173, 201, 231, 234, 257, 300, 
303, 323, 329, 345, 350, 351, 363, 
480, 486, 528, 549, 584, 586, 588 
Anas, 619, 641 
Anas bin an-Naxar, 641 
Anas bin MHik, 244, 388, 389, 461, 
556 
al-Anbiyz, 17, 30, 33, 36, 41, 83, 84, 
201, 383, 389, 390, 403, 430, 498, 
504, 541, 542, 547, 555,570 
al-Anf4, 330, 427 
al-'Ankabut, 32, 34, 135, 229, 320, 
354, 355, 356, 361, 364, 368, 371, 
374, 377, 379, 383, 385, 391, 392, 
394, 397, 398, 400, 401, 404, 411, 
416, 422, 439, 452, 454, 458, 640 
Anjar, 418, 433, 618, 646 


660 


al-A 'r#f (surah), 19, 33, 40, 41, 42, 
81, 83, 89, 107, 130, 150, 182, 
214, 266, 280, 281, 298, 317, 393, 
419, 429, 481, 494, 517, 574, 575, 
602, 603, 621 
A pokrifa, 205 
A gabah 
Teluk, 142 
Arab, 6, 213, 281, 313, 466, 623, 
625, 635 
al-B #idah, 131 
Badui, 436, 461, 470, 634, 637 
bahasa, 59, 119, 131, 147, 148, 
149, 151, 152, 156, 204, 387, 
418, 483, 518, 541, 582 

bangsa, 28, 109, 131, 148, 151, 
161, 162, 242, 307, 315, 399, 
419, 611, 612, 628 

budaya, 195 

bukan Arab, 147 

edisi, 386 

Jazirah, 466 

kabilah, 612, 626 

Kerajaan, 628 

lidah, 628 

musyrik, 11 

negeri, 628 

orang, 281, 315, 316, 419, 546, 
568, 593, 611, 612, 615 

pagan, 625 

penulis, 625 

Semenanjung, 388 

tradisi, 203 

Arab Saudi, 119, 124 

Arab, 386 

Arab. 

Jazirah, 440 
semenanjung, 281 

Arabia Desserta, 131 

'Arasy, 41, 44, 196, 581, 582, 584 

Archimides, 571 
hukum Archimides, 571 

Armenia Selatan, 115 

'ajabah, 617 

Asar, 29 

al-'2 j bin Hisy4m, 360 

al-'2 j bin Wil, 360 

Asia, 281 


Indeks 


Asif bin Bargiya, 209 
'2 jim al-Jahdar?, 118 
asm£ al-Xusna, 399, 607 
al-A swad, 360 
'A #bin Abi Rabah, 348 
astenosfer, 253 
astronomi, 30 
Astronomi 
Kejadian Astronomis, 9 
Atlantik, 35 
atmosfer, 32, 37, 406, 522 
Aus, 623, 626, 645, 646 
Avars, 456 
Ayub, 546 
'Ayyz5y bin Ab? Rab?'ah, 357, 369 
'Ayyasy, 369 
AG muhnn, 537 
al-'aGrb al-adnz 596 
al-'aGrb al-akbar, 596 
2 7ar, 96, 102, 548 
'azb isti'j H, 216 


Babilonia, 121, 127, 535 

Badar 
Perang Badar, 237, 238, 244, 357, 

428, 453, 624, 641 

Badiyah, 637 

Badzam, 629 

Baghdad, 628 

al-BaYrul Mayit, 396 

Bahz bin! ak?'m, 551 

al-Bai, 186, 187 

al-Baihag?, 222, 314, 339, 388, 414, 
457, 559, 571 

Baitul Haram, 160 

Baitul M H4, 617 

Baitul Makdis, 71, 135, 265 

Baitullah, 11, 256, 258, 591 

Bakah, 256 

Bakkah, 258 

Balgis, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 
203, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 
295 

Bani ! #rifah, 632, 635 

Bani ? ayyi', 612 


Indeks 


Bani Abdul Man:f, 158 

Bani an-Naxrr, 625, 626, 630, 634, 
635, 645 
an-Naxrr, 623 

Bani an-N ajjar, 626 

Bani Asyja', 634 

Bani Ga afin, 630, 632, 634, 635 
Ga afin, 642 
golongan Ga afin, 630 

Bani Israil, 19, 41, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 14, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 147, 
150, 167, 186, 187, 191, 202, 240, 
241, 242, 243, 246, 260, 262, 265, 
266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 
215, 216, 282, 283, 284, 289, 290, 
293, 299, 336, 337, 340, 355, 358, 
400, 548, 598, 599, 600, 601 
orang, 277, 278, 281, 625, 626 

Bani Ka'ab bin Lu'ai, 157 

Bani Murrah, 634 

Bani Najj, 539 

Bani Gainuga', 623, 624, 626 

Bani Gujai, 157 

Bani GuraiSah, 605, 626, 630, 634, 
635, 638, 644, 645, 646, 647 

al-Bagarah (surah), 22, 62, 63, 97, 
100, 157, 170, 201, 239, 263, 310, 
311, 313, 315, 325, 328, 348, 357, 
386, 387, 412, 417, 421, 464, 510, 
511, 512, 552, 561, 579, 602, 640, 
649 

Barzakh, 35 

al-btinah, 559 

Batsyeba, 202 

bayin, 244 

Belanda, 124 

Betuel, 386 

bi nah, 624 

Bibel, 202, 205, 281, 337 

Bima Sakti, 30 
galaksi, 30, 483, 483 

bintang, 9, 33, 38, 42, 44, 75, 76, 
173, 175, 231, 380, 435, 483, 500, 
547, 558 

Bizantium, 456, 457 

Bosporus, 456 

Buhairah Lut, 135, 138 


661 


al-Bukh4r3, 52, 157, 311, 347, 351, 
352, 359, 390, 415, 418, 491, 497, 
498, 511, 549, 555, 576, 592, 613, 
614, 617, 619, 642, 643 

Bukit 
dafa, 157 
Arafah, 115 
Judi, 115, 375 
Sinai, 69 

bulan, 30, 31, 38, 42, 43, 44, 75, 111, 
170, 230, 265, 270, 342, 366, 380, 
438, 439, 440, 441, 442, 487, 500, 
550, 552, 567, 570, 572, 591, 629, 
635, 648 

Bug'ah M ubzrakah, 287 

Burundi, 269 


Cc 


C.M. Daughty, 131 
Cina, 194 
Challenger, 35 


Dab, 213 

ax-makYak, 42, 345, 416, 472, 498 

Da' ma, 213 

Damaskus, 456 
Damsyik, 456 

Dr an-Nadwah, 11, 391 

ad-D #rim?, 424 

Datan, 337 

dataran M oab, 282 

Daud, 15, 167, 183, 184, 185, 186, 
189, 192, 201, 202, 204, 205, 307, 
354, 546, 548, 625 

-iya' al-M agdisi, 15 

Du'aim, 213 

ad-Dukh:n(surah), 89 


E 


ekosistem, 514, 515 
Eleazar, 282 


662 


Eliab 
anak-anak, 337 
Ensiklopedia Americana, 186 
Eritrea, 433 
Eropa, 194, 456, 457 
Esau, 386, 387 
Ethiopia, 269, 433 
Eurasia, 253 
evaporasi, 32, 522 
exposure, 43 


Fadak, 623, 626 

al-Fairuz A bidi, 464 

Fakhrudd#n ar-R &i, 297, 446, 472 

al-Farra', 348 

al-fastd, 514 

al-F ti Yah (surah), 412 

Ftimah, 51 

Fatimah binti Rasulillah, 553 

ftir, 498 

Fir, 32, 63, 372, 462, 495, 515, 573 

Februari, 629 

feromon, 188 

al-F3I (surah), 448, 449 

al-Firyzb?, 592 

Fir'aun, 19, 20, 21, 59, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 13, 74, 15, 16, 77, 18, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 93, 174, 175, 178, 179, 
180, 181, 182, 184, 260, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 
212, 213, 274, 275, 276, 281, 282, 
283, 284, 285, 287, 289, 290, 292, 
293, 294, 296, 297, 298, 299, 340, 
346, 353, 355, 358, 400, 401, 403, 
413, 425, 503, 571, 596, 597, 599 
istri Fir'aun, 268, 270, 271, 275 

fi rah, 497, 498 

fisika, 29, 332, 571 

fixists, 253 

al-Furgan, 3, 4, 8, 13, 14, 15, 19, 22, 
21, 28, 39, 42, 46, 47, 58, 60, 62, 
308, 312, 321, 326, 332, 579, 580 

Furat, 202, 386 
Efrat, 202 


Indeks 


Fujjilat, 6, 42, 48, 91, 122, 130, 245, 
363, 381, 540 


G 


gamma, 43 
garis eguator, 406 
Gaza, 386 
al-Gaznawi, 216 
Gerar, 386 
Gihon, 202 
gravitasi 

gaya, 9, 543 
Guxaif bin ! #if£ 556 


H 


H-#ba, 119 

Habasyah, 312, 548 

Habsyah, 389, 433, 445 

al-! ad?d, 338, 509, 573 

Hadramaut, 119, 124, 359, 399 

Hafjah binti "Umar, 285, 648, 649 

al-! ajj, 32, 42, 47, 90, 239, 369, 451, 
569, 600 

Haikal, 187, 202 

Hajar, 388 

al-Haif£ami, 406 

al-! skim, 162, 299, 375, 392, 592 

Hmm, 262, 266, 267, 268, 271, 294, 
296, 297, 299, 400, 401, 403, 413 

! skim bin ! am bin Khuwailid, 612 

Ham bin Nuh, 110, 114 

! amm-d, 497 

| amnah binti Ab? Sufy1n, 364, 365 

| amzah, 641 

Yan?f, 387 

Hangalah bin Abu Sufyin, 360 

al-Yagg al-mubsn, 241 

al-! tggah, 20, 124, 130, 375, 402, 
425 


Haran bin Terah, 135 

al-! ti£ 369 

al-! #ris bin Ufman bin 'Abd Man:#f, 
315 

| arifah bin Syar##8l, 612 


Indeks 


hari berhisab, 582 

hari kebangkitan, 3, 4, 5, 18, 21, 65, 
107, 166, 236, 238, 248, 249, 255, 
261, 354, 383, 453, 454, 464, 468, 
470, 476, 489, 490, 517, 526, 527, 
528, 529, 576, 577, 587, 601, 620 

hari Kiamat, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 
19, 21, 25, 37, 46, 52, 58, 64, 65, 
92, 100, 102, 103, 129, 154, 167, 
171, 172, 231, 234, 235, 239, 241, 
245, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 258, 261, 295, 296, 314, 319, 
326, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
337, 355, 361, 362, 367, 370, 371, 
372, 373, 383, 384, 390, 413, 423, 
469, 470, 471, 475, 476, 486, 489, 
512, 523, 527, 532, 539, 555, 562, 
566, 573, 574, 575, 576, 579, 580, 
582, 584, 585, 587, 588, 589, 598, 
600, 601, 603, 604, 605, 636, 639 

hari pembalasan, 383 

Harma, 213 

Harun, 18, 19, 20, 21, 67, 69, 70, 71, 
72, 19, 81, 83, 84, 85, 291, 292, 
293, 294, 299, 304, 306, 308, 336, 
337 

Harut, 204 

| assin bin xabit, 164 

al-! asan, 345 

al-! asan al-Bajr?, 48, 307 

al-hawt 305 

Hebron, 186, 387 

Helenisme, 457 

Heraclius I, 628 

Heraklius, 456 

herpes, 136 

hijaiyah, 261, 263, 357, 535 

Hijaz, 127, 625, 626, 628 

hijrah, 34, 260, 349, 350, 353, 355, 
358, 364, 385, 388, 389, 390, 431, 
432, 433, 435, 436, 438, 439, 452, 
456, 458, 459, 599, 619, 624, 627 

Hijriah, 635 

! fjr, 127, 132, 214, 217 

al-! ijr, 480 
kota, 216, 399 
negeri, 399 


663 


surah, 42, 130, 137, 141, 169, 175, 
324, 350, 441 

| 3rah, 628, 630 

Hisyam bin 'Urwah, 618 

Hobab, 281 

homoseks, 133, 135, 136, 142, 228, 
482 
homoseksual, 21, 135, 139, 219, 

220, 223, 391, 392, 395 

Hud (surah), 110, 111, 114, 115, 116, 
120, 121, 123, 124, 127, 128, 130, 
137, 138, 143, 144, 145, 177, 258, 
306, 317, 374, 398, 437, 570 

Hud (nabi), 19, 21, 95, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 
135, 144, 190, 299, 374, 378, 399, 
400, 402, 594 
Madinah Oabri Hjd, 124 

hud-hud, 167, 187, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 
203, 206, 210 

al-! ujurit, 619 

al-Humazah (surah), 51 

Huraim, 213 

| uyai bin Akh'ab, 645 


I 


Iblis, 104, 106, 107, 324 
IbI3s, 467 
Ibnu “A Tyyah, 186 
Ibnu Ab? ! #tim, 153, 548 
Ibnu Ab? Dunya, 548 
Ibnu Ab? Syaibah, 164, 548, 592 
Ibnu Asyur, 520 
Ibnu Jar3r a-? abar?, 164, 538, 548, 
591, 592, 597 
Ibnu Jar”r, 315, 414, 474 
Ibnu Juraij, 416 
Ibnu Kafr, 142, 206, 213, 594, 640 
Ibnu Khaldjn, 131 
Ibnu M Hah, 136, 359, 516, 591 
Ibnu M Hik, 213 
Ibnu Mas'ud, 344, 346, 538, 539, 
549, 592 
Ibnu al-M un@r, 328, 548, 575 
Ibnu Outaibah, 348 


664 


Ibnu Syih4b, 497 

Ibnu Zaid, 306, 498 

Ibr4h?m (surah), 15, 185, 251, 305, 
324, 333, 406, 522 

Ibrahim (nabi), 59, 92, 93, 94, 95, 96, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
107, 109, 121, 127, 135, 137, 143, 
177, 242, 243, 257, 281, 354, 374, 
376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
394, 395, 396, 397, 440, 441, 474, 
498, 548, 620, 621, 626 
kaum, 354, 384 
K halslullah, 390 

Ibrani, 386, 387, 418, 625 

Idris, 109, 110 

“Ifrit, 200, 203, 209 

ihsan, 379, 561 

“Ikrimah, 482, 499, 538, 575 

“Ikrimah bin Ab? Jahal, 445, 608 

ilahiyah, 367 

India, 194 

Indo-A ustralia, 253 

Indonesia, 194, 253 

al-Infi 4 (surah), 9 

Inggris, 35, 386, 547 

Injil, 150, 242, 310, 416, 417, 418, 
419 

al-Insin (surah), 379 

al-Insyigzg (surah), 42, 453 

Irak, 122, 386, 625 

Iram, 121 

irsyad, 244, 245 

al-lifthan?, 241 

al-Isr# (surah), 16, 42, 47, 141, 145, 
154, 175, 180, 186, 237, 303, 318, 
332, 363, 365, 401, 424, 472, 473, 
508, 520, 550, 554, 556, 565, 590, 
600 

Isa (nabi), 150, 358, 390, 620, 621 
Isa al-M asih, 101, 242 

Ishak (nabi), 101, 243, 385, 386, 387, 
389, 390, 395, 396 

Iskandar A gung, 457 

Islam, 11, 53, 62, 96, 101, 105, 136, 
158, 170, 171, 210, 350, 361, 364, 
365, 369, 376, 382, 416, 417, 418, 
423, 428, 433, 434, 456, 494, 495, 


Indeks 


496, 497, 501, 514, 516, 517, 538, 
553, 568, 603, 605, 608, 611, 618, 
619, 620, 627, 628, 629, 631, 634, 
646, 647 
agama Islam, 11, 23, 54, 64, 66, 
211, 238, 256, 431, 496, 499, 
553, 565, 568, 603, 615, 631, 
641, 643 
masyarakat, 433, 609 
Syariat, 16 
tentara, 628 
umat, 64, 350, 352, 373, 451, 616, 
619, 632, 633, 634, 635, 638, 
639, 643 
Ism#3| bin Muslim bin al-! asan, 414 
Ismail (nabi), 101, 242, 385, 386, 
387, 390, 440, 626 
Isr£, 171 
Israel, 202, 204, 205, 281, 337, 386 
Israil, 242, 386 
bangsa, 69 
Raja, 205 
Israiliyat, 205 
Istambul, 457 


Jabir, 406, 647 

Jahiliah, 24, 161, 162, 213, 445, 578, 
610, 611, 612, 615, 631 

Jakarta, 28 

Jamd#udin al-9 tsim?, 97 

al-| #fiyah, 105, 379, 595 

Jerman, 457 

jihad, 34, 37, 358, 362, 364, 434, 
451, 452, 454, 458, 460 

John Philby, 124 

Juhfah, 349 

Jumadil Awal, 629 

jumhur, 380, 578 

al-Jumu' ah(surah), 84 

Juwairiyah binti al-! #ri£, 649 


K 


Ka' ab bin Asad, 645 


Indeks 


Ka'ab bin M Hik, 164, 618 

Ka'bah, 256, 312, 358, 448, 449 

kabut putih, 10 

al-K ahf (surah), 62, 292, 325, 424, 
566, 599 

Kaisar A ugustus, 456 

Kaisar Roma Konstantin I, 457 

Kaisar Theodorus I, 457 

al-K albi, 186 

Kanaan, 138, 202, 281 

Karun, 260, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 346, 349, 353, 
355, 400, 401, 402, 403, 413, 509 
Korah bin Yizhar bin Kehat bin 

Lewi, 337 

Kas Negara, 617 

Katolik, 205 

Kenya, 269 

Ketura, 281 

Khabb4b bin al-A ratt, 358 

K hadijah, 612 

Khaibar, 623, 626, 630 

Khal:d bin Wal?d, 628 

khalifah 
khalifah di bumi, 231, 232 
khalifatull4h fil arx, 575 

al-K halil, 387 

K handag, 605, 623, 624 
khandag, 633, 634 
Perang K handag, 632, 634, 641 
Perang Parit, 623, 624, 634 

K hzrijah bin Zaid, 618 

Khtib al-A nbiy-, 144 

K hazraj, 623, 626, 645 

al-K hixir, 209 

K hurasan, 628 

khusyuk, 49, 94, 412, 499, 590 

Kininah, 630, 635 

Kiryat-Arba, 387 

Kisra Eparwis, 629 

Al-K itab, 168, 309, 421 

kit#bun karPm, 197 

Konstantinopel, 456, 457, 458, 629 

Kristen, 101, 387, 455, 456, 457 
kaum Kristiani, 387 

Kufah, 388 

K f5 388 


665 


Laban, 386 
lahw al-Ykad?£, 539 
al-Lail (surah), 335, 487 
al-L ita, 608 
LauX MaXfhS, 236, 239, 240, 437, 
564 
Laut Mati, 135, 138, 281 
Laut Merah, 143, 355, 403, 599 
Laut Tengah, 269 
al-Law#mi, 446 
lesbian, 136 
Libanon, 202 
ligZullth, 362 
lisan “arabiy, 148 
Lisin al-'A rab, 547 
litosfer, 253 
Lukman, 521, 532, 545, 546, 547, 
548, 549, 550, 554, 555, 557, 558, 
576 
Lugman (surah), 32, 36, 234, 366, 
502, 503, 521, 532, 533, 534, 535, 
537, 541, 546, 547, 558, 560, 563, 
568, 573, 576, 577, 579 
Lut, 59, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
167, 219, 220, 221, 223, 354, 374, 
384, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 401, 600 
istri, 220 
kaum, 21, 133, 134, 136, 137, 138, 
142, 219, 220, 221, 223, 228, 
261, 317, 354, 392, 393, 395, 
396, 398, 482 
Lut bin Haran, 388 


M 


al-Ma' #rij (surah), 250, 372, 505, 582 

Mad-tin d Hix, 127, 132 

Madzin Kisra, 628, 630 

M adaniyah, 605 

Madyan, 73, 127, 141, 142, 143, 144, 
146, 176, 180, 260, 279, 281, 282, 
283, 287, 288, 290, 300, 301, 302, 
397, 398, 466 
kota, 283 


666 Indeks 
Midian, 281 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 
Syaikh, 280 631, 634, 636, 644, 645, 646 

mah:n, 581 al-M adinah al-M unawwarah, 627 


mahram, 612, 613, 614, 617 
al-M #idah (surah), 326 
M aimynah binti Har£, 649 
M ajusi, 457, 458, 459 
M akhpelah, 387 
M akkiyyah, 34, 59, 166, 260, 354 
malaikat 
malak al-maut, 585 


M adinah ar-Rasul, 627 
Mekah, 4, 21, 24, 61, 62, 96, 117, 

158, 218, 240, 255, 256, 258, 260, 
306, 307, 308, 312, 314, 317, 328, 
329, 349, 350, 352, 353, 357, 360, 
364, 380, 388, 400, 416, 419, 420, 
422, 433, 434, 436, 437, 439, 445, 
448, 449, 452, 455, 457, 458, 459, 


Malaikat 461, 463, 466, 495, 516, 518, 532, 
Israfil, 249, 254 542, 565, 579, 612, 618, 624, 627, 
Izrail, 249 634, 635, 643 
Jibril, 15, 16, 59, 147, 149, 152, al-balad al-am?n, 448 

155, 161, 162, 169, 171, 173, futuh, 349 


249, 264, 267, 349, 561, 580, 
582, 583, 628, 629, 640 
Mikail, 249 


kafir, 256, 423 
musyrik, 7, 18, 19, 21, 23, 25, 66, 
93, 146, 149, 151, 153, 154, 


Malaysia, 194 155, 162, 217, 233, 256, 315, 
M Hik, 556 352, 355, 411, 416, 421, 422, 
M ambres, 204 423, 424, 428, 429, 431, 441, 
M anzh, 608 443, 448, 456, 457, 458, 459, 
Mag#yis al-Lugah, 241 460, 461, 464, 492, 493, 542, 
al-M arag?, 71 571, 600, 603, 604, 605, 626, 
Marrib 631 

bendungan, 195, 623 M emre, 387 

kota, 195 Mesir, 28, 69, 70, 71, 72, 74, 79, 87, 
M arut, 204 88, 89, 90, 91, 135, 176, 178, 180, 


Maryam, 101, 150, 242, 620 
surah, 42, 389, 515 

M as'ud af-nagafi, 328 

M asryg, 234 

matahari, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 
38, 42, 43, 75, 76, 78, 86, 111, 


194, 202, 204, 262, 264, 265, 266, 
268, 269, 275, 276, 277, 278, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 
290, 292, 293, 294, 296, 400, 456, 
535, 547, 548, 625 

M esopotamia, 115, 281, 386 


175, 190, 191, 195, 196, 198, 203, meteorologi, 521 

208, 210, 211, 214, 230, 246, 332, Mi'r3j, 171 

404, 406, 407, 438, 439, 440, 441, malam mi'rij, 583 

442, 472, 474, 487, 500, 522, 558, Midrash, 205 

567, 568, 570, 572, 582, 629 Midrashim, 336 
materialistis, 486 M ihja', 357 
al-M #yn (surah), 414 al-M isallat, 28 
mawaddah, 482, 483 mobilists, 253 
al-M awardi, 216 M ontgomery W att, 625 
al-Maz#wil, 28 Muj'ab bin "Umair, 641 
M edinah, 150, 151, 152, 260, 349, Mu' tObin Anas, 474 

353, 357, 364, 369, 433, 455, 458, Mu' tObin Jabal, 591, 597 


459, 539, 565, 599, 605, 608, 618, Mu'attib bin Gusyair, 631 


Indeks 


M utammad (surah), 20, 428, 642 

M ufammad bin IsX49, 312, 445, 643 
Ibnu IsXz4g, 216, 548 

muXsin, 451, 452, 534 
al-muXsin!n, 534 

mub il, 533 

M uhajir8n, 433, 437, 618 

M uhammad (nabi), 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 37, 38 
39, 42, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 93, 
96, 101, 105, 116, 117, 124, 136 
141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 
152, 153, 155, 156, 157, 158, 159 
160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 
169, 171, 173, 175, 177, 182, 217, 
219, 222, 231, 232, 233, 234, 236, 
231, 238, 239, 240, 241, 242, 243 
244, 245, 246, 248, 249, 255, 256 
251, 258, 260, 263, 264, 267, 293, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 310, 311, 312, 313, 314 
315, 316, 318, 328, 329, 330, 331, 
335, 339, 348, 349, 350, 351, 352 
355, 356, 357, 367, 374, 377, 390, 
392, 400, 411, 412, 416, 417, 418 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 429, 430, 431, 436, 441, 
442, 445, 448, 449, 451, 453, 456 
459, 464, 466, 486, 495, 496, 499, 
511, 513, 516, 519, 523, 525, 530, 
531, 534, 535, 538, 539, 554, 560, 
562, 563, 564, 565, 566, 570, 575, 
577,578, 579, 580, 581, 586, 588, 
590, 591, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 604, 605, 606, 608, 609, 611, 
612, 616, 618, 619, 620, 621, 626 
629, 630, 631, 633, 636, 637, 645 

M uhammad al-Fatih, 629 
Sultan Muhammad II, 629 

muhsin, 535, 536 


M ujzhid, 88, 210, 306, 348, 372, 414 


419, 475, 482, 498 
al-M uddaffir (surah), 511 
al-M ujadilah (surah), 611, 612 
AI-M u'jam al-M ufahras li Alf48 al- 
Our'4n al-K arm, 141 


667 


al-M ukhtarah, 15 

al-M ulk (surah), 328, 401 

al-M u'min (surah), 10, 172, 297, 381 

al-M u'minyn (surah), 171, 182, 329, 
445, 479, 499, 504, 527 

mukjizat, 5, 23, 33, 61, 64, 67, 70, 
74, 16, 77, 18, 79, 81, 82, 83, 126, 
130, 132, 174, 175, 178, 179, 180, 
181, 184, 210, 241, 258, 264, 287, 
289, 290, 291, 292, 306, 384, 388, 
422, 423, 424, 426, 427, 453 

Mukminin, 34, 40 

munafik, 337, 357, 368, 370, 371, 
452, 605, 607, 608, 609, 611, 623, 
629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 
637, 638, 639, 642, 644 

Munzir bin Nu' mn, 628 

M ugatil, 345, 348, 349, 357, 499 

Musi", 213 

Musa, 15, 18, 19, 20, 21, 41, 59, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 16, 
77, 18, 19, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 143, 
167, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 184, 187, 206, 242, 
260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 
268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 
216, 277, 218, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 307, 308, 336, 337, 
342, 349, 353, 354, 355, 387, 400, 
401, 402, 403, 423, 509, 596, 598, 
599, 600, 601, 602, 620, 621 
ibu Musa, 269, 270, 271, 272, 273 

289 

kakak M usa, 272 
risalah, 181 
surah, 260 
syariat, 20, 206, 337 

musafir, 217, 232, 359, 453, 508 
509, 628 

musaharah, 27, 35, 37 

Muslim, 42, 52, 56, 101, 110, 157, 
162, 163, 177, 234, 244, 245, 246, 
347, 351, 390, 436, 482, 497, 505 


668 


561, 576, 592, 613, 614, 619, 641, 
642, 643, 647 

Muslimin, 16, 116, 124, 165, 185, 
189, 197, 216, 258, 260, 350, 352, 
353, 374, 388, 397, 411, 412, 414, 
416, 417, 418, 421, 424, 431, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 452, 
453, 455, 458, 459, 460, 461, 468, 
469, 472, 473, 475, 478, 496, 499, 
500, 531, 534, 554, 565, 603, 604, 
608, 609, 611, 613, 615, 617, 618, 
619, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 
647, 650 
ibu-ibu kaum Muslimin, 619 

mut'ah, 647, 648, 649, 650 

Mut'ah 
Perang M ut'ah, 628 

al-M uzzammil (surah), 351, 591 


N 


Naxar bin ' #i£ 538, 559 

an-Naba' (surah), 9, 251 

Ni", 538 

an-N aYl (surah), 41, 42, 63, 148, 280, 
317, 320, 343, 344, 373, 417, 428 

an-N ahh4s, 472 

an-Najm (surah), 42, 173 

an-N akhi, 498 

an-Naml (surah), 32, 42, 78, 136, 
151, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 
181, 183, 184, 191, 201, 202, 203, 
206, 213, 219, 220, 228, 233, 236, 
2317, 241, 248, 255, 259, 261, 263, 
295, 345, 347, 509, 549, 601 

an-N ast?, 418, 613, 619, 641 

Najara, 312 

Natan, 202 

nafkhah aj-ja"g, 249 

nafkhah al-ba'£ 250 

Najar M ukram al-A slami, 457 

Namrud, 383, 384, 388 

Nasrani, 101, 303, 314, 386, 387, 
419, 440, 450, 455, 457, 458, 459, 
460 


Indeks 


an-N &i' 4 (surah), 154, 177, 180, 
297, 305, 397, 542 
Nebukadnezar, 121, 626 
Nejed, 119, 630, 635 
neraka, 7, 17, 50, 51, 52, 56, 57, 91, 
104, 105, 106, 107, 157, 164, 172, 
173, 248, 254, 295, 298, 299, 300, 
319, 321, 325, 330, 335, 347, 352, 
376, 383, 429, 435, 445, 468, 470, 
471, 472, 494, 518, 522, 523, 528, 
531, 533, 554, 562, 563, 587, 588, 
589, 593, 596 
al-H #wiyah, 305 
api, 43, 49, 105, 157, 158, 255, 
411, 429, 550, 591 
api yang menyala-nyala, 558 
azab, 107, 414, 467, 470, 553, 589, 
593, 596 
ganjaran, 519 
Hutamah, 51 
Jahanam, 14, 17, 18, 56, 62, 64, 
172, 324, 426, 429, 434, 447, 
450, 452, 466, 470, 529, 560, 
585, 588 
Jahim, 104 
penghuni, 106, 172, 589 
pintu, 596, 597 
siksa, 597 
siksaan, 536 
neutrino, 30 
Nil (sungai), 72, 88, 260, 268, 269, 
270, 271, 273 
an-Nist (surah), 50, 156, 179, 219, 
287, 303, 335, 338, 346, 367, 370, 
420, 432, 434, 510, 602 
Nitrogen, 406 
nubuwwah, 390 
Nuh (nabi), 19, 21, 59, 95, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 119, 135, 299, 354, 355, 374, 
375, 376, 377, 378, 403, 423, 570, 
620, 621 
bahtera Nuh, 375 
kaum, 18, 20, 354, 374 
Topan Nabi Nuh, 375 
Nyux (surah), 19, 110, 113, 476 
an-Nyr (surah), 36, 287, 520 
Nuruddin as-Samhudi, 625 


Indeks 


nutfah, 527 
Nu fah, 527, 584 


(9 
Oksigen, 406 
Oman, 119 
On bin Pelet, 337 
orbit, 30 
Orientalis, 625 
Ostrogoth, 457 


P 


Padan-A ram, 386 
Aram, 386, 625 

Padang M ahsyar, 9, 12, 13, 248, 251, 
252, 476 

Palestina, 74, 89, 90, 91, 131, 135, 
193, 202, 217, 268, 281, 386, 387, 
456, 599, 623, 625, 628 

Pangea, 253 

Pasifik, 253 

Perjanjian Baru, 337, 387 

Perjanjian Lama, 89, 202, 204, 205, 
242, 281, 385, 386, 387, 626 
kitab Ulangan, 242 

Persia, 194, 204, 453, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 
538, 628, 629, 631, 641, 646 
Teluk, 35 

Phocas, 456 

planet, 9, 10, 33, 42, 251, 252, 406, 
483, 542, 588 

Protestan, 205 

psikosomatik, 43 

puasa, 305, 495, 538, 591 

Pythagoras, 204 


ke) 


gadim, 499 

04, 32, 105, 141 
Oailah, 626 
Oamariah, 474 


669 


al-@amar (surah), 130, 401, 420, 567 
al-0 #i'ah (surah), 305 
al-Oajaj, 39, 47, 54, 70, 74, 96, 155, 
176, 177, 179 244, 245, 260, 261, 
262, 263, 269, 270, 275, 280, 281, 
287, 291, 292, 295, 299, 300, 304 
305, 309, 313, 316, 319, 322, 327, 
331, 334, 336, 342, 345, 348, 349 
352, 355, 356, 403, 486, 509 
al-@asimi, 456 
Oat#dah, 126, 188, 213, 328, 472, 
498 
Oib'i, 70, 72, 73, 260, 276, 355 
Oidar bin Salif, 213 
gitH, 34 
al-Oiyimah (surah), 36 
Al-Gur'an, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 
16, 17, 18, 19, 26, 30, 33, 34, 39, 
42, 44, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 78, 
101, 104, 105, 114, 118, 124, 126 
130, 131, 142, 147, 148, 149, 150 
151, 152, 153, 155, 157, 160, 162, 
166, 167, 168, 169, 170, 173, 174 
175,195, 201, 205, 217, 231, 232, 
238, 240, 241, 242, 243, 245, 246 
248, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 267, 280, 281, 287, 
292, 295, 298, 300, 302, 303, 304 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 
313, 314, 316, 328, 348, 349, 350 
351, 352, 381, 385, 386, 387, 399 
401, 404, 411, 412, 415, 416, 418 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 430, 431, 439, 443, 453, 
459, 467, 479, 480, 481, 486, 488 
489, 494, 495, 509, 515, 518, 520 
523, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 
535, 536, 537, 540, 541, 542, 547, 
548, 552, 558, 559, 561, 563, 573 
577,578, 579, 580, 581, 592, 593, 
594, 598, 599, 601, 602, 603, 604 
606, 609, 611, 619, 623, 624, 643 
ayat, 16, 61, 62, 63, 93, 131, 149, 
151, 168, 169, 170, 257, 261, 
263, 264, 312, 345, 420, 425 
460, 461, 462, 487, 534, 535, 
536, 590, 597, 599 
bahasa, 149 


670 


Kalamullah, 419, 423, 581 
membaca, 167, 242, 411, 416, 590, 
591 

Ourai$ah, 623, 644, 645 

Ouraish Shihab, 361, 547 

Ouraisy, 19, 20, 63, 105, 141, 145, 
151, 157, 238, 256, 300, 302, 305, 
306, 312, 314, 315, 369, 372, 391, 
423, 449, 456, 466, 503, 538, 618, 
624, 630, 632, 636, 638, 642, 643, 
649 

Our ubi, 613 

Ousyairi, 539 


R 


ar-Rab' al-K hHi, 119 

ar-Ragib al-A sfahan?, 364, 464 

Raja A hasyweros, 626 

rajfah, 130, 131, 397 

Ramadan, 170, 591 

Ramallah, 131, 217 

ar-R #2? 
tafsir, 78 

ar-Ra' d, 32, 42, 56, 239, 257, 321, 
329, 421, 438 

ar-Rakmin (surah), 30,34, 35 340, 
351, 480 

ramah, 478, 482, 483 

Rass, 18, 21 

Rasulullah, 5, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 
41, 43, 48, 52, 55, 91, 100, 101, 
102, 109, 131, 149, 153, 155, 157, 
160, 162, 163, 164, 165, 218, 222, 
239, 244, 246, 285, 295, 302, 303, 
305, 306, 312, 313, 317, 346, 347, 
349, 357, 358, 359, 373, 380, 386, 
388, 389, 392, 406, 411, 412, 413, 
414, 416, 417, 432, 433, 435, 436, 
445, 456, 457, 458, 460, 461, 470, 
474, 479, 497, 498, 511, 532, 538, 
539, 548, 549, 551, 553, 556, 558, 
559, 565, 571, 576, 583, 587, 591, 
592, 597, 603, 604, 608, 611, 614, 
616, 617, 618, 624, 627, 630, 631, 
632, 635, 636, 638, 640, 641, 642, 
643, 644, 645, 647, 648, 649, 650 


Indeks 


sunah, 611 

Rayyab, 213 

Rehabeam, 205 

revolusi, 30, 253 

Ribka, 386, 387 

Rif#ah bin R4fi', 100 

Roma, 455, 456, 457, 458, 625, 626 
Kerajaan Roma, 456 

Romawi, 453, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 462, 463, 464, 628, 
631, 641, 646 
Kaisar, 456 
Kerajaan Romawi Barat, 458 
Kerajaan Romawi Timur, 456, 

458, 628 

rotasi, 30, 31 

Ruben, 337 

Ruha, 629 

RuXxul-A m3n, 59 

ar-Rum (surah), 32, 39, 221, 380, 
451, 453, 454, 455, 464, 467, 471, 
473, 478, 492, 495, 499, 501, 507, 
514, 520, 524, 526, 530, 531, 532, 
533, 534, 584 

Rugayyah binti Rasulullah, 389 

Rwanda, 269 

as-S# ah aj-jugra, 574 

as-S# ah al-kubra, 574 

as-S# ah al-wus a, 574 

as-si#bigunal awwal jn, 364 

as-Sajdah (surah), 32, 42, 47, 49, 
324, 529, 577, 578, 581, 585, 586, 
589, 593, 594, 598, 602, 604, 606 

as-Suddi, 213, 265 


S 


Sa'ad bin Ab? Wagg4i, 364, 553, 
614, 628 
Sa'ad bin Mu' 40 618, 641, 645, 646 
Sa'ad bin Ubadah, 645 
Saba', 623 
bin Yasyjub bin Ya'rub bin 
Oax 4, 194 
kaum, 194, 195, 197 
kerajaan, 194, 195, 207 
kota, 203, 623 


Indeks 


negeri, 190, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 200, 206, 207, 211, 
623 
patung, 119 
rakyat, 194, 195 
Ratu, 167, 195, 197, 202, 203, 206, 
208 
Sabaiyah, 194 
surah, 17, 33, 195, 201, 206, 293, 
542, 558, 623 
& 4d (surah), 42, 141, 185, 186, 201, 
202, 204, 307, 595 
aj-t #f4t (surah), 101, 175, 222, 313, 
385, 387, 532 
aj-taff, 150, 595 
tafiyyah binti Huyai bin Akh 4b, 649 
Sa''d bin Zaid, 641 
Sa'id bin Jubair, 306, 345, 472 
Ibnu Jubair, 498 
dan' £, 359, 629 
tawahb, 213 
tofiyyah, 162 
duhaib, 505 
wamud, 127 
bin Auj bin Aram bin Sam bin 
Nuh, 127 
wauban, 103 
Sahara Utara, 281 
Sahl bin Sa'd, 436 
Said bin M usayyab, 548 
i #igah, 130, 131 
jaifah, 130, 131 
sajdah 
ayat, 577 
af-na labi, 151 
Salamah bin Hisyim, 357 
salat, 11, 28, 37, 49, 156, 162, 168, 
170, 171, 173, 256, 259, 354, 390, 
411, 412, 413, 414, 415, 416, 436, 
452, 471, 472, 473, 495, 499, 505, 
534, 536, 537, 538, 546, 555, 557, 
577, 590, 591, 592 
“uhr, 39 
Asar, 472 
di masjid, 217 
Duha, 43 
istikharah, 330 
Istisga, 33 


671 


Isya, 43, 49, 472 
lima waktu, 412, 413, 472, 549 
M agrib, 472 
malam, 48, 49, 57, 590, 591, 606 
Subuh, 472 
Syuaib, 145 
Tahajud, 48, 159, 577, 590, 592 
wajib, 170, 412, 476 
Witir, 577 
wus & 412 
Zuhur, 472 
Saleh (nabi), 19, 21, 59, 125, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 
146, 167, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 220, 299, 354, 378, 399, 
400, 402, 423 
kaum, 261, 354 
Salim maula Huzaifah, 615 
Salmin al-F tris?, 627, 628, 634 
Sam bin Nuh, 110, 114, 119 
Samawi, 457, 459, 461 
kitab, 124 
Samiri, 337 
Samud, 18, 21, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 134, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 220, 317, 
398, 399, 400, 402, 425, 466, 600 
negeri, 216 
patung, 119 
Samudra Atlantik, 253 
Samudra Pasifik, 253 
Samurah bin Jundub, 497, 498 
sangkakala, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 254, 397, 476, 489, 523 
Sarah, 281, 386, 387 
satelit, 483 
Saudah binti Zam' ah, 649 
Sayyid Ou b, 148 
seismograf, 254 
sel telur, 584 
Semit, 386 
Seribu Satu Malam, 205 
Sinai 
Semenanjung, 281 
S3rah, 445 
Sodom, 18, 21, 135, 136, 137, 138, 
139, 142, 219, 392, 394, 395, 396 
sperma, 35, 36, 37, 527, 584, 616 


672 


subuh, 472 

Sudan, 269, 548 

Sufyan bin Uyainah, 549 

sul 4n, 503 

sul Hah, 581 

Sulaiman, 166, 167, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 213, 214, 295, 509, 
542, 625 
Kuil, 202 
Salomo, 201, 203, 204, 205 
Solomon, 201, 205 

surga, 3, 4, 5, 6, 7, 43, 46, 47, 56, 57, 
98, 99, 102, 104, 105, 107, 112, 
128, 189, 319, 321, 326, 327, 330, 
346, 350, 352, 357, 362, 368, 379, 
430, 435, 436, 438, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 498, 516, 517, 
518, 519, 522, 523, 531, 533, 536, 
537, 540, 541, 553, 554, 588, 589, 
591, 592, 593, 594, 595, 597, 614, 
640, 641, 650 
jannttul maw 594 
Jannaitun na' 3m, 367 
Na'm, 47, 254 

Suria, 202, 386, 625 

Suriah, 194, 628 

sytir, 160 

Syaddad bin '? d, 121 

asy-syz ir, 59 

asy-Syur# (surah),178, 254, 288, 338, 
518 


asy-Sya' b?, 571 

asy-Syaikh4n, 12, 131 

asy-Syams (surah), 487, 555 

asy-Syihbah, 175 

asy-Syu' art 59, 60, 61, 62, 68, 74, 
71, 81, 87, 92, 93, 99, 104, 109, 
118, 126, 134, 141, 142, 148, 153, 
156, 157, 160, 164, 165, 166, 167, 
297, 398, 482 

Syam, 21, 122, 127, 132, 188, 214, 
266, 267, 385, 388, 390, 612, 628 

Syawal, 635 

Syiria, 455, 456, 458, 463, 466, 600 


Indeks 


Syuaib, 19, 59, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 281, 284, 354, 
374, 397, 398, 399 
kaum, 142, 145, 354 

Syurahil, 195 


T 


a-' aba aba'', 148, 288, 578 

a -' abrin?, 53, 389, 413, 475, 591, 
592 

Tabuk, 131, 143 
Perang Tabuk, 616, 628 

taby?n, 245 

2 #hx/(surah) , 68, 70, 71, 78, 82, 90, 
126, 178, 179, 277, 287, 298, 301, 
596 

? ahir bin 'A syur 
Ibnu 'A syur, 148 

2 tif, 328 

2 aisafah, 628 

2 alYah bin "Ubaidill:h, 641 

2 umah bin Ubairig, 608, 631 

2 ulaihah bin Khawailid al-A sad?, 630 

a-' ur (surah), 251 

2 ursina, 290 

2 uw& 177, 178, 180, 300, 301, 303 

Tafsir al-Kasysy4f, 641 

Tafsir al-M ishbah, 547 

Tafsir RuYX al-M a' #n?, 614, 616 

“#giyah, 130, 131 

Tagut, 561 

at-Tarr3m, 348, 550, 649 

Taima', 626 

Tam?m al-Anjar? 418 

Tanah Haram, 256, 447 
Tanah Suci, 256 

Tanzania, 269 

Tariem, 124 

tasb'Y, 471 

tata surya, 252, 406 

at-Taubah (surah), 102, 170, 238, 358 

tauhid, 51, 52, 57, 64, 94, 95, 99, 
109, 242, 325, 376, 439, 602 
agama, 70, 71, 101, 120, 127, 293, 

294, 296, 440, 459, 531 


Indeks 


Taurah 
Ibriyah, 110 
Samiriyah, 110 

Taurat, 15, 18, 19, 21, 110, 150, 187 
203, 242, 295, 298, 299, 301, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 337, 
416, 417, 418, 419, 565, 592, 598, 
599, 600, 601 

tawakkal, 607 

the founder of Hebrew nation, 386 

Tigris, 386, 628 

Tihtmah, 612, 630, 635 

tilawah 
sujud, 42, 590, 592 

Timur Jauh, 195 

at-T n, 448 

at-Tirmi@, 11, 17, 103, 314, 413, 
436, 457, 461, 479, 539, 552, 591, 
613, 641 

Titus Flavius Vespasianus, 625 

Tuhan, 3, 5, 6, 8, 17, 23, 24, 40, 41, 
45, 48, 49, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 
72, 13, 14, 15, 16, 77, 18, 79, 81, 
83, 84, 85, 92, 95, 96, 100, 102, 
104, 106, 107, 108, 118, 124, 126, 
132, 133, 135, 139, 140, 146, 147, 
149, 151, 157, 174, 177, 178, 180, 
184, 191, 195, 200, 202, 203, 204, 
208, 209, 210, 211, 214, 215, 218 
221, 222, 229, 231, 242, 243, 255 
256, 258, 263, 267, 276, 277, 281, 
286, 289, 290, 294, 296, 297, 299, 
300, 302, 309, 315, 316, 322, 324, 
329, 332, 337, 339, 351, 359, 360, 
362, 367, 369, 373, 376, 378, 390, 
393, 395, 398, 399, 402, 404, 406, 
415, 418, 423, 427, 428, 435, 441, 
442, 445, 446, 447, 449, 450, 459, 
460, 465, 468, 469, 472, 473, 475, 
476, 480, 481, 482, 488, 489, 490, 
498, 499, 501, 503, 516, 524, 527, 
529, 532, 544, 550, 554, 564, 568, 
571, 572, 574, 578, 579, 581, 582, 
583, 585, 586, 588, 592, 602, 603 
626, 629, 643, 649 
jalan, 417, 601 

Tur, 287, 288, 300, 302 
Gunung, 260 


673 


Turki, 456 


U 


Ubay bin Khalaf, 11, 413, 457, 458, 
459, 460, 559 

Uganda, 269 

Uhud, 641 
Perang Uhud, 458, 460, 608, 625, 

635, 641 

ulu al-arX4m, 616, 619 

ultraviolet, 43 

ulul azmi, 620, 621, 627 
ulu al-azm?, 620 

Umar bin Kha 4b, 43, 54, 244, 499, 
561, 608, 618, 648 

'Umar bin “Abdul 'Az?z, 51 

Umayyah bin Ab? aj-talt, 163 

umm?, 242, 263, 301, 416 

ummi, 16, 150, 166, 419, 420, 611 

Ummu ! ab?bah Ramlah binti Sufy:n, 
649 

Ummu H? binti Ab? 8 Hib, 392 

Ummu Salamah, 649 

'Ugbah bin Ab? Mu'ai”, 11 

Ur, 135 

'Ufmm bin 'Affim, 285, 388, 389, 
628, 641 

“Utbah bin Ab? Mu'ai , 360 

'Utbah bin M Hik al-Anjar?, 618 

'Utbah bin Rab? ah, 360 

al-'Uzzt 608 


KY 


Van der Mulen, 124 


wW 


al-W #i£ bin “Amr bin ! #ri£ah, 575 

al-W ak1, 607 

al-W al?d bin "Ugbah bin Ab? Muai, 
594 

al-Wal?d bin “Utbah, 360 


674 


al-Wal3d bin al-M ugsrah, 328, 360 
al-W agidi, 548, 629 

Wadil Gurz 127, 132, 214, 399, 626 
W al?d bin Wal?d, 357 

wali yyul-amri, 565 

waz?r, 18, 19, 292 


Y 


Y afif£ bin Nuh, 110, 114 

Y aya bin J-bir a-? 8, 556 

Y ahudi, 15, 87, 101, 150, 151, 152, 
205, 263, 303, 307, 314, 336, 386, 
387, 416, 419, 424, 440, 451, 539, 
565, 605, 611, 623, 624, 625, 626, 
632, 633, 634, 635, 636, 638, 639, 
642, 644 

Y ahya bin Sallam, 345 

Y akub (nabi), 202, 242, 385, 386, 
387, 389, 390 

Yamamah, 21 

Yaman, 21, 119, 131, 193, 194, 195, 
202, 203, 399, 433, 600, 623, 629 

Ya'rub bin GaX 3n., 195 

Y armuk, 628 

Y asdajird III, 628 

Y 4s8n (surah), 30, 31, 65, 66, 141, 
250, 489, 490, 498, 566 

Y asrib, 623, 624, 625, 626, 627, 629 

yaum, 41 

Y az2d bin Ab?! ab?b, 51 

Yerusalem, 186, 202, 205, 208, 455, 
456, 625, 626 
Kanisah Y erusalem, 625 

Y esus, 387 

Y itro, 281 

Yordan, 131 

Yordania, 135, 202, 281 


Indeks 


Yunani, 110, 386, 456, 457, 535, 628 

Y yunus (surah), 10, 42, 63, 95, 298, 
428, 469, 503, 528, 562 

Y usuf (nabi), 202, 390 

Y yusuf (surah), 22, 149, 243, 300, 315 

Y usya, 242 


Z 


Zabur, 15, 186, 187, 203 

Zadok, 202 

Zaid bin! #rifah, 605, 611, 612, 613 

Zaid bin xabit, 625 

Zainab binti Jahsy, 605, 611, 649 

Zainal '? bidIn, 650 

Zaire, 269 

zakat, 168, 171, 173, 259, 311, 336, 
358, 402, 507, 508, 511, 534, 536, 
537, 565, 591 

ag-$ #hirah, 559 

az-Zalzalah, 254 

az-Zamakhsyar?, 216, 372, 470, 548 

a92 sriyit (surah), 66, 130, 293, 440, 
465, 496 

Sihzr, 39 

zihar, 610, 613, 615 
Sihar, 611 
menzihar, 612, 616 

Zipporah, 281 

Zoar, 138 

Zubair, 618 

Zubair al-K ala'i, 456 

Zuhur, 28, 39, 276 

az-Zukhruf, 235, 308, 328, 384, 506 

az-Zumar, 30, 31, 32, 49, 250, 340, 
429, 450, 498, 523, 586 

zygot, 527 





Pata AL komp Ale gd) AS DL pita LAN ipuo spupua dab 
Ly Ka ea Ca A Mojang an D pemi LI OLI 

FE Ui D3 : Lam 33 

Po AnAx ts 2 uje 


JB NYA Pisa 0. uSw 


NN aa 





